0S9 
G 
A 


Ga 
PA 


ECRL 


BENANG 
a 


DA 
yy / SA AN 
QNS 71 
TOY PAN 
À 


Hadits Fiqih & Pendapat Sahabat 
Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari 


IMAM MALIK 
(93 H - 179 H) 


sumber : islamiques.net 


o 


SHAHIH 


TERJEMAH KITAB 


AL-MUWATHA 
IMAM MALIK 


MALIK BIN ANAS BIN MALIK BIN AMR, 
AL-IMAM, ABU ABD ALLAH AL-HUMYARI 
AL-ASBAHI AL-MADANI. 


sumber : islamiques.net 


TERJEMAH KITAB 
AL-MUWATHA IMAM MALIK 


Penulis: Imam Malik ra. 
Penyunting: Nasrullah, Lc 
Perancang sampul: ID Studio 
Penata letak : Annisa Islamadina 


Penerbit: Shahih 


Jakarta, 2016 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Nasrullah & Imam Malik ra. 


Terjemah Kitab Al-Muwatha/Nasrullah & Imam Malik ra. 
Jakarta: Shahih, 2016 
558 hlm. 4 xviii: 29.7 cm 


Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT 
Apabila menemukan kekeliruan dalam buku ini mohon menghubungi 


kami via email: shahihpublgmail.com 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Prakata 


Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda- 
tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan 
Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Shalawat dan 
Salam kepada Rasulullah Saw. beserta keluarga dan sahabatnya. 
Amma ba'du. 


Kitab Al-Muwatta ini berisikan hadits-hadits dan pendapat para 
sahabat Rasulullah dan juga pendapat-pendapat tabi'in. Patut 
diingatkan bahwa kitab Al-Muwatta bukanlah sebuah kitab hadits 
sebagaimana yang diketahui, tetapi ia adalah sebuah kitab fiqih. 


Cita-cita Inam Malik ialah untuk menerangkan kata sepakat orang 
Madinah atau dengan kata lain ilmu figih madinah. Banyak 
disebutkan fatwa imam-imam dalam hukum yang ada, atau 
hukum-hukum tanggapan. Dihimpunkan di dalamnya dalil Sunnah 
dari Madinah dan juga disinggung masalah hukum figih 
berasaskan padanya karena perbuatan atau muamalat orang- 
orang Madinah adalah mendapat penilaian yang baik di sisi Imam 
Malik sebagaimana yang telah kita ketahui. 


Imam malik menjadikan kitab Al-Muwatta sebagai penjelasan 
terhadap hadits dari segi ilmiah dan Imam Malik menggunakan 
pendapatnya jika ia tidak menemui hadits-hadits. 


Dinamakan Al Muwatha', karena Al-Mansur ingin jadikan kitab itu 
sebuah kitab yang sederhana, ialah jalan yang mudah yang 
disediakan untuk ibadat. Khalifah Abu Ja:far Al-Mansur adalah 
orang yang mendorong kepada penyusunan kitab Al-Muwatta 
karena beliau pernah berkata : Susunkan sebuah kitab untuk 
manusia, aku akan mengajarkan kepada mereka. Abu Al-Mansur 
telah mengulangi permintaannya. Beliau berkata : Susunkan kitab, 
tidak ada pada hari ini orang yang lebih alim dari engkau. Imam 
Malik pun menyusun kitab “Al-Muwatta”. 


Imam Malik menulis kitabnya dengan bermacam-macam bidang 
ilmu agama seperti ilmu hadits dan pendapat-pendapat penduduk 
Madinah. Beliau berusaha dengan tabah untuk mengarang kitab 
Al-Muwatta sehingga tahun 159 Hijriah. Diceritakan bahwa Imam 
malik berusaha dan memperbaharui serta mendalami untuk 
menyiapkan kitab Al-Muwatta selama 40 tahun. khalifah Al-Mansur 
meninggal dunia sebelum kitab Muwatta selesai dikarang. Selamat 
membaca dan mengamalkan kitab fenomenal ini! 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Mukadimah Al-Muwatha' Imam Malik ra. 


Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa 
yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dialah 
Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Shalawat dan Salam 
kepada Rasulullah Saw. beserta keluarga dan sahabatnya. Amma 
ba'du. 


Kebanyakan kandungan kitab adalah pendapat, demi umurku ia 
bukanlah pendapat, tetapi ia adalah pungutan dari beberapa orang 
ahli ilmu, orang-orang yang mulia, dan imam yang diikuti orang 
banyak yang aku ambil dari mereka. 


Mereka itu sangat takut kepada Allah, oleh karena terlalu banyak 
aku katakan pendapatku karena pendapat mereka adalah 
pendapat sahabat-sahabat yang mereka berkesempatan 
menemuinya dan aku sempat menemui mereka. Dalam hal itu 
maka ini adalah pusaka yang dipusakai mereka dari abad ke abad 
sehinggalah sampai sekarang ini. Dan tiap-tiap pendapat itu 
merupakan satu pendapat segolongan dari imam-imam. 


Dan tiap-tiap perkara yang disepakati merupakan perkara-perkara 
yang disetujui oleh ahli figih dan ilmu. Dan tiap-tiap perkataan 
yang aku katakan : Hukum ini mengikuti pendapat kami, maka ia 
adalah perkara yang dibuat oleh orang bersama-sama kami dan 
telah dijalankan mengikuti hukum 'am dan khas, dan begitu juga 
apa yang ku katakan di negeri kami. Dan apa yang kukatakan : 
setengah dari penduduknya maka ia adalah satu perkara yang 
kuperbaikinya dari pendapat para ulama. 


Pendapat yang tidak kudapati dari mereka maka aku berijtihad dan 
aku selidiki pendapat mazhab yang aku temui sehingga semuanya 
menjadi benar atau hampir dengan hak. Sehingga tidak keluar dari 
mazhab ahli Madinah dan pendapat-pendapat mereka. 


Dan jika aku tidak pernah mendengar pendapat itu, aku 
kembalikan pendapat itu kepada jauhnya ijtihad dari As-Sunnah. 
Dan perkara-perkara yang telah diamalkan oleh ahli ilmu yang 
diikuti dan perkara-perkara yang dibuat di sisi kami sejak dari 
zaman hidup Rasulullah dan Imam-imam Ar-Rasyidin serta orang- 
Orang yang aku temui mereka. Itulah pendapat mereka, aku tidak 
sekali-kali keluar kepada yang lain. Wallahu "Alam. 


Malik bin Anas bin Malik bin Amr, al-Imam, Abu Abd Allah al- 
Humyari al-Asbahi al-Madani. 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Daftar Isi 

PA KAA LA E E UNRI AA KA A a | 

Mukadimah Al-Muwatha ss akn musa li 

01. Waktu- Waktu Sholat Je 3 
01: Waktu Shalat kena nana Suu Ai a aaa Ana an bumbu 3 
02 Waktu aa mmm sunan 7 
03. Yang mendapat satu rakaat Shalat...................oooooooooo oom. 8 
04. Matahari tergelincir dan malam menjadi gulita .................ooooooooooo oo 8 
05. Himpunan pengetahuan waktu shalat.......................... oo. oo. 8 
06. Orang yang mendapati waktu shalat saat dalam perjalanan kemudian ia 
mengakhir kah: shalatnya sni hid kain anna nuansa 9 
07: Ketiduran- dari Shalat NS 9 
08. Larangan shalat saat panas menyengat ..................oooooooooooooooooco 11 
09. Larangan masuk masjid dengan bau bawang dan menutup mulut........................... 12 

02: Inahara ska AAA OE ATAA A aaa 13 
01. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika wudhu...................... era. 13 
02. Penjelasan tentang seorang laki-laki yang berwudhu dan mengeluarkan air 
dari dalan Didunia AN Nm mawas 14 
03. Wudhu orang yang tidur jika ingin shalat ...................... oo oo oo oo 14 
04. Dalam pandangan kami bahwa tidak ada wudhu karena mimisan ......................... 15 
05. Masalah kesucian untuk wudhu................ooocooooWooooo.oo Wanna 15 
06. Tidak mengapa (binatang buas) minum dalam kolam selama pada 
mulutnyatidak ada najis ................ooooooWooooooooooomnnnnnnnnnnnnnnnnnaaa 16 
07. Hal-hal yang tidak diwajibkan ketika wudhu .................oococo.o oo 17 
08. Seorang laki-laki yang mengeluarkan makanan dari dalam perut, apakahia 
Narus Rn PN AP PN A NE PI 17 
09. Meninggalkan wudhu karena makanan yang terpanggang api ..................oooooo oo 17 
10. Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Abbas tidak berwudhu darimakanan yang 
tersentuh api sm RaR un AAA 19 
11. Himpunan pengetahuan masalah wudhu .................. er oo 20 
12. Mengusap kepala dan kedua telinga....................ocoooooco.oooooooo oo. 24 
13. Jabir bin Abdullah al Anshari ditanya tentang mengusap imamah........................... 24 
14. Mengusap sepasang khuff ........................... oom 24 
15. Beberapa yang perlu diperhatikan ketika mengusap sepasang khuff.................... 26 
19: Pa NN E an na PN Pn An DN NN 26 
17. Abdullah bin Abbas mengalami mimisan kemudian keluar (dari shalat) dan 
membasuhnyan. ssh Kena LABEL NEK NB una 27 
18. Yang perlu diperhatikan ketika mimisan ...............oooooo.ooooooooooan 27 
19. Yang perlu diperhatikan ketika banyak darah karena luka dan mimisan............... 27 
20. Wudhu karena mad2i............................. anna bbm asu ian 28 
21. Rukhsah tidak berwudhu karena madzi ...............ccoooocoo.oooooooomom 29 
22. Berwudhu karena menyentuh kemaluan................... oo oom 29 
23. Berwudhu karena suami mencium isterinya................ooooooo Woo 31 
24. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa laki-laki yang mencium isterinya 
mengharuskan Wudhu; dann saban BR NB Bana 31 
25. Yang perlu diperhatikan ketika mandi janabat............................. oo 32 
26. Diwajibkan mandi jika dua kemaluan bertemu .................. Woo. 32 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


27. Orang yang junub berwudhu jika ingin tidur, atau makan sebelum mandi........... 34 
28. Orang yang junub mengulangi shalat dan mandinya jika telah shalat.................... 35 
29. Wanita wajib mandi jika bermimpi melihat air seperti yang dilihat laki-laki......... 37 
30. Himpunan pengetahuan mandi janabat..................oooooooo.ooooooo oo 37 
3 aya MUM en ne nd Dan aan bean 38 
32. Yang perlu diperhatikan dalam masalah tayammum................ooo#Wooooo 39 
33. Tayammum untuk orang yang junub .............. coco... 39 
34. Yang dihalalkan bagi suami terhadap isterinya jika haidh......................................... 40 
35. Kesucian wanita haldh..o.oo..ooo oo. 40 
36. Himpunan pengetahuan masalah haidh...................oooooooooo#ooo oo oo 41 
37 ISTINAONAN seen NENEK 42 
368: Kencing anak Ketikkan anna inn inn NN UN EN 44 
39; Kenang anak Kei nn nut anna skema mna mah 44 
A oien rr DAN ANDA ANA RUN AA Na 45 
03; AULIN hi 46 
01. Panggilan shalat (Adzan) .............eeeessssseessssseeesssseecesssseeeesssseeesssssecesssseeeesssseeersssseeesssseeeesssse 46 
02. Apakah panggilan (adzan) dihari jumat dilakukan sebelum masuknyawaktu ...... 48 
03. Adzan ketika safar dan dengan tanpa wudhu...................ooooooooooonnnan 48 
04. Jarak antara sahur dan adzan subuh...................... "Wcom 50 
05. Pembukaan: shalat nani Naa aaa ANN A iii 50 
06. Bacaan Maghrib dan IsyaK'...................ocooooooooooooenennnnnnennannenaaakeanan 52 
07. Yang perlu diperhatikan saat membaca...................... ee er oo 54 
08. Bacaan shalat subuh,s Senada AAA NB NN UIN 55 
09. Ummul Quran (Al-fatihah)............................ bawaan 56 
10. Bacaan di belakang imam ketika imam membaca nyaring .................. ea. 57 
100. Pengelompokan (hizib) alqUuran....................... mer rerama are arena nanas anna nanaaaan 59 
Teu a AA AAA AA A a 59 
102; Sujud tilaWah goa aa E RNN A a 62 
105. Membaca surat al-ikhlash dan al-mulk............... cocoa 64 
104. Dzikir Kepada Allah .iicomo.mo@owinuluatabunenonbnsk ennekknakbikk 65 
105; DOi ee EN EN SB inn BS Bs 67 
106. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah berdoa.....................ooooo.ooo oo. 71 
107. Larangan shalat sesudah subuh dan sesudah ashar.....................oooooooo.oooo 72 
11. Tidak membaca di belakang imam yang membaca nyaring ...............ooooooWoooooo 74 
12. seorang laki-laki harus membaca di belakang imam untuk shalat yangtidak 
dikeraskan bacaannya oo... dcmanbunbakewunnnumunswabans yamaha 74 
13. Membaca aamiin di belakang iMamM....................... oo. on 75 
14. Yang perlu diperhatikan saat duduk dalam shalat.......................... aaa. 76 
15. Tasyahhud ketika shalat............................. er reen ramen aman anna nana nana nana aaaaan 78 
16. Ancaman mengangkat kepala sebelum imam .............ooo.o”(Woooooooooaan 80 
17. Yang harus dilakukan bagi orang yang salam karena lupa, ketika barudua 
ra Kaat. REE E E E T E O E E E A S E aa 80 
18. Menyempurnakan shalat jika ragu dalam shalatnya....................... maaa. 82 
19. Berdiri setelah shalat sempurna atau ketika baru dua rakaat.................................. 83 
20. Melihat sesuatu yang menyibukkan ketika shalat.............................. aaa. 84 
21. Yang perlu diperhatikan ketika lupa........................ mee oo. 85 
22. Yang perlu diperhatikan saat mandi jUmat........................ oo. 86 
23. Diam di hari jumat saat imam menyampaikan khutbah................. oo 87 
24. Seorang laki-laki bersin di hari jumat saat imam khutbah, lalu adayang 
menjawab DersiNNya En NN aa 88 
25. Mendapat satu rakaat pada hari jumat ..................oooc oo oo. 89 
26. Bergegas ke masjid pada hari jUMaAt............................ ”ooooomo anna 89 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


27. Waktu-waktu maqbul ketika hari juUmat........................... ee reen XXX. 89 
28. Berpakaian sebaik mungkin, melangkahi barisan, menghadap imam 

Sa RU a a a 91 
29. Bacaan shalat jumat, duduk ihtiba', dan meninggalkan jumatan tanpaalasan .... 92 
30. Motivasi shalat di bulan Ramadhan ..................cooocoooo.oooo.ooomennannan 93 
31. Menghidupkan kegiatan Ramadhan.................oooocoooo# oo Woo. 94 
32. Shalat. Malam skessskkknabnn uns 95 
33. Shalat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ketika witir...................oooWoooooo oo 97 
34.. Perintah WTA kuantan na mna aa 100 
35. Seorang laki-laki bertanya Abdullah bin Umar tentang wajib tidaknyashalat 

E en NP La Ne Aa EN PR E TA TA AA NN EP 101 
36. Witir setelah fajar ............................. er reen mun ua Ia na 102 
37. Abdullah bin Abbas, Ubadah bin Ash Shamit dan al Qasim... .......oooooooooooo oo 102 
38. Dua rakaat fajar (Shalat sunnah subuh)...................oooooooooo ocean. 103 
39. Keutamaan shalat jamaah daripada shalat sendirian ...................o..ooooooooooo 104 
40. Shalat isyak dan Subuh...............oooo Woo. 105 
41. Mengulangi shalat bersama Imam ..............ooooocoooooo oo 107 
42. Yang perlu diperhatikan dalam shalat jamaah.....................ooo.ooooooooocn 109 
43. Shalat imam sambil duduk ................ Woo”. 110 
44. Keutamaan shalat berdiri dibandingkan duduk ................. cook 111 
45. Shalat dengan duduk ketika shalat sunnah..........................ooooooo.oooooon 112 
46. Shalat wustha (Shalat ashar)...................oooooocooo.ooo.ooooooo akan 113 
47. Dirukhsahkan shalat dengan satu kain ...................ooooooooo.oooooo oo 114 
48. Jabir bin Abdullah shalat dengan satu kain ...............oooooWoooo cook 115 
49. Dirukhsahkan shalat wanita dengan pakaian dan kerudung................ooooooo. 115 
50. Dari seorang yang tsiqah, dari Bukari bin Abdullah bin al Asyaj,dari Bisr............ 115 
51. Menjamak shalat ketika di rumah dan saat bepergian.....................coo.oooooo 115 
52. Meringkas shalat saat bepergian (Gashar) ...................oooooo oo 117 
53. Kondisi diwajibkan meringkas shalat (Gashar).................ocoooooooooo oo 118 
54. Shalat musafir jika tidak berniyat bermalam..................o co. oo. 119 
55. Shalat imam jika berniyat bermalam...............oocoooo "oo. 120 
56. Shalat musafir jika menjadi imam atau di belakang imam ..............ooo.o Woo 120 
57. Shalat sunnah saat safar, siang-malam, dan shalat diatas kendaraan .................. 121 
58. Dari al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az Zubair dan Abu Bakar...................... 121 
59. Shalat Dhuha sun ebay in 122 
60. Himpunan shalat dhuha..............oooooooooooooooooooooooneneennnnnnnnnnnannaan 123 
61. Teguran keras seseorang melewati orang yang tengah shalat............................... 124 
62. Abdullah bin Umar tidak suka lewat di depan kaum wanita yang 

sedangmelaksanakan shalat....................»ooooooooo.oooooooooooennennnnnnnennnnnannaan 125 
63. Yang dirukhsahkan melewati orang yang tengah shalat...................eoooocoooo.oo 125 
64. Sa'd bin Abu Wagas melintas di depan sebagian shaf saat shalat 

Masih berlangsung ena Be EN NE UR NN 126 
65. Sutrah (Pembatas) orang yang shalat ketika safar..................eeoooooooooo.ooo.oooooo 126 
66. Mengusap kerikil dalam shalat ........................... oom 126 
67. Meluruskan dan merapatkan Shaff (barisan).................oooooWooooooooooo 126 
68. Meletakkan kedua tangan saat shalat, satu diatas lainnya .....................oooooo.o 127 
69. Qunut dalam shalat subuh ................coooooooo#ooo Wook 127 
70. Larangan mendirikan shalat, padahal ingin buang air besar atau kecil ............... 128 
71. Menunggu-nunggu waktu shalat dan berjalan untuk melakukannya.................... 128 
72. Dikatakan bahwa tidaklah seseorang keluar dari masjid setelah adzan.............. 130 
73. Meletakkan kedua tangan sejajar wajah ketika sujud ......................cooooooo 130 
74. Menoleh, menepuk punggung tangan ketika diperlukan saat Shalat.................... 131 


vi 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


75. Yang seharusnya dilakukan jika menjumpai imam sedang ruku! .......................... 132 
76. Mengucapkan shalawat untuk Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ........................... 132 
77. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah shalat......................... ea... 134 
78. Masalah-masalah lain tentang shalat............................. erm oo 137 
79. Anjuran atau motivasi mendirikan shalat......................oooooooooooo oom 141 
80. Mandi ketika idul fitri-idul adha, adzan atau iqamat pada keduanya................... 142 
81. Perintah shalat sebelum khutbah pada idul fitri-idul adha..................................... 142 
82. Perintah makan sebelum berangkat pada idul fitri ......................oooooooo 143 
83. Takbir dan bacaan pada shalat idul fithri-idul adha .....................oooooooo 143 
84. Tidak melakukan shalat sebelum atau sesudah idul fitri-idul adha...................... 144 
85. Rukhsah shalat sebelum dan sesudah idul fitri-idul adha........................................ 144 
86. Shalat Khanna akn an aa nana ana nun 145 
87. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat shalat Kusuf ....................ocoocoooo 147 
88. Penjelasan shalat KUSUTF ...o.ooooooomoooomoobmmbsmusiuaklannsilknn ana 149 
89. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat shalat istisqa'...................................... 150 
90. Penjelasan shalat istisga' (Shalat meminta hujan) ..................oooooooooooo saaaa. 151 
91. Meminta hujan dengan meramal bintang................ooooooo ocean 152 
92. Larangan menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil ................................. 152 
93. Rukhsah menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil................................... 153 
94. Larangan berdahak di kiblat ..................coooooooo ooh. 153 
95: ee neha en BR a SR 154 
96: Masjid NADAWI celana bnar 155 
97. Wanita pergi ke MaSJI@.a.i.icoo.ooXcooV@oo”ocW#wkmkklokkkha menahan Dita 155 
98. Berwudhu' bagi yang menyentuh alquran ...............oooo#ooooooo onani 156 
99. Rukhsah membaca alquran dengan tanpa berwudhu ..................cooooooooooo 156 
04- Jenazah Oa Pn NP APA Na An TA an AN SE AA naaa 157 
O1:..Memandikan: Maya BERANI 157 
02:: Mengafani' Mayit nn anaE ame ndamgsn aa 158 
03. Berjalan di depan jenazah .............ooocoooooo.ooooooooooonnnnennnnnnannnaaan 159 
04. Berjalan di depan jenazah ..................»ooooooooooooooonenaannnnanannaaaan 159 
05.: MenyalatKan jenazah. nn nn AAA AA AN A kmi au 160 
06. Bacaan shalat jenazah..................ocooooooooooooooooooooooooooooocoantaanan 161 
07. Shalat jenazah setelah subuh hingga mega kuning dan setelah ashar.................. 162 
08. Menyalatkan jenazah di masjid..................oooooocoooooo. oo 162 
09. Himpunan pengetahuan shalat jenazah...................coooooooooooooooooooo 163 
10: .Menguburkan Mayit.ooimmomuansnuasmun sumsum nang 163 
11. Ummu Salamah berkata: Aku tidak mempercayai kematian NabiShallallahu 
'alaihi wa Sallam sehingga..............oooooooooooooooooooooooeenennnnneennnnnnnnnnnannaa 164 
12. Tidak hanya dari seorang tsiqah saja, bahwa Sa'd bin Wagash .............................. 164 
13. Berdiri untuk jenazah dan duduk diatas pekuburan ..............ooo”Wooooo oo 164 
14. Ali bin Abu Thalib berbaring dan berbantalkan pada sebuah kuburan.................. 165 
15. Larangan menangisi Mayit.................. oo. ee reen rem arena anna rnr naaa anna ana aaa; 165 
16. Mengharap-harap pahala saat menghadapi cobaan ...................... ema. 166 
17. Himpunan pengetahuan mengharap-harap ganjaran saat musibah terjadi........ 167 
18. Mengeluarkan mayit yang telah dikubur ..............oooccoooo Woo oo oo 169 
19. Himpunan pengetahuan tentang jenazah............................ oom 169 
20. Aisyah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda:'Tidaklah 
seorang Nabi meninggal..." ..................... err reen rare area anna rnr anna nana nana naaa 169 
AU II E EE E E A 173 
01. Harta yang wajib dizakati ................eesesssssseessssseessssseeessssseeesssseeessssseeesssseeeesssseesssseeeesssse 173 
02. Zakat Uang, emas atau perak ..........sesssssseessssseessssseeesssseeeesssseeessssseeesssseeeessssoeesssseeeessese 174 
03. Zakat barang tambang ...........ssssseessssseessssseeesssseeeesssseeesssseeeesssseeesssseeeesssseeeesssseeesssseeeessese 175 


vii 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


04. Zakat Rikaz (harta karun, barang temuan) .................. er rerama oo. 175 
05. Perhiasan dan wewangian yang tak perlu dizakati ............................. ea... 175 
06. Zakat harta anak yatim dan memperdagangkannya.................... mean 176 
07. Zakat harta anak yatim dan memperdagangkannya................... ea. 176 
08. Zakat sekaligus punya hutang ............eessssseesssseeessssseeesssseeeesssseeeesssseeesssseeeesssseeesssseeeesssse 176 
09. Zakat perdagangan..................... mr rare arrr arr AA NK BR 177 
10. Harta yang tidak dizakati.............................. errr reen nn r nan ran anna naaa naaa 178 
Ihe Zakat pa NT EL NA DAS DENAI AA E 178 
12. Anak kambing yang terhitung dikenai zakat.............................. emma. 179 
13. Larangan setengah memaksa manusia untuk berzakat............................ oo 179 
14. Menarik zakat dam siapa saja yang diperbolehkan menarik................................... 180 
15. Menarik zakat dan peringatan keras terhadapnya ................... emma 180 
16. Zakat kurma dan anggur yang ditaksir ..................oooocoooooooo oo 181 
17. Zakat biji-bijian dan buah zaitun...................... WoooooJsnnanaelennaanaaaaan 181 
18. Zakat budak, kuda dan madu.................... reen mer mere mann. 181 
19. Pajak (Upeti) ahli kitab dan kaum majusi .................... mee era rame rana aaa; 182 
20. Masalah kewajiban sepersepuluh ahli dzimmah. ....................... mr. 184 
21. Membeli harta sedekah dan menarik kembali ........................ emmm. 185 
22. Yang terkena kewajiban zakat fithri ......................oooocoooooooo oo oo. 185 
23:: TaKaran zakat fitri nn Ann AAA WAK en ak inhalasi 186 
24. Memberi batasan waktu penyerahan zakat fithri .............................. aaa. 186 
06. PUASA en ae 187 
01. Melihat hilal (bulan sabit) untuk puasa dan berbuka di bulanRamadhan ........... 187 
02. Berniat puasa sebelum fajar .................ocooooooo.oo.oooooomennnnaan 187 
03. Menyegerakan berbuka ............... oo ooooooooooooooonnennnnnnnnnana 188 
04. Berpuasa bagi yang berpagi hari dalam keadaan junub di bulanramadhan......... 188 
05. Rukhsah berciuman bagi yang berpuasa...................... errr oom 191 
06. Teguran keras berciuman bagi orang yang berpuasa ................... mean 193 
07. Puasa ketika bepergian.......................... er er mer menara nenen nana anna nana n anna aaa: 193 
08. Kaffarat bagi yang tidak puasa pada bulan Ramadhan. .................... ea. 195 
09. Bekam bagi orang yang berpuasa...................ocoooooo.ooooooooooakkan 196 
10:-- Puasa hari TASYUra anna a OE na EN KAA NAN Uu 197 
11. Puasa idul fithri, adha, puasa sepanjang masa ...............oooo.Woooooooom 198 
12. Larangan puasa sepanjang masa ..............ooooooooo.ooooooonnnenennnnnanannnaaan 198 
13. Meng-gadha' Ramadhan dan kaffaratnya ..............ooooocoooooooo Woo 198 
14. Seseorang yang memisahkan dalam menggadla puasa ramadan: 'Tidakada 
pengulangan baginya ion uan 200 
15. Menggadha' puasa sunnah.................. oo. oooooooooonennnnnnnnnennnnnnanaaan 200 
16. Fidyah bagi yang tidak puasa Ramadhan karena alasan.................coo”ooo 200 
17. Himpunan pengetahuan tentang meng-gadha puasa ..............oo.ooocoooo. oo 201 
18. Himpunan pengetahuan tentang puasa ...............oooo” oo 201 
07: Eti Kata enam tmn hmmm asha 203 
OL- EC Kata nm umum aan AN NS 3 203 
02. Seorang yang iktikaf untuk suatu keperluan ..................»oooooooooooo oom 203 
03. Orang yang I'tikaf pergi untuk shalat ied.................oooocoooooooo Woo oom 203 
04. Meng- gadha TUKA some Ananda na 204 
05. Seorang laki-laki masuk masjid untuk iktikaf di sepuluh hariterakhir bulan 
ramadan nn ASA AN a a TA AAA at 204 
06: 'Kallatu gadar peri ANN LAN AA IN D A 204 
08: Hao Ba um ain Ba 206 
01. Mandi untuk mengucapkan talbiyah dan berniyat................oooocooo.ooooo 206 
02. Mandi untuk orang yang berihram...................... Wook. 207 


viii 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


03. Pakaian yang dilarang dipakai saat ihram...................o.oocooooooooooo oo 209 
04. Mengenakan pakaian yang dicelup ketika ihram ......................... ema. 209 
05. Orang berihram memakai ikat pinggang, stagen ..................... rear. 210 
06. Orang yang berihram menutup wajahnya. .................... oo. 210 
07. Seseorang itu beramal saat masih hidup, jika meninggal maka telahterputus 

amalnya nn A A aa A ASA ANA ana DA Ban 211 
08. Berwewangian ketika haji ........................ oom. 211 
09. Waktu-waktu mengucapkan talbiyah .................oooocoooo#oo oo 213 
10. Beberapa yang harus diperhatikan ketika bertalbiyah. ............................................ 214 
11. Mengeraskan bacaan talbiyah.....................oooooooo oo 216 
125 Haji Irid nn nn nn nn ANN BN 216 
13: Be aaa RENA NN 217 
14. seseorang yang mengabungkan haji dan umrah maka ia tidak 

bolehmengambil bulunya ...........sseessssseeessssseeesssseeesssssecesssseeeesssseeeessseecesssseeeesssseeesssseeeesssseeeess 218 
15: MemutuS:talbI yah anna RN RENA EN EN 218 
16. itulah hal yang masih dipahami oleh ahli ilmu negeri kami ................................... 219 
17. Talbiyah penduduk Makkah dan lainnya yang berada disana ................................ 220 
18. Mengalungi hewan sembelihan tidak mewajibkan ihram.................ooooo. 220 
19. Yang dilakukan wanita haid ketika haji.................oooocooo.ooooo oo oo 222 
20. Berumrah pada bulan-bulan haji ................ oom 222 
21. Memutus talbiyah ketika umrah..................ooooooo moon 223 
22: Haji tama tti ima Anna UN SB BN mna 223 
23. Menetap di Makkah hingga datang waktu haji tahun tersebut.............................. 224 
24. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang umrah..................... oo. 224 
25. Pernikahan orang yang ihram................oooWoooooooo one 225 
26. Bekam bagi orang yang berihram...................oooooo.ooo oo nak. 226 
27. Bekam bagi orang yang berihram........................ oom XX 227 
28. Buruan yang tak boleh dimakan bagi yang berihram..................oo. "oo oo 230 
29. Binatang yang boleh dibunuh orang yang berihram...................... Woo oo 231 
30. Beberapa hal yang boleh dilakukan orang yang berihram..................oo oo 232 
31. Berhaji untuk menghajikan orang lain ....................... oo on 233 
32. Orang yang terhalang karena musuh................ooooo”Woooo oo. 233 
33. Orang yang terhalang, bukan karena musuh ...............oooWWocoooo Woo 234 
34. RENOvASI: Ka DAN sn ni BNN UN 236 
35. Lari-lari kecil ketika thawaf.................ooooooooooooooooo oom 237 
36. Melakukan 'istilam' ketika thawaf.................... coco oo 238 
37. Mencium hajar aswad.................... me errr errr arrr nenen nennen en ana anna naaa anna nana naaaaana 238 
38. Dua rakaat thawah nn nn Ann em batasan tes emak AAA ea e ai adaa 239 
39. Shalat setelah subuh dan setelah 'ashr ketika thawaf............................... a... 239 
40. Meninggalkan baitullah «oo... wococomunuslkswnantakasanmenl akulah 240 
41. Hal-hal yang perlu diketahui perihal thawaf........................ oo 241 
42. Memulai dari shafa ketika lari-lari kecil.....................oooooooooo.ooooaan 242 
43. Hal-hal yang perlu diketahui masalah Sa'i................. oo oooaaan 243 
44. Seseorang yang lupa melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwa.....................oooo. 244 
45: Puasa di har Arahan nee NN BA 244 
46. Puasa ketika hari-hari di Mina...................ocoooo.o oo oo oo maan 245 
47. Hewan sembelihan (al-hadyu) yang diperbolehkan .......................ooooooooooo 246 
48. Hal-hal yang perlu diketahui tentang hewan sembelihan ketikadigiring ............ 248 
49. Jika hewan sembelihan akan celaka atau hilang.................oooo.coooooo oo 249 
50. Hewan sembelihan orang yang berihram jika menggauli isterinya ...................... 251 
51. Hewan sembelihan orang yang ketinggalan waktu haji...................ooooo 251 
52. Hewan sembelihan yang menggauli isterinya sebelum bertolak dari Mina ........ 252 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


53. Makna Hewan sembelihan yang mudah bagimu .................. memeras 253 
54. Abdullah bin Abbas berkata: Hadyu yang mudah adalah dengan kambing ......... 253 
55. Hal-hal yang perlu diketahui tentang hewan sembelihan ........................... a... 254 
56. Seorang suami dengan istri tidak boleh bergabung dalam hewan kurban .......... 254 
57. Wuguf di Arafah dan Muzdalifah...................oooWooo oo 255 
58. Wuguf bagi orang yang kehilangan haji di Arafah....................ooo.oooooo 255 
59. Mendahulukan wanita dan anak-anak..................... oo. 256 
60. Thalhah bin Ubaidullah memberangkatkan dahulu isteri dananak-anaknya...... 256 
61. Berjalan cepat dari Arafah..................ooooooooooooooooooooooooonneneennnnnnnnnannanaan 257 
62. Sembelihan ketika haji............... oo oooooooooennnnnennnnnnnnnnnnnnnaaaananan 257 
63. Hal-hal yang perlu diketahui tentang sembelihan...................ooo.oooooo 258 
64; Tukang CUKUV soraira AN NA NN 259 
65. Memendekkan rambut (sekedar menggunting, mengurangi) ............................... 259 
66. Memakai ikat kepala ......................... errr rr ameen arena nana nara naa n aran anna n naaa; 261 
67. Shalat di Baitullah, meringkas shalat dan menyegerakan Khutbah diArafah ..... 261 
68. Shalat di Baitullah, meringkas shalat dan menyegerakan Khutbah diArafah ..... 262 
69, Shalat di Muzdalifah nn nn ii iirinn tierna O andapun Ari 262 
710: Shalat di Mina nn snuabaskn amannya 264 
71. Takbir ketika hari-hari tasyrig ......................coooo oo. 264 
72. Shalat di Dzul hulaifah dan Muhashshab....................ocoo.” Woo meneran 265 
73. Tidak selayaknya seseorang melampaui Dzul Hualaifah saat kembalihingga 
lasnalat di SANI nini EN Bni nan 265 
74. Bermalam di Makkah pada malam-malam Mina.............. oo oo 265 
795: Melempar Jumaah ann Ann r nan rs nona 266 
76. Bolehkan melempar jumrah untuk anak kecil dan orang sakit.............................. 267 
77. Rukhsah ketika melempar Jumrah ................o cook 267 
281 AO Oi te na mama a 268 
79. Wanita haidh masuk Makkah...............cooocoooo”oooosnnnannnannnnaan 269 
80. Ifadhoh wanita haidh .............oocoooooooooooooo.oooooo.ooooo 270 
81. Fidyah (Tebusan) karena memburu burung atau binatang buas............................ 272 
82. Fidyah (tebusan) karena memburu belalang ketika ihram ................ooooooo 274 
83. Fidyah yang mencukur sebelum menyembelih ........................ oo 274 
84. Yang harus dikerjakan bagi seseorang yang melupakan salah satukewajiban 
Be na NN A PA E NE 275 
85. Hal-hal yang harus dimengerti tentang haji .....................oooooo.oooooooo 276 
86. Abdullah bin Abbas berkata: Antara rukun dan pintuU.................. reman 279 
87. Puasa bagi yang haji tamattu'................ooooocoooooooooenennnnneennnnaaaan 280 
09. Mal Pa an PA An NA an aa a Na TN 280 
01. Mötvasi NA ALLEN BEAN RL AA 280 
02. Larangan membawa alquran ke negeri MuSsUh...................... oo 283 
03. Larangan membunuh wanita dan anak-anak ketika perang................................... 283 
04. Seseorang yang diberi sesuatu saat perang fii sabilillah ......................................... 285 
05. Hal-hal yang perlu diketahui masalah nafl (pemberian tambahan)...................... 285 
06. Salab (Semua perlengkapan yang dikenakan prajurit musuh yangterbunuh)..... 286 
07. Memberi nafl dari seperlima ghanimah ....................... oo oo 287 
08. Ghulul (mengambil rampasan sebelum dibagi-bagi) ....................oooooooooo 288 
09. Syuhada' fii sabiilillaah...................oooooooo Wook. 291 
10. Beberapa hal yang menjadikan syahid ..................ooooooooooooooooo 293 
11. Beberapa hal yang harus diketahui saat memandikan syahid ............................... 294 
12. Hal-hal yang dimakruhkan dibawa fii sabiilillaah.....................ooooooooo.Wooo 294 
13. Anjuran atau Motivasi Jihad..................eooooocoooooooooennennnnnenannkenaaaan 294 
14. Kuda perang, perlombaan, dan memberi anggaran perang .................o..oocoooo.oo 297 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


15. Memakamkan dalam satu liang karena darurat, dan kebijakan Abu 


bakardalan Dal DG nn ann ni an ban EN NB Bu 299 
16. Dua orang atau tiga orang boleh dikubur dalam satu lubang saatdarurat........... 299 
10. Nadzar dan Iman nanda an BNN BR 300 
01. Bernadzar untuk berjalan kaki ...............oooo Woo oom. 300 
02. Bernadzar untuk berjalan ke baitullah lantas tidak mampu .............ooo oo 301 
03. Nadzar untuk bermaksiyat kepada Allah ..................ooocoooo”#Woo.oooooaa 302 
04. Senda gurau dalam masalah sumpah................o oo... 304 
05. Sumpah yang tidak wajib membayar kaffarat............................. oo 304 
06. Sumpah yang wajib membayar kaffarat..................oooooooWoooooooooooooouaa. 304 
07. Beberapa hal yang harus diketahui tentang kaffarat sumpah. .............................. 304 
08. Hal-hal yang harus diketahui tentang keimanan ...................oWooooooooo 305 
11. Sembelihan: kurban. ss obb nie ulu na Ba 306 
01. Sembelihan kurban yang terlarang ..................ooo” oo oo 306 
02. Sembelihan kurban yang terlarang ..................ooooo oo oo oo 307 
03. Larangan menyembelih sembelihan sebelum imam beranjak................................ 307 
04. Menyimpan daging sembelihan .................... cook. 308 
05. Berserikat dalam hewan sembelihan dan untuk berapa orang 
sembelihansapi dan unta?...............ooooooooooooooooooooonnnneeennnnnnnnnnnnnnennnnaaanaaaa 310 
06. Sebaik-baik yang aku dengar perihal unta, sapi atau kambing kurban,bahwa 
Seorang laki-laki nn ANN a Ainaa a inna aa 310 
07. Hewan sembelihan untuk janin yang masih dalam kandungan, dan lamaidul 
Te a EAA E A AA E AN NN NT E A A YEN PAN 310 
08. Menyebut nama Allah untuk hewan sembelihan ..................... emma 311 
09. Sembelihan yang diperbolehkan ketika darurat.......................... ema 312 
10. Sembelihan yang dimakruhkan untuk dimakan ...............oooo Woo. 313 
11. Penyembelihan janin yang masih dalam kandungan ................. emma. 313 
12. Menghindari untuk tidak menyantap yang terbunuh karena benda 
tumpulatau Dak nn nn AAA Anna in ian AAN 314 
ER Ni Ka ana A EE E E A 314 
01. Buruan hewan yang dilatih...................coocoooooooooooooooooooooomnnaanan 314 
02: Bürüan aa nn NON RN NB A aiii 314 
03. Diharamkan makan setiap binatang buas yang bertaring.................ooooooooo 316 
04. Kulit binatang yang telah mati ...............ooooooooo oo 316 
14: AGAN na Nini RN BN RN an ba 317 
OT AGAN AI uu ana 317 
02. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah 'agigah...................ooooooo 318 
03. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah 'agigah...................ooooooo 318 
15: Kaka Ae bana AAA AN A A 318 
01. Warisan: Ka KEKE EN TNI NET UAS AG 318 
02. Warisan nenek... Adenan ni had esa MB EN ng 319 
03: Warisan Kalalah nn nn ANA AAA AA An AAA ii iii 320 
EM A Na a A O A A A aka 321 
05. Warisan orang yang beda agama .................... ee oo 321 
06. Orang terbunuh dan tidak teridentifikasi pembunuhnya .................... ea. 322 
aa aaa aaa aa a 3 323 
01. Khitbah (peminangan).................... er balak bikinan 323 
02. Janganlah salah seorang dari kalian meminang atas pinangan.............................. 323 
03. Meminta persetujuan gadis dan janda ........................ oo 324 
04. Mahar atau maskawin .................cooooo "oom 324 
05. (Mahar) menjadi hutang wali wanita untuk diberikan kepada suami jikawali 
Wanita tersebut a.n NIAS SNN a 325 


xi 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


06. Jika sama-sama telah berselimut.................oooooooooooooooooooooonsnnnnnnnnan 325 
07. Berdiam di rumah gadis dan janda...................oo.o”ooooooooooennnakkan 326 
08. Nikah muhallil dan semisalnya ....................... ee err rnr erra a nenen anna naa naaaaaan 326 
09. Wanita yang tak boleh dipoligami bersama...............oooWWooooooooo oo 327 
10. Nikah seorang laki-laki atau perempuan yang tidak diperbolehkan .................... 328 
11. Himpunan pernikahan yang tidak diperbolehkan ....................oooo oo 328 
12. Menikahi hamba sahaya, sedang isterinya wanita merdeka .................................. 329 
13. Laki-laki menikahi isteri, kemudian menceraikan...................ooooooooooo 330 
14. Sa'id Ibnul Musayyab dan Sulaiman bin Yasar ditanya tentang seoranglaki- 
laki yang menikahkan budak lelakinya................... cook 330 
15. Dimakruhkan menggauli dua saudara perempuan kandung karena sumpah..... 330 
16. Larangan seseorang menggauli hamba sahaya ayahnya .................eoooooooo 331 
17. Tentang Ihshan (legalitas pernikahan)...................oooooWoooooooooooaaaan 332 
18. Nikah MUA osn union mena antem aman anna On 333 
19: Nikah budak enek png bt Bln na 333 
20. Pernikahan laki-laki musyrik, jika isterinya masuk islam sebelumnya ................. 333 
212 Walah eos ana NB Ban 335 
22. Hal-hal yang perlu diketahui tentang pernikahan ...................oooooooooo oo. 337 
Na aT E AS A E OA ET AAA En E ETT 339 
01. Mentalak secara sekaligus ...................oooooooooooooooooooonnetennnkennnaakkaa. 339 
02. Ucapan ‘Engkau terisolir’ atau 'Engkau terlepas'dari pernikahan.......................... 339 
03. Yang menjadi thalak dari ucapan 'Urusanmu kuserahkanpadamuu ...................... 340 
04. Yang dianggap sekali thalak dari ucapan "Urusanmu kuserahkanpadamu......... 340 
05. Yang tidak menjadi thalak dari ucapan 'Urusanmu kuserahkanpadamul............ 341 
06. seorang laki-laki yang menyerahan urusan (perceraiannya) kepadaisterinya ...342 
07- IA enam aa ANE LI nan 342 
08: -a Duda Ka rin 343 
09. Zhihar laki-laki merdeka........................... mere re mere mer ramen area nenas anna saranan 344 
10. seorang laki-laki bertanya kepada al Qasim bin Muhammad danSulaiman. ...... 344 
11. Allah berfirman berkenaan dengan kafarah ......................oooooooooo oo 344 
12. £hihar budak ek A A A A A 344 
135 KN aaa E ANA EE aa 345 
14. Dari Sa'id Ibnul Musayyab, bahwa ia berkata: Lelaki mana saja yangmenikahi 
seorang Wan Dn Aan Kan en anne A dn inn Ai 346 
15: EA NE BE 346 
16. Mencerai wanita yang meminta Khulu' .........o.oooocooooo oom. 347 
175 EKAN en weni nb NN BNN BNN UK Bun 348 
18: TAAK sa Re Na A Aa NM NN AN Ea NS EN PAN 349 
19. Thalak Orang Yang Sakit......................... er mer reen arena anna en nn naaa aran anna aaa; 351 
20. Memberi hadiah kepada wanita yang dicerai.................ooooocoocoo.oooooooo 352 
21. Thalak budak nn Sean an amen mua AA 353 
22. Masa iddah yang suaminya hilang (tak dimengerti keberadaannya).................... 355 
23. Quru', iddah cerai, mencerai wanita haidh.......................oooooooooooooooooooooooooo 355 
24. Dari al Qasim bin Muhammad, Salim dan Abu Bakar... ...........oooooooooooooooo 357 
25. Dari Sa'id Ibnul Musayyab, Ibnu Syihab dan Sulaiman................... ama. 357 
26. Iddah wanita yang di rumahnya jika dicerai disana ..................ooooooooooo 358 
27. Nafkah wanita yang dicerai.......................... ee reen ren aan anna nana naaa naaa 359 
28. Himpunan pengetahuan iddah perceraian ...................ooooooooooooooooom 360 
29. Waktu untuk tidak menggauli isterinya ................ooocooooooooooooo oo 361 
30. Himpunan pengetahuan masalah thalak ..................... emma oom 362 
31. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya jika hamil........................... aaa. 365 
32. Lama wanita yang diitnggal mati suaminya di rumahnya hinggadihalalkan........ 367 


xii 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


33. Iddah ummu walad jika majikannya meninggal ....................... rerama. 368 
34. Iddah hamba sahaya yang ditinggal mati majikannya atau suaminya ................. 369 
35. AZI (Coitus InteruptUS) nn AA KAA ANGGUN AA hik 370 
36. Berkabung (Ihdad)..................... ooooooooooooooomnnnnnneennnnnnnnernnanaannnaanaaaaa 371 
37. Ummu Salamah, isteri Nabi, berkata kepada wanita yang meninggalkandari 
berhias karena kematian suaminya, ................ooo.”ooooo oo 374 
18: MN P a A Pn Rn Pn PEN ON TP Ti 374 
01. Menyusui anak kecil ........................... err reen arena nee na inna akan 374 
02. Menyusui setelah dewasa.............ooooocooooooooooooooooooooonneeeennnannnnnaa 378 
03. Himpunan pengetahuan masalah penyusuan................. cook 380 
19: JUS Bel snake aman Bu 381 
Ot: Harta budak mana ana ana kaka on nana UE 381 
02. Masa toleransi garansi penjualan budak..................oocoooo. oo. ok 382 
03. Cacat yang terdapat pada budak.....................cocooo.ooooooooooonneennanean 382 
04. Hal-hal dan syarat yang harus diperlakukan pada budak jika dijual..................... 383 
05. Larangan menggauli hamba sahaya yang mempunyai Suami............ooo oo 383 
06. Menjual pohon namun sudah berbuah................... cook. 384 
07. Larangan menjual buah hingga nampak matang .............ooooooWoooo oo. 384 
08. Larangan menjual buah hingga nampak matang .............oooooooooo oo. 385 
09. Jual beli kurma masih dalam tangkai.....................ocooo#oo.ooooooocnaaaan 385 
10. Kerusakan pada jual beli buah-buahan dan pertanian....................oooooooooo 385 
11. Mengecualikan kurma yang diperbolehkan ........................ oo 386 
12. Yang dimakruhkan pada jual beli kurma...................... errr errr anna aaa 387 
13. Muzabanah dan Muhaqolah. ........................ oo oo oma 388 
14. Menjual emas dengan perak batangan atau perak yang berujud uang................. 389 
15. Dari kakeknya, Malik bin Abu Amir, bahwa Utsman bin Affan................................ 390 
16. Dari al Gasim bin Muhammad, ia berkata: Umar Ibnul Kthaththabberkata: 
pe aa ND A E aa Pn E at, 392 
17: Shar a AAA a AEEA aa 392 
18. Jual beli emas dengan perak secara timbangan ....................ooooooooo oo 393 
191: JUAL pel INA RE EN NN UNA 393 
20. Pada masa Marwan bin al Hakam pernah dikeluarkan surat 
buktikepemilikan untuk masyarakat ................oooooccoooo oo 394 
21. Dimakruhkan menjual makanan dengan pembayaran ditangguhkan................... 394 
22. Salaff dalam pembelian makanan .............. Wook 395 
23. Penjualan makanan dengan makanan, tak ada kelebihan antara keduanya....... 395 
24. Himpunan pengetahuan tentang jual beli makanan .................... oo. 396 
25. Menimbun dan menunggu waktu .............oooooooooo#oooo.mnnnnnenennnannannaan 396 
26. Yang diperbolehkan dalam jual beli hewan dengan hewan dan istimsalaff 
Maya no Ka aan 396 
27. Jual beli hewan yang tidak diperbolehkan ......................oooooooooo.oo oom 397 
28. Menjual hewan dengan daging................o.oooooooooo”#oooooooo#nnnenennnnnkanaan 397 
29. Penghasilan bisnis anjing...............sssesssssseessssseeessssseeesssseeesssseoeesssseeessssseeessssoeessssseeeessseees 398 
30. Salaff dalam jual beli barang dengan barang ....................ooooo oo 399 
31. al Dell, penipuan nn RR MN KN BN A 399 
32. Mulamasah dan munabadzah ......................... oo. 399 
33. Jual beli dengan pilihan................oooooooooooooooooooooooooonneneennnnnnnneennnnnnanaaaaaaaa 400 
34. Riba dalam hutang BAAK BAB AN erna 400 
35. Utang dan pengalihan utang.................oooooooooooooooooooooomooooeeennnnnnneennnannnnnaaan 401 
36. Pengutang yang bangkrut.............ssssseessssseeesssseeessssseeesssseeeesssseessssseeesssseeeesssseeesssseeeesseoe 401 
37. Utang yang diperbolehkan ........................ oom. 402 
38. Utang yang tidak diperbolehkan ......................cooo.o ocean 403 


xiii 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


39. Penawaran dan perjanjian yang terlarang...................oooocoooooooooooooc 403 
40. Janganlah salah seorang dari kalian membeli... ..................... errr. 404 
41. Himpunan penegtahuan masalah jual beli ........................... memeras. 404 
42. Seseorang membeli unta, kambing, kain, atau kambing, kain ataubudang........ 405 
20:: PINJAMAN aaa aa a A EEA 405 
01. Qiradh (Pemberian Modal usaha dengan sistem bagi laba) .................................... 405 
21- a BAKI IA INN A A 406 
Sa sirri AA AAA AAA A PA 406 
22..Sewa Tabah; nn nanah Rea BNN DN 407 
01. Sewa-menyewa tanah..............ooooooooooooooooooooooooooooonneeeennnnnnnneennnnekennnaaaaaaaa 407 
02. Abdurrahman bin Auf menyewakan tanah, dan di kedua tangannya 
masiha araa nna an Dn ana ia ana bena 408 
ERA a AAA A A RB NS 408 
01. Sewa menyewa tanah yang berlaku syuf'ah...............ooooocooooooo oo 408 
02. Sewa menyewa tanah yang tidak berlaku syuf'ah....................... oo 409 
24, Peradilan aaa aaa aaa aaa a 409 
01. Anjuran memutuskan perkara dengan adil ..................o.ooooooooooooooooooo. 409 
02; PersaKSIan. aa mangaku 410 
03. Keputusan dalam kesaksian yang terbatas ....................oooooooooooooooo oo 411 
04. Keputusan dengan sumpah dan saksi ..............ooooocooooo oo. 411 
05. Keputusan mengenai dakwaan ..............ooooooooooooooonetennnnkenaaakkan 412 
06. Keputusan dengan kesaksian anak kecil (dibawah UMUTF)................. aaa. 412 
07. Pelanggaran sumpah yang pernah diucapkan diatas mimbar Rasulullah ............ 412 
08. Himpunan pengetahuan tentang sumpah diatas mimbaAT......................... oo 413 
09. Kepemilikan jaminan hutang (gadai) yang tidak diperbolehkan............................ 413 
10. Wanita yang dipaksa diperkosa..............oooocoooooooooooooonnanananan 414 
Th -Murta@-GaArLISIAm sanam a a a AAA 414 
12. Menemukan isteri bersama laki-laki lain (Selingkuh) ...................... ea. 416 
13. Anak yang dibuang sini an RABU NAN 416 
14. Menghubungkan nasab anak kepada ayahnya ..............ooooccoooo oo 417 
15. Ummu walad (Hamba sahaya yang mempunyai anak dari majikan)..................... 419 
16. Pengolahan lahan tidur (tidak produktif)...................ooooooooooo.ooooo 420 
LEAN nan E Pn E E O A an AP TA NN AN 420 
15. Sarana UMUM kena anakan an nian Nun 421 
19. Pembagian harta. nn Ann A ann Anna A ema kangen Bia 422 
20. Hewan ternak yang merusak tanaman orang .............. re rem amaran aaa 423 
21. Mas kawin yang diperbolehkan ........................ oom 423 
22. Keputusan mengenai Hibah ............seessssseessssseeessssseessssseeessssoecesssseesssssoeessssoeessssseeesssseoes 425 
23, UNA kan ia aa Dan an smg 425 
24. Menurut kami umra itu kembali kepada orang yang ................oooooWo”Woo.oo.ooo 426 
25. Luqathah (barang temuan).............sseessssseessssseeessssseesssssoeesssssoeesssseeessssseeessssoeeesssseeesssseees 426 
20. hewan yang tersesat nn nn aa iii Ai A a Ana BR anna iii 427 
27. Sedekah orang yang hidup atas nama orangyang telah meninggal....................... 428 
28. Perintah washiyat ss van nn A A AEE an aaa nii 429 
29. Dibolehkan wasiat anak kecil, orang lemah, yang terkena musibah 
danpandi an naa ne KARET TS 429 
30. Wasiat hanya sepertiga, tak lebih....................eooooocoooooooooooooooooen 430 
31. Waria dan hak mengasuh anak ..............ooooo”Wooooo oom. 431 
32. Himpunan pengetahuan masalah peradilan dan kemakruhannya......................... 432 
33. Barangsiapa minta tolong kepada seorang budak tanpa minta seizintuannya ..432 
34. Pemberian (Mas kawin) yang diperbolehkan ....................... oo 433 
25. Memerdekakan Budak dan Wala'.............oocooo.ooo.ooooooooomommaaa 433 


Xiv 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


01. Memerdekakan sebagian hak kepemilikan budak..................... mema. 433 
02. Membebaskan budak padahal tak punya harta lain........................ aa. 433 
03. Harta budak jika telah bebas..................cooo como. 434 
04. Membebaskan budak perempuan yang memiliki anak dan hukum 
membebaskan Duda Kimono Sai ani ii ba ia daan A ii ETETA 434 
05. Pembebasan yang boleh dilakukan terhadap budak wajib ..................................... 435 
06. Orang yang hidup membebaskan budak atas nama orang yang telah mati........ 436 
07. Keutamaan membebaskan budak, memerdekakan wanita pezina dan 
ANA K2 NA a ADA OAE E A E E S A 436 
08. Wala' adalah bagi yang memerdekakan ........................ ermmm anna anna 437 
09. Budak yang menarik perwalian ketika dimerdekakan........................ aaa. 439 
10. Warisan PenNaan inna ANN an NB 439 
11. Warisan Sa'ibah, dan perwalian budak yang dimerdekakan yahudidan 
NASA eneren reaa AIN ASA O an 440 
26. Budak Yang Di Merdekakan...................ocooooooo onta 441 
01. Hukum mengenai budak mukatab ....................... oom. 441 
02. Urwan bin Zubair dan Sulaiman bin Yasar berkata: 'AlMukatab.... " ...................... 441 
03. Memerdekakan budak mukatab jika angsuran telah lunas sebelum 
Wwaktuperjan Ane Ns T anna 441 
27.» MUGAb DA una bt Lea 442 
01. Seseorang menggauli hamba sahayanya jika telah dijanjikan 
merdekasepeninggalnya ..........sssseeesssseeesssssecesssseeeessssererssseeeesssseeeessseeeesssseeeesssseeesssseeeesssseeeeso 442 
28. Hukuman Pelanggaran ..........eeeessssseeeesssseeesssseeeesssseeesssseeeesssseeeesssseeesssseeesssseeeesssseeesssseeeesssee 442 
Or Raja a E aaa EEE O OEE 442 
02. Seorang wanita yang telah melahirkan enam bulan didatangkan 
kepadaUtsman bin Affan ...............ooooo#ooo oom. 448 
03. Mengakui dirinya melakukan perzinaan .................oooo#oo.ooooooonaaan 448 
04. Himpunan pengetahuan hukuman perZzinaan.................... err oo 449 
05. Hukuman bagi yang menuduh berzina, pengasingan dan sindiran berzina......... 450 
06. Karena itu pihak yang tertuduh merasa khawair jika 
permasalahannyaterbongkar sehingga diberikan bukti kepadanya ............................ 451 
07. Hal-hal yang tidak ada hukuman ...............oooocWo.ooo#W oo Xena. 452 
08. Pencurian yang tidak terkena potong tangan ...................ooo.ooooooooo 452 
09. Memotong budak yang melarikan diri dan mencuri.................oooooo.oooo 454 
10. Tidak membantu pencuri yang kasusnya sudah sampai penguasa ....................... 455 
11. Himpunan pengetahuan masalah potong tangan .................. erra 456 
12. Menurut kami orang yang selalu mencuri kemudian dihadapkan 
dalampersi dan BAM ob Aa na Ana AA A 457 
13. Hal-hal yang tidak terkena hukuman potong tangan ....................oooooooo.oo oo 457 
29.: MINUMAN EL BR BER an 459 
01. Hukuman masalah Khamar (Minuman keras)............... conan 459 
02. Tempat-tempat yang dilarang untuk perendaman kurma .........ooooooo”(Woooooo 460 
03. Bahan-bahan yang dimakruhkan direndam (untuk diminum)............oooo#Woo 461 
04. Pengharaman Khamar asu ngulum 461 
05. Himpunan pengetahuan pengharaman khamar................. memeras. 462 
30; KEDUSAT aaa aaa a 464 
01. Masalah DIYAT singa an AAA AAA AAA SA AA 464 
02. Diyat karena kesengajaan dan pelanggaran orang sinting.................ooooooooo 464 
03. Diyat karena ketidaksengajaan.......................ocoooo.ooooooooooonenennaanannan 465 
04: -DiYat Wanita Aa a a NENEK 465 
OS Diyat an MA NB nan nba aah 466 
06. Diyat sempu ann Kn aha SA NN NN NU 467 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


07. Diyat mata sehingga mengakibatkan kebutaan ...............ooooocoooooooooo 467 
08. Diyat yang mengakibatkan cedera ..................cooooooooooooonneseennnnnnean 168 
09. Menurut kami pada luka Munagilah, maka dendanya adalah lima 
belasrarid lahan aa engan en aan Rn nana 468 
10. Jika luka menembus tulang otak..................oooooooo.ooo moon 468 
11. Aku tidak mengetahui (adanya ijma') tentang tebusan pada luka yangada 
pada anggota badan, tetapi...................ooooocooooooooooooooneneennnnnneeennankenaaaaaan 468 
12: Diya Jari OMA aaa AAA AK DENAI A A 469 
13: Seluk beluk diyat PI Pi..o.oo.ooo.o.moooWoococommoomoueelmbukmansin aa 469 
14. Hal-hal yang harus diketahui masalah diyat gigi .....................ooooooooooo 470 
15: Diyat ahli OZIMIMAaAh senen anna KN 471 
16. Yang mewajibkan denda bagi harta khusus seseorang...................ooooo.oooooo 471 
17. Warisan denda dan menaikkan jumlah denda................oooo#oooooooooo. 471 
18. Said Ibnul Musayyab dan Sulaiman bin Yasar ditanya: "Apakah diatpada bulan 
haram harus diperberat?' ..............oooooooooooooooooooooennnnenennnnnnneennnnnnannnanaaa 472 
19. Himpunan pengetahuan masalah diyat (denda).................. coco 473 
20. Pengkhianatan dan sihir ...............o.ooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnennnnnaaaaa 473 
21. Kewajiban dalam pembunuhan sengaja (terencana)..............ooooooocoooooooo 474 
22. Diyat saibah dan pencideraannya..................... mer errr ner arrr nan ee a anna naaa; 474 
CM Masa AA AAA nun BN 474 
01. Keluarga korban mengawal mulai qussamah....................... ee oo. 474 
325: Lan AN a inn NN RnB 476 
01. Doa untuk Madinah dan penduduknya................o Woo... 476 
02. Bertempat tinggal di Madinah dan mengungsi darinya ...............oooWoo.ooooo 477 
03. Kesucian Madina hoon ah uan amanat 479 
04. Wabah: Madinah sini Gan AAA Aa Ni anu aa mann an 480 
05. Yahudi diusir dari Madinah .................... cook. 481 
06. Himpunan pengetahuan tentang masalah Madinah....................... oo oo 482 
07: Lepra; Cholera ena dia Anina ia An 483 
08. Larangan ucapan Qadar .................... ee errr reman are nennen ana anna nenen ana nana a aaaaana 485 
09. Orang-orang yang bicara masalah takdir .................oooocooooooo.ooooooom 188 
10; Budi pekerti Dal Ka mn nn Aan AN mn nam mkn ak nyaa 488 
11. Seorang laki-laki minta izin Rasulullah.................. oo oo. 489 
125: Mal kon anna an makanan namakan ini 490 
13 Marak a in EN 490 
14. Mengisolir kawan sejaWat........................ mere reen rnr errr anna nana ena nesar ana naaa 491 
15. Memakai pakaian untuk keindahan ..................... coco” oo 492 
16. Pakaian yang dicelup dan pakaian bersulam emMAS.................... emma. 494 
17. Memakai pakaian sutera ..............ooooocooooo.oooooooooooenennnnnnennnnnnkanaaan 494 
18. Pakaian yang dimakruhkan untuk wanita ................... oo oo. 494 
19. Seseorang menjulurkan kain ................... oom 495 
20. Wanita menjulurkan Kain ................... ee mer reman arena ena n aran nanas anna anna aaa 496 
21. Bersendal nn an a AAA a NB BE an 496 
22: BerpaKkalan on Gen DANA A ND AAA A An NN 497 
23. Sifat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam.................... coco. 498 
24. Sifat Isa Alaihissalam........................ ee oo. Woo 499 
25: Sunnah ft AM semen bantal AAA ENG NENEK 499 
26. Larangan makan dengan tangan kiri................oooocooooo”ooooooooooaaaaan 500 
27. Orang-orang miskin ................... ELANG Ka Ea 501 
28. MakKna'orang Kain en SA ana RERE 501 
29. Larangan minum dalam bejana perak, dan bernapas ketika minum..................... 502 
30: Minum: sambil Derdi esensi a Ea UR aan 503 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


31. Sunnah minum dan mengambil dengan tangan kanan................... aaa. 503 
32- Makan dán MINUM en uan ANO 504 
33. Isa putera Maryam berkata: Wahai bani Israil, hendaklah kalian......................... 508 
34. Makan daging................. er reen reen maa NBA  E 511 
35... Memakai CINCIN suaka aa ii daaa An aaa 511 
36. Melepaskan gantungan dan lonceng karena khawatir dari sorotan matajahat .512 
37. Wudhu karena sorotan mata jahat....................oooocoooooooo.” oo 512 
38. Ruqyah karena sorotan mata jahat.................oo.oooWooooooooooooceennnannaneaan 514 
39. Ganjaran orang yang SaKit..o.ioo.ooo.ooo.oooocooocom.wcomkkkukasuknukaenknskaknsan 515 
40. Meminta perlindungan dan ruqyah dari sakit........................... ema. 516 
41. Berobat bagi orang sakit.................oooooocooooooooooooooooneceennnnnnntennnnannnan 517 
42. Mandi karena Gema Makan ana na oa ana nu Ron ne 518 
43. Sunnah dalam mengelola rambut....................ocooooo oo ren ann ena anna na nn ana aaaaan 518 
AA: Merapikan rambut Denik esai nn dan AAA AAN ANU 520 
45. Menyemir rambut Kane 520 
46. Minta perlindungan yang diperintahkan..................ooocooo#Woo oo 521 
47. Cinta-mencintai karena Allah ....................ocooo.o”ooo. onani 523 
48. MIMP sebal ba NB NN AN NN RAN BN 525 
49. Permainan Gaduh ANGSANA AAA neh 526 
50. Hal-hal yang perlu dimengerti tentang salam.................ooooooWooooooooooo. 527 
51. Memberi salam kepada yahudi dan nashrani ................oooooWooooooooo 528 
52. Hal-hal yang perlu dimengerti tentang salam.................ooooWooooooooooooo 528 
53; Meminta iN RAN NA RB NN Bu 530 
54. Dari seorang tsiqah, dari Bukair bin Abdullah... .................coo oo 530 
55, Mendoakan saat bersin................ooooooooooooooooooooooooocnannnnnnaannan 531 
56. Gambar dan patung (arca)..............ocoooo.o”ooooooooooennnenaenankaaaaaaan 532 
57: Makan PiaWaK seni uban ANA aa a nn 533 
58. D sos usman ba RN NN NN 535 
59. Seluk beluk masalah kambing...................oooooo oom. 536 
60. Tikus jatuh ke dalam minyak dan lebih mendahulukan makan sebelumshalat.537 
61. Hati-hati dari firasat sial....................oooooo.ooooo.oooo.oooooo.oooooooooom 537 
62. Nama-nama yang dimakruhkan ..............oooWW#Wooo oom 538 
63. Bekam dan penghasilan dari bekam................oooooccooooo oom. 539 
64. Jika obat bisa mengalahkan penyakit, maka berbekah itu... ...........ooooWWooo.oo 539 
65- Aran TIMUR esanuwnbn naa nana aa Naa na an 539 
66. Membunuh ular dan anjuran Nabi tentang masalah ini ........................ oo 540 
67. Safar sendirian, baik bagi laki-laki maupun perempuan ................ooooo#ooo 541 
68. Safar sendirian, baik bagi laki-laki maupun perempuan ................oooooo#oo 542 
69. Perintah santun terhadap budak..................oooooccoooo.oooooooo oo. 543 
70. Budak dan meng-hibahkannya................oooooWoooo. oom. 543 
ZT- Data bom aa bu RE BEN 543 
72. Ucapan yang dimakruhkan...................... me ren mne anna nana anna asar anna a aaanaaan 544 
73. Perintah menjaga ucapan ............ooooooooooooooooooooooneeennnnnnnseennnaanaaaan 545 
74, Dimakruhkan kalam selain dzikrullah ........................ Wook. 546 
75. Ghibah (Membicarakan keburukan orang lain) .................... oo oom 546 
76. Lisan yang perlu dikhawatiri..................oooooooooooonnennaaekenaaakan 547 
77. Mengajak berbisik-bisik kepada orang kedua dengan meninggalkan 

Ketiganya ie ENAK NS BELA BU BN Ba 548 
78: Jujur dan ba a ANN eaa, 548 
79, Hendaklah kalian jujuTr.........ooocooooooooooooooooconnneennnnnnennnnnnnnanaaaaaaan 549 
80. Menyia-nyiakan harta dan Oportunis (bermuka dua) .............oooWooo.oooo 549 
81. Siksa menimpa semua manusia karena kebrengsekan sebagian orang............... 550 


82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


KetaKWaAAN Misi sinta wa aka bala bla RENA 550 
Doa-ketika ada BUKU han 550 
Peninggalan (Pusaka) Nabi Shallallahu'alaihiwasallam .................oooooooooo 550 
Sifat Ra an Na PEN NN a RA TN PE AE 551 
Anjuran bersedekah... Lan nanas aini ann A ni bukak 552 
Menjaga diri untuk tidak meminta-minta...................... Wook. 553 
Sedekah yang dimakruhkan................ cowok 556 
Hati-hati dari doa orang yang teraniaya....................oooooo.ooooooooooaskean 557 
Nama-nama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam................... oo oo. 558 


xviii 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


01. Waktu-Waktu Sholat 
01. Waktu shalat 


Cp DAN AT salt are G3 AE ST Oka JI IE Udi 3 elu GE ga Gita Ó 
Sena Uap AN ATAS G3 ball BAG KA Jaa 


” 35 o7 -” 


K3 IS Jake DI EL 33 JATI bah GIA ia WAY gta plang 
en ta oi kas Lo 3 3 Tag KIE HN Io SI Jaa kas 
Sean Ga dn dyi Fas Ga da la dn Ya An dess Yah 
PLN BAE JS Oral ip JO 2 Aa ja dn la Jas 


INA A33 2 5g EN Áo MN RA PI sa GA Jake Ola IE La bag 


Pan JB da GE ŽE GAN sya i a A SS is GÉ AS iae JÓ 
-zaii $a SE ag ae i fo Ai Jaan SI iig ae i o gil gi LG 
Penuaan 


1. Perawi berkata; Telah menceritakan kepadaku Al Laitsi dari Malik bin Anas dari 
Ibnu Syihab; Suatu hari Umar bin Abdul Aziz pernah mengakhirkan shalat, maka 
Urwah bin Az Zubair menemuinya dan memberitahukan kepadanya, bahwa 
suatu hari Mughirah bin Syu'bah mengakhirkan shalat ketika berada di 
Kufah, sehingga Ibnu Mas'ud menemuinya dan menegurnya; "Apa 
maksudmu, hai Mughirah? bukankah kamu tahu, Jibril telah turun 
kemudian shalat dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ikut shalat, 
kemudian dia shalat dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ikut shalat, 
kemudian dia shalat dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ikut shalat 
juga, kemudian dia shalat dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ikut 
shalat. 


Lalu Jibril berkata; "Seperti ini aku diperintahkan, " maka Umar bin Abdul 
Aziz bertanya, "perhatikanlah apa yang kamu riwayatkan hai Urwah! 
Apakah Jibril yang mengajarkan waktu shalat untuk Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" Urwah menjawab; " Basyir bin Mas'ud al Anshari 
menceritakan dari Bapaknya seperti itu juga" kemudian Urwah 
menegaskan; dan telah menceritakan kepadaku Aisyah, istri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
shalat ashar ketika matahari masih di tempatnya belum tampak. 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Se a Ju SI AA oi ABE SE D o a5 É NU E AP) 


a a FIS 535 PUG Flag ia Ah Ja 
A55 JAN Ia goal 5 Z 3 AAN II Sao mal Io aki 3 GE GI G3 aan ala hn 
Eis giá GA La JL dl Sya GIS JB ISLAM aa 


Í 


2. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atho ` 
bin Yasar, dia berkata; seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu bertanya tentang waktu shalat subuh. ('Atho` bin 
Yasar) berkata; lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diam, hingga 
esok harinya beliau shalat subuh ketika terbit fajar, besoknya beliau shalat 
ketika langit telah menguning. lalu (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) 
bertanya: "Dimana laki-laki yang bertanya kepadaku tentang waktu shalat 
subuh?" (Laki-laki itu) menjawab; "Saya, Wahai Rasulullah, " maka beliau 
bersabda: " waktu shalat subuh diantara dua waktu ini." 


AI ai AE SE AI IE AINA 
a Ina a see TN anna 
mba Ia Gian U Ibas SAE PI 3 a13 


3. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
'Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah istri Nabi shallallahu "alaihi wasallam dia 
berkata: "ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selesai shalat 
subuh, kaum wanita keluar dengan keadaan tertutup dengan kain mereka, 
dan mereka masih tidak terinditifikasi karena gelap." 


Ei SEs ma oi i DES Ai o E GE Í os a5 SE u GE 
MARIER E aa fa AN In SA gi E SSSA E 


E E T of orz Pd oz of “0 
* 


PALA Naga Net maa Ia GS Isl Pala ma ga o 


4. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atho` bin 
Yasar, Busr bin Said dan Al A'raj, semuanya menceritakannya dari Abu Hurairah, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mendapatkan 
satu raka'at shalat subuh sebelum matahari terbit, dia telah mendapatkan 
shalat subuh. Barangsiapa mendapatkan satu raka'at shalat Ashar sebelum 
matahari terbenam maka dia telah mendapatkan shalat ashar." 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


PAR IS Sui, 


Aa LI GA WS Sag aa Kas YA asig Glis 3 IL gaie SI 
sa an ja Si d! ék zál K BI HN AI SB ai 


A g # P” 


yae o a SNN Sean G E Mas AA pa 
Maba A SP Alia AAN ESE SA 
ASEAN 1536 pepe Tema KS EA SG R6 pb KLS SAE IG FE 33 


5. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' mantan budak Abdullah bin 
Umar: Umar bin Al Khatthab pernah menulis surat kepada para 
pegawainya, "Menurutku yang paling penting dari urusan kalian adalah 
shalat. Barangsiapa yang menjaganya dan memeliharanya maka dia telah 
menjaga agamanya. Barangsiapa menyia-nyiakannya, maka amalan yang 
lainnya akan lebih terabaikan, " lalu dia menulis: "Hendaklah kalian shalat 
zhuhur ketika bayangan kalian sehasta hingga bayangan kalian seukuran 
persis dengan tubuh kalian. Hendaklah kalian shalat ashar ketika matahari 
masih tinggi dan putih jernih dengan ukuran perjalanan berkendara sekitar 
dua atau tiga farsakh sebelum matahari terbenam. laksanakanlah shalat 
maghrib ketika terbenamnya matahari, dan isya ketika syafag (mega 
merah di langit setelah terbenamnya matahari) telah hilang hingga 
sepertiga malam. Barangsiapa yang tidur, maka tidak terlelap matanya, 
barangsiapa yang tidur, tidak terlelap matanya. Dan laksanakanlah shalat 
subuh ketika bintang-bintang terlihat saling bercampur." 


Sgm sid $ Éi g AE Bani A E SE ES, 


3 or o$ roz G5 - 


Op Sal Fa AG DN J3 RB Ag ca pa yna GE LEK SI aa Ío 
GS Ti KA Da 3 Bg PNG a Mera Tema 


6. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari pamannya - Abu Suhail - dari 
bapaknya, bahwa Umar bin Al Khathab menulis kepada Abu Musa Al Asya'ri: 
laksanakanlah shalat zhuhur ketika matahari tergelincir dan shalat ashar 
ketika matahari terlihat putih jernih sebelum menguning. Laksanakanlah 
Shalat maghrib ketika matahari terbenam, dan akhirkan shalat Isya" selagi 
kamu belum tidur, dan laksanakanlah shalat subuh ketika bintang-bintang 
terlihat saling bersusun, dan bacalah di dalamnya dua surat panjang yang 
termasuk kategori dari surat-surat Al Mufasshal (surat yang dimulai dari 
surat Al Hujurat sampai akhir) . 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sam si di Š ABI g é bf anl SE SSE o páa SE NU GE gis y 
E E naa Maa 
ME Ia 3S Yg Ja e JB SAB JAN ebi og asu 


7. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya: Umar bin Al Khatthab pernah menulis kepada Abu Musa Al 
Asy'ari, bahwa laksanakanlah shalat ashar ketika matahari terlihat putih 
jernih dengan kadar perjalanan tiga farsakh, dan laksanakanlah shalat 
Isya' antara kamu shalat hingga sepertiga malam, jika kamu ingin 
mengakhirkannya maka hingga separuh malam dan janganlah termasuk 
orang-orang yang lalai. 


Le g Kak pl TAN alta at E A 
Sab jaa Sa pi JUS NAN ai 33 Far Gi JL ST Oa a 
IG Akal pai CE SI Ohh Oia E SI sak Oli Olb 36 


KSEI GAS kia mal as Ja el AT 


8. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Ziyad dari Abdullah bin 
Rafi' mantan budak Ummu Salamah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia 
bertanya kepada Abu Hurairah tentang waktu shalat. Maka Abu Hurairah 
berkata; saya akan menjelaskannya kepadamu, (yaitu;) laksanakanlah 
shalat zhuhur ketika bayanganmu persis seperti tinggimu, dan shalat ashar 
ketika bayanganmu menjadi dua kali lipat lebih panjang, shalat maghrib 
ketika matahari terbenam dan Isya' diantara kamu shalat dengan 
sepertiga malam. Dan laksanakanlah shalat subuh di akhir malam masih 
suasana gelap. 


LS JG ST SU o oi GE iib A oy ÓI a p Gel GE G SE BS 


pai aia Ala A HAN GAS aii Jai 


9. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah dari Anas bin Malik, dia berkata; "Kami melaksanakan shalat ashar, 
lalu seseorang keluar menuju bani 'Amru bin Auf, dan dia masih mendapati 
mereka sedang shalat ashar." 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


SAN Hata G5 JI Cat 


10. Telah menceritakan kepadaku dari dari Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin 
Malik, dia berkata: "kami shalat asar, lalu salah seorang dari kami pergi 
menuju Ouba , dan sesampainya di sana matahari masih terlihat tinggi." 


LE o pm GE GAM ab gl op Tang GE IA YP GAS, 
Sa E Oles aag VI MEI 
11. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 


dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: "Aku tidak mendapati orang-orang, 
kecuali mereka sedang mengerjakan shalat zhuhur di waktu 'asyiy." 


02. Waktu Jum'at 


-o AU 


paian pa Ke 233 IAIN ay JL al op Jain) 
Je AN 3 D ni 3 Uu JB SAN Tag MEA Sa GAJI 
a VÚ 


12. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari pamannya - Abu Suhail 
bin Malik - dari bapaknya, dia berkata: "Saya melihat permadani milik 'Uqail 
bin Abu Thalib pada Hari Jum'at diletakkan di dinding masjid arah barat, 
maka ketika bayang-bayang permadani tersebut telah menutupi seluruh 
permadani, Umar bin Al Khatthab keluar dan shalat Jum'at." Malik berkata: 
"Lalu kami pulang setelah shalat Jum'at dan tidur gailulah di waktu siang." 


IP BUS Ip Oles ói Inn Ol pl GE BIN GE oy ab HP MUA HS 
al Rea pg) A5 G JB Jian ad! 23 Land TA 


13. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Mazini dari 
Ibnu Abu Salith, bahwa Utsman bin 'Affan shalat Jum'at di Madinah dan 
shalat ashar di Malal, yang demikian itu untuk menyegerakan shalat jum'at 
dan mempercepat perjalanan." 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


03. Yang mendapat satu rakaat Shalat 


SA ARA AA IP Oa ol GE ae EA Se 
SAER LES NAN La S5 253 3 JG An alan dadu 


14. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Barangsiapa mendapatkan satu raka'at shalat, maka 
dia telah mendapatkan shalat tersebut." 


SM DS SI Ja OS SBI op TS DAN LE SI SEE Uh IE is, 
Sabun! DS 13 


15. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bin Khathab berkata: "Apabila kamu tertinggal dari ruku' maka kamu telah 
ketinggalan satu raka'at." 


04. Matahari tergelincir dan malam menjadi gulita 
Gia om Ai Jis GE FE Gp AI LES Bb IE Ma SE Bi 


16. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi', Abdullah bin Umar 
berkata: "Maksud dari 'dulukus syamsi' (pergeseran matahari) adalah 
tergelincirnya." 


Pd 
s 


di SK AE 5 Á LE GE YAA IS AA o NIS SE ML 5, 
SE JAN AS Ja HE SA sÓ a 23 


17. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Daud bin Al Hushain berkata 
telah mengabarkan kepadaku seseorang, bahwa Abdullah bin 'Abbas berkata: 
"Maksud dari 'dulukus syamsi (pergeseran matahari) ' adalah apabila 
bayang-bayang telah muncul. 'Ghasagul lail (gelapnya malam) ' adalah 
malam yang telah sunyi senyap dan gelap." 


05. Himpunan pengetahuan waktu shalat 


J6 Ás aé iui 


Daa 3 SB „ai IND A3 yi Sa 


18. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang 
ketinggalan shalat ashar seperti orang yang kehilangan keluarga dan 
hartanya." 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


g pai Aa ba Saal Éi Ra A 
gat JUS GAS jan A E AS Su a t IS paadi YAI S5 

Haha PO agé K J5 OIL JG a 
19. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id, setelah Umar 
bin Al Khatthab selesai shalat ashar, dia menemui seorang laki-laki yang 
tidak ikut shalat ashar, dan bertanya; "Apa yang menghalangimu untuk 
ikut shalat ashar?" lalu laki-laki itu menyebutkan alasannya, maka Umar 


berkata; "kamu telah mengurangi pahalamu." Malik berkata; "Setiap 
sesuatu ada yang lengkap dan kurang." 


1335 Ga a KALI óy da SE SI aaa o BE n E i g 

Jas tai ia aa Se SU l; 
20. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said dia berkata; 
"orang yang melaksanakan shalat itu tidak menyia-nyiakan waktunya. Jika 


tersita waktunya karena shalat, maka itu lebih baik dari pada hilang 
keluarga dan hartanya." 


06. Orang yang mendapati waktu shalat saat dalam perjalanan kemudian ia 
mengakhirkan shalatnya 


A ai Bi Si ahl pak Gi AN ES BU G GE iS y 

das SB ciji 3 BI ja UG cas 5 ciji i ei iy s5 Ga MI MU uje 
21. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin 
'Umar tidak sadarkan diri hilang ingatan, dan dia tidak menggadla 
shalatnya. Malik berkata: "Menurut kami, Allah yang lebih Tahu, yang 


demikian itu apabila waktu telah lewat, adapun orang yang sadar di 
waktunya maka dia harus shalat." 


07. Ketiduran dari shalat 

sie a [o ó je IA o kaan YP Mb PU GE MU GE gA la 

aE E da AA 

Aj ah JA BA jas Ga Clay KE AI Ia AI Jas 3 
SJ Ta Lena di da Aa Ja 

Tg GIS JUS dg ARE AN Io Ah Ig PA MAAN A3 BSN Ia 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


DARA 


Lp as Ill sat rp a Re AI A2 al uap A Asu CERET Aey 
Ba LA a i Sao JÚ g 5 awali Ses sin Áo ói es 


EBA di KES 3 Já IE IE TI 38 33 


22. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menaklukan 
Khaibar, beliau berjalan hingga akhir malam lalu berhenti istirahat, 
kemudian berkata kepada Bilal: "Jagalah subuh untuk dapat 
membangunkan kami", lalu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan 
para sahabatnya tidur, sedang Bilal berjaga-jaga dengan dikuat-kuatkan, 
ketika menjelang fajar dia menyandarkan diri ke kendaraannya, dan 
akhirnya dia pun terlelap tidur. 


Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, Bilal dan para sahabat lainnya tidak 
ada yang bangun hingga matahari membangunkan mereka, Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam terkejut, dan Bilal berkata kepadanya: "Wahai 
Rasulullah, telah terjadi sesuatu padaku sebagaimana yang terjadi pada 
diri anda." 


Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tuntunlah 
tunggangan kalian ", maka mereka bangkit dan menuntun tunggangan 
mereka beberapa saat, kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
menyuruh Bilal untuk mengumandangkan igamah, dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam shalat subuh bersama mereka, ketika selesai 
shalat beliau bersabda, "Barangsiapa yang lupa shalat maka shalatlah 
ketika dia mengingatnya. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya: 
'tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku. '" 


“Ju aw 


AI lag la AI Ha AN Joe oh JB ALA op ai GB lu GE 
ias i5; lisa G5 piss Ja 55 LA Akan Si Vo Ba SG mi 


na Ig Aa TI Io SI dn AAE WE 383 aá BASA antl igle 
SA de SS O Aga IKA D i Ga A 5 
RAN Goa 3 YO jai PEE 31 Iya Si Ig IE TI Ia Al dus SA 5 


1513 Ia sb 33 Sa 3 en Tag AAA AI To AI Jaan Ia ah 
285 SP IG AS se à G as AA 3 US TAI yag g Ji 


Ei S Gá; o Qia LS gala WI A3 5 ai jl IAI TOA 


10 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


aa D E j acs ada d Go di deis 
Ke ME ai o KA de 5 a6 BRA a a Kg J3 AE VEE AE 


s% on- a% 


EEE PE an Ya dn ie a 


AN Is BT EN A53 ai a s Gi ag 


zZ 


23. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dia berkata; 
"Pada suatu malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berhenti 
istirahat di sebuah jalan di Makkah, menugaskan Bilal untuk 
membangunkan mereka pada waktu shalat, lalu Bilal tertidur dan mereka 
juga sehingga terbit matahari. Mereka bangun dalam keadaan terkejut, 
lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh mereka untuk 
mengendarai kendaraan mereka hingga keluar dari lembah itu. 


Lalu (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) bersabda: "Sesungguhnya 
lembah ini di dalamnya ada setannya, " lalu mereka berjalan sampai 
meninggalkan tempat tersebut, kemudian beliau memerintahkan agar 
mereka singgah untuk berwudhu dan menyuruh Bilal mengumandangkan 
adzan atau iqamah, kemudian Rasulullah shalat bersama orang-orang, 
setelah itu beliau berbalik melihat ketakutan pada mereka, lalu bersabda: 
"Wahai para manusia, Allah telah mengambil ruh kita, jika Dia 
berkehendak niscaya Dia akan mengambil ruh kita di selain waktu ini, jika 
salah satu dari kalian tertidur dari shalat atau lupa kemudian ingat maka 
kerjakanlah sebagaimana dia mengerjakannya pada waktunya." 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menoleh kepada Abu Bakar dan 
bersabda: "Sesungguhnya setan datang kepada Bilal saat dia sedang berdiri 
shalat lalu membuatnya tertidur, dan dia masih meninabobokannya 
sebagaimana seorang ibu yang meninabobokan bayinya hingga dia 
tertidur", kemudian beliau memanggil Bilal dan dia memberitahukan 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana yang beliau 
kabarkan kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata: "Aku bersaksi 
sesungguh engkau adalah Rasulullah." 


08. Larangan shalat saat panas menyengat 

SAS TI Ya SA dai SIA gp AB ia ya HA gs 

SEN ESA JG ja 33 13 3:6 BAN Bere en E al JG bar 

Sa 3 o pe IKA Uas asa LS SENG wd 
Anall $ 

24. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 

'Atho' bin Yasar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


11 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Sesungguhnya panas yang menyengat itu berasal dari hembusan 
Jahannam, maka jika panas menyengat, tundalah shalat hingga teduh." 
Dan beliau bersabda: "Neraka mengadu kepada Rabbnya, dan berkata; 
'Wahai Rabbku, sebagian dariku memakan sebagian yang lain' lalu (Allah 
'azza Wajalla) mengizinkannya dengan dua nafas pada setiap tahun, satu 
nafas di musim dingin dan satu nafas lagi di musim panas." 


A 


PB ae ap Ela Gl GE MA a Ru BT, 


“ 


BI IG dag KA AI A3 AN Jain NA Il IE IG oh SAI KE y A H3 
G5 d esi a i Pa SE Iin SAN Saha 
PARAS 3 Omi oraa pe E o G Gl 


25. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Yazid mantan budak Al 
Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dan dari Muhammad bin 
Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Jika panas telah menyengat, maka tunggulah shalat 
hingga teduh, karena terik panas yang menyengat itu berasal dari 
hembusan Jahannam, " dan beliau menuturkan, "bahwa neraka mengadu 
kepada Rabb-Nya, lalu Allah mengizinkannya dalam setiap tahun dengan 
dua nafas, satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas." 


SI TI To Ab Jaa Hi AP NAN EP ea 


a osz 


era e a i sg a SE lap i IAI ISI je Abe, 


26. Perawi menerangkan: dan telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu 
Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila panas telah menyengat maka tundalah waktu shalat 
hingga teduh, karena kerasnya panas berasal dari hembusan Jahannam." 


09. Larangan masuk masjid dengan bau bawang dan menutup mulut 
AI oy UR AS SRS La 


27. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
makan pohon ini (bawang), janganlah mendekati masjid kami, karena 
baunya dapat mengganggu kami." 


12 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sa 


si Á BE IL ea KEL EA 3 BI KE IE Uu IE ia, 


7 0 


ad GE GE ab NAS aa HE OS a NB BUSI 


28. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Mujabbar, 
bahwa dia melihat Salim bin Abdullah, apabila melihat orang yang 
menutup kedua mulutnya tatkala sedang shalat, dia menarik bajunya 
dengan keras hingga terlepas dari mulutnya." 


02. Thaharah 
01. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika wudhu 


E Pr 


PB Mi IE AA ESE a EA Fe 
Ja fs sié ču fa $i Ups at Ia 35 WTN A oi a He ma 


-2 08 a 


Pemain Jo d Jaa SAS afale 


SUS HN Panai E Sa S MN Dn PEAU pan en se 


ozge sreo 


Kp JÜ sig Lah gea Aa PER 5 HE PO ng a 


OP Hr ” Ta 


S ka Ig Sa SE d 3 San a Jae ai Ban pati IS ash 
KAN 


No. Hadist: 29. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin 
Yahya Al Mazini dari bapaknya, dia berkata kepada Abdullah Zaid bin Ashim dan 
dia adalah kakek 'Amru bin Yahya Al Mazini, salah seorang sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam; "Apakah kamu bisa memperlihatkan kepadaku, 
bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu?" Abdullah 
bin Zaid bin 'Ashim berkata; "Ya." maka dia meminta air wudhu, lalu 
menuangkannya di atas tangannya, dan mencuci kedua tangannya dua kali 
dua kali. kemudian dia berkumur-kumur dan beristintsar sebanyak tiga 
kali. 


Kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian dia membasuh kedua 
tangannya hingga ke siku dua kali-dua kali. Lalu mengusap kepalanya 
dengan kedua tangannya, ke depan dan ke belakang, dia memulai dari 
depan kepala lalu meneruskannya ke tengkuknya dan mengembalikannya 
ke tempat dia memulainya kemudian dia membasuh kedua kakinya. 


a F 
o r 
| 


SIS AN ada NA Mg B 
Pee ea ES II JG Ts 


t 
3 
N 


13 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


No. Hadist: 30. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Apabila salah satu dari kalian berwudhu, maka hendaklah ia memasukkan 
air ke hidungnya kemudian istintsar. Dan barangsiapa yang beristinja 
dengan batu maka hendaklah dengan bilangan ganjil." 

pe 


A 
"r 
0 


jA Ken Pen MS di yi E NU iE Bi 
E E E AE AE aa Hi 


Ie JO 


No. Hadist: 31. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Abu Idris Al Khaulani dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa berwudhu hendaklah beristintsar dan barangsiapa 
beristijimar maka hendaklah dengan bilangan ganjil." 


02. Penjelasan tentang seorang laki-laki yang berwudhu dan mengeluarkan air 

dari dalam hidung 

GALAU OP de y JAE GP DIES yA yi GAP UU GE AA, 
rr a 

32. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Muhammad bin 

Thahla dari Utsman bin Abdurrahman, bahwa bapaknya menceritakan 


kepadanya, bahwasanya dia mendengar, bahwa Umar bin Al Khatthab 
berwudhu dengan air yang dipergunakan untuk beristinja . 


03. Wudhu orang yang tidur jika ingin shalat 


sié An Jo d des IA a 
SIA IP ahs d eii S1 IS 135 Jakai aag € aaen LEA a 
0 ESG Ia AN 


33. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj 
dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila 
salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya maka cucilah tangannya 
sebelum dia memasukkannya ke dalam air wudhu, karena salah seorang 
dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam." 


Kedata iisi A6 ISI A y t AN ga Bana ie y 


(-) 
sz Pe 


ae 


14 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


34. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam, Umar bin Al 
Khatthab berkata; "Jika salah seorang dari kalian tidur dengan berbaring 
terlentang maka hendaklah dia berwudhu." 


Íy ES SP WAT Gaal WN Y T e gati GÍ ai oy GE eU a 
KAI II Haii Kami puma Gb! Ji kaga, da SS L 
BPI ga SELAI a 


35. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam, tentang tafsir 
ayat: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan 
shalat maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian hingga 
ke siku, dan usaplah kepala dan kaki kalian hingga kedua mata kaki" yang 
demikian itu adalah apabila kalian telah bangun dari tidur. 


04. Dalam pandangan kami bahwa tidak ada wudhu karena mimisan 


=Z s2 zk 


233 V3 Ia a e aG GE ae ig io 


36. Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku, dari Malik dari Nafi', 
bahwa Ibnu Umar pernah tidur dengan duduk kemudian dia shalat dan tidak 
berwudhu. 


05. Masalah kesucian untuk wudhu 


o r 
* 


SE BIN g dl da TA op aah GB AR A, 
ÉI James Il Jes AE Isis ah GI Ae SIB KE Pena a 
SAB ALI Sa Jabal! EA A ES UI AI Jas G da AS AM IS 


rE et 


JH ha a 32 Ig Ade ANN Iko AMI Jami, JAS do Legal Ki Da 


DARA 


- 


37. Perawi menerangkan: telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Shafwan 
bin Sulaim dari Sa'id bin Salamah kalangan bani Al Arzag, dari Al Mughirah bin 
Abu Burdah kalangan Bani Abdud Dar, bahwa dia mendengar Abu Hurairah 
berkata: seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
dan berkata: "Wahai Rasulullah, kami berlayar di laut sedangkan kami 
hanya membawa air sedikit. Jika kami berwudhu dengannya maka kami 
akan kehausan, apakah kami boleh berwudhu dengannya?" Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Air laut itu suci, halal bangkainya." 


15 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


AS) o aae Un IP ye ab al o D MS up : Gaal yg Mo GS Han 9 


GÍ FEB GI SS gl oo ES CG Wp eh HA IE HE 
Aa kang senyap Ann 


se 


5 Ei SE Egs KI G midi JGS a Pa Sis ia eó 
Jei anedon 3 Sa 


N È: 
D : 

x 
TA 
ra 


38. Perawi menerangkan: telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishag bin 
Abdullah bin Abu Thalhah dari Humaidah binti Ubaid bin Rifa'ah dari bibinya - 
Kabsyah binti Ka'ab bin Malik - dan dia dibawah asuhan Abu Qatadah Al Anshari, 
dia mengabarkan kepadanya bahwa Abu Qatadah mengunjunginya, Kabsyah pun 
menuangkan air wudhu kepadanya, tiba-tiba datang seekor kucing yang minum 
dari air wudhunya, maka dia mendekatkan bejana sehingga kucing itu 
meminumnya. Kabsyah berkata: Lalu dia melihatku yang sedang 
memperhatikannya dan berkata: "Apakah kamu heran Wahai putri saudaraku?" 
Dia berkata: lalu saya menjawab, "Ya." Abu Qatadah menerangkan, bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Kucing itu tidak najis, 
karena dia adalah hewan yang berada di sekitar kita." 


06. Tidak mengapa (binatang buas) minum dalam kolam selama pada 
mulutnyatidak ada najis 


97 07 


y G E DE y a o AE aah y GÉ E G GE a s 
933 BANI BE kd SE EL NAS bb yg EN E 
adi Joe SAS P aa la PARAS Jas ke 


rr A PE 


KIE 353 LAI KIP UB UMAT jdi coto G oÉ i yat jus 


39. Perawi menerangkan: telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin 
Said dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At Taimi dari Yahya bin 
Abdurrahman bin Hathib, bahwa Umar bin Al Khathab pernah keluar bersama 
rombongan di dalamnya ada 'Amru bin Al Ash, ketika mereka sampai pada 
sebuah telaga, 'Amru bin Al Ash berkata kepada pemilik telaga itu: "Wahai 
penjaga telaga, apakah ada binatang buas yang minum dari telagamu?" 
maka Umar bin Al Khatthab menyela: "Wahai penjaga telaga, jangan kau 
kabari kami, kami minum dari air yang telah diminum oleh binatang buas 
dan binatang buas juga minum dari air yang telah kami minum." 


C 
N 
kn 
N 
Y 
f 
DA 
Gs 
.\ 
AN 
C- .o 


y Isi OS FS DI e Si BEE A 
A Doing Il ahe AI a Jan 


16 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


40. Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi'; 
Bahwasanya Abdullah bin Umar berkata; "kaum laki-laki dan wanita di masa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu bersamaan." 


07. Hal-hal yang tidak diwajibkan ketika wudhu 
KE yA AAA SE ERE RREA RRT 


jhi ira A ia ni Kg A 


Gan da ade AI o D Jar JG E al EIG l EI a pS 


gr? 


41. Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 
Muhammad bin Umarah dari Muhammad bin Ibrahim dari Ibunya Ibrahim bin 
Abdurrahman bin Auf, bahwa dia bertanya kepada Ummu Salamah istri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam; “saya seorang wanita yang panjang bajunya dan 
berjalan di tempat yang kotor." Maka Ummu Salamah menjawab; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tempat yang dilewati sesudahnya 
yang akan mensucikannya." 


D8 all 3 303 Ge a A ae gl a Sh al G ye un y 


w 
end 2 


Ja pu San 
42. Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku dari Malik, bahwa dia 
melihat Rabi'ah bin Abu Abdurrahman muntah berulang kali ketika sedang 
berada di dalam masjid, tetapi dia tidak beranjak keluar dan tidak berwudhu 
sampai dia melaksanakan shalat. 


08. Seorang laki-laki yang mengeluarkan makanan dari dalam perut, apakah ia 
harus wudhu? 


Ta” z4 IT ara ez o - z0 -ir pA 2 me Pa gf 0. Oa P AA Ker 
JAS 3 AG ya Vol Tata Tas Op D AAS Ol BU ye Ula ye Ba 


” 
£ D KP 


ga an 


43. Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', 
Bahwasanya Abdullah bin Umar memberi wewangian kepada jenazah anak 
Sa'id bin Zaid dan dia mengusungnya juga, kemudian dia masuk masjid dan 
shalat tanpa berwudhu. 


09. Meninggalkan wudhu karena makanan yang terpanggang api 
Due PM ae YES Abe IE A EREE 


Su d; Io BE AS ST Ot SAE AN IS AI Jaa 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


44. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
'Atho bin Yasar dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menyantap paha kambing kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu. 


Peru Ip 3 JA IE ana NAK PAS) 
PE RA Pe E Jo Mars Boa IA yaa 
NON ia daa Naa KE II In G3 AWAN 
IS g 6h ja rs na 


"a 


Pe 3 dandang Mere 


45. Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin 
Said dari Busyair bin Yasar mantan budak Bani Haritsah, dari Suwaid bin An 
Nu'man, bahwasanya dia mengabarinya, dia pernah keluar bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pada Perang Khaibar, ketika mereka berada di 
Shahba`, suatu tempat di tepian Khaibar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
singgah dan shalat ashar, lalu beliau meminta perbekalan, tetapi tidak ada yang 
didapatkan kecuali sawiq, maka beliau menyuruh untuk mencampurnya dengan 
air. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memakannya, dan kami juga 
memakannya. Setelah itu beliau bangkit ke arah barat dan berkumur-kumur, dan 
kami pun berkumur-kumur, kemudian shalat tanpa berwudhu. 


PEETS 07 a 


PE HE AN pda o Oia SEs SN oy AA IE u ye AS, 
5 ABI y TAS Aa aa SA Gp MO da gi a a 


” 
8 5 -r 01 


Seruan 


46. Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 
Muhammad bin Al Munkadir dan dari Shafwan bin Sulaim keduanya 
mengabarinya dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At Taimi dari Rabi'ah 
bin Abdullah bin Al Hudair, bahwa dia makan siang bersama Umar bin Khathab 
kemudian shalat dan tidak berwudhu. 


-” 
A$ 


Kic SE G3 SAE ŠÍ OGIE oi GÍ SE Bl mai o$ Pb GE DG E GE y 
ls ds fo A5 Ge an Ja pra BS g 


47. Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Dlamrah 
bin Said Al Mazini dari Aban bin Utsman, bahwa Utsman bin 'Affan makan roti 
dan daging, lalu berkumur-kumur, mencuci kedua tangannya, mengusap 
wajahnya, kemudian shalat dan tidak berwudhu. 


18 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


10. Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Abbas tidak berwudhu darimakanan yang 
tersentuh api 


A” 
edr -£ Si sum 


JIN SE Ang Gp A PARA, 


Sa Jaka al Ssh JG ang o ta Sus el Btn Ea 
48. Perawi menerangkan: telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin 
Said, bahwa dia bertanya pada Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah tentang 
seorang laki-laki yang telah berwudhu untuk shalat, lalu dia makan 
makanan yang tersentuh oleh api, apakah dia berwudhu lagi?" (Abdullah 
bin 'Amir bin Rabi'ah) menjawab: "Saya melihat bapakku melakukan itu 
dan ia tidak berwudhu." 


IE oa ea gf SE NU GE A S, 


3 oi- 


BAN ON E g aan 5 

Log dj o Si A Fa ena 
49. Perawi menerangkan: telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 
Abu Nu'aim Wahab bin Kaisan dia mendengar Jabir bin Abdullah Al Anshari 
berkata: "Saya melihat Abu Bakar As Shiddig makan daging kemudian shalat 
dan tidak berwudhu." 


ai aa AS E 


3 


” 
eri “3 Aa ja Lei £ 
Lo 


de La SB PA MS yah gi ART 


Pa G - 901 -uar 


op a ka Ga, pe Sa 
ga 35 


50. Perawi menerangkan: telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 
Muhammad bin Al Munkadir, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
diundang untuk makan, lalu disuguhkan kepada beliau roti dan daging, maka 
beliau memakannya lalu berwudhu dan shalat, kemudian diberikan kepadanya 
sisa makanan itu dan beliau memakannya lalu shalat dan tidak berwudhu. 


BY Da 9 PI XS GE KS yi Kya HE MU BAN 
BEN AA BUS IM 3 Bh lb pl IE JAS dal Ha a R5 La 


gsr 


SÄ JA Kel AN Gs us a gs s S as i isi 
I d Áa 3 ja lu A3 JS 


51. Perawi menerangkan: telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Musa bin 
Ugbah dari Abdurrahman bin Yazid Al Anshari, bahwa Anas bin Malik datang dari 
Irak, maka Abu Thalhah dan Ubai bin Ka'ab mengunjunginya, Anas pun 


19 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menyuguhkan makanan yang dimasak oleh api, dan mereka semuanya memakan 
makanan tersebut. Lalu Anas bangkit dan berwudhu, maka Abu Thalhah dan 
Ubai bin Ka'ab bertanya kepadanya; "Apa ini hai Anas, apakah ini kebiasaan 
Irak?" Anas bin Malik berkata; "seandainya aku tidak melakukannya." lalu Abu 
Thalhah dan Ubai bin Ka'ab bangkit dan keduanya shalat dengan tidak 
berwudhu. 


11. Himpunan pengetahuan masalah wudhu 
Ja ai SAE AN Id Jgn a GE Ulu E 
PES BN AN IL Jai IE BNI 3S 


52. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang 
istithabah (membersihkan diri dari najis setelah buang air kecil maupun 
besar), maka beliau bersabda: "Apakah kalian tidak mendapatkan tiga 
batu." 


BN Ie D Tgn Oli Ul SE An GE JATI IE ap SAI GE MIL IE SAS, 
Da Senja a pa ad g Ing ade 


Se 


daa AS, 5 jó aip! Ef ó NS 6 a nn p 5 » 


Li SAH AA yaa? dj yaa ag: j 


Pi - Ka ” IS PA 


f He Uh aoi Ia IA CL anal gy gb HB Jó da Jar GB JB 


As f As fi Ia IT dpat JA padi a Jay SI IG aa 
UII A Unud JG Anas 15 38 13 Ka 


53. Perawi menerangkan; telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Al 'Ala ` 
bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar menuju pekuburan lalu beliau membaca; "(Keselamatan bagi 
kalian, Wahai para penghuni kubur orang-orang mukmin. Jika Allah 
berkehendak, kami akan menyusul kalian.) Sungguh saya ingin melihat 
saudara-saudara kami." Maka para sahabat bertanya; "Wahai Rasulullah, 
bukankah kami adalah saudara anda." Beliau menjawab: "bahkan kalian adalah 
sahabat-sahabatku, tetapi saudara-saudaraku adalah yang akan datang 
nanti, pada saat aku menunggu mereka di tepi telaga" mereka berkata; 
"Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal orang yang datang 
sepeninggalmu dari umatmu?" Rasulullah menjawab: "bagaimana pendapatmu 
jika ada seorang lelaki yang memiliki kuda putih cemerlang di antara kuda 
hitam yang pekat, bukankah dia mengetahuinya?" mereka menjawab; "Ya 


20 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Sesungguhnya mereka datang 
pada Hari Kiamat dengan putih bersinar karena wudhu, saya yang akan 
menyambut mereka di telaga. Maka jangan sampai ada yang terusir dari 
telagaku, sebagaimana unta tersesat yang terusir, saya memanggil mereka; 
'Ayolah ke sini, ayolah ke sini! ayolah kesini! " tiba-tiba ada yang menegur; 
'Sesungguhnya mereka telah mengganti (agamanya) sepeninggalmu' maka 
saya berkata; 'Menjauhlah, menjauhlah, menjauhlah'." 


SEE BI pu en SE kal GEA oi pia GE UML IE SIS, 
Ah JÚ 5 533 so E ya Da SIG BA sei F sig SU c; 
TN fo ói jyy Pes AN o i g has pi 


Esg Kn Sa PEE as uh Lo Isis dag aa As 


P A 


KYI a Lap hi AG ERIA BA 


SN s3 JH ol 


” 
OM 


KN SU SI ak ae Ói 


54. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya dari Humran budak Utsman bin Affan, Utsman bin 'Affan duduk di 
bangku, lalu datang seorang muadzdzin, dia hendak menyeru untuk shalat ashar. 
Maka dia meminta air kemudian berwudhu, setelah itu berkata: "Demi Allah, 
saya akan menceritakan kepada kalian, yang jika seandainya ini tidak ada dalam 
kitab Allah niscaya saya tidak akan menceritakannya." Lalu dia berkata: saya 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah 
seseorang berwudhu dengan baik, lalu dia shalat, melainkan akan 
diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan antara shalat tersebut sampai 
dia mengerjakan shalat yang lain, " Yahya berkata: Malik berkata: Menurutku 
yang dia maksud adalah makna ayat ini: "Dan Dirikanlah shalat itu pada kedua 
tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 
Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan 
yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." 


Jas Í maba Á KE IE AS gp ba SE AN yag SE NG IE SAS, 
Éi Ad a GUTI ES Hb jak KA LS SI JB Tag AE AI Ia Al 
Sepi aki KI 
SA SA PER WB er an Jab Op ala uli - 


o æ >% 


Sam khan Jins G SET Ia AE an ES ala pa BÉ 


21 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


SN a A ia GE 5 GG aday uli Ip GA Sa Ia WEB 


“gr 


AA 


55. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atho bin 
Yasar dari Abdullah Shunabihi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Apabila seorang hamba mukmin berwudhu, lalu dia berkumur-kumur 
maka keluar dosa-dosa dari mulutnya. Apabila dia menyemburkan air yang 
telah dimasukkan ke hidung, maka dosa-dosa keluar dari hidungnya, jika 
dia membasuh wajahnya, maka dosa-dosa keluar dari wajahnya hingga 
keluar dari kedua kelopak matanya. Jika dia membasuh kedua tangannya, 
maka dosa-dosa keluar dari kedua tangannya hingga keluar dari kuku- 
kukunya, jika dia mengusap kepalanya, dosa-dosa keluar dari kepalanya 
hingga keluar dari kedua telinganya. Jika dia membasuh kedua kakinya, 
maka dosa-dosa keluar dari kedua kakinya hingga keluar dari bawah kuku- 
kukunya." Beliau bersabda: "Adapun perjalanan dia ke masjid dan shalatnya 
adalah tambahan baginya." 


Í 


D po D Jaa Ol ERA gl oE dl GE Te al deee oe G E S y 


Lop - o, o 0.7 3r0, Zax? o a? o$ o a? o? A a Oo” 
Khas K aas Oya SSS Ageng Jenis ajal! a Anal Log 15 JL a alé 
2 2. Pa pe AAA nana - Z nn £ p pa “0. PARA ee 
Ki K a Ia ESA IB a aa gi AI aa asua GA 33 
7 On n” -Z 2 PE 7 B RR Kana - A A US Pai D PPE EP 
D GA Abi E i ada Gé G ASI JAS el aa gi San WA 
3 o BaT A alr 2 - -$ ok ST A” R Hi Ar 

FPI BCA Pal as el aa gl el aa 


56. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari 
bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu, 
kemudian dia membasuh wajahnya niscaya keluar setiap kesalahan dari 
wajahnya yang dia lihat dengan kedua matanya, bersamaan cucuran atau 
tetesan akhir air wudhu. Jika dia membasuh kedua tangannya, dosa-dosa 
yang dilakukan keluar bersama cucuran atau tetesan akhir air wudhu. Jika 
dia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosa yang dilangkahkan oleh 
keduanya keluar bersama cucuran atau tetesan akhir air wudhu, hingga dia 
keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa." 


gÜ MAA a GEN ARA aii PLS SSS CA AI AI A as 


BIS 3 dag ade AA TO AN Jaa PP SL seb Alih SAE AI fo Al Iya 


22 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


20 


Su alol a OS JÓ ia a SEA SG SE 
Sa SA 


57. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah dari Anas bin Malik berkata; saya melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika masuk waktu shalat ashar dan orang-orang mencari 
air Wudhu namun mereka tidak mendapatkannya. Lalu diberikan kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam air wudhu dalam bejana. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan tangannya ke dalam bejana itu, 
kemudian menyuruh orang-orang berwudhu dari bejana tersebut. Anas 
berkata; "Saya melihat air yang terpancar dari bawah jari jemari beliau, lalu 
orang-orang berwudhu darinya, hingga yang paling akhir dari mereka 
masih bisa berwudhu." 


RE GA AASIA a Dan T a 


LES i An JI 305 A5 aa JI E adj 


aus AI aaa E KE REE A 


“0 £ 


WN A3 gal ja Jai SA GI IG IIS Laba Ka emas 


58. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nu'aim bin Abdullah Al Madani 
Al Mujmir, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: "Barangsiapa 
menyempurnakan wudhunya, lalu sengaja keluar untuk shalat, maka dia 
terhitung dalam shalat selagi dia terkonsentrasi untuk shalat. 
Sesungguhnya telah ditulis baginya, dari setiap langkahnya satu kebaikan 
dan dihapus dengannya satu kejelekan. Jika salah seorang dari kalian 
mendengar igamah, namun tidak pergi, maka orang yang paling banyak 
pahalanya adalah orang yang paling jauh rumahnya, " mereka bertanya: 
"Kenapa Wahai Abu Hurairah?" dia menjawab: "Karena banyaknya langkah." 


a 35 os SD. 


JA Se Ka goa Bl ea A GE aa jp gfi y 


Sa ay Ge 


59. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id; bahwa dia 
mendengar Sa'id bin Musayyab ditanya tentang berwudhu dengan air 
setelah buang air besar, maka Sa'id menjawab: "Sesungguhnya yang 
demikian itu adalah wudhunya para wanita." 


o” 35 


KIS AI ho AI Jaa, 5 


an aa AI aa MP Na on IP Pa, 


Oo 
SA An MEN E 3 II Gá 51 Jk 2 


23 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


60. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila 
ada anjing yang menjilat bejana salah seorang dari kalian maka cucilah 
tujuh kali." 


12. Mengusap kepala dan kedua telinga 


0-35 ors oÈ peg 


ERA RA EERTE EE 


61. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar 
mengambil air dengan dua jarinya untuk kedua telinganya. 


13. Jabir bin Abdullah al Anshari ditanya tentang mengusap imamah 


“ 
sS eor 


Kemang TA Eis GÉ KN 3 BLU 5 


Pd 
£ e 
|: - 


SA g pa SE AG ut: 


62. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah; bahwa 
bapaknya - Urwah bin Az Zubair - melepas surbannya dan mengusap kepalanya 
dengan air. 


aws 


EJS E g Be A t gi ea ao eh i ai GE au E ie s 


de ag ais siy Gai Ba Ú 
63. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa dia melihat 


Shafiyyah binti Abu Ubaid -istri Abdullah bin Umar- melepas kerudungnya dan 
membasuh kepalanya dengan air, dan Nafi' ketika itu masih kecil. 


14. Mengusap sepasang khuff 


a GE KAB op aail 3 Ga 6 j PE BE Ba ak KEB Se 
J8 Api nii A E E dag la an E Jia A oh ve 3 
a Aga Bala kan EN ii 


re Kes ab biz ket ek 
Sa Jo d dets YA aii a 


BELA JB dag KE Ii h ÓD EN g A e ES SU 


64. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Abbad 
bin Ziyad anak Mughirah bin Syu'bah, dari bapaknya dari Mughirah bin Syu'bah: 


24 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi karena keperluan pada 
Perang Tabuk. Mughirah berkata; "Saya pergi bersamanya dengan membawa 
air, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, maka saya 
menuangkan air itu kepada beliau, beliau membasuh wajahnya kemudian 
mengeluarkan kedua tangannya dari lengan jubahnya, namun beliau tidak 
bisa karena sempitnya lengan jubah tersebut, maka mengeluarkannya dari 
bawah jubah, hingga bisa membasuh kedua tangannya, mengusap kepala 
dan dua khufnya." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bergegas 
datang namun Abdurrahman bin Auf telah mengimami orang-orang dan telah 
menyelesaikan satu raka'at bersamanya, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menyelesaikan raka'at yang tersisa, dan tatkala telah selesai beliau 
bersabda: "Bagus." 


” 


a AE G3 dl LE i ir Pia gi AN g6 GE ak GE gs 
A ai Gan ae 3 ML Ma Pul gn GI 
GE SUS ga Á LE pa IE Sa j Gi Ja iaa a JUS ala D 


- 
w s 


” ” 


Ian, cis ó nii ian WS 
si J5 sah ya isl ag Sd LE Jó cae ad 6 géz UI aa $ 
Ba Pe AE 


65. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar 
keduanya mengabarinya; bahwa Abdullah bin Umar datang ke Kufah untuk 
menemui Sa'd bin Abu Waqqas, Amir Kufah. Kemudian Abdullah bin Umar 
melihatnya mengusap dua khufnya dan dia mengingkarinya. Maka Sa'd berkata; 
"Tanyalah pada ayahmu, jika kamu telah sampai kepadanya, " Tatkala dia sampai, 
dia lupa bertanya pada Umar tentang hal itu, hingga Sa'd datang dan bertanya; 
"Apakah engkau sudah bertanya pada bapakmu?" dia menjawab; "Belum." 
Abdullah bertanya kepada (bapaknya), maka (Umar bin Khattab) menjawab; 
"Apabila kalian memasukkan kedua kaki dalam keadaan suci, maka 
cukuplah dengan mengusap keduanya" Abdullah berkata; "Meskipun salah 
satu diantara kita baru saja buang air besar?" Umar berkata; "Ya, meskipun dia 
sehabis buang air besar." 


Ser Da 


sela. wash PAR A HAMA Hn 
Gie Ta Ia BE Kai J55 ao GAE TAS Bea 


66. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi; bahwa Abdullah bin 
Umar pernah buang air kecil di pasar, kemudian dia berwudhu, membasuh 
wajah dan kedua tangannya, mengusap kepalanya, kemudian dia diminta 
untuk menshalati jenazah ketika masuk masjid. Maka dia hanya mengusap 
dua khufnya, lalu menshalati jenazah tersebut. 


25 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


67. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sa'id bin Abdurrahman bin 
Ruqaisy berkata: "Saya melihat Anas bin Malik datang ke Quba , dia buang 
air kecil, kemudian diberikan kepadanya air wudhu, maka dia berwudhu 
dengan membasuh wajah dan kedua tangannya hingga ke siku-siku, 
mengusap kepala dan khufnya kemudian datang ke masjid dan shalat." 


15. Gama yang perlu diperhatikan ketika mengusap sepasang khuff 


” 


iy ni aii op pia SE Nu SE gA iis 
Gi ans V3 isb ens Ol ok | f ga BI 


68. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah, bahwa dia 
melihat bapaknya mengusap dua khufnya. Kemudian Hisyam berkata; "Dia tidak 
melebihkan ketika membasuh keduanya, dia hanya membasuh bagian 
atasnya dan membiarkan bagian bawahnya." 


"s o 


Pe ERP A ii G oii ié SE oa d 


69. Telah menceritakan kepadaku dari Malik, dia bertanya kepada Ibnu Syihab 
tentang membasuh dua khuf, bagaimana caranya? Maka Ibnu Syihab meletakkan 
satu tangannya di bawahnya dan yang lain di atasnya, kemudian dia 
menyapukan keduanya. 


16. Mimisan 


-3 55 o s5 
KEK Da w Alre w 


3 3 Leg Anas AS ISI S6 e Ip Mr AI ja 
Kn 


70. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa jika Abdullah 
bin Umar mimisan, dia keluar, lalu berwudhu kemudian kembali dan 
melanjutkan shalatnya dengan tidak berbicara sedikitpun. 


26 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


17. Abdullah bin Abbas mengalami mimisan kemudian keluar (dari shalat) dan 
membasuhnya 


LA Sr Gp Ta b DT da Lama Sah GE A GE iE s 


- 


22 
a Ë KI Žo oaa TI nyah |F Dwy LL IK arar LI . Z „3 


a) S ariy G aig ae A gi EL ii ia IG Ian j3 

Suu 
71. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith 
Al Laitsi, dia melihat Sa'id bin Musayyab mimisan ketika sedang shalat. Kemudian 
ia mendatangi ruangan Ummu Salamah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 


maka diberikan kepadanya air wudhu, kemudian dia berwudhu dan kembali 
melanjutkan shalatnya. 


18. Yang perlu seluk ketika mimisan 
A US 9g PAI ME IP MIL IE E gila 
Í; da S ai FE PERASA PENA AS 


i 


e 2A Jó ï 


72. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Harmalah Al 
Aslami berkata; "Saya melihat Sa'id bin Musayyab mimisan, darah keluar 
dari hidungnya, hingga tangannya berlumuran darah yang keluar dari 
hidungnya, namun dia tetap shalat dan tidak berwudhu." 


Bi E E AA, Ai 


Ug Yg bas 8 Jaka Sia $ 


73. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Mujabbar 
dia melihat Salim bin Abdullah mimisan hingga tangannya berlumuran darah. 
Dia menyumbatnya, lalu shalat tanpa berwudhu. 


19. Yang perlu diperhatikan ketika banyak darah karena luka dan mimisan 


Peni ERA Aa 
BS Jy 3 FS asa E SR Gh jab SIN ja a 


D æ 


Blh Pra 3S Gal UNI 3 


74. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya: bahwa Al Miswar bin Makhramah mengabarinya, dia menemui Umar 
bin Khatthab di malam ketika ditikam, kemudian membangunkan Umar untuk 
shalat subuh, lalu dia berkata: "Ya. Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa saja 


27 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


yang meninggalkan shalat, " lalu Umar shalat dan lukanya masih mengeluarkan 
darah. 


a Ya IP a Gp Ta da PAKA Ba 
PNK iS JA GG a Ab AS IE Ia 
ú | 


75. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Sa'id bin 
Musayyab bertanya: "Apa pendapatmu tentang seseorang yang berlumuran 
darah karena mimisan dan terus mengalir darinya, " Malik berkata, Yahya bin 
Sa'id berkata: Sa'id bin Musayyab berkata: "Saya berpendapat: hendaknya dia 
berisyarat dengan kepalanya." Yahya berkata, Malik berkata: “Itulah sebaik-baik 
pendapat yang aku dengar dalam permasalahan ini." 


20. Wudhu karena madzi 


T 0 


as ada e A Bi ag oy ai 
Io ay Kol Sa Gb 2 Jó ae 5u GA ii GAS Ma ai aa Us ISI AA 


“7. ” 
AEA of -£ Z 


S É se n G2 i Jy SUS SAN J6 Ui oi ghi Gig ag aE AI 
POLA 2213 | ud, AL 4553 melia ASN DS Ag 253 ISI Jaa WS 


76. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Nadir mantan budak 
Umar bin "Ubaidullah, dari Sulaiman bin Yasar dari Al Miqdad bin Al Aswad: 
bahwa Ali bin Abu Thalib menyuruhnya untuk bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tentang laki-laki yang mendekati istrinya, lalu keluar 
air madzi darinya. Apa yang harus dilakukannya? Ali berkata: "Karena istriku 
adalah anak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka saya malu 
bertanya kepada beliau." Migdad berkata: Lalu saya bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal itu, beliau menjawab: "Jika 
salah satu dari kalian mendapatkan hal itu, maka percikilah kemaluannya 
dengan air lalu berwudhulah sebagaimana wudhu untuk shalat." 


= a r r g3 


Sg SA HIS MEA uni, 
GAJI ga PLAN 2510 Sai SE Pn Kisi Ds 55 156 aii Gta 


77. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya 
bahwa Umar bin Al Khattab berkata: "Aku mendapatinya seperti butiran-butiran 
kristal, maka jika salah satu dari kalian mengalami hal itu, hendaklah dia 


28 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


membasuh kemaluannya dan berwudhulah seperti wudhu untuk shalat, " -dan 
yang dimaksud adalah madzi-. 


EIE JE SI uE Ai GE HA op GE Ou GP PR 


IN dh 5533 DSA Just ig ISI JUS ra 


78. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Jundub 
mantan budak Abdullah bin 'Ayyasy, bahwa dia berkata: Saya bertanya pada 
Abdullah bin Umar tentang madzi, maka dia menjawab: 'Apabila kamu 
mendapatinya maka cucilah kemaluanmu, berwudhulah sebagaimana 
wudhu kamu untuk shalat." 


21. Rukhsah tidak berwudhu karena madzi 


JS JUS 353 Kam Bn op aa j3 ana PAP EA kta 
gaii $o ii aiia gió f iu kan i Sati Ge a ga 


79. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id 
bin Musayyab dia mendengar; bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya 
padanya, lalu dia berkata; "Saya mendapati pada diriku sesuatu yang basah 
ketika aku sedang shalat, apakah aku harus batalkan?" Sa'id berkata; 
"Meskipun mengalir di atas pahaku, aku tidak akan membatalkan hingga 
selesai shalatku." 


` Na OA ga AN Gp A ja a y 

Ata diba CAR La jai ail G ial Jii ie jug 
80. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ash shalt bin Zubaid dia 
berkata; Saya bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang sesuatu yang basah 


yang saya dapatkan, maka dia berkata; "Percikilah apa yang ada di balik 
bajumu dengan air dan berpalinglah darinya." 


22. Berwudhu karena menyentuh kemaluan 

Denai a a a setan an elu SS 
Iga JS Lab Ka Aas G 53113 Pa y óh 6 ¿ls j AN 
a AA DA 35 bgy JUS a SE U Sa Jb na SAN Ja Dag 


- o r Pad 


n ea Gl agAs 


29 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


81. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr 
bin Muhammad bin 'Amr Bin Hazm, dia telah mendengar Urwah bin Zubair 
berkata; Saya menemui Marwan bin Al Hakam, maka kami saling tukar 
pengetahuan tentang permasalahan wudhu. Marwan berkata; "Menyentuh 
kemaluan wajib berwudhu, " Urwah berkata; "aku tidak tahu itu." Maka 
Marwan bin Al Hakam berkata; telah mengabarkan kepadaku Busrah binti 
Shafwan, dia telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya maka 
berwudhulah! " 


Dan alang tes ee 


-” 


das SS da Eais 33 SIS a SES JÓ IS Se 


82. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Isma'il bin Muhammad bin Sa'd 
bin Abu Wagash dari Mush'ab bin Sa'd bin Abu Wagash dia berkata: Saya 
memegang mushaf di depan Sa'd bin Wagash, lalu saya terlihat olehnya 
menggaruk-garuk, maka Sa'd berkata: "mungkin saja kamu telah menyentuh 
kemaluanmu?" (Mush'ab) berkata: saya menjawab: "Ya. '" Maka dia berkata: 
"Berdirilah dan berwudhu, " lalu saya berdiri dan berwudhu, kemudian kembali 


lagi. 


BE Jaa BI Jai OS ES Sa IE BE Uu EA i 
yen c5 
83. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar 


berkata: "Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, maka 
wajib baginya berwudhu." 


” 
Oo. 


CSa AA G3 Oh Ha Jai OS G aal E BË Lada at 


84. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya berkata; "Barangsiapa menyentuh kemaluannya maka wajib 
berwudhu." 


PB ALE TAN ab o G SE GS N GE NG GE j3, 
Sui 


$ 


gÍ s; KA agg Ui ai g d eii gs d Gais 


” 
Da 


30 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


85. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah sesungguhnya dia berkata; Saya melihat bapakku Abdullah bin Umar 
mandi kemudian berwudhu, lalu saya bertanya kepadanya; "Wahai ayahku, 
bukankah mandi cukup dengan tidak berwudhu?" dia menjawab: "Ya, hanya 
saja saya terkadang menyentuh kemaluanku, maka saya berwudhu." 


ag ain cis fa ifs An 


Si loys Lopi à aa dor a EiS S G 


86. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Salim bin Abdullah, 
dia berkata; Saya bersama Abdullah bin Umar dalam sebuah perjalanan. Saya 
melihatnya berwudhu setelah terbitnya matahari lalu dia shalat, (Salim) berkata; 
saya bertanya; "Bukankah engkau telah mengerjakannya?" Dia menjawab; 
"Setelah saya berwudhu untuk shalat subuh, saya menyentuh kemaluanku. 
Saya lupa tidak berwudhu lagi, maka saya berwudhu dan mengulangi 
shalatku." 


23. Berwudhu karena suami mencium isterinya 


ŠÍ E oi ÁI aE aal GE ÄI E o DG DE Gh ol SE NG GE A aa 


at, o Na or 2- r 


aia o GAS JUGA J3 G3 AAN Ja ap Gisa SIA ya Sa ” 


87. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim 
bin Abdullah dari bapaknya, - Abdullah bin Umar - dia pernah berkata: "Ciuman 
dan rabaan tangan laki-laki pada istrinya termasuk mulamasah. 
Barangsiapa yang mencium istrinya atau merabanya, wajib baginya 
berwudhu." 


24. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa laki-laki yang mencium isterinya 
mengharuskan wudhu 


3-2 o 355 


TAA as yel EI ALS Io já SS Sl oa pu E io y 


88. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa dia berkata; 
"Wajib berwudhu bagi seorang laki-laki yang mencium istrinya." 


31 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


25. Yang perlu diperhatikan ketika mandi janabat 
É Jasa a Bi ARE SE anl SE GS y pia GE G SE GE Bil 


-” ” 
(-) P3 In 
- 


AT Bae ii #5 - A O we z or sA “an A PP he La Z z 
LA Lagi US Lgi A3 ai ai IG BUSI ie Jaka Isl OS a ade l Lo 
al ee ena Ka a daa KA Mie RR MA Benar Tar 
OS dad DUGE DW Aa Ba Ai aja Jo laa Hid LI G alol Jaran ai 
Za o P -2 ! 
aK oa> J6 SAS Yam 


89. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya dari Aisyah, Ummul Mukminin: bahwa apabila Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mandi dari junub, beliau memulai dengan 
membasuh kedua tangannya. Berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. 
Memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyelah-nyelahinya ke pangkal 
rambut, lalu beliau menuangkan air di atas kepalanya tiga gayung dengan 
kedua tangannya, kemudian meratakan air ke seluruh kulitnya. 

a SE AI TA SE AB Ol GE NG GE IS, 


P 
w æ 


KELI Ee GAII 3A RAK alay ade AI A2 


” 
* 


WJ Ol Sa 


90. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az 
Zubair dari Aisyah, Ummu Mukminin; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi junub dari bejana Al Faraq. 


Laa g poez $ ” -A e r -zs A Aq Pe -0 5 Pe” s5 A = o r -” o r Zaz 
> + * * ? * $ + 2 
SEPI DELI ya Jae II Ó FS PM dy Nas La 
+ 
z2 Oro g 0... A- 0 AZ 32 Zozo mer ZÈ Iroa Trl g err 01 r 
w S + e r ” + wae Kea ” & b » & o ps w h . A 9 
o aris Pra Ie d jilg yaaa pb Aad Jun ad alad al oaa 


er 7 a 


ade i A 5 HA a 


"1 a 
* 


91. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar apabila mandi dari junub, memulai dengan menuangkan air di atas 
tangan kanannya. Dia membasuhnya, lalu membasuh kemaluannya. Dia 
berkumur-kumur lalu memasukkan dan menyemburkan air yang dia 
masukkan ke dalam hidungnya. Membasuh wajahnya dan memercikkan air 
ke kedua matanya, membasuh tangan kanannya lalu kirinya, kemudian dia 
membasuh kepalanya. Dia mandi dan meratakan air ke seluruh tubuhnya. 


26. Diwajibkan mandi jika dua kemaluan bertemu 


Pa 2 SA -0 or zf P o - or £ o or Ar 9. Zaz 
Pr SEL Gp da o a Pu l GE WM SS 
pog Pei AN -4 R 2 f haz 3. 8. or re 2 z or ar PE 
Ma Aga GELI Sa Ga ISI Obat lpg Ig Als WNI ho 2 TI) AG gas 


3 o 3° 
+ 


E 


32 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


92. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Aisyah istri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata; "Apabila dua khitan saling bersentuhan 
maka wajib mandi." 


SI AU ME A E EN E a 


j IS ja Lag G Ih SE Io 3 3 Le IL Je KI ang 
SA Sa) Ga a Hat AN AT maid ja aa gala u gy 


- 


Li C era Pra 5 AS se 


93. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadir mantan budak Umar 
bin Ubaidullah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dia berkata: Saya 
bertanya kepada Aisyah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal yang 
mewajibkan mandi, maka dia menjawab: "Wahai Abu Salamah, apakah kamu 
tahu permisalan dirimu? yaitu seperti ayam jantan yang mendengar ayam 
betina berkokok kemudian dia ikut berkokok. Apabila kemaluan telah 
menembus kemaluan, maka dia wajib mandi'." 


” (-) 0 


Í oa o aa SE an a y BS u ES B3 
Än Fo Ga gal i E GA TA s A ga 
aá aii i SL EK up Uu meh aa Papua 

ca A3 AN SEN 53 Ky EI j T Jeda Di Casa JA JUS KS 


” 


Pe Í gai ea 
94. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab, bahwa Abu Musa Al Asy'ari datang kepada Aisyah, istri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata kepadanya; "Sungguh telah menyulitkan 
diriku perbedaan para sahabat tentang suatu permasalahan. Jika bukan 
karenanya aku merasa berat untuk meminta fatwa kepadamu" lalu Aisyah 
bertanya; "Apa itu? Apa saja yang hendak kamu tanyakan pada ibumu, maka 
tanyakanlah." Lalu (Abu Musa) berkata; "Seorang laki-laki mendatangi 
istrinya, lalu dia mencabut kemaluannya dan tidak mengeluarkan mani." 
Aisyah menjawab; "Apabila kemaluan telah menembus kemaluan, maka 
wajib mandi." Abu Musa Al Asy'ari berkata; "Kalau begitu, saya tidak akan 
bertanya lagi kepada siapapun." 


33 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


TE BNI ad 3 AS 


a EN JUS Lan JUS 
Da Si IS WEE SS BI 


ri panai jaka ebi ph a o IA NG GE a 
22 


7 "o s 


a e í 


95. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abdullah 
bin Ka'ab mantan budak Usman bin Affan, bahwa Mahmud bin Labid Al Anshari 
bertanya kepada Zaid bin Tsabit tentang seorang laki-laki yang mendatangi 
istrinya kemudian dia mencabut kemaluannya tanpa mengeluarkan mani, 
maka Zaid menjawab: "Dia harus mandi." lalu Mahmud berkata: 
"Sesungguhnya Ubai bin Ka ab tidak berpendapat demikian, " maka Zaid bin 
Tsabit menyanggah: "Ubai bin Ka'ab telah mengklarifikasi pendapatnya sebelum 
meninggal." 


AAS SEN GEA G3 BI Jo S8 PS SIL II BEE Un IE ia, 

(eiger 
96. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin Umar 
berkata: "Apabila kemaluan telah menembus kemaluan maka wajib mandi." 


27. Orang yang junub berwudhu jika ingin tidur, atau makan sebelum mandi 


Ka ar? 


Serie GE gi gi MN aé GE a GE gi i 
Saga JS J Se 5 De Kemas al Ig aa Ta dk Isap MEA 


S5 333 Jas 


97. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar berkata: Umar bin Khatthab pernah mengadu kepada 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, bahwa dia pada suatu malam 
junub, lalu beliau bersabda: "Berwudhulah dan cuci kemaluanmu 
kemudian tidurlah." 


Pe MAAN Jo gel g5 KE GE sal GE TIIE y plia GE IG GE GE y 
EEE 55 3 PAER j3 a isni Pa e ISI IS sai 


” D 


lan » AY 


98. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya dari Aisyah -istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam- berkata; "Apabila 
kalian menggauli istri kalian, kemudian hendak tidur sebelum mandi, maka 
jangan tidur hingga berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat." 


34 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ISI SE ja Gi LA SI gb SE MU GE gis 


Se jab Bela emg KA Í 5 geg Ja 


99. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa apabila Abdullah 
bin Umar hendak tidur atau makan, sedang dia junub, dia membasuh wajah dan 
kedua tangannya hingga ke siku-sikunya. Mengusap kepalanya kemudian makan 
atau tidur. 


28. Orang yang junub mengulangi shalat dan mandinya jika telah shalat 
Ko Ig NG A3 ARE SÍ SE JAE NU SE gA ie 
Bra II am ag IE ola Ga dad ia aga 


Cad -) 
nnti 


100. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Isma'il bin Abu Hakim, 
bahwa 'Atho bin Yasar mengabarinya: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bertakbir dalam shalat, kemudian beliau berisyarat kepada orang-orang dengan 
tangannya: "Diamlah di tempat! " lalu beliau pergi kemudian kembali lagi, sedang 
pada kulitnya terlihat bekas air. 


a ESA EN LAN op A3 GE ani GE RA oi lia GE G SE AS, 
ir alan jae Sa kah aw yg 


” 
La æ A $ 


A a U fat, Kn JÓ LEE Na3 ea saga Das 
Ker mita ap 


101. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Zubaid bin As Shalt dia berkata, "Saya berangkat bersama Umar 
bin Katthab ke Jurf." Tiba-tiba dia sadar bahwa dirinya telah mimpi basah dan 
shalat dalam keadaan belum mandi. Dia lalu berkata, "Demi Allah, saya tidak 
tahu kalau saya telah mimpi basah, namun saya tidak sadar, sehingga 
shalat dan belum mandi." Perawi berkata, "Kemudian ia mandi mandi dan 
mencuci apa yang terlihat pada pakaiannya dan memercikkan pada 
sesuatu yang ang tidak terlihat. Setelah itu ia adzan atau igamat, lantas 
shalat tatkala waktu dluha." 

KÉ AAN 33 pat SI JS oy IR aa 9 Ken A ag: 
Hi a ¿d an aoh EK ASI JS as op 3 Ap MEESE sa dj 


A $A PERAFERT 23 i a sh G ja 


35 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


102. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Isma'il bin Abu Hakim dari 
Sulaiman bin Yasar bahwa Umar bin Khatthab pergi ke ladangnya di wilayah 
Juruf pada waktu pagi hari. Lalu ia mendapatkan pada bajunya bekas 
mimpi basah, maka ia pun berkata, "Saya telah dicoba dengan mimpi 
basah, sejak saya menjabat kepemimpinan." Kemudian dia mandi dan 
mencuci bekas mimpi basah pada bajunya yang terlihat, kemudian shalat 
setelah terbit matahari." 


3 
f 
bZ. 
A 
- 
mL 
a 
A 


Bergu 
SÍA SE 2 Ia PMS JAS a 


103. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman 
bin Yasar bahwa Umar bin Khatthab pernah shalat subuh bersama para sahabat, 
kemudian pagi menjelang siang ia berangkat ke ladangnya di daerah Juruf, lalu ia 
mendapati bekas mimpi basah pada bajunya. Maka ia pun berkata: "Tatkala kami 
banyak lemak, maka akan mudah berkeringat." Umar kemudian mandi dan 
mencuci bekas mimpi basah pada bajunya, setelah itu mengulangi shalatnya." 


Í LE yi GAB KE o GÉ SE Aa GE BSE o páa SE G SE SAS 


Jak é ÉI PARIS d oI o pab aa pasti 
GS SI aa KA a 
PARA AA OB ja s5 de Jar aa ar H3 


rs 


PS G Ul Ubah ABI 33 yé JB Jika OS PB OS Uang Sai 


” 
A (-) #5 


G Jas J Ka LAI is AO IA yaa mean 
5a G gah Cah 


104. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib bahwa ia pernah berumrah 
bersama Umar bin Al Khattab dalam sebuah rombongan kendaraan yang di 
dalamnya terdapat Amru bin Al 'Ash. Umar berhenti untuk beristirahat di sebuah 
jalan yang dekat dengan telaga. Dia mengalami mimpi basah. Ketika hampir 
subuh, dia bersama rombongan tidak mendapatkan air. Dia terus berjalan hingga 
mendapatkan air, lalu dia mencuci bekas mimpi basah yang terlihat sampai 
hilang. Amru bin Al 'Ash berkata; "Kamu telah pergi sepagi ini, padahal kami 
masih memiliki persediaan baju. Tanggalkanlah bajumu untuk kami cuci." Umar 
bin Al Khattab berkata; "Alangkah mengherankan kamu ini wahai Amru bin Al 
'Ash. Kalau engkau membawa banyak baju, apa orang lain juga sepertimu? Demi 


36 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Allah, jika aku melakukannya, itu adalah sunnah. Tapi cukup bagiku mencuci 
yang kelihatan dan memerciki apa yang tidak kelihatan." 


29. Wanita wajib mandi jika Regu melihat air seperti yang dilihat laki-laki 


SN ISA Jah IE ola ii TRI PERS OB P GE iis 
áu GB dn j5 GI GA Gap sa U a pepe 


” z 35 o z -) PERAI 


D Jaman TES NA M3 Ss In ai Si G SIA Lan da sela AA 
EAE A eS 


105. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az 
Zubair berkata, "Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang seorang wanita yang bermimpi dalam tidurnya 
layaknya mimpi seorang laki-laki. Apakah dia harus mandi? Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya, dia harus mandi." Aisyah berkata 
pada Ummu Sulaim; "Payah kamu, mungkinkah seorang wanita bermimpi 
semacam itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata pada Aisyah: 
"Semoga kamu beruntung, kalau begitu dari mana datangnya keserupaan?" 


gii T fi GE EI gf ci CE5 GE aaf GE E gi plia GE NG Gé HS 
AI Jaa Í AI is g a paka fi Sa SEE Ig IE Ia 
KE Sei AH Ia ET Da SEB dn j2 
Baju 


106. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dia berkata, "Ummu Sulaim, isteri Abu Thalhah Al 
Anshari menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; 'Wahai 
Rasulullah, Allah tidak malu dari yang haq, apakah seorang wanita wajib 
mandi jika mimpi basah? ' Maka beliau menjawab: "Ya. Jika dia melihat air." 


30. Himpunan pengetahuan mandi janabat 


Jab JAN NAAM KE gb ih an ie gA 


FA o 


Gie g Ju Ipa 


Elpa 


107. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' berkata, " Abdullah 
bin Umar berkata; "Tidak masalah mandi dengan air sisa mandi wanita 
selagi wanita itu tidak haid atau junub." 


37 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 
ja Tb OA Bi Dea tani aka ag 


Ia 


108. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, "Abdullah bin 
Umar mengeluarkan keringat yang membasahi bajunya sedangkan dia dalam 
keadaan junub. Lalu ia shalat dengan baju tersebut." 


PPE RNE aa aha i OË pat a N E muay as, 
A G3 


109. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa para budak wanita 
Abdullah bin 'Umar mencuci kedua kakinya dan memberinya wewangian, 
padahal mereka dalam keadaan haid. 


31. Tayyamum 
Pn ia 335 
SL sÍ sai Bp $ akal ak à dag ale DI Ño Á Yara aa EA 
par PA ae a AG J Lis auii i 
aa DAN aa s a d E E E A 
MAN 3 G E be oa Gg se a IS Jain aa AS 
JW pb Ss id Ia ka Aoh dag ala i a Ia a SG 
an a a ya 4 E TAB Ki Aan 

Ia gak IS Sa daa al da MET AS LIS A Sila 
DI Lo A Jaran p gasd FA sié d Jo Yr IE IA 
en taat AI AJE AI IBU pu AE TE doi G3 dag ala 
Kia GAS ae SIS SI al UKS SE Ig 


110. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim dari Bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Kami keluar 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Ketika 
kami berada di Baida atau Dzatul Jaisy, kalungku terputus dan jatuh. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam singgah untuk mencarinya dan orang-orang 
mengikuti beliau. Sementara beliau dan mereka tidak membawa air. Mereka 


38 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


kemudian menemui Abu Bakar As Shiddiq dan menuturkan; "Tidakkah engkau 
tahu apa yang telah terjadi pada Aisyah? Dia singgah bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat, sedangkan mereka tidak berada di 
tempat air dan juga tidak membawanya." Aisyah berkata; "Abu Bakar datang 
ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidur dengan meletakkan kepalanya 
di atas pahaku. Abu Bakar berkata; "Kamu telah menghambat perjalanan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat, padahal mereka tidak 
berada di tempat air dan tidak juga membawanya! ' Abu Bakar mencelaku dan 
mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk 
mengatakannya. Dia menyodok pinggangku dengan tangannya, dan tidak ada 
yang mencegahku bergerak kecuali posisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
yang sedang tidur di atas pahaku. Sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam masih terlelap tidur hingga pagi tanpa air, lalu Allah Tabaraka Wa Ta'ala 
menurunkan ayat tayamum, hingga mereka pun melakukan tayamum. Usaid bin 
Khudlair berkata, "Wahai keluarga Abu Bakar, tidaklah ia kecuali berkah pertama 
yang Allah berikan kepada kalian." 'Aisyah berkata, "Kemudian kami 
membangunkan unta yang kami naiki, ternyata kami menemukan kalung itu di 
bawahnya." 


32. Yang perlu diperhatikan dalam masalah tayammum 


6E ý j gii ba pt S A LGA JA a Aa 


Ia Boa IA R33 ES GB Man HA LE IS 


111. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" Bahwasanya ia dan 
Abdullah bin Umar kembali dari Juruf. Ketika mereka sampai di Mirbad, Abdullah 
singgah dan bertayamum dengan tanah yang suci. Dia mengusap wajah dan 
kedua-tangannya sampai pada sikunya, kemudian shalat." 


KA II KE GÉ TS GA KS BI UE Mn GE AS 


112. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin 
Umar bertayamum hingga ke siku-sikunya. 


33. Tayammum untuk orang yang junub 

Sp TU Ie AS y FI KE AAA A i 
SI KAB BUSI DSN ISI Sada JUS ATI, 5 LG AA YEN 

113. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin 

Harmalah berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Musayyab 

tentang seorang junub yang bertayamum lalu mendapatkan air. Sa'id menjawab: 


"Apabila dia telah mendapatkan air, maka dia wajib mandi untuk shalat 
yang berikutnya." 


39 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


34. Yang dihalalkan bagi suami terhadap isterinya jika haidh 
EA A en A 
5 KIE IE ID ig ae i Ko Á jg J IE a dial i d já 
ueb Su 


114. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam berkata, 
"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
"Saat isteriku haid, apa yang boleh aku lakukan?" Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: "Suruh dia mengikat sarungnya, setelah itu 
terserah kamu dengan bagian atasnya." 


Ig KAS AI Lo ER YAI KE op Kn GE IL A 
Kas Kg Oa Us ps IE Ja Jr gi Tapa EN 


“ 


je SS NS LGA Rai Ig KE TI Ie AI Iyan GIS 
dana Jl age S III JS Te ah 


115. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abdurrahman 
berkata, "Aisyah, isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam berbaring bersama 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dalam satu kain. Tiba-tiba dia 
melompat dengan cepat, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun 
bertanya: "Ada apa denganmu? Apakah kamu haid?" "Aisyah menjawab, 
"Benar." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: 
"Kencangkan ikatan sarungmu, kemudian kembalilah ke tempat tidurmu." 


ja ls Lae d) OERE ERES e Si gE E G ab E s 


6 ol PEN AAA GE AI LAI SUS AAS a BA JI Ja 


116. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, " Ubaidullah bin 
Abdullah bin Umar mengutus seseorang kepada Aisyah untuk bertanya, "Apakah 
seorang laki-laki boleh menggauli isterinya ketika sedang haid?" Aisyah 
menjawab, "Hendaklah ia (istri) mengencangkan sarung di bagian bawah, 
kemudian dia (suami) boleh menggauli sekehendaknya." 


35. Kesucian wanita haidh 


-? £ 


HA sa ai SG Hui aan Da Sei 
IG 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Sa HB Du In Ae LAN 23 si Y Id Ji B3 AN 35 Wls 


117. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Alyamah bin Abu 
'Algamah dari Ibunya mantan budak Aisyah Umul Mukminin, ia berkata: "Para 
wanita mengirimkan sebuah kotak kepada 'Aisyah Ummul Mukminin, 
dalam kotak tersebut terdapat kapas yang telah bercampur dengan cairan 
kuning dari darah haid. Mereka bertanya bagaimana dengan hukum shalat 
yang dilakukannya?" Maka 'Aisyah pun berkata kepada mereka, "Jangan 
terburu-buru hingga kalian melihat cairan putih." maksudnya adalah suci 
dari haid. 


” 


ETRETANT ERTER 
Ya a aó ESK el II aÉ A Ia gladh i H5 AL 
EEATT 


118. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Bibinya dari Anak perempuan Zaid bin Tsabit telah sampai kepadanya, bahwa 
para wanita meminta lampu di penghujung malam untuk melihat masa suci. 
Anak wanita Zaid mencela mereka dengan mengatakan; "Kenapa para wanita 
melakukan hal ini." 


36. EPEAN pengetahuan masalah haidh 


” 


Pa ALS JG FAN sý Jai II 32 oa gl JUS anu 3 GA, 

Gas Po 65; u Jó 44 Jó 
119. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dia bertanya kepada Ibnu Syihab 
tentang seorang wanita hamil yang melihat darah haid. Ibnu Syihab menjawab; 


"Hendaklah ia meninggalkan shalatnya." Yahya berkata; Malik berkata, "Itulah 
pendapat kami." 


Pr PP KAA 
120. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; "Saya 


pernah merapikan rambut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, padahal 
saat itu saya sedang haid." 


41 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


2 0 ea 0-3 o LO. o Qe Z or r Zro? o Z or - 0. Zaz 
Amal GE I oy ll oa Abb GE aol GE EIE oy plán GE G SE AS, 


Efi cia Á e óa fa ói d pa A 


æ” v 


. 2 s3 P LE me Z aoa nO o 375 = 3 - 0 -oR -r -f z 
asd JA ai UL aai] 3 aoad L a all Ela gi OL Isl 


” v 


da ae ii Do D jas JAS a ai KS KIA Ia PAN GS OL IS) GS 


121. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Fathimah binti Al Mundzir bin Az Zubair dari Asma binti Abu Bakar 
As Shiddiq dia berkata; "Ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, ia mengatakan, "Bagaimana pendapatmu jika salah 
seorang di antara kami bajunya terkena darah haid, apa yang harus dia lakukan?" 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Apabila salah satu dari 
kalian bajunya terkena darah haid, maka garuklah dahulu dan perciki 
dengan air, lalu dia boleh shalat dengannya." 


37. Istihadhah 


” 
OT ag » z or ise o7 £ or z 3 o A or - 0 or Zaz 
Ag Z Tm Hen & SA - pa 
a? . . . + . 
A D po čal Tah iis OS da1 GE ge y pa gE U ge Sao 
“ “ - - pn 
” 
a „STS 


G JAS a gi i GI A Jan Bg Eh ibú SIB SU gi aia 
SE iadi EISi S3 aade SA Gs MIS LSI ag ade AI a Sara 


bad 


be a June Uas Sh (la La 


122. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, 
"Fathimah binti Hubaisy bertanya, "Wahai Rasulullah, aku belum suci, 
apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 'Itu adalah darah biasa dan bukan haid. Jika telah 
datang haid maka tinggalkan shalat. Dan jika masa haid telah habis maka 
laksanakanlah shalat, bersihkanlah darahmu dan kerjakan shalat." 


e ai ae Ma Na ul na aa an 
AP ERA Ohh AE AI IS AI Jas ME o AGAN Go BER SI Ag 


Ie CSS Gl Ao JE KE II MAS JUS Ala AE AI da Kal 


z ” 
3 of Pen 


a SHE NS HAJI Ga IS JAS FILA RG GUSI all Ganas Sl A Ga 


123. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar 
dari Umu Salamah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, bahwa pada masa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang wanita yang terus menerus 


42 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


mengucurkan darah. Ummu Salamah lalu meminta fatwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau menjawab: "Hendaklah mereka memperhatikan 
berapa hari mereka biasa mengalami haid dalam sebulan, sebelum apa 
yang ia alami sekarang ini. Hendaklah ia meninggalkan jumlah hari yang 
biasa mengamali haid dalam bulan itu, setelah itu hendaklah ia mandi, 
mengganti pakaian dan mengerjakan shalat." 


-” 
nd” o $ 


Na ea Ken eaaa aG aa 
en SI PR EM Pe A2 
ARA 


21.3 OS ayro aa roz Agu P E 0 SU A - 
{ai jesi ES PES SG IP 3 PI XS CE EK al es eh 


124. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah Bahwasanya ia pernah melihat Zainab 
binti Jahsy, isteri Abdurrahman bin Auf, yang mengeluarkan darah istihadlah 
tetap melaksanakan shalat." 


A0 rbe 2 s9 r no zE -9z o z o o - $ A a ggh gi PE KE 
S3 3033 a EA Ol yA E o E gl daa ga GE G GE AS 
F 0. 


Tab a a a a a a a 
Le o Ju 33 AS Ah all o aa Jl eg 


PARA 


Sa a MI 533 ab 


125. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar bin Abdurrahman, bahwa Al Oa'ga' bin Hakim dan Zaid bin Aslam 
mengutusnya kepada Sa'id bin Musayyab untuk bertanya 'Bagaimana cara 
seorang wanita istihadlah mandi? ' Sa'id bin Musayyab menjawab: "Dia mandi 
dari suci ke suci lagi, dan tetap berwudhu dalam setiap shalat. Jika darah banyak 
keluar, hendaklah ia menyumbatnya." 


PAN 
— yv \ 
PN 


oO Zro? 9 A A - a EEE 
Ama GE 39 y plia e AG ye gia g 
-9 o D aa PT Ind aa A 23 AT sea el 22 # > 2 94 
aa al G JG gs JU o SI a SB Yus 
o rfe 7 a r zi A of ” oz zF ar au A 
LÁ ISI BUSI SG a ol M3 Ol EL II 
ad “3 3 


- %32 -0 a DAN “Tt 2 -2 CI 90 
» Ih ju z JO Anonim! Aan GD Lang er ya 
aan A o z z $$ LA, E Aa o - Í 2O Ta a” -oas . Z9 
O I San G HS ja aol GE 192 cp plia coas Bi G Gis 


N 
1 


5g AKI 0. 5 o £, 
E 3 Ian Paji SAN 
s - + 


126. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya dari berkata; "Seorang wanita yang istihadlah tidak wajib mandi 
kecuali hanya sekali, setelah itu ia harus berwudhu untuk setiap shalat 
(yang akan dikerjakan) ." Yahya berkata; Malik berkata, "Menurut pendapat 
kami, jika seorang yang istihadlah telah shalat, maka boleh bagi suaminya 
untuk menggaulinya. Begitu juga para wanita nifas, jika telah sampai 
puncak di mana wanita telah terhenti darah nifasnya, lalu keluar darah 


43 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


setelah itu, boleh bagi suaminya untuk menggaulinya. Dan hukumnya 
seperti wanita yang istihadlah." Yahya berkata: Malik berkata, "Pendapat kami 
tentang wanita istihadlah adalah sebagaimana disebutkan hadits Hisyam bin 
Urwah, dari bapaknya. Itulah sebaik-baik apa yang telah kami dengar." 


38. Kencing anak kecil 


(-) ” 3. 


KIE AU a GE dl SE a SE NG IE LA iis 
aii E IGS gga ka ah TN Ye A Jaa gi SI Li la 
se TR ia Ing aa 


127. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, ia berkata, "Seorang 
bayi diserahkan kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Lalu bayi tersebut 
kencing di baju Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu meminta air 
mengusapnya dengan air tersebut." 


1 32 E agana o TES op AN KS yA IE P al GE Mb IE BS 
Tn AE AI $o Ái Je JI AMAN E S pa G oh e G gat ob asi 
Ig iai o Tag SE Io i Jaan EÍ os FIB j3 Dan 


-” - 


128. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah 
bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ummu Qais binti Mihshan Bahwasanya 
ia pernah datang kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dengan 
membawa bayinya yang belum mengkonsumsi makanan. Lalu ia meletakkan 
bayinya di pangkuan beliau, sehingga kecingnya mengenai baju beliau. 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kemudian meminta air dan 
memercikkannya tanpa mencucinya." 


39. Kencing anak kecil 


ba Ba Ana a ia mis ISga dn ba 


” 


Kp A aa AA A3 5 JG 


129. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dia 
berkata; "Ada seorang Badui masuk ke dalam masjid, badui itu kemudian 
membuka celananya untuk kencing. Seketika itu orang-orang berteriak 
karena marah hingga suara menjadi gaduh, maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun bersabda: "Biarkanlah dia! " para sahabat lalu 


44 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


membiarkannya. Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menyuruh untuk mengambil setimba air lalu menuangkanya di tempat 
bekas kencingnya." 


BANI K jú ASI ba Pp Ula GE LE AS) 


130. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dia 
berkata: "Aku pernah melihat Abdullah bin Umar buang air kecil dengan 
berdiri." 


40. Siwak 

J6 iig aé IS MI Ir SG HN E Ga o GE Aja HA gi 

sie GE an WIL Kae Ht at AI) Sal FA : 1a G PR 
Mph adeg ka gas O 5 IG Cab 


AKA 


131. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu 
As Sabaq bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu jum'at 
bersabda: "Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya Allah telah menjadikan 
hari ini sebagai hari raya, maka hendaklah kalian mandi. Barangsiapa 
memiliki wewangian, maka tidaklah mengapa jika kalian mengenakannya. 
Dan hendaklah kalian bersiwak." 


” 
o7 ” 35 


KIS AI po MI KAN 


“ ” 
$ E 
| be 


PE PNS UI AP MU E 
Entry HS Ea j 


132. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh akan aku perintahkan 
mereka untuk bersiwak." 


Re 
0 


PPN SE PAI na UU SE BAN, 


Sada SAT BN 
133. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah dia berkata; "Sekiranya tidak akan 


memberatkan umatnya, sungguh beliau akan memerintahkan mereka untuk 
bersiwak setiap kali berwudhu." 


45 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


01. Panggilan shalat (Adzan) 
IA 


35 
4 


ETATER A N gip Si da SS al 
o Ái Sasis iy C pA i IIS 3 S MA y d ip 


A Ar O 0” æ IG 


BESA ae Pln KIE i Ya ó Ja G an G3 Si aa 
A An A ANI Ia AU Jan PE á EE 


134. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dia 
berkata, " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkeinginan mengambil 
dua kayu yang dipukulkan untuk memanggil orang-orang melaksanakan 
shalat." Abdullah bin Zaid Al Anshari dari Bani Al Harits Al Khazraj bermimpi 
melihat dua kayu. Lalu ia pun berkata, "Sungguh, dua kayu ini persis sebagimana 
yang diinginkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam!" Dikatakan, "Apakah 
kamu tidak mengumandangkan adzan untuk shalat." Setelah bangun ia pun 
mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu ia menyebutkan apa 
yang ia lihat dalam mimpinya. Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan untuk diadakannya adzan." 


KI sn gl GE IA Sayi AK GE ga gi GE Wa SE i s 

ipii Jys u Jie Idg ASN Sa ISI JG Ola e HM o Ó 
135. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Atha bin 
Yazid Al Laitsi dari Abu Sa'id Al Khudri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: "Apabila kalian mendengar adzan, maka ucapkankan seperti yang 
diucapkan Muadzazin." 


| 


P gu PI ey al dn Ima E NU GE SS 
Sa a g a én ila $ Jó Ag ae & ea 
gala Sa ATI GEET pal g G Gilas gy WAN AE AS SINI YAH 

Kan mua KN 3 
136. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya budak Abu Bakar bin 
Abdurrahman dari Abu Shalih As Samman dari Abu Hurairah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jikalau manusia tahu pahala yang ada 


dalam adzan dan shaf pertama kemudian mereka tidak bisa 
mendapatkannya kecuali dengan undian, niscaya mereka akan mengundi. 


46 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Jika saja mereka tahu pahala bersegera (mendatangi shalat), niscaya 
mereka akan berlomba-lomba. Jika saja mereka mengetahui apa yang ada 
pada shalat isya dan shalat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya 
walaupun harus merangkak." 


AA aa Oi aan Aa SAN E 
a SB GI La BRA Je dip J8 Je 3 PA tan GA i T 


s8 PoE LS Lag a ES Us ASN ha, ash Sang ta use 
Ia JI kaan GÉ CS g asi 


“2 


137. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Al 'Ala bin Abdurrahman bin 
Ya'gub dari bapaknya dan Ishag bin Abdullah keduanya mengabarinya, mereka 
berdua telah mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Apabila shalat telah dimulai, maka jangan 
mendatanginya dengan berlari. Datangilah shalat dengan tenang. Shalatlah 
pada rakaat yang kalian dapati. Dan sempurnakan yang kalian tertinggal. 
Karena salah seorang dari kalian dalam hitungan shalat selama ia munuju 
shalat." 


vE NO? 
YG: 3 
TA i 


Ji si iå 


G 
a sa BN yaa S: aL ESG GaG gi Oia 


138. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Abdullah 
bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al Anshari Al Mazini dari Bapaknya ia 
mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sa'id Al Khudri pernah berkata kepadanya, 
"Saya melihatmu menyukai kambing dan padang rumput. Jika kamu berada 
di antara kambingmu atau padang rumputmu, maka kumandangkan adzan 
dan keraskanlah suaramu. Karena tidak ada yang mendengar suara 
muaddzin baik itu jin, manusia ataupun yang lainnya, kecuali mereka akan 
bersaksi padanya pada Hari Kiamat." Abu Sa'id berkata, "Saya mendengarnya 
dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


- 
or. 35 EPE. $ 


ae AN Io AI Jaan RP IE gN BN gi Iu iii, 
FE AE gas 8 SP AS AI $s Bi b SULAM AN Gap II JB Ig 


47 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


A A o 


EEN EEE EEN ga ISI HS GET AREE 
Pein any jen jas ja RS yaa 5 SUS SSS NS 


139. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila 
dikumandangkan adzan, maka setan berlari terkentut-kentut hingga dia 
tidak lagi mendengarnya. Jika adzan telah selesai, dia kembali lagi. 
Kemudian ketika dikumandangkan iqamat, dia lari dan kembali lagi setelah 
igamah selesai dikumandangkan. Lalu ia membisiki hati seseorang seraya 
berkata: 'Ingatlah ini, ingatlah itu' sesutau yang sebelumnya tidak 
terpikirkan olehnya. Sehingga orangyang shalat tersebut tidak sadar 
berapa rakaat dia telah shalat." 


Be ba o JH GE Ga oi pe f oE au IE gi, 


ÁI Jaa Sua La A PERE EE Ak 33 Abe) Sip ui aah 


140. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar dari Sahal 
bin Sa'ad As Sa'idi dia berkata, "Ada dua waktu yang di dalamnya dibukakan 
pintu-pintu langit, dan sedikit orang yang tertolak doanya: saat adzan dan 
saat berperang di jalan Allah." 


02. Apakah panggilan (adzan) dihari jumat dilakukan sebelum masuknyawaktu 


S5 
” 
na as 


AE OAT G JG i dal SE G y Ira gi ae SE G GE AB 
a AD YI ME ae iSSi 
141. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari pamannya, Abu Suhail 


bin Malik dari Bapaknya dia berkata; "Saya tidak mengetahui satupun dari apa 
yang diamalkan orang-orang kecuali seruan (adzan) untuk shalat." 


Íj iai FR aidh gag GYI aei pat AN LES BE U E i 
apua 


” 
--” 


142. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' Abdullah bin Umar 
mendengar iqamat ketika berada di Bagi', lalu dia bersegera menuju masjid." 


03. Adzan ketika safar dan dengan tanpa wudhu' 
Penipuan KE 3 
SE II 38 AG S6 aa KAS AI fo A1 Jaa o) JG JAN 3 Il 


48 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


143. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah 
bin Umar mengumandangkan adzan shalat pada suatu malam yang dingin dan 
berangin. Dalam adzannya dia membaca; "SHALLUU FIRRIHAAL (Shalatlah kalian 
di rumah) ." Kemudian dia mengatakan; " Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah pada malam yang sangat dingin dan turun hujan 
memerintahkan muaddzin untuk membaca, "SHALLUU FIRRIHAAL 
(Shalatlah kalian dirumah) ." 


YAN 3 KEY Gb IS SE BEN Bt pa 


Sr Ga Ud 23 SS SB a 


144. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin 
Umar ketika dalam perjalanan hanya mengumandangkan igamat saja kecuali 
dalam shalat subuh. Dia mengumandangkan adzan dan igamat dalam shalat 
tersebut. Dia berkata: "Hanyasanya adzan itu untuk imam (di masjid) yang 
diselenggarakan shalat berjama'ah." 


Sf eia GB AL A Peru op pa GE Uh SE EA i 
Sl RON dan Jd ds caeu GL JÓ 58 X 3G cia òg SA a5 a 
ES 33 JA 335 


145. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah 
bahwa Bapaknya berkata kepadanya, "Jika kamu dalam sebuah perjalanan, 
sementara kamu ingin adzan dan igamat, maka lakukanlah. Dan jika mau, 
kamu boleh igamat saja tanpa adzan." Yahya berkata, "Saya mendengar Malik 
berkata, "Tidak mengapa seorang laki-laki mengumandangkan adzan, meskipun 
ia di atas kendaraannya." 


-” pd 
£ S z o r A 3. si z 2 ° 


b o ia J OS a aaa di ata Jap: 
| 


JA IE zi 


146. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab dia berkata, "Barangsiapa shalat di sebidang tanah, niscaya 
malaikat shalat di sebelah kanan dan kirinya. Jika ia mengumandangkan 
adzan dan iqamat, atau iqamat saja, niscaya para Malaikat shalat di 
belakangnya seperti gunung." 


49 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


04. Jarak antara sahur dan adzan subuh 


ó HA Jas SIB oi ÓI E E js o D Pu GE ii 


Kad 


Par 
w 


asa ai A GAG S3 iih UE Jala ea FA $y JG Ág ala 


147. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan Adzan di malam hari, maka 
makan dan minumlah kalian hingga Abdullah bin Ummi Maktum 
mengumandangkan adzan." 


or A 
KA 
. . 


Aa sb TN $o ái Ja SA AE op Ala IE SA pl SP Uh HE as) 


PT 


asa Ri E 5 G aka i S Gag So isin Š b sat IS $j IE 


148. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, makan dan 
minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan." 
Salim bin Abdullah berkata, "Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang laki-laki 
buta, ia tidak mengumandangkan adzan hingga dikatakan padanya, 'subuh telah 
tiba, subuh telah tiba'." 


05. Pembukaan shalat 
Je ól AS Gp D IS GS AN IS dl GS PA NP G A a 
Ia AS a55 1 AS jas aah a RAI II OS Ol ada Al 5 AU 


Z o0 


3 a fai T 6 LAN ay KH GG; AÍ WS ciai 455 SI 
ayal 


149. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim 
bin Abdullah dari Abdullah bin Umar, bahwa jika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi 
kedua bahunya. Jika bangkit dari rukuk, beliau juga mengangkat kedua 
tangannya seraya membaca doa: "SAMI'A ALLAHU LIMAN HAMIDAH, 
RABBANAA WALAKAL HAMDU (Allah Maha Mendengar terhadap siapa yang 
memuji-Nya. Wahai Rabb kami, hanya bagi-Mu segala pujian) ." Tetapi 
beliau tidak melakukan hal itu saat sujudnya." 


50 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Per ai jg S3 333 a 3 HA dig AE AU Ta Ái 


” 
PES 


ANI 


150. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain 
bin Ali bin Abu Thalib berkata, "Dalam shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bertakbir saat akan bangkit dan turun. Beliau selalu 
melakukannya hingga meninggal dunia." 


Pd 
| AA On OT or 


AE op Ie GE aan y GÉ GE ML IE HS, 
SAE an SE ber 


IE AI KD Al Isa nya 


151. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman 
bin Yasar, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengangkat kedua 
tangannya dalam shalat." 


” ” 


SS Ina 6 HE oh AN ah g EL gi E ga Ol GE AL GE gia 
Ío É Jaa Aa aigi SI AT JÓ IA OP 33 BE SA Wa 


Ing ala 


Ô 


152. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah 
bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abu Hurairah pernah mengimami mereka 
shalat. Lalu ia bertakbir setiap kali turun dan bangkit. Ketika selesai shalat ia 
berkata, "Demi Allah, aku adalah orang yang shalat paling mirip dengan 
shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


153. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah, bahwa Abdullah bin 'Umar bertakbir dalam shalatnya setiap kali turun 
dan bangkit." 


ja a a GÉ get HE G SE NG AA, 
a y Giai a 


154. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah 
bin Umar apabila memulai shalat, ia mengangkat kedua tangannya setinggi bahu. 


51 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Dan jika mengangkat kepalanya dari rukuk, ia mengangkat kedua tangannya 
lebih rendah daripada itu." 


155. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nu'aim Wahab bin Kaisan 
dari Jabir bin Abdullah, Bahwasanya dia telah mengajarkan mereka bertakbir 
dalam shalat." Ia berkata, "Beliau (Rasulullah) menyuruh kami untuk bertakbir 
setiap kali turun dan bangkit." 


Bi RS E GEN AN II Jas 36 ST oa NANA GAS, 

a AE ISA Aka s ISI ON, WG JB SI la KS ai 
156. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata: 
"Apabila seorang laki-laki telah mendapatkan rukuk, lalu dia bertakbir dengan 
sekali takbir, maka telah cukup baginya dengan takbir itu." Malik berkata berkata, 
"Yang demikian itu jika dia meniatkan takbirnya untuk memulai (membuka) 
shalat." 


06. Bacaan Maghrib dan Isyak' 
je Naa ta ang 
SIN G 5h G3 ag ade AI Do AI Iga 


157. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Bapaknya ia berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca surat Ath Thur dalam 
shalat maghrib." 


Or or 30, o gara o TI 0 o iyl os o - ap "| o r BIP o - Ve 
IS GS dg op AAS DAN IS HAN laa GS Oka ls U GE DAS) 
z - o £ 0. or g 1 -° o zS P zf S o z 
Sa u oag a JA iita oh EA Ai Al Ol sa o A 
Pi ” j ang Sa 
ih A oqz a3 a 5 T 2a 3. Le 3, KT -5 ar á EE i E E RoT o z7 
A alag aE I Go l yag Sa G S AG #5 nadi oia aa 553 AA) 
Pr 3 e 


158. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah 
bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Abdullah bin 'Abbas, bahwa Ummul Al 
Fadl binti Al Harits mendengarnya membaca, "WALMURSALAATI 'URFA." Umul Al 
Fadl binti Al Harits berkata, "Wahai anakku! Dengan kamu membaca surat ini, 
kamu telah mengingatkanku, bahwa itu adalah surat terakhir yang pernah aku 


52 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau membaca surat 
tersebut dalam shalat maghrib." 


- P RR o zer - PPT Oo. ae -7a Gor sa A A r Z A 
C5 GE É op DGE GE U E oy Gla dya ae gl GE NUG SE iS g 
a ar » PN ut Pa 03 SAR A3 5 2 faoz A 
La pa E l BIS 3 all Eaa JG a A XS l E ME o 

z2 Z a? 390 wg 


3 Jak JL da Hae Basah G as 3 GAS Gaal 2153 


-” 


159. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu 'Ubaid mantan budak 
Sulaiman bin Abdul Malik, dari Ubadah bin Nusai dari Qais bin Al Harits dari Abu 
Abdullah Ash Shunabihi ia berkata; "Aku datang ke Madinah pada masa 
kekhilafahan Abu Bakar As Shiddiq . Lalu aku shalat maghrib di belakangnya, dia 
membaca Ummul Qur'an pada dua rakaat pertama dan surat-surat Al 
Mufashshal yang pendek. Kemudian dia berdiri menuju rakaat yang ketiga, lalu 
aku mendekat kepadanya hingga kainku hampir menempel pakaiannya. Aku 
mendengar ia membaca Ummul Qur'an dan ayat ini; '(Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah 
Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami 
Rahmat dari sisi Engkau; Karena Engkau-lah Maha pemberi (karunia) '." (Qs. 
Ali Imran: 8). 


RAE Io IE AE ya AN a PB, 
SAI SN 3 SIA ea CLS GA 


Na IN 

Ha 35 yng ON AI ab BUAS SA ra RAS II ag Ha 
160. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin 
Umar apabila shalat sendirian, ia membaca pada semua rakaat yang empat. 
Pada setiap rakaat ia membaca Ummul gur'an dan salah satu surat dari Al 
Our'an. Dan terkadang ia membaca dua atau tiga surat dalam satu rakaat dalam 


Shalat fardlu. Pada dua rakaat dalam shalat maghrib ia juga membaca Ummul 
Our'an dan surat." 


SE op el SE BLN Tab o Bae IE anal JA IE ML IE ia, 
Io ŠL Ad G Alia! Ong Male ea Jaga ad Ca JB 


161. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Adi bin 
Tsabit Al Anshari dari Al Barra bin 'Azib dia berkata: "Saya shalat isya bersama 


53 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau membaca: WATT-TIIN 
WAZZAITUN (Demi Buah Tin dan Demi Buah Zaitun) ." 


07. Yang perlu diperhatikan saat membaca 
TERA RA said IE JS dg SAE AU Io AA Jaa SI ae 
AF] dot 


162. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Ibrahim bin 
Abdullah bin Hunain dari Bapaknya dari Ali bin Abu Thalib, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang memakai sutra, memakai cincin 
emas dan membaca Al gur'an saat rukuk". 


DE gi oE Ge a MA IE Isap AP ULP SUN 
LAS sg gpa a al ES Ily KS AI nd Ol GELI GS JUS 


” 
38 0 oo. 2 35, An 


Bi HE Ip 0 Me a EDG SA ja a Aha 
JA, ja 


163. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At Taimi dari Abu Hazm At Tammar dari Al 
Bayadli, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemui orang-orang 
ketika mereka sedang shalat. Mereka mengeraskan bacaan di dalamnya, maka 
beliau bersabda: “Sesungguhnya orang yang shalat itu sedang bermunajat 
kepada Rabbnya, maka lihatlah apa yang dia bisikkan. Janganlah sebagian 
dari kalian mengeraskan bacaannya atas sebagian yang lain! " 


A oà Ti. sz ai ° <f or A oJ or . or Faz 
s1, End JB ASI Sa op adl 3S Jogi SS Mb 3S Bas 


-93 


PAI a A MI Sa 


164. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid At Thawil dari Anas 
bin Malik dia berkata; "Saya pernah shalat di belakang Abu Bakar, Umar dan 
Utsman, mereka semua tidak membaca; BISMILLAHI AR-RAHMAN AR- 
RAHIM ketika mengawali shalat." 


” 


FS GAP kaus GS JG I dal SE LIL op J gl aae GE G BS, 


54 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


165. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari pamannya Abu Suhail bin 
Malik dari Bapaknya dia berkata; "Saya mendengar bacaan Umar bin Khatthab di 
rumah Abu Jahm ketika di Balath." 


BANI a Ia Ie SG GL SE AS H3 AN LE II SES au Su, 


Sis Ud dan GAS AE 33 dit IE AG pa Aa y Sl sagal BNI a 4 G 


na ” æ 
” 


na p 


KP 


166. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi, bahwa apabila 
Abdullah bin Umar tertinggal dari imam pada beberapa rakaat yang 
dikeraskan bacaannya, maka ketika imam salam, dia berdiri dan membaca 
sendiri pada rakaat yang tertinggal dengan membacanya agak keras." 


ah a Pap YP NG GE GA 
jaa E R3 Hak alah 


ya 


167. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Ruman berkata; 
"Saya shalat di samping Nafi' bin Jubair bin Muth'im . Dia berisyarat 
kepadaku (agar aku membetulkan bacaanya) . Akupun membetulkan 
bacaannya, padahal kami sedang shalat." 


08. Bacaan shalat subuh 


æ” 
A$ 


L aall Eo ó Ga é Gi 


-) 


Ol dal SE RS oy pia SE UI GE HE as 
a ES SA Tya lah 


Lan 


168. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwa Abu Bakar As Shidig shalat subuh. Dia membaca surat Al 
Bagarah dalam dua rakaat tersebut. 


Apa Kg oa GPM IA Ga dal GARA oa ika bolu GE gia 
Elis Kadas $al GB GA Harih al GA Gal SEA oy yak AR ate 
Ig ÍÓ SAI AMA Gaon pi GÉ ATI SI Ah, 


169. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya Bahwasanya ia mendengar Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah berkata: 
"Kami shalat subuh di belakang Umar bin Khatthab . Dia membaca Surat Yusuf 
dan surat Al Haj dengan bacaan yang pelan." Saya berkata: "Demi Allah, kalau 
begitu dia berdiri shalat sampai munculnya fajar." Abdullah bin 'Amir menjawab: 
"Benar." 


55 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


” 
a $ a 


Kerah babak aa A du a = Sia 


170. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah 
bin Abu Abdurrahman dari Al Qasim bin Muhammad bahwa Al Furafishah bin 
'Umair Al Hanafi berkata; "Tidaklah aku hafal Surat Yusuf melainkan dari bacaan 
Utsman bin Affan pada shalat subuh, karena seringnya dia mengulanginya." 


a Aal 3 all G5 E ae Ip D E Gi aii E G GE i y 
Bag TA ab aS E G JAA Sa GI 


171. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa ketika dalam 
perjalanan pada shalat subuh, Abdullah bin Umar membaca sepuluh surat yang 
pertama dari kelompok surat Al Mufashshal. Dan dalam setiap rakaat ia 
membaca Al Fatihah dan surat." 


09. Ummul Quran (Al-fatihah) 


p Gi Gea g AN E gi DI GP NG E g is 


Í 


PP a pÉ dia man 0 
SID Ea PAUS Da pa AS Gp gi Sa Ig AISI Ko AN gass Si ie 


dg er 


aii G da EA SÍ ba Saga F i A SR Go da Js gag 

3 Ipa 3 A Jalu Be AS Sm HER YG 
án dys G ED E a nau obia G ye 
aal Suan STA A adaa Na 


- 


JÉJ a ab aa et Busi kei 5 
Sal gali Kadi GTA, 


172. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Al 'Ala bin 
Abdurrahman bin Ya'gub bahwasanya Abu Sa'id mantan budak 'Amir bin Kuraiz, 
mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memanggil Ubay bin Ka'ab yang sedang melaksanakan shalat. Tatkala dia telah 
selesai, dia menyusul beliau. Beliau memegang tangan Ubay bin Ka'ab ketika 
hendak keluar dari pintu Masjid. Beliau bersabda: "Saya berharap kamu tidak 
keluar dahulu, hingga kamu mendengar surat yang Allah tidak menurunkan yang 
semisalnya baik dalam Taurat, Injil maupun Al Guran " Ubay bin Ka'ab berkata: 
"Saya memperlambat jalanku, mengharap hal itu. Kemudian saya bertanya: 


56 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Wahai Rasulullah, mana surat yang telah anda janjikan kepadaku?" Beliau 
bersabda: "Apa yang kamu baca ketika kamu mengawali shalat?" Ubay bin Ka'ab 
menjawab; "Saya membaca; 'ALHAMDU LILLAHI RABBIL 'AALAMIIN' hingga 
akhir." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Itulah surat As Sab'u Al 
Matsani dan Al qur'an Agung yang diberikan kepadaku." 


A 355 


G SAJA AN aa Ga GA Ga TIA Oi aa gl GE a GE Ba 

aayi 253 NI J3 9 MA AL Wa pi 5 S 55, 
173. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nu'aim Wahab bin Kaisan 
Bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: "Barangsiapa shalat satu 


rakaat dengan tidak membaca Ummul gur'an (Al Fatihah) di dalamnya, 
maka janganlah dia kerjakan kecuali di belakang imam." 


10. Bacaan di belakang imam ketika imam membaca nyaring 


Pa - 355 


Mia Ia AAN GI ga GA og GAP ab ai HA iii 
Sel a siak Ian ak HA Sa Jaka GA o 
Gi Eli IG PS HE AS yA a glia got Ya bi Apr 


r d A o 3 


Perai BA JB eui ana SA ój i 
58 as BILA LS di BS AN Gé já aig ae TI a 
G sa ea a J a a E 
é gir dus BAN j Sa A i i A3 
J il ay AU A ERNEA A aR 


É y} ii aG K5 BL ad Gi sat GE DI á 


4 

Tr 

Ro tg 
E a 


ipa hiin AREE ATAN EEA E 


JU La Sa Sa e PER AGYA Y3 aga yaaa LN AE 


174. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Al 'Ala bin Abdurrahman 
bin Ya'gub Bahwasanya ia mendengar Abu As Sa ib mantan budak Hisyam bin 
Zuhrah berkata: Saya mendengar Abu Hurairah berkata, "Saya mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa shalat namun 
tidak membaca Ummul gur'an (Al Fatihah) di dalamnya, maka shalatnya kurang, 
shalatnya kurang, shalatnya kurang dan tidak sempurna." Abu As Sa ib berkata, 
"Lalu saya berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku terkadang shalat di belakang imam, 


57 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


" Abu As Sa ib berkata, "Abu Hurairah langsung memegang lenganku seraya 
berkata, "Bacalah dalam hatimu, Wahai orang Persi', karena saya telah 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Tabaraka 
Wa Ta'ala berfirman, 'Aku membagi antara diri-Ku dan hamba-Ku dengan 
dua paruh, separuh untukku dan separuh lainnya untuk hamba-Ku, dan 
bagi hamba-Ku apa yang dia yang minta.' Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Bacalah: ALHAMDU LILLAHI RABBIL 'AALAMIIN. Allah 
Tabaraka Wa Ta'ala berfirman; 'Hamba-Ku telah memuji-Ku'. Jika seorang 
hamba membaca; AR-RAHMAANIR RAHIIM. Allah Tabaraka Wa Ta'ala 
berfirman; 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' Jika seorang hamba membaca; 
MALIKI YAUMIDDIIN. Allah berfirman; 'Hamba-Ku telah mengagungkan-Ku'. 
Jika seorang hamba membaca: 'IYYAAKA NA'BUDU WA IYYAAKA NASTATIN'. 
Ayat ini antara Aku dengan hamba-Ku, dan untuknya apa yang dia minta." 
Jika seorang hamba membaca, 'IHDINAS SHIRAATHAL MUSTAOIIM, 
SHIRAATHAL LADZIINA AN'AMTA 'ALAIHIM GHAIRIL MAGHDLUUBI 'ALAIHIM 
WALAD DLAALLIIN', itu semua untuk hamba-Ku dan baginya apa yang dia 
minta." 


ad HE Ts sa Ha Fb 3 S6 dil aol GE IE y plia GE UU IS BS 


alh A 
175. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 


Bapaknya, Bahwasanya dia membaca di belakang imam pada shalat yang 
bacaannya tidak dibaca keras oleh imam." 


ETORREN Al op Kn) OEG ana kau ag, 

SA AON ad ET Ga ai HE fi 3E 
176. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Rabi'ah 
bin Abu Abdurrahman, bahwa Al Qasim bin Muhammad membaca di 


belakang imam, pada shalat yang bacaannya tidak dibaca keras oleh 
imam." 


sa HE bi kali A HB y bp Mb P 
į a A JÓ SEAL P 


8 
o 
N 
x 


177. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Ruman bahwasanya 
Nafi' bin Jubair bin Muth'im, ia membaca di belakang imam, pada bacaan 
yang imam tidak mengeraskannya." Malik berkata; "Itu yang paling saya sukai 
dari apa yang telah saya dengar." 


58 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


100. Pengelompokan (hizib) alquran 
NB Ep GAN ME IE CAN IE KAA oy 5315 SE u a ata 
A5 AAN AS Jp PA Ia i au 


Taat o 


GA sa 


421. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Daud bin Al Hushain 
dari Al A'raj dari Abdurrahman bin Abdu Al Qari bahwa Umar bin Khatthab 
berkata, "Barangsiapa terlewatkan (zikir) pada waktu malam, lalu dia 
membacanya saat matahari telah tergelincir hingga shalat zhuhur, maka 
dia tidak kehilangan waktu malamnya, atau seakan-akan dia telah 
mendapatinya." 


Ca 


422. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said bahwa dia 
berkata, "Aku dan Muhammad bin Yahya bin Habban sedang duduk-duduk. 
Muhammad kemudian memanggil seorang laki-laki seraya berkata, "Kabarkanlah 
kepadaku apa yang telah kamu dengar dari bapakmu." Laki-laki itu lalu berkata, " 
Bapakku mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendatangi Zaid bin Tsabit 
dan berkata kepadanya, "Menurutmu bagaimana tentang menghatamkan 
bacaan Al-Qur'an dalam tujuh hari?" Zaid menjawab, “Baik, tetapi 
menghatamkannya dalam setengah bulan atau sepuluh hari lebih aku 
sukai. Tanyakan kepadaku kenapa hal itu." Bapakku berkata, "Aku bertanya 
kepada anda?" Zaid berkata, "Agar aku dapat mengambil pelajaran dan 
mengetahuinya." 


101. Al quran 


GDI E o AD E SE I y E SE MA ol GE NG GE g i 
J aa D ae oi a Pe Gi E San JG 
ai ade Jml ol SIS Wati AI ae óa ja da Ipa Blu ya 
Je SAS ag AN Ja og Hi Lb gs EAA Sra Ja a 


“3 
HA Lg 


KERIAN Jaa, Já giii u Peka a Ian Gi AI 
SAE AN A G3 ia pan AEE a 


59 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


423. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah 
bin Az Zubair dari Abdurrahman bin Abdu Al Qari ia berkata; Aku mendengar 
Umar bin Khatthab berkata, "Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam 
membaca Surat Al Furqan dengan bacaan yang berbeda dengan yang biasanya 
aku baca, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membacakan 
kepadaku. Maka hampir saja aku tergesa-gesa memarahinya, namun aku biarkan 
hingga dia selesai. Aku tarik surbannya dan aku bawa menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Aku katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku 
mendengar orang ini membaca Surat Al Furqan tidak sebagaimana yang engkau 
bacakan untukku! " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bawa dia 
kepadaku! " Kemudian beliau bersabda: "Bacalah, Wahai Hisyam." Hisyam 
membacanya sebagaimana yang aku dengar. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Seperti inilah surat ini diturunkan, " Kemudian beliau 
berkata padaku: "Bacalah." Akupun membacanya, lalu beliau bersabda: "Seperti 
ini juga surat ini diturunkan. Sesungguhnya Qur'an itu diturunkan dalam tujuh 
bahasa (cara membaca), bacalah apa yang mudah bagimu." 


IE Pan ae AI Ya MN rin Gi PE oi D E SE G GE G GE fis, 
Ki Ar Ke Aan òl EFA] JY ooto JS STA IS ji GI 
424. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang 
yang selalu membaca Qur'an adalah seperti seorang pemilik unta yang terikat 


kencang dengan tali. Jika dia mengikatnya maka dia bisa memegangnya. Jika dia 
melepaskannya maka unta itupun akan pergi." 


Ig AE Ño gigi 5 ESE E aal SE SE oi plia SE NG F3 
NA Se ón Jas SES AI L nu 
(a a Eies Jig $e gaii de ciai gag ii als gi d gat Gi 
ji 3 é is yg a a; kate ció jai u gë yki ng Ég 

Be LS Kena Op ie aa YAN amil 
425. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 


Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Al Harits bin 
Hisyam pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 


60 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Bagaimanakah wahyu turun kepadamu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Kadang-kadang wahyu turun kepadaku seperti dentingan lonceng, 
dan ini adalah yang terberat bagiku. Terkadang aku menghapal apa yang 
(Malaikat) katakan. Terkadang Malaikat menyerupai seseorang dan 
menyampaikan wahyu itu kepadaku, lalu aku memperhatikan apa yang dia 
katakan." Aisyah berkata, "Aku pernah menyaksikan wahyu turun padanya pada 
hari yang sangat dingin, namun beliau tidak merasa kedinginan. Bahkan dari dahi 
beliau mengeluarkan keringat." 


(J8 Éi an 


HE Bi KE IE i a kal GEAR op pia GE UML IE GAS, 
AI ie EN LEG j Jan dna l ii Ya ói A DA 


99 e 


aE a Ya GAN Jins SS cK Ge Jes gig sE Ja 


e r A SP JA o Gn ds FI GI 


426. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya Bahwasanya ia berkata, "Surat 'ABASA WA TAWALLA turun berkenaan 
dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Ia datang menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad, ajarkanlah kepadaku tentang 
agamaku." Sementara di dekat beliau terdapat beberapa pembesar Ouraisy. 
Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam tidak pun tidak menghiraukannya, dan 
bahkan berpaling pada yang lain." Beliau bertanya, "Wahai Abu fulan, apa 
pendapatmu tentang apa yang barusan aku katakan." Orang itu pun menyahut, 
"Tidak, demi darah, tidak apa-apa." Maka turunlah: “Dia (Muhammad) bermuka 
masam dab berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya) ' (Os. Abasa: 
1-2). 


gi GÉ dag AE AN Ya AI Jas Dl Al GE AL pa SE UU IE Gia, 
Bad Ab ap SE AA SA eh au 


ab Ada AI en Iyan j s 3 G3 ae ai asi at 3- Jú Lb Ia a 2 a 
HÍ Sang LAN pÍ SAS 3) G3 ga ES t JÉ e BE PERAL si 


SR AA AG LED ga na “C3 


IA Saba Sh ID An = 
ná e ci ID Ja e LAS Tag e a Ko AI Íy éi Sims JG Gl 


” 
z 
r ” -7 s 7 “3 


Ai OP SS UI 2 peak Aap tea pp: 


427. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Bapaknya, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam salah satu 
perjalanannya, dan Umar bin Khattab bersama beliau pada malam hari itu. Umar 


61 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


bertanya kepada beliau tentang suatu hal, namun beliau tidak menjawabnya. Dia 
bertanya lagi, namun beliau tetap tidak menjawab. Dia bertanya lagi, namun 
beliau tetap tidak menjawab. 'Umar pun berkata, "Celaka engkau wahai Umar! 
Engkau telah memaksa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, namun 
semuanya itu tidak ada yang dijawabnya." 'Umar berkata, "Aku gerakkan untaku, 
sampai ketika aku di hadapan orang-orang, aku khawatir jika turun padaku Al 
qur'an. Dan tidak berapa lama, aku mendengar orang yang berteriak ke arahku." 
'Umar berkata, "Aku berkata, "Aku khawatir jika ada ayat yang turun kepadaku." 
'Umar berkata lagi, "Aku lalu mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
dan mengucapkan salam kepadanya. Beliau bersabda: 'Telah turun padaku tadi 
malam satu surat, yang lebih aku cintai daripada terbitnya matahari." Kemudian 
beliau membaca: ""INNAA FATAHNAA LAKA FATHAN MUBIINA (Sesungguhnya 
Kami telah memberikan kepada kamu kemenangan yang nyata." (Qs. Al Fath: 1) . 


TI PA ME yA y SE DE sai BULE i 
Ha CA JA Il na Jang Ea JB dna NE YP ee oy 


Sa HAL aa plan agelo in a AA NO Oya pp 
IG JAN 3 ES Sa Taja oi Ia Dipa APU EN, OA 
s GAI G SSS GA SS EA Uh GP a GAN G JA) WA GP 


- 


a” ; E e a r - Z 3 „o Z 3.7 s$ EA 
Glais Gus GUS A 35 pa dE ES TAS y l E ol ai al G GS gii 


428. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At Taimi dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman dari Abu Sa'id dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Akan keluar dari kalian suatu kaum, yang shalat 
kalian tidak ada apa-apanya dibanding shalat mereka. Juga puasa kalian 
dibanding puasa mereka. Amalan kalian dibanding amalan mereka. Mereka 
membaca Qur'an, namun bacaannya tidak melampaui kerongkongan mereka. 
Mereka keluar dari agama ini sebagaimana anak panah yang melesat dari 
busurnya. Kamu melihat ke ujung anak panahnya namun kamu tidak melihatnya. 
Kamu melihat ke busurnya namun kamu tidak melihatnya. Kamu lihat ke pangkal 
anak panah dan kamu tidak dapat melihatnya. Kamu saling mendustakan dalam 
pangkal anak panah." Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai 
kepadanya, bahwa Abdullah bin 'Umar tetap mempelajari surat Al Baqarah 
selama delapan tahun." 


102. Sujud tilawah 
Á Topas ói gti órai CI Go iaai SAE MAJU a A aa G i R3 
Ga Kan Oa ala AI G2 


62 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


429. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Yazid 
mantan budak Al Aswad bin Sufyan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa 
Abu Hurairah membacakan, "IDZAS SAMAA'UN SYAQQAT (Apabila langit 
terbelah) '. (Qs.Al Insyigaag: 1) kepada mereka, lalu dia sujud karenanya. Setelah 
selesai, ia kabarkan kepada mereka bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sujud karenanya." 


MEI 33 AE SI GEN ia JA Ia IE NAS op Ia SOE MLS BS, 
an ELAS 15 adl aah Gl IG 5 An Gi Sh GA Tag G3 


430. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" mantan budak Ibnu 
'Umar, bahwa seorang laki-laki penduduk Mesir mengabarkan kepadanya, bahwa 
Umar bin Khatthab membaca Surat Al Hajj, lalu sujud karenanya dua kali. Lalu ia 
berkata, "Surat ini diistimewakan dengan dua sujud." 


Had Ibn Sy AS eh jó 5 JÉ Pp ME GE NG GE i y 


ð 
” w 
ogro r r y | 
Š APT 
Ja + * 
- 


431. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar bahwa dia 
berkata, "Aku melihat Abdullah bin Umar sujud saat membaca Surat Al Hajj 
dengan dua kali sujud." 


SP SULE DE A ge Ae yi au $ S5, 


CBTA Pn 


432. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj 
bahwa Umar bin Khatthab membaca surat An-Najm; IDZA HAWA (dalam 
shalatnya), lalu dia sujud karenanya. Kemudian dia berdiri lagi dan membaca 
surat yang lain." 


Pai ian, 
HA CS ah 2 WES Ana GAN Aang Sana Jika KAN a33 pl 
da in ala FLA 5 N CAS KAE A D an, Bu PA 


Ta SA aa WI IS Bj daud Nek 


-” 


433. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwa Umar bin Khatthab pernah membaca salah satu ayat sajadah 
saat berada di atas mimbar pada shalat Jum'at. Lalu dia turun dan bersujud, 


63 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


hingga orang-orang pun ikut sujud. Kemudian dia membacanya lagi pada shalat 
Jum'at berikutnya, hingga orang-orang pun bersiap untuk sujud, namun Umar 
berkata, "Tenanglah, sesungguhnya Allah tidak mewajibkannya pada kita semua, 
kecuali kita yang menghendaki." Lalu Umar tidak sujud dan melarang orang- 
orang untuk sujud." Malik berkata, "Imam tidak diharuskan turun dari mimbar 
ketika membaca ayat sajadah untuk sujud." 


105. Membaca surat al-ikhlash dan al-mulk 
daan gl GS al GE Kaban ga A aE o FN É E NG E E g Sis 
án $o s Á Jah d E aai LAS ai SET AI a J3 GAS y aa SI ph 


” PR ger “4 


sa da KIE TI oh Jaa JA Ws Ji Ig us 33 Atep ads 
SAN ES Inai BI sa 1o se 


434. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin 
Abdullah bin Abu Sha'sha'ah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia 
mendengar seseorang membaca 'QUL HUWALLAHU AHAD' (Os. Al Ikhlash: 1), 
dan mengulanginya berkali-kali. Saat pagi tiba, ia bergegas menemui Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam dan mengabarkan hal tersebut kepada beliau. Dan 
seakan-akan laki-laki itu meremehkan bacaan tersebut. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, 
sungguh hal itu menyamai sepertiga Qur'an." 


2 5 Jl dy aa bean pa AA E 
Ai Ae a Ja gta BSA di tA Ae ja are 
J4 GB ais li aé di aaa SEN nh Ti ; %5 


2z 33$ 


E: A a5 zí dj 5 A a cái Ai S pl JS LAN in 


LAS a Ing MIE Te AJ Aa Ah SA Asa din An yr 


SAS 3 Sgp Ja dl 


” 


435. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Ubaidullah bin Abdurrahman 
dari 'Ubaid bin Hunain mantan budak keluarga Zaid bin Khattab, dia berkata; Aku 
mendengar Abu Hurairah berkata, "Ketika aku bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, terdengarlah seseorang membaca 'QUL HUWALLAHU AHAD'. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Telah wajib." Aku lantas 
bertanya, "Wahai Rasulullah, apa?" Rasulullah menjawab: "Masuk surga." Abu 
Hurairah berkata, "Lalu aku berkeinginan menemui orang tersebut dan 
menyampaikan kabar gembira ini. Tetapi aku tidak mau kehilangan kesempatan 
makan siang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hingga aku pun 
akhirnya lebih mengutamakan makan siang bersama Rasulullah shallallahu 


64 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


'alaihi wasallam. Setelah itu aku pergi menemui laki-laki (beruntung) itu, namun 
ternyata ia telah pergi." 


OX or 


KAS Ob ol SE NG GE BI) 


” 


A B NET E y A E y KR 
Gata 35 Je ai sa IG ERI otii GIS ja Ia AI 


436. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa OUL 
HUWALLAHU AHAD itu menyamai sepertiga Qur'an, dan TABAARAKAL LADZI 
BIYADIHIL MULKU menjadi hujjah bagi orang yang membacanya." 


104. Dzikir kepada Allah 
Inn SI NA al IE AAN JL AS na Pare Si 
KAN DIGI KA DIA IE Ia JB Jaa TI Io HI 
Kas BLN ES OB AE fie i SE pa BL ag 


.) 
St sa Oo 5 æ 


Ob eg go GP DI ap oill ya a a c 


437. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Sumayya mantan budak 
Abu Bakar, dari Abu Shalih As Saman dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mengucapkan: 'LAA ILAAHA 
ILLALLAHU WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU 
WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI IN QADIIR' (Tidak ada tuhan selain Allah, Yang Maha 
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan bagi-Nya pujian. Maha menentukan atas 
segala sesuatu) ' seratus kali dalam sehari, maka hal itu setara dengan 
membebaskan seratus budak, ditulis baginya seratus kebaikan, serta dihapus 
darinya seratus kesalahan dan dilindungi dari setan pada hari itu hingga sore. 
Tidak ada seorangpun yang membawa sesuatu yang lebih baik darinya kecuali 
seseorang yang melakukan lebih banyak dari itu." 


Tiga g FP KA RN sd Ya Ega n SE Mb Bi, 


” 
-93 7 35 


GUS LE CS ia Tila pap done) AN Glen JS Ya JB Ga 
PA SS Sp 


ga Ò 


438. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Sumayya mantan budak Abu Bakar 
Abu Shalih As Saman dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Barangsiapa mengucapkan, 'SUBHAANALLAHU WA 
BIHAMDIHI' (Maha Suci Allah dengan pujian-Nya) seratus kali dalam sehari, 
niscaya akan dihapus seluruh kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan." 


65 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


SE GA Sa o ai an de, 
sn rr aa G K 23 gan Ia JB Sl nh gl 
hah ap FP P3 KAA SIA Ad ag Yng A1 YA) Ih Bh 3 


+ 
P 
sa 33 


PA a33 Ja ESE fi Rp3 Sus 


ai 


439. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu 'Ubaid mantan budak 
Sulaiman bin Abdul Malik dari 'Atha bin Yazid Al Laitsi dari Abu Hurairah ia 
berkata, "Barangsiapa bertasbih setiap kali selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga 
kali, membaca takbir tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan 
menggenapinya menjadi seratus dengan bacaan, 'LAA ILAAHA ILLALLAHU 
WAHDAHU LAA SYARIIKALAH, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU WA HUWA 
'ALAA KULLI SYAI IN OADIIR' (Tidak ada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya dan bagi-Nya pujian. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Maha 
menentukan atas segala sesuatu) ', maka akan diampuni segala dosa-dosanya 
walaupun sebanyak buih di lautan." 


ýL Y| 


440. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Umarah bin Shayyad dari Sa'id 
bin Musayyab Bahwasanya ia mendengarnya berkata tentang Al Baaqiyaatus 
Shaalihat, " yang dimaksud dengan itu adalah ucapan seorang hamba, 'ALLAHU 
AKBAR WA SUBHAANALLAHI WAL HAMDU LILLAHI WA LAA ILAAHA ILLALLAH WA 
LAA HAULA WA LAA QUWWATA ILLA BILLAH (Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, 
segala puji bagi Allah, tidak ada tuhan selain Allah. Tidak ada daya dan kekuatan 
kecuali milik Allah) '." 


” 
„o$ KI 


LN EE f 
pn dp SAI A Sa a EENS s ué ai i k33 
JH S3 ii Kpn SEKEN i Pa KIA GAS Si Ia a 
Diy Ia IN JS Ly BI ura 3G IE 

ÉI S3 Ia D SAS Ia 


Ju JB 5 


441. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ziyad bin Abu Ziyad bahwa dia 
berkata: Abu Darda berkata, "Maukah kalian aku beritahu sebuah amalan yang 


66 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


lebih baik dan lebih tinggi derajatnya bagi kalian, lebih bersih di sisi Rabb kalian, 
dan lebih baik dari menyedekahkan emas dan uang. Dan lebih baik dari saat 
kalian bertemu musuhmu sehingga kalian memenggal kepala mereka dan 
mereka memenggal kepala kalian?" Mereka menjawab; "Tentu." Abu Darda 
berkata, "Yaitu dzikir kepada Allah Ta'ala." Ziyad bin Abu Ziyad berkata; Abu 
Abdurrahman Mu'adz bin Jabal berkata, "Tidak ada satu amalan pun yang 
dilakukan oleh anak Adam, yang lebih bisa menyelamatkannya dari adzab Allah 
selain dzikir kepada Allah." 


o ge 


y EG, SE a E G 3 E o E OE pll É E o a E G S y 
$o ói jy 3 D A 53 $= Gy a an 
Sg Ii Sa JG E JT aa Ip SD Ia Ah ag ala s 

UST IE Ia JB Ig nn Jai Sea US ah IM GB Ta IKA 


so Kaka SI ID Al MERA, 


ji Pan a Ya 


442. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nu'aim bin Abdullah Al Mujmir dari 
Ali bin Yahya Az Zuraqi dari Bapaknya dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa dia berkata, 
"Suatu hari kami shalat di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk 
dan membaca; SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH, ada seseorang di belakangnya 
yang membaca; RABBANAA WALAKAL HAMDU, HAMDAN KATSIIRAN THAYYIBAN 
MUBAARAKAN FIIHI (Rabb kami, bagi-Mu pujian yang banyak dan baik serta 
diberkati di dalamnya) . Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selesai 
shalat, beliau bertanya: “Siapakah yang mengucapkan tadi?" Seorang laki-laki 
menjawab: "Aku, wahai Rasulullah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku melihat tiga puluh lebih Malaikat yang bersaing untuk lebih 
dahulu menulisnya." 


105. Doa 
si 


aa hak AMPAT : £ 


443. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Setiap Nabi itu punya sebuah doa yang telah dia panjatkan. Aku hendak 
menahan doaku agar menjadi syafa'at bagi umatku di akhirat." 


67 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


A E ag AE n Gen Jai SA yan gi GE SE MU GE SE g 
al $é Gas “GaS a ga J Ist, AYI He ai Já 
Da 3 SS Sad A Ia ya 


444. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said telah sampai 
kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdoa dengan 
mengucapkan "ALLAHUMMA FAALIQAL ISHBAAH WA JAA'ILAL LAILI SAKANAN, 
WASY SYAMSI WAL QAMARI HUSBAANAN IQDLI 'ANNAI AD DIINA WA AGHNINIA 
MINAL FAQRI WA AMTI'NIA BISAM'IA WA BASHARAI WA QUWWATIA FI SABIILIKA 
(Ya Allah, yang menciptakan biji, yang menjadikan malam sebagai waktu istirahat, 
matahari dan bulan sebagai perhitungan. Tunaikanlah hutangku, dan 
cukupkanlah dari kefakiran. Jadikanlah dengan pendengaranku dan 
penglihatanku serta kekuatanku pada jalan-Mu)." 

| 3 


ehi Isa ói FA EA EA Peng, 
Sa Eia o A ai Sis òl d jil AAN 65 (SI Kis JB Je á; 


445. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian berdoa dengan mengatakan: 'ALLAHUMMAGH FIRLII IN SYI'TA 
ALLAHUMMAR HAMNII IN SYITA (Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Ya 
Allah, berilah aku rahmat jika Engkau mau), saat menghadapi masalah, karena 
sesungguhnya tidak ada yang memaksa-Nya)." 


JA EA In NE AB GE NG GE B3, 
den 3 5 Ss sj PAS Ls o Hening Jó Ig ais HN $o 
446. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Ubaid 
mantan budak Ibnu Azhar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian, 
selama dia tidak tergesa-gesa, ia mengatakan; 'Aku telah berdoa tapi tidak 
dikabulkan'." 


i 3 TA ol 3 JEN a oa akash ab Hihi 


D 
$ 
N 
$ 
5 
f 
t 
Gs 
$ 
Ga 
A 
\ 
CT 
AN 
N 
` 
Cv 
wW 
D 
C 
Gu 
Epi 
LES 
Èn 
S 
a 
Xi 


£ 
SE O Oo- 3- i; ILS P z - 3 e A 3 SS KAT SA zor 
aa a ahel LS a ril Gan pia 3 II eh i 
Mn 
a 


68 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


447. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Abdullah 
Al Aghar dan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Rabb Tabaraka Wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap 
malam pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman: 'Barangsiapa memohon 
kepada-Ku, niscaya akan aku penuhi, barangsiapa meminta kepada-Ku niscaya 
akan aku beri, dan barangsiapa memohon ampunan kepada-Ku niscaya akan aku 
ampuni." 


DÈ gag 


ia na Aa GE GE NG GE ag 
JAN Sp BARIS Ibn SI AI To D Ia la dl 3 KN LIS CE Gea ll 


Pa PEA 


aris Bl Sa Mbp Sg Jais igla GA band E ga las Ga MAL 
Beni Bi Ss ea ng G gali T Oia On a Ia 


448. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At Taimi bahwa Aisyah Ummul Mukminin 
berkata, "Tatkala aku tidur di samping Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku 
merasa kehilangan beliau. Aku mencoba mencarinya dengan tanganku, sehingga 
tanganku memegang kedua kaki beliau yang sedang sujud. Beliau mengucapkan: 
'A'UUDZU BIRIDLAAKA MIN SAKHATIKA, WA BI MU'AAFATIKA MIN 'UOUUBATIKA, 
WA BIKA MINKA, LAA UHSHI TSANAA AN 'ALAIKA ANTA KAMAA ATSNAITA 'ALAA 
NAFSIKA (Aku berlindung dengan ridla-Mu dari kemurkaan-Mu. Dari maaf-Mu 
dan hukuman-Mu, dengan-Mu dan dari-Mu, aku tidak menghitung pujian atas 
Mu sebagaimana Engkau puji atas diri-Mu) " 


os ” ” 
”” 
os nd 


Y 3 Ip lh G Ei Jai é p res de Jas Jó Ig ae Á Ío 


449. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ziyad bin Abu Ziyad dari 
Thalhah bin 'Ubaidullah bin Kariz, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik doa adalah doa pada Hari Arafah. Sebaik-baik yang 
pernah aku baca dan juga nabi-nabi sebelumku adalah: 'LAA ILAAHA ILLALLAH 
WAHDAHU LAA SYARIIKALAH' (Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak 
ada sekutu bagi-Nya) ". 


Isa Ol aa SE GGA B SE SI SI gl E G E i y 
AAN Ji T ya a AH SS a Ia LA 3E asi IS AI ho Al 


69 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Í 


w G At 


3) 


wi | gril a Ia Ob Ine RAI AAS Ia Ob Ia KAI SAE a 
SG A i a 


450. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki dari 
Thawus Al Yamani dari Abdullah bin 'Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengajarkan mereka doa ini sebagaimana mengajarkan surat al 
Qur'an, beliau membaca: "ALLAHUMMA INNI A'UUDZU BIKA MIN 'ADZAABI 
JAHANNAMA WA A'UUDZU BIKA MIN 'ADZAABIL QABRI WA A'UUDZU BIKA MIN 
FITNATIL MASIIHID DAJJAL WA A'UUDZU BIKA MIN FITNATIL MAHYAA WAL 
MAMAATI (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan-Mu dari siksa 
Jahannam, aku berlindung dengan-Mu dari siksa kubur, aku berlindung dengan- 
Mu dari fitnah Dajjal dan aku berlindung dengan-Mu dari fitnah kehidupan dan 
kematian) " 


P 


Sessi, 
Sa a dh bl aji a FG) SE Flag sa Ht a 
ai AI eka ALS PN TO a KA 
$ a5 $e bg ge ajg gdi aits ddi ai BN ci Id as osil 
ad; iias ays SN ady SEP as; iii Dog EG EÍ ai K $e ie 


” 


Si 1E i Í A ei eiei ei SIG sa u g ati ES 


- 


To G 


451. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki dari 
Thawus Al Yamani dari Abdullah bin 'Abbas, bahwa jika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hendak melakukan shalat di tengah malam, beliau membaca: 
"Ya Allah, bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi, bagi-Mu segala 
puji, Engkau yang mengurusi langit dan bumi dan seisinya. Bagi-Mu segala puji, 
Engkau tuhan yang menguasai langit dan bumi, bagi-Mu segala puji. Bagi-Mu 
kerajaan langit dan bumi. Engkau benar, perkataan-Mu, janji-Mu benar, 
pertemuan dengan-Mu benar, syurga adalah benar (ada), neraka adalah benar 
(ada), kejadian Hari Kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu aku menyerah, 
kepada-Mu aku beriman, kalian-Mu bertawakkal, kepada-Mu aku kembali, 
dengan pertolongan-Mu aku berdebat (dengan orang-orang kafir), kepada-Mu 
aku menjatuhkan hukum. Maka dari itu, ampunilah dosaku yang telah lewat atau 
yang akan datang, yang aku sembunyikan atau tidak, Engkau adalah tuhanku 
tiada yang patut disembah kecuali engkau." 


Sen 


EREA (o 


dlas E o pE y D E PEER PRIE 


i bagi Ja JUS ANN G3 Ia DS G3 Ta y dat 


70 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ú JAS JP IE ii Kel NS as Olah a ians iya aig ae 


x e æ 


Pena P A Ela Ad Ie 63 il SAI 


JE JB Usah YA aa GEN 56 653 ' HIP Seal AS T5 aa AE 
KALA ay Jl aa! da 33 7S Sal 


452. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Abdullah bin Jabir bin 
'Atik bahwa dia berkata, " Abdullah bin Umar mendatangi kami di Bani 
Mu'awiyah, salah satu desa orang Anshar. Dia bertanya, "Apakah kalian tahu di 
sebelah mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di masjid kalian ini?" 
Aku menjawab, "Ya." Lalu aku tunjukkan kepadanya pada salah satu sisi masjid. 
Dia bertanya lagi: "Apakah kamu tahu tiga hal yang Rasul minta dalam doanya?" 
Aku lalu menjawab: "Ya." Ibnu Umar berkata, "Kabarkanlah itu kepadaku?" Aku 
berkata, "Beliau berdoa agar umat ini tidak hancur oleh musuh dari luar. 
Meminta agar umat ini tidak hancur ditelan masa, dan Allah pun mengabulkan 
keduanya. Lalu beliau meminta agar umat ini tidak terpecah belah, namun ini 
tidak dikabulkan." Ibnu Umar berkata, "Kamu benar." Ibnu Umar berkata lagi, 
"Petaka ini akan tetap berlanjut hingga Hari Kiamat." 


A “ 
Sen Yr 3 0 - BA oS OA 0 


UE Aé ol 213 PERASA 


sai 


453. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam bahwa dia berkata, 
"Tidak seorangpun yang berdoa kecuali berada dalam salah satu dari tiga 
keadaan: dikabulkan, atau ditangguhkan, atau akan dihapuskan (kesalahannya) ." 


106. Hal-hal bea harus diperhatikan dalam masalah berdoa 


a 


SE a Poig 


454. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Dinar 
berkata, " Abdullah bin Umar melihatku sedang berdoa dengan mengacungkan 
kedua jari dari kedua tanganku masing-masing satu jari, lalu dia melarangku." 


Eh KA TE Ol dá LOAEC EERE RORE 
a a a J3 aa Ga aa 


455. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said bahwa Sa'id bin 
Musayyib berkata, "Seseorang itu terangkat dengan doa anaknya setelah 
kematiannya." Ia mengatakan dengan mengangkat kedua tangannya ke langit." 


71 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


E T “Tunas IR aa Te 
Lal JU a da GE 033 y pa ge Ul ye Wan) 


2 z Or Or 0... P ae 


456. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwa dia berkata, "Diturunkannya ayat ini: (dan janganlah kamu 
mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya 
dan carilah jalan tengah di antara kedua itu) ' (Os. Al Israa : 110) berkenaan 
dengan masalah doa." 


107. Larangan shalat sesudah subuh dan sesudah ashar 

Joe DN LAN AN IE HE JS gp ME GE EN KAN IR NG HE GE Gis 

SG ERA II JUAN 333 Gaag ABS MAAN óy JG Ag ab II Áo i 

Is S3 GL EA BÉ WIB saja E55 BP UB SIG SB WE SA BI 
SELAI Als a 3 Ig all A1 La dl 


457. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
'Atha bin Yasar dari Abdullah bin Ash Shunabihi, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Matahari itu terbit bersama dengan tanduk setan. 
Jika sudah mulai naik, maka tanduk itu terpisah darinya. Jika tepat di atas kepala, 
tanduk itu mendampinginya lagi. Jika telah tergelincir, tanduk itu menjauhinya. 
Jika sudah menjelang tenggelam, tanduk itu mendatanginya kembali. Jika telah 
tenggelam, tanduk itu meninggalkannya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang shalat pada waktu-waktu tersebut." 


ai 


Sa dal AI Iko AMI Iga OS JB A51 Al GS EIE op pia HE LE BUS) 


YG omi cet GE y SAI HAN AG mai LG GI Iis 


458. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwa dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Jika sudah mulai tampak bayangan matahari, maka akhirkanlah shalat sampai 
benar-benar muncul. Jika sudah mulai menghilang cahaya bayangan matahari, 
maka tundalah shalat sampai benar-benar hilang." 


AAS ABI S0 JUL op Sl EME IE YAI IE IAI Ng Su, 
án Jp Sa JA WK f DNAN Jamu 683 ska ip b GU yaa Ja 


72 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


MN IS A £ GRASI SLS SUS GS a als Jai dag ala AI io 
P SMA 93 Bi OA ói o 6 AAN SAS II Basi ME 
K3 II G É Ai ST un aa 


459. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Al "Ala bin Abdurrahman 
berkata, "Kami menemui Anas bin Malik setelah zhuhur. Saat itu ia sedang 
berdiri melakukan shalat ashar. Setelah selesai shalat, kami bertanya tentang 
pemajuan shalat, atau ia yang menyatakan sendiri. Anas berkata, 'Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Itu adalah 
shalatnya orang munafik, itu adalah shalatnya orang munafik, itu adalah 
shalatnya orang munafik. Seseorang dari kalian duduk-duduk hingga jika cahaya 
matahari sudah mulai menguning, yaitu saat berada di antara dua tanduk setan 
atau di atas tanduk setan, lalu dia mematuk empat kali. Dia tidak mengingat Allah 
kecuali sedikit"." 


Na dee Ad S au 
Koni Kie Vj gm g 8 Kis {ai nas GR 
460. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, 


bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian 
menepatkan shalat pada saat matahari terbit maupun tenggelam." 


- 
S - 
EE 


Ka js IBAN E gai PE o gA y an Pi, 
ERMEE PARER EAR AE 
yidi Ala 


461. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Yahya bin 
Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang melakukan shalat setelah asar hingga matahari tenggelam, 
dan melarang shalat setelah subuh hingga matahari terbit." 


S8 oi G3 at SÍ at oy AI E Ea o A E Eau B3, 
gab aa G3 as BULAN ÓE GE Ty tl E a é pe E NJA 

IAI al E Ga i É; G A Aa OGA gil 
462. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah 


bin Umar bahwa Umar bin Khatthab berkata, "Janganlah kalian melakukan shalat 
pada saat matahari terbit maupun tenggelam. Sesungguhnya setan itu 


73 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menampakkan kedua tanduknya bersamaan dengan terbitnya matahari dan 
meninggalkannya bersamaan dengan tenggelamnya. Dan setan selalu membuat 
bingung manusia yang sedang shalat." 


re 


y a SE My ALE HS) 
pai S5 a 3 ja 


Sa MEI H3 sh 5 


463. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari As Sa ib bin 
Yazid, bahwa dia melihat Umar bin Khatthab memukul Al Munkadir karena shalat 
setelah shalat ashar." 


11. Tidak membaca di belakang imam yang membaca nyaring 


A BERSARA HM sis G gi E yu GE gé i 


£ 002, A IE 


Ka 2555 K2 1519 Ir A 5213 Ad Aw HS adit Ie BI Je 
PAI HE BI ua 


178. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah 
bin Umar ketika ditanya, "Apakah seseorang membaca di belakang imam?" Ia 
menjawab, "Jika salah seorang dari kalian shalat di belakang imam, 
cukuplah baginya bacaan imam. Jika dia shalat sendirian, hendaklah dia 
membaca." Nafi' berkata: "Abdullah bin Umar tidak membaca (Al Fatihah) di 
belakang imam." 


12. seorang laki-laki harus membaca di belakang imam untuk shalat yangtidak 
dikeraskan bacaannya 


AN Jr MAA A DE Gal EST GE PB gl DE NG SE Aa, 
GT Ii pénis Su Gi 54 DLS ja Sa lg ala Ht Gs 


og 


Jb ji 3 As KIS AI io A1 ds JUS JB AI Ty 6 de 33 i jú 
ad r Van ae ade AU K2 AI Jaa, yi SWA LE MEI ASG SIA Sa 


o- 9. 


da ae i A Sya DNS Ira ea Ia ME AI Kn AI Iya 


179. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu 
Ukaimah Al Laitsi dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selesai dari shalat yang dikeraskan bacaannya. Beliau 
bersabda: "Apakah salah seorang dari kalian tadi ada yang membaca 
bersamaku?" Ada seorang laki-laki yang menjawab, "Saya, Wahai 
Rasulullah!" Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: 'Aku katakan (heran) kenapa aku diselisihi saat membaca Al 
Qur'an! ' Maka, setelah mereka mendengar (hadits) itu dari Rasulullah 


74 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


shallallahu 'alaihi wasallam orang-orang berhenti membaca dalam shalat 
yang dikeraskan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 


13. Membaca aamiin di belakang imam 
UI EI E o Talia gp a pa a SE PN SE NG E GA is 
ya Sp KA A E IS Je At Ale ANI Ie AN Ja sÍ ag 3 Pi 


- 
PAR aA 


IP Á Jas 053 oG GA JB 233 Ia PAS Uas Esi ina Kat 33 
Gaal Jai ag ade Aki 


180. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id 
bin Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman keduanya mengabarkan 
kepadanya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila imam membaca AAMIIN, maka ucapkanlah AAMIIN. 
Barangsiapa yang bacaan AAMIIN-nya bersamaan dengan AAMIN-nya 
Malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Ibnu 
Syihab berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca 
AAMIIN." 


E IA a gl E ES gi dy h An Su, 
Sui V3 ale opii KEL AYI JG BI IE a KIE Go Ái 


P 
r 0 


33 Ia PAR UN ja SEN a a 


181. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya budak Abu Bakar 
dari Abu Shalih As Samman dari Abu Hurairah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Apabila iImam mengucapkan, GHAIRIL MAGHDLUUBI 
'ALAIHIM WALAD DLAALLIIN, maka ucapkan, AAMIIN. Barangsiapa yang 
bacaanya tersebut bertepatan dengan bacaan Malaikat, niscaya akan 
diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." 

| 


Zr 
ð 


KIE AI bo SI Tm 0 Dl BE AI NS Mb BN 
SAN MA) SAB Oral SAN 3 KINI CE Gal Lois JÓ Í 


182. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian mengucapkan AMIN, dan para Malaikat di langit juga 
mengucapkannya, hingga keduanya serentak niscaya diampuni dosa- 
dosanya yang telah lalu." 


75 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 
ag Ol EA g E ÉI pe E g Jy y i n 3 NU GE Ba) 
KAA ai G KAN AAs SAR YA AI aaa AA GG SI JS dag AE AU La Ái 

A33 Ia PAR G Ú jas KN Ip Ap GG ja 6 


” 
1 Í 


183. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar, dari Abu Shalih As Samman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila imam membaca: SAMI'A 
ALLAHU LIMAN HAMIDAH, maka bacalah, RABBANAA WALAKAL HAMDU. 
Barangsiapa ucapannya bertepatan dengan doa para Malaikat, niscaya 
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." 


14. Yang perlu diperhatikan saat duduk dalam shalat 


PE 
aws 


ik PN sa gi gE GE FEA gl lah GE SI Gp gé gila 
GE GS aial fós j é al ala Ika 3 Gaiu SET Uh aa 
Ag KA DA Ia aa TN Ag ae DA Ia Jp 


Z ae or 
+ 


GË intai a gii sisi ERL ao A G EK Jó a 
Aa SEA Jó; aeina A53 TP SAS 3 ATE aaoh JS 


184. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muslim bin Abu 
Maryam dari Ali bin Abdurrahman Al Mu'awi dia berkata: " Abdullah bin Umar 
melihatku bermain-main dengan kerikil dalam shalat. Tatkala telah selesai, dia 
melarangku dan berkata, "Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam! " Saya bertanya, "Apa yang dilakukan oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab, "Jika beliau duduk dalam shalat, 
beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, menggenggam 
semua jari-jarinya dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Dan beliau juga 
meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya." Abdullah bin Umar 
berkata: "Beginilah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya." 


Ia II KE GP MN KE pan ln yi Å E IE UE S 


JS KAS ah SEA LE KN IN Sidi ia G 


SEA GE at gp da LS JUS WS Jai aé j 


185. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar 
Bahwasanya ia mendengar, ada seorang laki-laki yang shalat di sisi Abdullah bin 
Umar . Takala laki-laki itu duduk di rakaat ke empat, dia duduk dengan kaki 
bersilang di bawah paha dan menjongkokkan kedua kakinya. Tatkala Abdullah 


76 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


telah selesai, dia mencela perbuatan laki-laki itu. Orang itu berkata; "Kamu juga 
melakukan itu." Abdullah bin Umar menjawab, "Karena kakiku sakit." 


o -. 


asap iii oi Aa GE AA gi ia GE ae ja i 
SAI BI IS BA S3 as Uh KASI ya Jp kal doa Ga 


7r 3,8 


SESI JÍ Se á jaši cái a HL 


186. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Shadaqah bin Yasar dari Al 
Mughirah bin Hakim dia melihat Abdullah bin Umar bertopang pada kedua 
telapak kakinya setiap kali mengangkat kepalanya dari sujud. Tatkala selesai, ada 
orang yang menanyakan hal itu. Dia menjawab; "Sesungguhnya itu bukan sunnah 
dalam shalat. Saya melakukannya karena kakiku sakit." 


Ki g A E g Ó AE SE pll oi EN E GE NG SE i y 


HAN Cak KAS Uh Pa ea AAA Bl 


Pa naga UII) gi) HI Ul) pa 5 Sian EA IG AS IS 
É J g $j J a Jas 


187. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dia mengabarkan kepadanya, bahwa ia 
pernah melihat Abdullah bin Umar duduk dengan kaki bersilang di bawah paha 
dalam shalat, Abdurrahman bin Al Qasim berkata; "Saya melakukannya ketika 
saya masih kecil. lantas Abdullah melarangku. Kemudian ia berkata; "Sunah 
dalam shalat adalah, menegakkan kaki kananmu dan menghamparkan kaki 
kirimu." Saya bertanya, "Kenapa kamu melakukan?" ia menjawab, "Karena kedua 
kakiku sudah tidak kuat lagi." 


ah aaa a Gp RAN aa PARA 
JG i Be Ba 9 BAE ema Ta GB Any Laaa 


Inn z 5S 55 


BIS Jaa SE BGT ON ISS TS op D E Ip MN LS AS NAD 3G 


188. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id, bahwa 
Al @asm bin Muhammad memperlihatkan kepada mereka cara duduk tasyahud. 
Dia menegakkan kaki kanannya, menghamparkan kaki kirinya dan duduk di atas 
pangkal paha yang kiri, dan ia tidak duduk di atas telapak kakinya. Lalu ia 
berkata, " Abdullah bin Abdullah bin Umar telah memperlihatkan ini kepadaku, 
dan ia katakan kepadaku bahwa bapaknya melakukan hal itu." 


71 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


15. Tasyahhud ketika shalat 


GI aE i AN E SE AI o E SE Ga o E G Lg 


Á bÉ j Isis MAAN PEN Aas pia E gay A 
Ge ASLI SE Al 153 ca) Can ASLI A san SA ah nega 


25-34 Zf Ier 


A13 a KAA YAN a 


189. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah 
bin Az Zubair dari Abdurrahman bin Abdin Al Qari Bahwasanya ia mendengar 
Umar bin Khatthab di atas mimbar mengajarkan tasyahud kepada orang-orang. 
Umar berkata, "Bacalah: 'ATTAHIYYAATU LILLAHI AZZAKIYAATU LILLAHI AT 
THAYYIBAAT ASHSHALAWAATU LILLAHI ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHAN NABIYYU 
WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH, ASSALAMU 'ALAINAA WA 'ALAA 
'IBAADILLAH ASH-SHAALIHIIN. ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU 
ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASUULUH (Segala penghormatan yang 
suci hanya milik Allah, shalawat yang baik hanya milik Allah. Keselamatan 
bagimu wahai Nabi dan Rahmat Allah dan barakah-Nya, keselamatan bagi 
kami dan Hamba Hamba Allah yang Shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 
-yang berhak diibadahi- selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan Allah) '." 


AI CASE AI D a A WERE E RER a 
Al ke f AD Pati Ya AS iE gl Baa SLS Bi Sa 


Se a a j IA AS WN TS Da Sa 
bk Ls WS HE Solo Hi IR PI 


| 


Paan Aa pena Me Ana 


” 


erer op 


190. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin 
Umar bertasyahud dengan membaca: BISMILLAHIT TAHIYYAATI LILLAH 
ASHSHALAAWATU LILLAHIZ ZAAKIYAATU LILLAAH. ASSALAAMU 'ALAN NABIYYI 
WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH. ASSALAAMU 'ALAINAA WA 'ALAA 
'IBAADILLAHISH SHAALIHIIN. SYAHIDTU AN LAA ILAAHA ILLALLAH, SYAHIDTU 
ANNA MUHAMMADAR RASULAULLAH. (Dengan nama Allah, semua kemuliaan 
hanya milik Allah dan shalawat yang suci hanya milik Allah, kesalamatan 
bagimu wahai Nabi serta Rahmat Allah dan barakah-Nya. Kesalamatan atas 
kami dan hamba-hamba Allah yang Shalih. Saya bersaksi bahwa tiada 
Tuhan -yang berhak untuk disembah- selain Allah, dan saya bersaksi bahwa 


78 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Muhammad adalah utusan Allah) . Abdullah bin Umar membaca ini pada dua 
rakaat yang pertama dan berdoa jika telah selesai tasyahhud dengan doa yang 
ada padanya. Jika dia duduk pada akhir shalatnya, maka dia duduk seperti itu 
juga, hanya saja dia mendahulukan tasyahhud kemudian baru berdoa. Jika dia 
telah selesai tasyahud dan hendak salam, dia membaca: 'ASSALaAMU 'ALA 
ANNABI WARAHMATULLAHI WA BARAKAATUH. ASSALAAMMU 'ALAINAA WA 
'ALAA "IBAADILLAHISH SHALIHIIN (Keselamatan atas Nabi, rahmat Allah dan 
barakah-Nya. Keselamatan atas kami dan hamba hamba Allah yang Shalih) 
' "ASSALAAMU 'ALAIKUM ke sisi kanannya. Kemudian ia menjawab salam imam. 
Jika ada yang salam dari sisi kirinya dia juga menjawabnya." 


o7 Ada Pa 


n Jo GP gy5 RENE SE dal DE pi oy GA E SE NG SE PA, 
jay, RE SS SAN SAN SL SI ju SE ai IL, 
3653 D A13 2 GÍ ae PEN dng KE NE Sh Jana Tia Ú 


Landa AI Geli dl alas fe UE ALI 


191. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya 
jika bertasyahud ia membaca: ATTAHIYYAATUT THAYYIBAATU ASHSHALAWAATU 
AZZAKIVYAATU LILLAAHI. ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA 
SYARIIKA LAHU WA ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUULUHU. 
ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAHI WA BARAKAATUH 
ASSALAAMU 'ALAINA WA'ALAA 'IBAADILLAAHIS SHAALIHIN ASSALAAMU 
'ALAIKUM. (Kesejahteraan yang baik dan shalawat yang suci hanya milik 
Allah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah satu-satunya dan tidak 
sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan 
utusan-Nya. Kesalamatan bagimu, wahai Nabi serta Rahmat Allah dan 
barakah-Nya. Kesalamatan atas kami dan hamba hamba Allah yang Shalih. 
Semoga keselamatan atas kalian) ." 


Ie Gi GAN AE g pati GE GIS meh gE GE an ja E 
SESI SA SAI SSI SS KENA SP A 
HES ETE LE NE BBG Tn Tiang IIA TT 


s 


-” 


ads pall Sea A Ge fE EE AI 1653 a All wi 


192. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari 
Al Qasim bin Muhammad ia mengabarkan bahwa Aisyah isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam jika tasyahhud membaca: ATTAHIYYAATUT THAYYIBAATU 
ASHSHALAWAATU AZZAKIYYAATU LILLAAHI. ASYHADU AN LAA ILAAHA ILLALLAH 
WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN ABDULLAHI 
WA RASUULUH. ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHAN NABIYYU WARAHMATULLAHI WA 


79 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


BARAKAATUH ASSALAAMU 'ALAINA WA'ALAA 'IBAADILLAAHIS SHAALIHIIN 
ASSALAAMU 'ALAIKUM. (Kesejahteraan yang baik dan shalawat yang suci 
hanya milik Allah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah satu-satunya 
dan tidak sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 
Allah dan utusan-Nya. Kesalamatan bagimu, wahai Nabi serta Rahmat Allah 
dan barakah-Nya. Kesalamatan atas kami dan hamba hamba Allah yang 
Shalih. Semoga keselamatan atas kalian) ." 


z% ”” 
A a di 


IPA J3 SE AE ol ip SU, 74 a ju 
jg 3,3 3 36 33 ar SES Ka Sa Sa LI LE 55 ola 


193. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dia bertanya kepada Ibnu Syihab 
dan Nafi" mantan budak Ibnu Umar, tentang seorang laki-laki yang masuk shalat 
jama'ah dan tertinggal satu rakaat. Apakah dia bertasyahhud bersama imam 
pada rakaat kedua dan keempat, meskipun itu adalah rakaat ganjil baginya? 
Keduanya menjawab, "Suruh agar dia bertasyahhud bersama imam." Malik 
berkata, "Itulah pendapat kami." 


16. Ancaman mengangkat kepala sebelum imam 


194. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin 'Amru 
bin Algamah dari Malih bin Abdullah As Sa'di dari Abu Hurairah ia berkata, 
"Orang yang mengangkat dan menurunkan kepalanya sebelum imam, 
maka ubun-ubunnya berada di genggaman setan." 


17. Yang harus dilakukan bagi orang yang salam karena lupa, ketika barudua 
rakaat 


PAP Al GE Gay op A E GGN Ka 5 al oy Oni SE LE EA as 
Í Sa Sem SESI ja SAS Ig AE DI Ío Ái daa 
a5 yÚ JÉ gial 33 3) a Ia Jya JB Al dn 


Oo o £ 


Jia Km PE BA Gi aan Ga AN Ja pas 
3 oogen Jia Kala A KY AT AK pd gpu 


PNY ZR 


ANAK 


jai 


195. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ayyub bin Abu Tamimah 
As Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, bahwasanya pernah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berlalu pada dua rakaat. Dzul Yadain 


80 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


bertanya, "Apakah anda mengqashar shalat atau lupa, Wahai Rasulullah?" 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Apakah Dzul Yadain benar?" 
para sahabat menjawab, "Ya benar." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
lantas berdiri menyempurnakan dua rakaat lainnya, kemudian salam dan 
bertakbir dan sujud seperti sujud biasanya atau agak lama. Lantas beliau bangkit, 
lalu bertakbir, lalu bersujud seperti biasanya atau agak lama. Kemudian beliau 
bangun kembali." 


3 JI Ipa BL Ra SE 3, 
PA ya Sai ad la ig ale ja Iya ja Jia 
Sa AE a JUS Sana pl AI da a Sa pkl 
An AN aah JAS AA Jaa GA Aka 8 SIB jak Ja 


a55 


Ruh Fira KIS AI ha al TS a Su HA 3 Be Jus wal ý 
IE yah men AAS Bn Kinta Ba Sya 


196. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Daud bin Al Hushain dari Abu 
Sufyan mantan budak Ibnu Abu Ahmad, ia berkata: Saya mendengar Abu 
Hurairah berkata, " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat 
asar, lalu beliau salam pada rakaat yang kedua. Dzul Yadain pun berdiri dan 
bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah anda menggashar shalat atau lupa?" 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menjawab: "Keduanya tidak." Dzul Yadain 
berkata, "Tapi itu terjadi, wahai Rasulullah! " Kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menghadap orang-orang dan bertanya: "Apakah Dzul Yadain 
benar?" mereka menjawab, "Ya benar." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pun berdiri dan menyempurnakan shalat yang tersisa, setelah itu 
beliau sujud dengan dua sujud setelah salam, dan beliau dalam keadaan duduk." 


ar r 


Jys SI GA 6 Eie g o OCE op Ai al SE Ga o GE AU GE iE 
Sa paai gi gi GEI I SAE Ia A ena a 
iui da a Sa Pena i 
AI Jys G A ES AN Ju Ei Uap A È u Íg as An 


6 orz r rss 


a G ai g3 ói Giga yag si da o iude SÄ 


soer 


SE au gE gi y aa i AL ja g G A ae TI a MJ ag S6 dl 
AN ae Ata Pe Naat PENA ANT 


J5 b 


197. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 
Suliman bin Abu Hatsmah berkata; telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah 


81 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat dua rakaat antara shalat dzuhur atau 
asar, kemudian beliau salam pada dua rakaat. Dzus Syimalain bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apakah anda mengqashar shalat atau memang lupa?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Saya tidak mengqashar shalat dan tidak 
juga lupa." Dzus Syimalain berkata, "Wahai Rasulullah, salah satunya telah 
terjadi." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghadap orang-orang dan 
bertanya: "Apakah Dzul Yadain benar?" mereka menjawab, "Ya benar, wahai 
Rasulullah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menyempurnakan 
shalat yang tersisa, setelah itu salam." Telah menceritakan kepadaku dari Malik 
dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dan dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman seperti dalam hadits tersebut. 


18. Menyempurnakan shalat jika ragu dalam shalatnya 


” 
w g 


ade AI Fo I Ja 1 JA A SE AN pa GE G SE Aa 
SS ada WN ai i Go 5 Ag a ia g iisi a gy é A3 
e GA aat Go GUSI ESE GP mela SS SNE A3 aan 

JÉN LES EN ah ESE S3 a 


198. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin 
Yasar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah 
seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, tidak tahu berapa rakaat dia 
telah shalat, apakah empat atau tiga? maka hendaklah dia shalat (lagi) satu 
rakaat, kemudian dia sujud dua kali sebelum salam. Jika rakaat yang dia 
kerjakan adalah yang kelima, dia telah menggenapkannya dengan dua 
sujud tadi. Jika itu adalah yang keempat maka itu untuk menghinakan 
setan." 


” o heel -9r 3 - on o gr? o 3 o- »- 0. EE 
pE ip MS G W E o e PN PS y s A 


SE sll E D o aisi a II Jak o 

NE Ga pera! Gi e 
199. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Umar bin Muhammad bin Zaid 
dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar berkata; "Apabila salah 
seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, hendaklah dia mencari apa yang 


diyakini bahwa dia telah lupa dalam shalatnya, kemudian hendaklah ia 
mengerjakannya lalu sujud sahwi dua kali ketika dia masih duduk." 


82 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 
PERPERIPANYI GE NG GE Si y 
AN GAP AE IIS II sa IE ENI LG PU ye 33 


AE y dilan SEL S SPA 33 Jan JG LAS ji 


ás aa et gai 


200. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Afif bin 'Amr As Sahm dari 
Atha bin Yasar ia berkata, "Saya telah bertanya kepada Abdullah bin 'Amru 
bin Al 'Ash dan Ka'b Al Akhbar tentang seorang laki-laki yang ragu dalam 
shalatnya, apakah dia telah shalat tiga atau empat rakaat. Keduanya 
menjawab, "Suruh dia shalat satu rakaat kemudian sujud dua kali saat 
masih duduk." 

Je KAN IOI 38 Jan GI SEE yA LE BI sb uu 3, 


A 


A a AS iya 


ot? 


201. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar ketika ditanya tentang lupa dalam shalat, dia menjawab, "Hendaknya 
salah seorang dari mencari apa yang ia yakini telah lupa, lalu 
sempurnakanlah shalatnya." 


19. Berdiri setelah shalat sempurna atau ketika baru dua rakaat 
KE BA ae PE AB Il SE G IE Ai sis 
S ja La Ja E ad ja, Tn aa Ba ja da da 


ro% 


Ta ai Baa G an SB a 


202. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj 
dari Abdullah bin Buhainah berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
shalat dua rakaat bersama kami. Kemudian beliau langsung berdiri tanpa 
duduk, sementara orang-orang tetap mengikuti beliau berdiri. Tatkala 
beliau selesai shalat dan kami melihat salamnya, beliau takbir kemudian 
sujud dua kali sebelum salam, setelah itu salam dan masih dalam keadaan 
duduk." 


Rapi -2o 


EREE GE TA gp SAPI ERE 3 BP UU EP 
Aap ak sya ad Sd dara ja 


203. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Abdurrahman bin Hurmuz dari Abdullah bin Buhainah dia berkata: "Rasulullah 


83 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


shallallahu 'alaihi wasallam shalat zhuhur bersama kami. Beliau berdiri 
pada rakaat yang kedua dan tidak duduk di dalamnya. Tatkala selesai 
shalat, beliau sujud dengan dua kali sujud, kemudian salam setelahnya." 


20. Melihat sesuatu yang menyibukkan ketika shalat 


KIE a a Sl 33 Kis gl y KAS Ig 
4 Eu ta Tg e di Áo ói geg E da sal esa Ja 


Í EE GB a oi dy ant aa 3) JG Sail UAS PLAN G i e 
sisi S6 l 3 Geli 


5 


204. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Alqamah bin Abu 
Algamah dari Ibunya, bahwa Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
berkata, "Abu Jahm bin Hudzaifah menghadiahkan baju dari Syam yang ada 
gambarnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau 
melihatnya dalam shalat. Tatkala selesai shalat beliau bersabda: 
"Kembalikan baju ini kepada Abu Jahm, karena aku melihat gambarnya 
dalam shalat dan hampir menjadi fitnah bagiku." 


Bas ya An ata AN Karl Jaa Ol hal GE EIIE oy pia SE ML i y 
J IS ps d des CIS d Ead oie dfin Aa daila 4 


205. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memakai baju yang ada 
lukisannya, kemudian beliau memberikannya kepada Abu Jahm dan mengambil 
jaket kulit milik Abu Jahm. Abu Jahm bertanya, "Kenapa Wahai Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Saya melihat lukisannya dalam shalat." 


an 


JA AB G An BEI AN aa ia, 


GA Sry 0 $7 


SSL jan BU Inah Kai Jaó S t G5 Mi Galah H3 
Dai gu g AA BIS Lol 


3e, r 


iai Á o ga AI aig 6 GG; iai Ia abst G iai Si aig ala 


” a 


Ca 
a £ ù € - 


- + 


206. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa 
Abu Thalhah Al Anshari pernah shalat di kebunnya, maka ada belalang yang 
terbang dan bingung mencari jalan keluar hingga Abu Thalhah terheran-heran 
dan matanya tertuju padanya sesaat. Dia kembali pada shalatnya dan dia tidak 


84 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


tahu berapa rakaat yang telah ia kerjakan?" Dia lalu berujar, "Sungguh, saya telah 
sibuk dengan hartaku, ini adalah fitnah." Kemudian dia menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan tentang fitnah yang telah 
menimpanya di kebun. Dia katakan, "Wahai Rasulullah! Kebun ini saya 
sedekahkan untuk Allah. Aturlah sesesuai kemauan anda." 


DI Ia SA Ir ga HE UU Su, 


-ža ” 
+ O a 


GI) BE Majah ii Sina a g ai ai Se a HA 
Seni Jl o e Sep p ao dy aE ay ia sh G iael 


Tad 
Goe G 
25 2 


r pa a P 7 Par d oo. A z 2. -0 z Pa SA AA Ze > A 
Sa pa JEg aa Sa Aid Aang ah OLS Gp OLES a Ah lah Jb i 


a 
A BU D ia Ga SR Ha Ae KAA as s?o 7 
- --” -” 


207. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar, 
bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang shalat di kebunnya di Al Quf -sebuah 
lembah yang ada di Madinah- pada musim kurma yang menjulang buahnya dan 
layak panen. Laki-laki itu memperhatikan buah kurma tersebut hingga 
membuatnya taajub, kemudian ia kembali pada konsentrasi shalatnya, namun 
ternyata dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dia kerjakan?" Kemudian dia 
berkata, "Sungguh, saya telah tertimpa musibah dengan hartaku, ini adalah 
fitnah." Laki-laki itu kemudian menemui Utsman bin Affan yang waktu itu 
menjadi Khalifah. Dia menceritakan hal itu, dia katakan, "Kebun itu saya 
sedekahkan, maka gunakanlah di jalan kebenaran." Utsman bin Affan 
menjualnya dengan lima puluh ribu, hingga harta itu diberi nama Al khamsin 
(limapluh ribu)." 


21. Yang perlu diperhatikan ketika lupa 
DI ORI AE gi dalu AS ala il e da gn A HK 
a Al Ia) asasi Ol OM alus ab a eka dl Jaag Oh al be 
Mula ai SIS Ang IIA ita SGM HR Ale Gali GUA beg 
Calls 83 EA 
208. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berdiri 
shalat, setan datang kepadanya, menggodanya hingga dia tidak tahu 


berapa rakaat yang telah dia kerjakan. Jika kalian mendapatkan hal itu, 
maka sujudlah dua kali saat masih duduk" 


85 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


22. Yang perlu diperhatikan saat mandi jumat 


BERA SA Ba PE ia 


da BAN GE IA pa JAN ia JG Ps SEA aa 
Ban bagi P SG sa KEL G EG Ia ES 03 bata MA LL 


ory 7” P 


Sa SSS $ GÉ NI SUN dah das Gi IS 3 SE Ma SA 


- IS æ Or an 


Ia Ra Las ASI: Z5 Bý ias o$ SS ne 22 da 
SS 


209. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Sumayya mantan budak 
Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Shalih As Samman dari Abu Hurairah 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mandi 
hari Jumat seperti mandi janabat lalu berangkat pada waktu yang pertama, 
maka seakan ia telah berkurban dengan seekor unta. Barangsiapa 
berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban 
dengan seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada waktu yang ketiga, maka 
seakan dia berkurban dengan seekor kambing. Barangsiapa berangkat 
pada waktu yang keempat, maka seakan dia berkurban dengan seekor 
ayam. Dan barangsiapa berangkat pada waktu yang kelima, maka seakan 
dia berkurban dengan sebutir telur. Maka jika imam telah datang, para 
malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah." 


ay das dys É iaa al oE Gak dn Gl op aa dmn GE ML IE SAS 
BAN AS SE Blah ERN 
210. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sa'id Abu Abu Sa'id Al Maqburi 


dari Abu Hurairah dia berkata; "Mandi besar (mandi junub) pada hari jumat 
hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang telah mimpi basah." 


Boi Ia J5 JE5 TEST Á E o G IE Oa ol SE NU SE SA, 


yA ” 7 


Aog JUS LE MEI 3 15 “abg RAN ap Sell Dg ala HN bo At Jaan, 
SLS bf f S3 i a ERA Sa Ia EAEI rta KI Sal G JUS sh LE 

JAN ab A ón is BI Ea 333 Val india 22 JUS 
211. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah ia berkata: "Ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, saat itu Umar bin Khatthab 
sedang berkhutbah. Umar bin Khattab lalu bertanya, "Jam berapa ini! " Laki-laki 


86 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, saya baru kembali dari pasar, 
kemudian aku mendengar adzan. Dan aku tidak sempat melakukan apapun 
kecuali hanya berwudhu." Umar berkata, "Hanya berwudhu saja! " Bukankah 
kamu tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh untuk 
mandi." 


PE- Ea za or s 0 3 


SE K Lala KAA ay jat JB ng AE HI Ya Ai 


212. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Shafwan bin Sulaim dari Atha 
bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Mandi hari Jumat wajib bagi setiap orang yang telah mimpi 
basah." 


J3 dag KIE IN GS Jpn SI FE IE Ka SE 5e s 


KERE EEN alm hn 


213. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari 
kalian hendak mendatangi Jumat, hendaklah dia mandi." 


23. Diam di hari jumat saat imam menyampaikan khutbah 
KAS AI ad Ol ina Il IE GE IS NT alas lb SE Es 
SAI S3 KAN ay LEZ SANG iaai éh SAB ISI IG Ag 


214. Telah menceritakan kepadaku dari Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari 
Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila kamu berkata pada saudaramu: 'Diamlah! ' ketika imam 
sedang berkhutbah, niscaya kamu telah berbuat sia-sia." 


PG et na SET Luh - Ẹ oag oer ar, - a e2 Ma 
3 pE apl igal ai Ea Mb al o a E GA ol GE G GE i 
-° Pa A KEL AHA a aAA a r G- “AN ror z 2 a SA o peA Ai 
z A 017 -o IŽ aa? 


SESA Ai Bah a Arar LE E An are gua. 25 sa 
ai zec Alap Spa SS Il3 Las Le deli JO Ondel! Sa 


+ 


” 
CIA 


S3 Gis 


ia AI pa H3 oya ASN LK 


215. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Tsa'labah bin 
Abu Malik Al Gurazhi ia mengabarkan, bahwa mereka melaksanakan shalat jumat 
pada masa Umar bin Khatthab ketika Umar telah keluar. Jika Umar telah keluar 
dan duduk di atas mimbar, Muaddzin mengumandangkan adzan." Tsa'labah 


87 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


berkata, "Kami masih duduk mengobrol, jika muaddzin telah diam dan Umar 
berdiri berkhutbah, maka kami pun diam dan tidak ada seorangpun yang 
berbicara." Ibnu Syihab berkata; "Keluarnya imam menghentikan shalat, dan 
khutbahnya menghentikan pembicaraan." 


” 0. 


Sa Ol ae gi yo a oa AS Iga ra LE MU IS SAS y 
KN Pp LBH AYI GG j GES SI BUS eU P 3 Jah OS DUS G3 
SA ISI gala saia G Jia BA Ia Rang Sa eni SB Iii Ios 


- 


AES T BILA AAS Ia Sa a ÉÉ Su 933 Asha jas L 


(-) 
” 
-” ” 
o? s - £ “ 


s PAT o 0, o3 of az 03, 33 e” z 0 1 arn 
KIS Djual Sea Sial D 2433 38 Jy AS GS 


216. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadir mantan budak 
Umar bin Ubaidullah, dari Malik bin 'Amir bahwa Utsman bin Affan pernah 
berkata dalam khutbahnya, dan jarang sekali ia meninggalkan dalam 
berkhutbah: "Jika seorang imam telah berdiri berkhutbah pada Hari Jum'at, 
maka dengarkanlah dan diamlah. Sesungguhnya orang yang diam tetapi 
tidak mendengarkan, pahalanya tidak sama dengan orang yang diam dan 
tetap mendengarkan. Jika shalat hendak ditegakkan, maka luruskanlah 
shaf dan rapatkan antara bahu dengan bahu. Sesungguhnya lurusnya shaf 
termasuk bagian dari sempurnanya shalat." Umar tidak bertakbir hingga 
Orang-orang yang diberi tugas untuk meluruskan shaf datang mengabarkan 
kepadanya, bahwa shaf telah lurus. Setelah itu ia pun bertakbir." 


pa DEL PUN OLS ala ab ja DM EU Bb GE Uh E B3) 
-5 AKA Yasa “Nan 


217. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin 
Umar melihat dua orang laki-laki yang mengobrol ketika imam sedang 
berkhutbah pada Hari Jum'at. Maka ia pun melemparnya dengan kerikil agar 
mereka berdua diam." 


24. Seorang laki-laki bersin di hari jumat saat imam khutbah, lalu adayang 
menjawab bersinnya 


IS KI GE PAN IS II RAN Ap PI a ua Su, 
o Ai 


(-) 
Hi ae oka Ip JS AE 3 


ri 


218. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dia bertanya kepada Ibnu Syihab 
tentang berbicara pada Hari Jumat, ketika imam telah turun dari mimbar 
sebelum bertakbir. Ibnu Syihab menjawab; "Yang demikian itu tidak masalah." 


88 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


25. Mendapat satu rakaat pada hari jumat 
la u$ a | IN $ Cr 33 e cra da KI Ai AG sp $E On K3 EE g 
É a 3 HE si G, 


219. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dia berkata; 
"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat jumat, maka 
sempurnakanlah yang lainnya." Ibnu Syihab berkata; "Hal itu adalah sunah." 


26. Bergegas ke masjid pada hari jumat 


A 
DT 


Sp ia a G G { Jas 5E ói g5 Gé gha JL Tau gag gita 
ÉLI Ip AS GÉ oa SA JA) S3 II GAN a pp Ia AN Gap 
AN S3 Jl en 4 Teen an Sr ELAN Gap ISI Saja 


220. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dia bertanya kepada Ibnu 
Syihab tentang firman Allah Azza Wa Jalla: (Wahai orang-orang yang beriman, 
apabila kalian dipanggil untuk shalat di hari Jumat maka bersegerlah 
menuju dzikir kepada Allah..)" Os. Al Jumu'ah: 9) Ibnu Syihab berkata: " Umar 
bin Al Khattahab membacanya dengan: 'Apabila kalian dipanggil untuk shalat 
maka berlalulah menuju Dzikir kepada Allah'." 


27. Waktu-waktu maqbul ketika hari jumat 


KIS AI K2 AI Iga 8 A a PA SE a63 RRT pre 


WA Ea An JUS aa IL LS any E s J miii ga $3 A 
GÉ o aia ae A1 IA js géh 361 ui S, 


- 
£ p 
13. 


221. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
menyebutkan pada hari Jumat dengan bersabda: "Di dalamnya terdapat satu 
waktu, tiada seorang hamba muslim yang menepatinya dengan berdiri 
shalat memohon sesuatu pada Allah, melainkan Allah pasti akan memberi 
apa yang dia minta." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas memberi 
isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan sedikitnya waktu tersebut." 


SA SA yi ai o KA EA yi Ó E jai, 
Cas Sa MEN II En JB Si ina al A AE oy El lg 
IG dg ala RI Te AJ Jaa) GE a SA Li Elda JURI 


AN A At 


89 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ay ia CSS ap AS Sa IE GA Iris Io HS 
13 KEL agis Ardy DG A aE Ca Ah D Ia Sai ai asl GLS As ar ui Ta 


« Antar 9 


isi Ya MAS ALAN AS Serui Sia 


Nag 
JG 2) ju wti j BS És u JUs Fai gas ahaa IE Gila Y ien ai SYG GA 
IN jas SIS JGN EK E ak p S a h tii py g E g a 


SAB Gal Ia JUS AGAR o ipa eii ia pl JG dig ala AI Ia 
Di ESEK ES JS BSN a Ha SAS 


3 LO. 


Á gaga Sip AA Aru Ji Kerta KE JIN dad JST Jai Oa sha N 
EEES ME ROER pl JB BS aie A 


ee at 
£ 


asla -o$ 


ag IA Kn K a a OS a et iy PEPEES OEE gali 
reen aa Ja JG 


Se” 


Telan Papa BS Gan AU AN KE JS 


Gn Pen Pan UE BAN Uu ARA 
IS AI Ja JB 33 aa BE AT Gi KS, ni a ol J as 
Ji ga [a AL KO ads Gas gas OA KE al TA ie i 


04 


Pali BT Ul ada Ia iag ade AI i ó j J f a aa 
SN ge JÓ f ió Ha Ao ja daa aka 


222. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Al Had 
dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At Taim dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah dia berkata: "Aku keluar menuju bukit 
Thur, lalu aku bertemu dengan Ka'b Al Ahbar dan duduk bersamanya. Ka'b 
menceritakan kepadaku tentang Taurat, sedangkan aku menceritakan kepadanya 
apa yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Di antara yang 
aku ceritakan adalah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik hari yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jum'at. Pada hari 
tersebut Adam diciptakan dan diturunkan dari surga. Pada hari itu Adam 
diterima taubatnya. Pada hari itu Adam meninggal dunia, dan pada hari itu akan 
terjadi kiamat. Tiada seekor binatang melatapun kecuali akan mendengar, dari 
pagi sampai matahari terbit karena takut dengan Hari Kiamat, kecuali jin dan 
manusia. Di dalamnya ada satu waktu, tiada seorang hamba muslim yang 
menepatinya dengan berdiri shalat, memohon sesuatu pada Allah, melainkan 
Allah pasti akan memberikan kepadanya apa yang dipinta." Ka'b bertanya, 


90 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Apakah hal itu terjadi hanya sekali saja dalam setahun?" Aku menjawab, 
"Bahkan terjadi dalam setiap Jum'at." Lalu Ka'b membaca Taurat dan berkata; 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam benar." Abu Hurairah berkata, "Aku 
kemudian bertemu Bashrah bin Abu Bashrah Al Ghifari, dia bertanya, "Dari mana 
kamu? ' Aku menjawab, "Dari bukit Thur." Dia berkata, "Kalau saja aku 
mendapatimu sebelum kamu keluar ke Thur, niscaya kamu tidak akan pergi. Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tidaklah hewan 
tunggangan digunakan untuk perjalanan jauh kecuali menuju tiga masjid; 
Masjidil Haram, masjidku ini dan masjid Iliya , atau Baitul Maqdis." Abu Hurairah 
berkata, "Kemudian aku bertemu Abdullah bin Salam dan aku ceritakan 
kepadanya tentang pertemuanku dengan Ka'b Al Ahbar dan apa yang kami 
perbincangkan di hari Jumat. Saya katakan, "Ka'b berkata, "Hal itu terjadi hanya 
sekali saja dalam setahun." Abdullah bin Salam berkata, "Ka'b telah berbohong! " 
Aku berkata, "Kemudian Ka'b membaca Taurat, lalu berkata, "Ya benar, yang 
demikian itu terjadi dalam setiap Jumat." Abdullah bin Salam berkata, "Ka'b 
benar." Kemudian dia berkata; "Sungguh saya tahu kapan itu?" Abu Hurairah 
berkata; "Saya meminta kepadanya, "Kabarkanlah kepadaku kapan itu terjadi dan 
jangan sembunyikan?" Abdullah bin Salam menjawab; "Itu adalah waktu terakhir 
di hari Jumat" Abu Hurairah berkata; "Lalu aku bertanya, "Bagaimana mungkin 
terjadi pada saat itu, sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang hamba muslim menepatinya dengan berdiri shalat', padahal di 
saat itu tidak boleh shalat di dalamnya? Abdullah bin Salam menjawab: 
"Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: "Barangsiapa 
duduk menunggu shalat, maka dia dalam keadaan shalat hingga dia 
melaksanakan shalat'. Abu Hurairah menjawab: "Aku pun berkata, "Ya benar." 
Abdullah bin Salam berkata, "Itulah maksudnya." 


28. Berpakaian sebaik mungkin, melangkahi barisan, menghadap imam 
saatjumat 


CJ dag ANE AI Yo AI Jar Ol AA RECRE R EIR ES is 


or 02 


SA B3 Sya KAS yap AN DA 6 
223. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id telah 
sampai kabar kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: "Apakah beratnya jika salah seorang dari kalian memakai dua 
baju untuk shalat Jum'at, selain dua baju yang dia pakai sehari hari." 


SB GAN Y MAN SLR TE FS HN LE BEE ML IE a, 
CS ó oi Yi 


224. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin 
Umar tidak berangkat shalat Jumat meliankan ia telah memakai minyak 
dan wewangian terlebih dahulu, kecuali jika wewangian itu haram." 


91 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


” 
” ” 
5 - PER Go 


NE ai Ae an bli da 39 


si g KAI ay puii MEI Jas Sl Gais LAN NG JÓ LN ap MUI GG, 
Lai Ala Ob Aa Ë ja BESI 


ti 

DAN 

2 

x + 

LOAN 

x 

No 

No 

o 

? x 
NP 3 


225. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin 
Hazm dari seseorang yang menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah dia 
berkata: "Jika salah seorang dari kalian shalat di bawah terik panas, maka 
itu lebih baginya daripada hanya duduk, kemudian ketika khatib berdiri 
berkhutbah, dia pada hari jumat datang dengan melangkahi bahu orang- 
orang." Malik berkata: "Menurut kami yang disunahkan pada hari jum'at adalah, 
menghadap ke arah imam saat imam berkhutbah di manapun mereka berada, 
baik (imam) berada di arah giblat ataupun tidak." 


29. Bacaan shalat jumat, duduk ihtiba', dan meninggalkan jumatan tanpaalasan 
3 KS op AN Ia op AI da GE BA nm pp IE MI SL i 
KIE AN To D Jana do BER KS yaa Gp BULAN OI dp 


KAI Eat BGT Ja Ti S6 JG AAN A TE RAN ag As 


P 


226. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Dlamrah bin Sa'id Al- 
Mazini dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, bahwa Ad Dlahhak 
bin Qais bertanya kepada Nu'man bin Basyir, "Apa yang dibaca Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pada hari Jumat setelah surat Al Jumu'ah?" dia 
menjawab; "Beliau membaca: "HAL ATAAKA HADITSUL GHASYIYAH." 


da a II JB pada up Opi HE ML HE GAS, 

Penuaan 
227. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Shafwan bin Sulaim, Malik 
berkata; "Saya tidak tahu apakah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau 


tidak? Yaitu perkataan, "Barangsiapa meninggalkan shalat Jumat tiga kali 
tanpa ada udzur dan alasan, niscaya Allah telah menutup hatinya." 


SES aiig ade i fa Ó J ól agl GE E oy Aa IE ME BS, 
Io AP mw. 2 9. ozro 2 
Ges dig ap giha 


92 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


228. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ja'far bin Muhammad dari 
Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari jum'at 
berkhutbah dengan dua khutbah, dan beliau duduk di antara keduanya." 


30. Motivasi shalat di bulan Ramadhan 


TAK 


ID Ru BEE RI pin EA ol E ab EA ai 
Paan Ja dg dia Ja d ds Sia de 
an PESA Naa Sg aa Mpu A3 


pe Baa A 


Sa be gi Ip a 


229. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah 
bin Az Zubair dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa pada 
suatu malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di masjid, dan orang- 
orang mengikutinya dari belakang. Pada malam berikutnya, beliau shalat lagi dan 
semakin banyak yang mengikutinya. Sehingga pada malam ketiga atau keempat, 
Orang-orang berkumpul (di masjid) sementara Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam tidak kunjung keluar. Pada pagi harinya, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Saya tahu apa yang kalian lakukan, tidak ada yang 
menghalangiku untuk keluar kepada kalian, melainkan saya takut hal itu menjadi 
wajib bagi kalian." Hal itu terjadi pada bulan Ramadlan." 


BA g E BE o PN nE o L g E Ge l GE NG SE fis s 
JAS paya ab f gE Ia SS A3 3 cég ak ai na 
Sedia GA I ags Ia FA UI at a Ultah ln, R3 Ja 
BY ie WAS angan SSL GE BUS BA Tag a 


(-) 
SELI ep jas 


” 
|; 5 A f 


Ó 


230. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah 
bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menganjurkan shalat malam pada bulan Ramadlan dengan perintah 
yang tidak mewajibkan. Beliau bersabda: "Barangsiapa shalat malam Ramadlan, 
dengan penuh iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa- 
dosanya yang telah lalu." Ibnu Syihab berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam meninggal dan perintahnya masih seperti itu. Begitu juga pada masa 
khalifah Abu Bakar dan pada masa khalifah Umar bin Khatthab." 


93 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


31. Menghidupkan kegiatan Ramadhan 


BAB ane og AP Aa DE AII y E SE oe D AS 
SESI a a E Anita SN ban SAK ANA 
SIA SIAP ISI IA SAS JS LA sia Jas JSI Ja sal 
AG SA BI Kn SES POS Bi EA BNI eh gÀ 


BD Ip a Jai Kis Oa Er oib KAA Sa Tar ju ee De Sk 
II gi EN 563 JA T GAS Oa 


231. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az 
Zubair dari Abdurrahman bin Abdul Al-Gari dia berkata: "Saya keluar bersama 
Umar bin Khattab ke masjid pada bulan Ramadlan. Ternyata orang-orang 
berpencar dalam beberapa kelompok. Ada yang shalat sendirian, ada juga yang 
shalat dengan diikuti jamaah. Umar berkata, "Demi Allah, sesungguhnya saya 
berpendapat, jika saya kumpulkan mereka dengan satu Oari', niscaya akan lebih 
utama." Akhirnya Umar pun memerintahkan agar mereka shalat bersama Ubay 
bin Ka'b (sebagai imam) . Abdurrahman berkata, "Saya keluar bersama Umar bin 
Khatthab pada hari yang lain, sedang orang-orang telah shalat dengan satu Qari' 
mereka. Umar berkata: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Waktu yang kalian 
gunakan untuk tidur di dalamnya (maksudnya akhir malam) adalah lebih baik 
daripada yang kalian pergunakan untuk shalat (sekarang ini) . Saat itu orang- 
orang shalat pada awal malam." 


GAS Ba G6 385 JÓ S5 TE AA WE Lai Sl BI a x i gi 
PA Pp Í Sr 3 Lag phali Jab Ia daa! ES US £ ERN 


- o af o r Za 3 o GA or - 0” Zaz 
l y iL Ge iag o A oe AG oe gia y 


+ 
” 
AIR 


232. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Yusuf dari As- 
Sa ib bin Yazid dia berkata, " Umar bin Khatthab memerintahkan Ubay bin Ka'ab 
dan Tamim Ad Dari untuk mengimami orang-orang, dengan sebelas rakaat." As 
Sa ib berkata: "Imam membaca dua ratusan ayat, hingga kami bersandar di atas 
tongkat karena sangat lamanya berdiri. Dan kami tidak keluar melainkan di 
ambang fajar." 


94 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


233. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Ruman dia berkata; 
"Para sahabat pada masa Umar bin Khatthab mengerjakan shalat malam 
dua puluh tiga rakaat." 


9 VI WEI GSi Isi Ge ia o 5415 SE Mu Ku, 
i G AÚ IS SLS OS BA Aa FARK 9 JO Sa AI a 


234. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Daud bin Al Hushain 
Bahwasanya ia mendengar Al A'raj berkata; "Saya tidak mendapatkan orang- 
orang melainkan mereka melaknat orang-orang kafir pada bulan Ramadlan." Al 
A'raj berkata; "Imamnya membaca surat Al Baqarah dalam delapan rakaat. Jika 
imam membacanya untuk dua belas rakaat, maka orang-orang akan mengatakan 
bahwa imam telah memeringan bacaan." 


Suaa; d Aa 3 a Ea JU 3 3 oy 


HA hg PN s3 bi 


235. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar 
berkata, saya mendengar Bapakku berkata: "Pada bulan ramadlan kami keluar 
(selesai dari shalat) segera mempersiapkan makanan karena takut datangnya 
fajar." 


2 3 AE GÉ; art Gi a5 SÍ ani SE PRA ERRE 


San d G Gis pads S8 Gia j3 SE EG Ag ae n Jo ga 


236. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwa Dzakwan Abu 'Amru pernah menjadi budak Aisyah, isteri Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian 'Aisyah menjanjinkannya merdeka ketika 
ia telah meninggal. Dzakwan kemudian membaca Al-Qur'an untuk 'Aisyah di 
bulan Ramadlan. 


32. Shalat malam 
Si Ang iie Bu Pn Ai 
Ig KIE SI Io Ab Iga Dl S3 Í aig aie AN Ío gil gai Ie Nie 


ror AA, Dr 


3 263 2 BAN LSN) A3 Ge s Jia Ea A YA tel Ia U GÀ 


95 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


237. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin Al- 
Munkadir dari Sa'id bin Jubair dari seorang laki-laki yang sudah diridhai dia 
mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah seseorang hamba yang berniat shalat malam kemudian 
tertidur, kecuali Allah akan menuliskan baginya pahala shalat malam. Adapun 
tidurnya tersebut adalah sesuatu yang Allah sedekahkan kepadanya." 


SE YAH IE og ha GL GE AI darat op PS dya all gl ML IE GAS 
We AI Jaa SI Oh AU ES BEI Tg ale Io gil z5 He 
SIG KEL BB BÉ An ERA TE Ama BE ala 3 G5 ui An 
ah e oya 335 Ia Sa 
238. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadlar budak Umar bin 
Ubaidullah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; "Saya tidur di depan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan kedua kakiku berada di arah kiblatnya. Ketika 
sujud, beliau memegang kedua kakiku, lalu saya menekuknya hingga ketika 


beliau berdiri saya menghamparkanya kembali." Aisyah berkata; "Pada waktu itu, 
rumah-rumah masih belum ada lampunya." 


Pia $o gêl gy5 TEE GE sal GE JÉ gi pa GE AG GE giis y 
ie cai go iai A iisi a S3 JS dag e ói Io A Jan SI 

LE DS Sab LING UI SAN JS ja Io 81 basi 3 yah 
239. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian 
mengantuk dalam shalatnya, hendaklah ia tidur hingga hilang rasa kantuknya. 


Sebab jika salah seorang dari kalian shalat dalam keadaan mengantuk, dia tidak 
tahu mungkin dia memohon ampunan tetapi dia malah mencela dirinya." 


æ” 
s 


pts se d Ja nee Maba gl gi Kei "TT 

s5 JIN AT 3g Ea AN aa AI Ga Ia JUS Tas JAN Ga al aai 

IS AI ó JBS a33 3 Ka taii c3 Je aig ae Oa dn je a 
SS a ai a pail NG IOS 


96 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


240. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Isma'il bin Abu Hakim telah 
sampai kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendengar 
seorang wanita yang shalat pada malam hari. Beliau bertanya; "Siapa ini?" Ada 
yang menjawab; "Dia adalah Haula binti Tuwait. Dia tidak tidur pada malam 
hari." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun membenci pebuatan tersebut 
hingga terlihat tanda kebencian pada wajahnya. Beliau bersabda: "Allah Tabaraka 
Wa Ta'ala tiada akan jenuh hingga kalian sendiri yang merasa jenuh, maka 
kerjakan amalan yang kalian mampu." 


g o2 o E E ZA 2o r2? ES ER of o Oo, 0 . 0” Zaz 
G Jl ie an OS SBI Ip e ol aol GE alal o 3 GE LS SS 
Dg Z 


a a a L GL Aa ja An ai i Ja aT i S6 Sa 


- 


Ps KAI OS SA Eh, WIL TG han olah ali yah (SSI 


241. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Bapaknya 
bahwa Umar bin Khatthab shalat malam dalam jumlah yang banyak, hingga 
ketika menjelang akhir malam dia membangunkan keluarganya untuk shalat. Dia 
berkata kepada mereka, "ASHSHALAAH ASHSHALAAH (shalatlah kalian, shalatlah 
kalian) ." Setelah itu ia membaca ayat: (Dan perintahkanlah kepada keluargamu 
mendirikan shalat dan Bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak 
meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat 
(yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa) ' (Os. Thaahaa: 132). 


33. Shalat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ketika witir 


3G D wa z LA o < 0-4 Ka na o < -a 2 o < - 0. Lo Ker 
AI bo ui SARI Sola ol AA g 


SERAH JAN Ia dani 0 din ala ó Gd Jin DI Dag aa 
AS da f Bb ES SY Hn Ga 


242. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah 
bin Az Zubair dari Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat malam sebelas rakaat, 
dengan witir satu rakaat. Ketika selesai, beliau berbaring miring ke kanan." 


SIS o JET HS op Kah IL GS td! daan Il 03 daan GS Me GS BS) 
KAS DI Io D Sg 32 ESE AS Ala AE AN a 2 a33 LE IU AI 
or. Tae Di ae . Pa Ore 35 8 Z Aa. - 0 UKS z L aa 
op À Yg Ola) dan Alap ade AU Iko MUI Jaa OE G EG Sa 3 dug 
oF oz Z w P PDAS 

- | o 


JUS IG BII dan B a E JUS G a aS iie Ss E 


- 


97 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


LAN jan GE du iage ET US ja OS d3 a E 


“ 


SI AG nda 


5i Js p5 


243. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi 
dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dia bertanya kepada Aisyah isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 'Bagaimana shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam di bulan Ramadlan? ' Aisyah lantas menjawab, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak melakukan shalat lebih dari sebelas rakaat, baik 
pada bulan Ramadlan maupun lainnya. Beliau shalat empat rakaat, jangan 
kamu tanya bagus dan panjangnya. Beliau shalat empat rakaat, jangan 
kamu tanya bagus dan panjangnya. Setelah itu beliau shalat tiga rakaat." 
Aisyah meneruskan ucapannya, "Aku lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah 
anda tidur sebelum berwitir? ' beliau menjawab: "Wahai Aisyah, sesungguhnya 
kedua mataku tidur tapi hatiku tidak." 


“fz 
“ 
a| 


AM Joss OÉ ESG Id Ž HE e a OE A a EA A ang 
KS a ia a SS a Pa Ia dg ala A1 J2 


” 
oo. Z 


Wor Iera 
- « a 
-” 


244. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengerjakan shalat malam tiga belas rakaat. Kemudian beliau 
shalat dua rakaat setelah mendengar adzan subuh." 


BM EN ME IR yi GPE Ra GP Dik 3 
JG BE Sa Bu Ban is BB ay SI j 
Suu d ilai aas ae AN IA Jaan a Bag E 3 aÓ 
E E 
SGY iai F3 5 ao 3 IE KA ama sed da Ya ii Jar 


= è ybg gaS Lia D ga è SE IIS 5 Bas Ji agge be SA 
id 


Cr 
Gz 
pn 


- 


ma s o9 


D pa a aan 
3 asi g MTER E 
ELMAR P3 AA A3 s3 NEEE 


gal Ja g 4 pa 


98 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


245. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Mahramah bin Sulaiman dari 
Kuraib budak Ibnu 'Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, 
bahwa ia pernah bermalam di tempat Maimunah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu bibi dari pihak ibunya. Abdullah bin Abbas berkata; "Saya 
berbaring di atas bantal pada bagian sisinya, sedangkan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan isterinya berbaring pada bagian sisi 
panjangnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidur hingga ketika 
sampai pertengahan malam, atau kurang sedikit, atau lewat sedikit, beliau 
bangun. Beliau kemudian duduk sambil mengusap rasa kantuk dari wajah 
dengan tangan. Dan beliau membaca sepuluh ayat terakhir dari surat Ali 
Imran, lalu berdiri menuju geriba yang tergantung. Beliau berwudhu 
dengan menyempurnakan wudhunya, setelahitu berdiri shalat. Ibnu Abbas 
berkata, "Kemudian aku bangun dan melakukan sebagaimana yang 
dilakukan oleh beliau, lalu aku pergi dan shalat di sisinya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu meletakkan tangan kanannya di atas 
kepalaku seraya memegang telinga kananku dan menariknya 
(memalingkan) . Beliau lalu shalat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua 
rakaat, dua rakaat, dan dua rakaat. Kemudian beliau shalat witir. Setelah 
itu beliau berbaring hingga muaddzin datang kepadanya. Beliau shalat 
ringan dua rakaat kemudian keluar shalat subuh." 


jó Tag MEN fo da Yen la Tin PAS JET gai Me 3 GE 
a anna si II UE SA 
SA a a a Jaa AA yA ays Lg oi Ia PKS 


A gA 
- PETA 


ena Taja AI reel ah Aa Daan Ri 
AS Salat SVG Das al as Lag yi Goa Lang Kata) po 


246. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Bapaknya bahwa Abdullah bin Qais bin Makhramah mengabarkan kepadanya, 
dari Zaid bin Khalid Al-Juhani dia berkata, "Saya akan menyelidiki shalat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada malam ini." Zaid bin Khalid Al-Juhani 
berkata, "Aku lalu tidur di kemah beliau, atau pintunya. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kemudian berdiri dan shalat dua rakaat panjang, dua 
rakaat panjang, dua rakaat panjang. Kemudian beliau shalat dua rakaat 
yang lebih ringan dari dua rakaat sebelumnya. Beliau shalat dua rakaat 
yang lebih ringan lagi dari dua rakaat sebelumnya. Beliau shalat dua rakaat 
yang lebih ringan lagi dari dua rakaat sebelumnya. Lalu beliau shalat dua 
rakaat yang lebih ringan dari dua rakaat sebelumnya. Kemudian beliau 
shalat witir, maka genaplah menjadi tiga belas rakaat." 


99 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


34. Perintah Witir 
IE NE IR KB Mah UKS Es rs 
AI Aa la AIA Ya aa 38 la sa Un Ja 


” 


a Le MR Bg gi gi ii 


-” 
w æ Ta 2 


TET 


247. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dan Abdullah bin 
Dinar dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang laki-laki bertanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tentang shalat malam? Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: "Shalat malam dikerjakan dua rakaat, dua rakaat. Jika 
salah seorang dari kalian khawatir subuh tiba, shalatlah satu rakaat 
sebagai witir untuk shalat sebelumnya." 


RAA ON DE OE oi SE PSAS 


ga, S5 Aji IA AU Jai pin Ie Sin ES BS a Ia 
SIL BEE a JI G 3d Eb EG call oy FGE II ES iaaii 


An 


edan Ia Ip tia AA SBL JE i 
yi búa ÉA Sis ai be aG aa Ga E i OS 
GIS da Ó Kis Sie i gi Ie ot i Sas TN SR II MA ie Ss i g% 


ENERE ól; 


Je 


248. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Yahya bin Habban dari Ibnu Muhairiz, bahwa ada seorang laki- 
laki Bani Kinanah yang bernama Al-Mukhdaji, mendengar seorang laki-laki yang 
diberi julukan Abu Muhammad berkata di wilayah Syam, "Witir itu wajib." Al- 
Mukhdaji berkata: "Aku kemudian menemui Ubadah bin Shamit, aku 
mencegatnya saat ia berangkat ke masjid. Aku lalu kabarkan kepadanya dengan 
apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad. Ubadah pun berkata, "Abu 
Muhammad telah berdusta. Aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Lima shalat Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkannya 
kepada-Nya. Barangsiapa melaksanakan dan tidak meninggalkan satupun 
darinya karena meremehkan kewajiban, niscaya baginya janji Allah untuk 
memasukkannya ke surga. Barangsiapa tidak melakukannya, niscaya dia 
tidak mendapatkan janji Allah (untuk memasukkannya ke surga) . Jika 
berkehendak Allah akan menyiksanya, dan jika berkehendak maka Allah 
akan memasukkannya ke dalam surga." 


100 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Sa Ha aah SS JB) JUS op aa akn Denata gie 
IN AE IIS EN SB SG SIG aal dai LSG Tata JG ISA Gaia ab 


Im d él ali MI ie KE JUS S3 IS mena Ea SN LB CS 3 a 


” 
e 


PERAK aa ade AI A2 AI ds KA i ii LAN Na AN Sl 


249. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Bakar bin Muhammad bin 
Umar dari Sa'id bin Yasar berkata, "Saya berjalan bersama Abdullah bin "Umar di 
sebuah jalan Makkah." Sa'id berkata, "Saya khawatir subuh akan segera tiba, 
maka saya pun berhenti untuk melaksanakan shalat witir, hingga saya masih 
mendapatkannya shalat witir tersebut. Abdullah bin Umar bertanya, "Dari mana 
kamu?" saya menjawab, "Saya khawatir masuk subuh, maka saya singgah untuk 
shalat witir." Abdullah berkata: "Bukankah sudah ada bagimu contoh dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" saya menjawab: "Ya, demi Allah." Dia 
berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat witir di atas untanya." 


o Pei 35 


da gini gii GE j8 5 aa Gpp dani GE daa daa op GE UU SAS 
D Ps Ia a JG gal ai ? Sp MEI 33 2 PEKA 


SI oa Oia BÉ G 


| 


250. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab dia berkata: "Jika Abu Bakar Ash Shidig hendak mendatangi 
ranjangnya, dia shalat witir, sedangkan Umar bin Khatthab melaksanakan shalat 
witir di akhir malam." Sa'id bin Musayyab berkata: "Jika saya hendak tidur, saya 
shalat witir terlebih dahulu." 


35. Seorang laki-laki bertanya Abdullah bin Umar tentang wajib tidaknyashalat 
witir 


su 


enam nyak gu sil “Semak aa 
de jan p 5 II ie G i i AI S oly S al a 
Bol Ai all Ga LIS aS S S K5 


$ 


251. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" dia berkata, "Saya 
bersama Abdullah bin Umar di Makkah, sementara saat itu langit terlihat 
mendung. Abdullah khawatir jika waktu subuh segera datang, sehingga ia 
shalat witir satu rakaat. Namun setelah itu mendung tersingkap dan 
Abdullah melihat ternyata masih malam. Maka ia pun menggenapkannya 
dengan satu rakaat lagi, setelah itu ia shalat dua rakaat, dua rakaat. Dan 
ketika ia khawatir waktu subuh akan segera datang, ia mengerjakan shalat 
witir satu rakaat." 


101 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Sa A SI HS In 3 SE aa aS Tn ANN E Sela, 
Azab jaka Ak & 
252. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


Umar ketika shalat witir, ia membaca salam setelah dua rakaat dan satu 
rakaat. Kemudian dia menyuruh diambilkan sebagian keperluannya." 


ÍÓ Sim KE Ss 3 OÉ nai g GE MG SE ia 
SF SIN GS 33 Erie JI Ian E ah la 


253. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa Sa'ad bin 
Abu Wagash shalat witir satu rakaat setelah isya'. Malik berkata: "Ini bukanlah 
yang kami amalkan. Menurut pendapat kami, shalat wirit paling sedikit adalah 
tiga rakaat." 


o 2 II - 


Fa ga Jas E ae Dp LS 


Í 


MERE ERROR TETEE 


254. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar bahwa 
Abdullah bin Umar berkata; "Shalat maghrib adalah witirnya shalat siang hari" 


36. Witir setelah fajar 


ERN Aa PASAR Il op RI ae JA Ml IE GE gia 
a5 AS S5 a5 a a G ma JS GEE EM oa gia 
i SG GE G3 A LA PUS aa Ia s E ai i5 JS 25 Api caii 


0o 2 


255. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdul Karim bin Abu Al 
Mukhariq Al Bashri dari Sa'id bin Jubair, bahwa Abdullah bin 'Abbas tidur 
kemudian bangun. Lalu ia berkata kepada pembantunya; "Lihatlah apa yang 
telah dikerjakan manusia -saat itu dia telah buta-." Pembantunya kemudian 
pergi, dan setelah kembali, pembantunya berkata; "Orang-orang telah selesai 
shalat subuh." Abdullah bin Abbas berdiri shalat witir kemudian shalat subuh." 


37. Abdullah bin Abbas, Ubadah bin Ash Shamit dan al Qasim... 
aiai PA 


z G al IIS ES WE 


102 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


256. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata; "Saya tidak peduli walau 
iqamat subuh dikumandangkan, saya akan tetap shalat witir." 


Lp a Ge Sr GE JG i aa o GÉ SE G A, 


UE 


aall ie bo 5 $ E 3 3 6 al Ía GIRI 266 meal G 


257. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dia berkata; " 
Ubadah bin Shamit adalah imam bagi suatu kaum. Pada suatu hari, dia 
keluar untuk shalat subuh. Muaddzin lalu mengkumandangkan iqamat, 
maka Ubadah menghentikan iqamahnya hingga ia menerjakan shalat witir. 
Setelah itu ia shalat subuh bersama mereka." 


Tas Op E G3 AL KE Lah ET HI o E a An E ae IU Ba) 
BK ÉS AA Sa BY jacis y TETONIT” 


258. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim dia 
berkata; saya telah mendengar Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah berkata; "Saya 
akan tetap shalat witir saat aku mendengar iqamat atau setelah fajar." 
Abdurrahman ragu, mana yang dikatakan Abdullah bin Amru." 


ia aI Il da A Gp lall a l ip A E e G S g 
Sa 


- 


259. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim dia 
mendengar bapaknya Al Qasim bin Muhammad berkata: "Saya tetap shalat 
witir walau setelah terbit fajar." 


38. Dua rakaat fajar (Shalat sunnah subuh) 
sie ái [a gil gys iais NE ya SE g SE NG GE AS 
ia o 55 bigh Es a AIA 


SAPERNE AREA zall 


260. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar, bahwa Hafshah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan 
kepadanya, bahwa "Jika muaddzin telah selesai mengumandangkan adzan 
subuh, maka sebelum iqamah dikumandangkan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat ringan dua rakaat." 


103 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


pe ARA Js 3 dn Ga D3 EENE S ya y ES AL 
IST ó ó SA AAS Tag AE nn 


261. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Aisyah isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam meringankan dua rakaat fajar, hingga saya bertanya-tanya, 
'Apakah beliau membaca Ummul Qur'an (Al Fatihah) atau tidak'." 


Jó å T AN wE g L f E m i o AI E aa GE NG dung 
gÍ Jus s sié i Ía ói Jan age eó A ZA 9 é 
SAN JÉ GEN aa La GEA Ya 


262. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Syarik bin Abdullah bin Abu 
Namr dari Abu Salamah bin Abdurrahman dia berkata: "Suatu kaum 
mendengar igomat, lalu mereka bangun mengerjakan shalat. Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam menemui mereka seraya bertanya: "Apakah 
ada dua shalat secara bersamaan, apakah ada dua shalat secara 
bersamaan?" hal itu terjadi mengenai shalat subuh dan dua rakaat 
sebelum subuh. 


“ 2 z7 gar 2 


S5 SI A5 KALA áil 5S, LS AE gp AN LE BAK ST Mu 3S AS, 
saia metan “T 


25 Ar e 


Ga aan gil 


263. Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai padanya, bahwa 
Abdullah bin Umar pernah tertinggal dua rakaat fajar, lalu ia menggadlanya 
setelah matahari terbit. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 
Abdurrahman bin Al Qasim dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa ia 
mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Ibnu Umar." 


39. Keutamaan shalat jamaah daripada shalat sendirian 
IE Tag IE Ío Á Iris SE 3 MIE SE Bob NG SE gA ie 
1553 Say ga BA SLS jiis uhi ISS 
264. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" dari Abdullah bin 
Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalat 


berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat 
sendirian." 


104 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


| 


Z z sz 1 3. 5 eng Ea B3 o - or Pra o or -07 Rir 
Ao D Jasa O ERA l GE all o Jas E e l e UG e ang 
F3 guris iait iag atasi o Ia l aeh Na JG ag ae AI 


265. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh lima bagian daripada 
shalat salah seorang dari kalian sendirian." 


A" 


PA gl E TEN EN gl SE G GE i y 


” ” ” -” 
hA LET LA IU TBK syor aa BAN BAN 2. Ar RKE A 
- 
ad lg Gagas Da al Shas AS al Ol Tema JA se SA S K JU kg 
.. - + + - + > An - m: 
-” z - - - 
pe 03. 2a 


da g oo gi GA e tE A d DES Ga a Ne l 


sz 
SK SOE OI Ip 


- ° - -7 Orr o g Zr o s$ Z - 2 s 
shall Aga) in Costa ya gl Cara Lada AR ASI duel 


-” 
£ s 0 
| - 


KIE II Fo AI Jaa 6 


266. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi 
dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh, saya sangat berkeinginan 
memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian 
aku perintahkan seseorang mengumandangkan adzan, kemudian igmah 
dikumandangkan. Setelah itu aku perintahkan seseorang untuk menjadi 
imam bagi manusia, sementara aku pergi menuju beberapa laki-laki, 
sehingga aku bisa membakar rumah-rumah mereka. Demi dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, kalau saja salah seorang dari mereka tahu bahwa 
mereka akan mendapatkan tulang kambing yang gemuk (banyak sisa 
dagingnya), atau dua tulang rusuk yang enak, niscaya dia akan mengikuti 
shalat Isya." 


- 0 ca zf - o o? or z os O „r? Zor oa ; a - a Ver 


--” 


z a v8 - d s 3 k 2 AT an g s TEP A 
ASI EL Ya HNS a a JB 3 


x 


267. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadir mantan budak 
Umar bin Ubaidullah, dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Tsabit berkata; "Sebaik- 
baik shalat kalian adalah yang kalian lakukan di rumah, kecuali shalat 
wajib." 


40. Shalat isyak dan Subuh 


Ia o data GE KAN ai AS 
ji Kaki T alh skali Spb ABU 33 UI JB Play ale AI Ta Á 


” p 


Ís 


105 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


268. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin 
Harmalah Al-Aslami dari Sa'id bin Musayyab bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "(Pembeda) antara kita dengan orang munafik adalah 
menghadiri shalat isya dan subuh. Mereka tidak bisa melaksanakannya." 
atau dengan lafad lain yang semisal. 


ÍA gi SE g gl AE 3 Ba Aa ga GE NG a 
daaa aa KIS AI Ao AI Jaa 


7 A č ” æ 


Hi cel SA binin ganii A agin ó Í i i a KAS i 
Se d Ái ag Aa Gu Sa Ó Jai d 
KAN g Salah jy a AT aill G Ona IN aE yagis 

EE AN onah 


269. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya budak Abu Bakar bin 
Abdurrahman, dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Ketika seorang laki-laki sedang berjalan di 
sebuah jalan, tiba-tiba ia mendapatkan duri, lalu ia ambil dan 
menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan mengampuni 
dosa-dosanya". Beliau bersabda lagi: "Mati syahid itu ada empat macam: 
orang yang mati karena wabah tha'un, orang yang mati karena sakit perut, 
orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena reruntuhan 
dan orang yang mati karena berperang di jalan Allah." Beliau lalu 
melanjutkan sabdanya: “Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada 
pada adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya 
kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan berebut undian. 
Seandainya mereka tahu pahala bersegera dalam menghadiri shalat 
berjama'ah, niscaya mereka akan berlomba-lomba menujunya. Dan 
seandainya mereka tahu pahala shalat isya dan subuh, niscaya mereka 
akan mendatanginya walau dengan merangkak." 


g Íj É PEN i TE : BA ale g EE d g sa sa 


HPE JB gua F AFTA E Sa sma A D Diatas Anna 


“3 


Sa 2 a ne Ja Ns CAFE ja s S6 4 


106 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


270. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 
Sulaiman bin Abu Hatsmah, bahwa Umar bin Khatthab pernah kehilangan (tidak 
melihat) Sulaiman bin Abu Hatsmah dalam shalat subuh. Maka pada pagi 
menjelang siang Umar bin Khatthab pagi menuju pasar, sementara tempat 
tinggal Sulaiman terletak antara pasar dan Masjid Nabawi. Umar lalu bertemu 
dengan Asy Syifa, ibu Sulaiman. Umar lalu berkata, "Saya tidak melihat Sulaiman 
saat shalat subuh?" Wanita itu menjawab, "Dia telah shalat semalaman, hingga 
dia terlelap tidur." Umar berkata; "Mengikuti shalat subuh berjama'ah lebih 
saya sukai daripada shalat semalam suntuk." 


” 
SG 3 


PAI ES al 3 AB sma y AR Ar SE a 


CA Sa ni JA Sp Abal a Aib ae Ja 5 


ARUS las TAS E a ai E Ikang Si ME SER mad $ Sy D 
Ss pé USG shali 45 Ia SKS LIS igi GO Ia Oka na 


A 


Z i RÚ G E AK Sa Aa 


S ai 


271. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Abu 'Amrah Al Anshari dia 
berkata: " Utsman bin Affan mendatangi shalat Isya, namun ia melihat orang- 
orang yang hadir hanya sedikit sekali, maka ia pun berbaring di tepi masjid 
menunggu agar yang datang lebih banyak. Ibnu Abu 'Amrah lalu 
menghampirinya dan duduk di dekatnya. Abu Amrah lalu bertanya diri Utsman, 
lalu Utsman pun mengebarkan kepadanya. Lalu Amrah bertanya kembali, "Apa 
saja yang kamu ketahui dari al gur'an? ' Utsman kembali menagabarkan 
kepadanya. Setelah itu Utsman berkata kepadanya, "Barangsiapa mengikuti 
shalat isya seakan dia telah shalat separuh malam. Barangsiapa mengikuti 
shalat subuh, seakan-akan dia telah shalat seluruh malam." 


41. Mengulangi shalat bersama Imam 


SE A3 Gi HJ GAN GI 5 GP DL opa SE Un Ga HA sis 
jy ps ián $ ias ae i SAR GI ya ani 
Á j JUS iaa fas A adt Si BA an ae i Ga Ki 
D Jam G ra ea 
I aa aó cio > Új ag ae ii Ío AI Iyan DS al g eda S5 II, 


” 
-9 o 


272. Telah menceritakan kepadaku dari Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
seorang laki-laki dari Bani Ad Dil yang bernama Busr bin Mihjan dari bapaknya 


107 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Mihjan, Bahwasanya ia pernah berada dalam majlis Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu dikumandangkanlah adzan shalat, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian berdiri mengerjakan shalat dan kembali. Sedangkan Mihjan 
masih berada di majlis dan tidak shalat bersamanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: "Apa yang menghalangimu shalat bersama orang-orang? 
Bukankah kamu seorang muslim?" Mihjan menjawab, "Benar wahai 
Rasulullah! Tapi saya sudah shalat bersama keluargaku." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu datang ke masjid, maka 
shalatlah bersama orang-orang walau sudah shalat." 


zZ 
+ nr’ z 0 A 


ai GL IE t AI LE S y SI SU E u GE ai y 
ua aa ni Sada Job payi ga SA 


3-55 agr - Pe 


AE Kai EM Ss ad as ii 


“ 
3. 9 £ gei 
Lad 


i pare 


273. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa ada seorang laki- 
laki bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Saya sudah shalat di rumah, lalu 
saya mendapati shalat bersama imam. Apakah saya harus shalat lagi 
bersama mereka?" Abdullah bin 'Umar menjawab, "Ya." Laki-laki itu berkata, 
"Mana di antara keduanya yang menggugurkan kewajibanku?" Ibnu Umar 
menjawab, "Apakah itu urusanmu? Yang demikian itu adalah urusan Allah. Dia 
yang berhak dalam menentukannya." 


2 
” 
AK 


i N 
6: 
G: 
k. 


ái ó aa ai, 


274. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa ada 
seorang laki-laki yang bertanya kepada Sa'id bin Musayyab; "Saya sudah shalat 
di rumahku. Kemudian saya mendatangi masjid, maka saya mendapati 
imam sedang shalat. Apakah saya harus shalat bersamanya?" Lalu Sa'id 
menjawab, "Ya" laki-laki itu bertanya: "Mana dari keduanya yang menggugurkan 
kewajibanku?" Sa'id menjawab, "Apakah itu hak kamu? Itu adalah hak Allah." 


BAL Gal G L BT al Se YES OP GA Ha GE G GE gE s 
S5 Gal pi JUS da AAi a pui iab ali oi Bak del ój Ji 


” 
or Os 79 of or „9z 3 kai a. or GT Sen Žar 
& : $ $ 2 


275. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Afif As-Sahmi dari seorang 
laki-laki dari Bani Asad dia bertanya kepada Abu Ayub Al Anshari, "Saya sudah 
shalat di rumahku, lalu saya mendatangi masjid dan saya mendapati imam 


108 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sedang shalat. Maka apakah saya harus shalat lagi bersamanya?" Abu Ayub 
menjawab; "Ya, shalatlah bersamanya. Siapa saja yang mengerjakan itu, 
maka ia akan mendapatkan pahala jama'ah, atau seperti pahala jama'ah." 


Sa gi SA Fo Ya Jis GÉ ja aa SN aan at ai 


Ika OB Gp ON aU Ha JL ag GS 


#0. 


Ga CIK Use 51 SG SAS SS Vs 


2! £ 


276. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berkata; "Barangsiapa telah melaksanakan shalat maghrib atau 
subuh, lalu dia mendapatkan imam sedang melaksanakannya, maka 
janganlah ia mengulanginya." Malik berkata; "Saya berpendapat: tidak masalah 
shalat bersama imam bagi siapa yang telah shalat, kecuali shalat maghrib. 
Karena jika dia mengulanginya, maka akan menjadi genap." 


42. Yang perlu diperhatikan dalam shalat jamaah 


DE 1,0 


ea Jaa Bi AA A SE AN EN Í SE ala E Ai 
IP ISI HTI aiii st pa aa je Pa 


277. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika 
salah seorang dari kalian mengimami orang-orang, maka hendaklah ia 
ringankan. Karena di antara mereka terdapat orang lemah, sakit dan tua. 
Jika salah seorang dari kalian shalat sendirian, maka ia boleh 
memanjangkannya sekehendaknya." 


SA ja IS IE aini, 


Ballon giaa saga I KE Li gi AS Aa ga, 


2/8. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dia berkata: "Saya 
berdiri di belakang Abdullah bin Umar dalam suatu shalat. Sementara tidak 
ada seorang pun yang shalat di belakangnya selain aku, lalu Abdullah 
menarikku dengan tangannya dan menjadikanku sejajar dengannya." 


Pek sea LA t TSR a g GE E G Ja: 


ai a T GE SN GS Nu JB G padi at 


109 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


279. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id, bahwa ada 
seorang laki-laki mengimami orang-orang di 'Aqiq. Lalu Umar bin Abdul Aziz 
mengirimkan utusan kepadanya dan melarangnya menjadi imam. Malik berkata, 
""Umar bin Abdul Aziz melarangnya menjadi imam karena laki-laki tersebut 
tidak diketahui siapa bapaknya." 


43. Shalat imam sambil duduk 
Ong SAE AN Fa AA Joo SI SL oy AI E PE oi GE G GE AS 


25, S 2... -3 o ZA” 5 se 2. yg Toa A Po 2... 
22153 Uang as yag Pa Uje POLO a YAAA Fiona E mad Laga CS, 


Sa GB WS G6 o BÉ Kb AYI Jab LSI JB Soal 3 as 
UI Io hy idi Dip G5 IIA SKA GAS AI Aa JG IG rr a35 Ils SU 


- 
2 3508 # 2 


GIA Caha lela 


280. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Anas 
bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menunggang kuda, lalu 
kuda beliau tersungkur hingga lengan kanannya retak. Beliau kemudian 
mengerjakan shalat dengan duduk, dan shalat kami mengikutinya dengan duduk. 
Kamipun shalat di belakang beliau dengan duduk. Selesai shalat beliau bersabda: 
"Dijadikannya seorang imam adalah untuk diikuti. Jika dia shalat dengan 
berdiri, shalatlah dengan berdiri. Jika dia rukuk, maka ikutlah rukuk. Jika 
dia bangkit, maka ikutlah bangkit. Jika dia membaca: SAMI'A ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH (Allah Maha Mendengar terhadap orang yang memuji- 
Nya), maka ucapkan: RABBANAA WALAKAL HAMDU (Wahai Rab kami hanya 
untuk-Mu segala pujian) . Jika dia shalat dengan duduk, maka shalatlah 
dengan duduk semuanya." 


Ig KE AN IP HAN a GE dal GE RS ay pla GE LE HS) 
LL a 333 D as JIE gag 0 a Jaa bo SIB pi 


“ 


& pr Ia SG PGi js Gi Íó ópal G pasal Oi agl JG 
Ce aó e o 83 3) 


281. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat ketika sakit. Beliau shalat 
dengan duduk, sementara orang-orang yang shalat dibelakangnya shalat 
sambil berdiri. Kemudian beliau memberi isyarat agar mereka shalat 
sambil duduk, setelah selesai shalat beliau bersabda: "Hanyasanya 
dijadikannya imam adalah untuk diikuti. Jika dia rukuk, maka rukuklah 
bersamanya. Jika dia bangkit, maka ikutlah bangkit bersamanya. Dan jika 
dia shalat dengan duduk, maka shalatlah dengan duduk." 


110 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Serata Perai, 
IN Sasa, aý a al PG PERAR HA CE Kan 


” 


Pn Ke Ig AS AI Ia 


Ia aU Nee A edan lan ja 
A A Aa , 


282. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk 
melaksanakan shalat ketika sedang sakit. Saat datang, beliau mendapati Abu 
Bakar sedang shalat mengimami orang-orang, maka Abu Bakar pun mundur ke 
belakang. Tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berisyarat kepadanya, 
agar tetap pada posisinya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian 
duduk di sebelah Abu Bakar. Abu Bakar shalat dengan mengikuti shalat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sedang beliau duduk. Dan orang-orang 
mengikuti shalat Abu Bakar." 


44. Keutamaan shalat berdiri dibandingkan duduk 
PI dy HS ye al sap HL da | E SE pas 
Ja n J f a o aE o S a SE A aaa 


-” 


Pad 
$ 


SB gas ao aa pr a Keys a ale AA 


283. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Isma'il bin Muhammad 
bin Sa'd bin Abu Waqqash dari mantan budak 'Amru bin Al-Ash atau Abdullah bin 
'Amru bin Al Ash dari Abdullah bin 'Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Shalat salah seorang dari kalian dengan duduk 
seperti separuh shalat berdiri" 


Ea CT JE Bi oe gi apé gi E E gia gh GE Aa GE Ml 


D Ba da GS Lah G Ia 263 SE Hall 
Sena JUS G3 Semi CN PA 
SI IS 


284. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin 
'Amru bin Al Ash berkata: "Tatkala kami datang di Madinah, kami terkena wabah 
penyakit karena panas Madinah yang menyengat. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian keluar menemui orang-orang, sementara orang-orang 
sedang mengerjakan shalat nafilah dengan duduk. Rasulullah shallallahu 'alaihi 


111 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


wasallam bersabda: 'Shalatnya seorang yang dikerjakan dengan duduk, 
seperti nilainya setengah dari shalatnya seseorang yang dikerjakan dengan 
berdiri'." 


45. Shalat dengan duduk ketika shalat sunnah 
Say A GE Ing y SI GE OA pl HE NG a. Pe 
Pen a 15 iai tais PA 


Sisa 


285. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari As- 
Sa ib bin Yazid dari Abdul Muthallib bin Abu Wada'ah As-Sahmi dari Hafshah 
isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; "Saya tidak pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat sunnah dengan duduk sama 
sekali, hingga setahun sebelum beliau meninggal. Beliau shalat sunnah 
dengan duduk dan membaca surat dengan tartil hingga menjadi sangat 
lama, lebih lama dari biasanya." 


” 


an litar, 
al Mr Ir Ka ig Adi Su 


PER 


& SI Gamal oi Ia GE GAS aG Son BIS) IS et Fi SKS 


286. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat malam dengan duduk sama sekali, kecuali saat usianya 
telah tua. Beliau membaca dengan duduk, hingga ketika akan rukuk beliau 
berdiri dan membaca ayat antara tiga samapi atau empat puluh ayat, 
setelah itu baru beliau rukuk." 


kep Klg IE Gi BA hip BE Lau Pi, 
at 5 e d fo dn da Ai ie E AN 
Kai i ai Sei IP La JA AA Ia di BE AE h TAS Se ja 
a5 ia BRO ba SA ai G3 


Cer 
MN 
Spe 


287. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Yazid Al-Madani 
dan dari Abu Nadir dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi 


112 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


wasallam shalat dan membaca dengan duduk. Jika masih tersisa dari 
bacaanya sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau berdiri dan 
membacanya dengan berdiri. Setelah itu beliau rukuk dan sujud. Lalu pada 
rakaat kedua beliau juga mengerjakannya seperti itu." 


46. Shalat wustha (Shalat ashar) 
un nada naa da iE 


Í JÚ SI Gara 


ma ri S úa G ST j ase giai JB i 


LAST 


de ELD a ah USS 3 ab Ó Í lgs a GILA ola EPA 
iaa KE CE Sur AI Iga pai 8 L2; Pa #SLal opal k lÉ 
da ahe il Eo A1 da Iya 


288. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Al- 
Qa'qa' bin Hakim dari Abu Yunus mantan budak Aisyah Ummul Mukminin, dia 
berkata; " Aisyah menyuruhku menulis mushaf untuknya, kemudian ia berkata, 
"Apabila kamu telah sampai pada ayat ini, maka kabarkanlah saya: 
(Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. 
Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu") ' (Os. Al Baqarah: 
238) Tatkala saya sampai pada ayat itu, saya pun menyampaikan hal itu 
kepdanya. Lalu ia mendiktekan kepadaku: "(Peliharalah semua shalat(mu), dan 
(peliharalah) shalat wusthaa dan shalat asar. Kerjakanlah shalat dengan khusyu' 
karena Allah) ' Aisyah lantas berkata, "Saya mendengarnya dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam." 


Laid Usah LTE JET SN ap aa GE ALA o ai SE MIL SE AS, 


á Hn GILA ola TS gass a sig si ná SA GI EH Isak i 


pe 


IIS Sl BILA Oa e i (aU BW Wa UB sad 
GB AI Iyan ran 


289. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Amru bin 
Rafi' dia berkata: "Saya menulis mushaf untuk Hafshah Ummul Mukminin. Dia 
berkata: "Apabila kamu telah sampai pada ayat ini, maka beritahukanlah 
kepadaku: "“(Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat 
wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu) ' (As. Al 
Bagarah: 238) Tatkala saya sampai pada ayat tersebut, maka saya pun 
memberitahukan kepadanya. Lalu ia mendiktekan kepadaku: "(Peliharalah semua 
shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa dan shalat asar dan kerjakanlah 
shalat dengan khusyu' karena Allah) '. 


113 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


5i 


BAN gaa ol GE KA o 35 WG SE 3, 
AA PLS Sai j SA 
290. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Daud bin Al Hushain dari Ibnu 


Yarbu' Al Makhzumi dia berkata, "Saya mendengar Zaid bin Tsabit berkata, 
'Shalat wustha adalah shalat zhuhur." 


Kad 


47. Dirukhsahkan shalat dengan satu kain 


” 
58... 


Piai gg jab GB aal GE HA gi pa GE NG je g 
Pua aan Ja 
in 


"w 


291. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Umar bin Abu Salamah, Bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam shalat di rumah Ummu Salamah dengan memakai 
sehelai pakaian, beliau menyelimutkan kain tersebut ke tubuh dan meletakkan 
kedua ujungnya pada kedua pendaknya." 


Zf o 


Ta la SEL SI Eh eg na Se al EE Iu IE i y 
Bag AE To AN Jas IE 3 Pa a dg ada Di Ya d 


0633 o A Kk) 


292. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tentang shalat memakai sehelai pakaian. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Apakah setiap dari kalian memiliki dua 
pakaian?" 


a a GP SA l GE G Su, 


3 JUS BU ES Jai JA Jab 3 JR an CP 3 J3 

SERAI Te gk 5 l 
293. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab dia berkata, " Abu Hurairah pernah ditanya, 'Apakah boleh seorang 


laki-laki shalat dengan memakai sehelai pakaian? ' dia menjawab, "Ya." 
Ditanyakan kepadanya, "Apakah kamu juga melakukannya?" Dia menjawab, "Ya. 


114 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Saya shalat memakai sehelai pakaian. Bajuku yang lain tergantung di atas 
jemuran." 


48. Jabir bin Abdullah shalat dengan satu kain 
À Ja oE a y rt i E l a El A BA 
2 ka 


294. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
bahwa Muhammad bin 'Amru bin Hazm shalat dengan satu baju." 


49. Dirukhsahkan shalat wanita dengan pakaian dan kerudung 


” pa 
2s $ 


La R ERESSE REIRET 
SP au gjan JAN g AA CSS A ia l ad Jas G ag ae AI 


“0 2a - 3 3 -ix 
+ + + 


295. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Zaid bin 
Qunfudz dari Ibunya, Bahwasanya ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah, 
isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang baju yang dikenakan wanita dalam 
shalat? dia menjawab; "Dia shalat dengan kerudung, dan baju yang menutupi 
telapak kakinya." 


50. Dari seorang yang tsiqah, dari Bukari bin Abdullah bin al Asyaj,dari Bisr 


AZ Orro #5 ,0 


de S3 Halal OI JUS ATAU Hoa Ol amal GE 1913 op pa GE UU IS SAS, 
ÁL AA SS ISI AS JUS JR pad KB 


296. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwa ada seorang wanita yang meminta fatwa kepadanya, wanita itu 
mengatakan, "Ikatan sarungku membuat sulit diriku. Apakah saya boleh shalat 
hanya dengan memakai baju dan kerudung?" dia menjawab, "Ya, jika baju 
tersebut menutupi seluruh tubuh." 


51. Menjamak shalat ketika di rumah dan saat bepergian 


an 


Oo. 


PES AA oy 5315 GE MLS EL is 
Iys Saji dpan a G3 HE OS Alay ala a 


- 

& p 

V3, 
0 


297. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Daud bin Al Hushain 
dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjamak shalat zhuhur dan asar ketika dalam perjalanan menuju Tabuk." 


115 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


EREEREER gi KE SI GP a ja ia, 


sz z 


á fo di Ji SES A3 pe Ds SIR GS AN Jas ga a i ii 
IS MMA a oiin mand a og gag dag ala 
aga SN ja 2 PA Alah DAU IR GE 3S SA man salih 


Ia yag DG Ma Me PA A Iy Gas AI A5 GI IE 


aa - 


da Us G Ga pd va Siap SSS AI KA 133 Sua Bl ES WE GL 


AAE mba WS ES Ga Hp sat 


Sa daa Sg ala 
e 


s4 - 3G 
EF 5 


Sg ies sa fig sE d Ja dn Ira JEE E agt g EA 
Ka dag dn a AA jeas JOB EN FE S a ail SA 
In ya S Ga u ag as 


298. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al-Makki dari 
Abu Thufail 'Amir bin Watsilah bahwa Mu'adz bin Jabal mengabarkan kepadanya, 
Bahwasanya para sahabat berangkat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pada Perang Tabuk. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjamak 
shalat zhuhur dengan asar dan maghrib dengan isya." Utsman bin 'Affan berkata; 
"Suatu hari beliau mengakhirkan shalat, kemudian beliau keluar dan menjamak 
antara shalat zhuhur dengan shalat asar, lalu beliau pulang dan keluar lagi untuk 
melaksanakan shalat maghrib dan isya secara jamak. Beliau kemudian bersabda: 
"Kalian besok akan sampai pada mata air Tabuk, isnyaallah. Kalian tidak akan 
sampai di sana hingga matahari meninggi. Dan barangsiapa yang telah sampai di 
sana, maka janganlah menyentuh air sedikitpun hingga saya datang." Kami pun 
tiba di sana, ternyata kami telah didahului oleh dua orang laki-laki. Namun mata 
air tersebut hanya mengeluarkan sedikit air, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam akhirnya bertanya kepada keduanya: "Apakah kalian telah menyentuh 
air ini?" mereka berdua menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mencela keduanya dan berkata kepada mereka dengan penuh kemarahan. 
Mereka mengambil sedikit demi sedikit hingga terkumpul. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu membasuh wajah dan kedua tangannya dengan air itu. 
Kamudian beliau mengembalikan air itu ke dalam mata air, hingga mengalirkan 
air yang melimpah, lalu orang-orang minum darinya. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Muadz, jika umurmu panjang niscaya kamu 
akan melihat di sana sini akan muncul pepohonan (menjadi kebun) ." 


Ig ae i So D Jaan ó E JÓ pae HM LE SES u Su, 


Aa SA i RA Fall a JAS II 


116 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


299. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata; "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terburu-buru dalam 
perjalanannya, beliau menjamak shalat maghrib dengan isya." 


Pd 
Asi 


AE KE ES pasha ia au ja dis 
JS BA Alia Sa A man Sell ag AE MUI Io Ml Jam be 
Ph GO DS sai au JB Aa T; SP 

300. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al-Makki dari 
Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin 'Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam mengerjakan shalat zhuhur dengan asar secara jamak, dan 
maghrib dengan isya secara jamak, bukan karena ada ketakutan atau karena 
perjalanan." Malik berkata, "Saya melihatnya bahwa hal itu terjadi karena hujan." 
ella SA GG BANI AR Il OS AS Ip Ml IS Ol Bb MLS AS) 
Ha BA 

301. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi, bahwa jika para 


pemimpin menjamak shalat maghrib dengan isya, maka Abdullah bin Umar ikut 
menjamak bersama mereka." 


Oo. - 0 


adi ia i EA Ja Án aé A daa au E i y 
Ta Mae Ia ak set as AAN 


A” 
asi 


302. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab Bahwasanya ia 
pernah bertanya kepada Salim bin Abdullah, "Apakah dalam perjalanan shalat 
zhuhur dan asar boleh dijamak?" dia menjawab, "Ya. Yang demikian itu tidak 
masalah. Tidakkah kamu melihat bagaimana shalatnya orang-orang di Arafah?" 


52. Meringkas shalat saat bepergian (Oashar) 


PA KE JU Sl yaa o ME JT IS SE AN DE G GE G i 
PNS AS V3 OI a AN ia oh a IE UI KI Gi G JW rs 
SS UI ES je SE BN SI SI NG ja Isl JUS AI 


350 z 
£ 


” 
OREA EET < -fT Zog aer 


303. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
seorang laki-laki dari keluarga Khalid bin Asid dia bertanya kepada Abdullah bin 


117 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Umar, "Wahai Abu Abdurrahman! Dalam alquran kami hanya mendapati 
shalat khauf dan shalat ketika mukim. Kami tidak mendapati ayat yang 
menjelaskan shalat saat safar?" Ibnu Umar berkata; "Wahai keponakanku! 
Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi 
wasallam kepada kita dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kita 
hanya mengerjakan apa yang kita lihat beliau mengerjakannya." 


sa Lk 


a io ilgi 


Se PAN gi EE GE OLS oa gla GÉ a GE giis s 
d NOS 2.253 


S5 an ag YES, EA a Ebi ¿Íó Gl AA 
Pena 


304. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Shalih bin Kaisan dari Urwah 
bin Az Zubair dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata, 
"Sebelumnya diwajibkan shalat dua rakaat, dua rekaat baik di waktu 
mukim maupun safar. Kemudian dua rakaat tersebut ditetapkan untuk 
orang yang melakukan perjalanan, dan ditambah dua rakaat untuk orang 
yang mukim." 


A e a SAt a 3 yi MN aa AP MA yA, 
SE SAI Fa di ol gá A ES AG JS A SA 


305. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa dia 
berkata kepada Salim bin Abdullah; "Alangkah mengherankan apa yang 
engkau lihat! Bapakmu mengakhirkan shalat maghrib dalam perjalanan." 
Salim menjawab, "Matahari telah terbenam sedangkan kami masih berada 
di Dzatil Jaisy, lalu ia mengerjakan shalat maghrib di 'Aqiq." 


53. Kondisi diwajibkan meringkas shalat (Qashar) 


2 
pa 


R E SAI EM LE GP G iE A i5 


ENEL Sa ai 


306. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi', bahwa jika 
Abdullah bin Umar keluar melaksanakan haji atau umrah, dia mengqashar shalat 
di Dzil Hulaifah." 


5 e d S$ Í aa SE ÁI yi MG SE GA gil GE U GE is s 


rro 


Sang g aa g LAI 


307. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah dari Bapaknya bahwa dia berangkat ke Rim. Lalu ia mengqashar shalat 


118 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


dalam perjalanan tersebut." Malik berkata, "Jarak perjalanannya sekitar empat 
Burud." 


e æ 


l ol d) S3 E Ml Sa E y Bl GE Bb GE G Ye as 


r or 


aoi Sa 33 NE en 2 “Aa AU 2 e Zail pa 
op ae Ka Ol G03 db Jü SIS opaa À Lall as 


308. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Salim bin Abdullah 
bahwa Abdullah bin Umar berkendara menuju Dzatin Nushub. Lalu ia 
mengqashar shalat dalam perjalanan tersebut." Malik berkata, "Jarak Dzatin 
Nushub dan Madinah sekitar empat Burud." 


-” 


da a TS JI AL OS A1 RRT RERET 


309. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa 
dia pernah melakukan perjalanan ke Khaibar dengan menggasar shalat." 


Hah SE PE HA LE Se LS SE) 
BEI asai apa $ ELA 


310. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar mengqashar shalat dalam sebuah 
perjalanan sehari penuh." 


” 
355 


da ha W Sol Tas ool aa Jl OS Al Bb GS Uh IS SAS 


311. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa dia melakukan 
perjalanan bersama Ibnu Umar ke Al Barid. Dan Ibnu Umar tidak menggashar 
shalat." 


54. Shalat musafir jika tidak berniyat bermalam 
Iis SE AE G3 DN KET AA up IL IE Ia Gl IP Una GA gi 


TT. 0 AN PU err E E E E u Ê 
DN AS a paa olg USG aai Sa PU La Yel 


312. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim 
bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata; "Saya shalat sebagaimana 
shalatnya musafir selama tidak berniat menetap, meskipun tertahan 
selama dua belas malam." 


119 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


| ai 


a Giai as a 


FE Aoi 


313. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin 

Umar bermukim di Makkah selama sepuluh malam, dengan mengqashar 

shalat, kecuali jika shalat bersama imam, maka ia shalat dengan shalat 

imam (sempurna) ." 

55. Shalat imam jika berniyat bermalam 

SA Ya JB nba G3 Ian — SI UAN A JL ML EA 3 
AN Ea u EÍ WI, G JB FILA a g Já S 


Çi 
È 


314. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Atha- Al Khurasan 
mendengar Sa'id bin Musayyab ia berkata; "Barangsiapa berniat menetap 
selama empat malam sedangkan dia seorang musafir, maka dia harus 
menyempurnakan shalatnya." Malik berkata; "Demikian itulah yang paling 
saya sukai dari yang saya dengar." 


56. Shalat musafir jika menjadi imam atau di belakang imam 
Aae gl GA AN oh gl GA Ga pl GP aa GE á jis 
PE oa i S ap Io IX pas 81 56 
as f ABI g gi Gé aah bi dal op ats E ale gé ita 
315. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim 
bin Abdullah dari Bapaknya, bahwa ketika Umar bin Khatthab datang di Makkah, 
ia shalat mengimami mereka dengan dua rekaat. Lalu ia berkata; "Wahai 
penduduk Makkah! Sempurnakan shalat kalian, sesungguhnya kami dalam 


keadaan safar." Telah mengabarkan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
Bapaknya dari Umar bin Khatthab seperti di atas. 


316. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin 


Umar shalat empat rakaat di belakang imam di Mina. Jika dia mengerjakan shalat 
sendirian, maka dia shalat dua rekaat." 


PE d 30 5 


ÉI AS Sang PS Si MN LE AS JO KI Bpk IS AS SS, 
UE a Sa ii as ge 


120 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


317. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Shafwan 
Bahwasanya ia berkata; " Abdullah bin Umar menjenguk Abdullah bin Shafwan. 
Lalu ia mengimami kami sebanyak dua rekaat kemudian ia keluar, sedangkan 
kami berdiri dan menyempurnakannya." 


57. Shalat sunnah saat safar, siang-malam, dan shalat diatas kendaraan 


Pp Z -2 03 - 9 


PAMA ANA MAAN RAMA AP 
dn f SN FR gb or hun bai WS AS ÉA A 


SANT Ead 


Su 


318. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar, bahwasanya ia tidak pernah mengerjakan shalat sunnah sebelum dan 
sesudah shalat fardlu saat dalam perjalanan, kecuali shalat di kahir malam. Dia 
shalat di tanah atau di atas kendaraannya, kemanapun kendaraan tersebut 
menghadap." 


58. Dari al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az Zubair dan Abu Bakar 


ŠI E SE US op san SEN gf SE DI GA api GE ME gila, 


Í Ea gang alpa Io MI Ia SG JBS AA 


o 
ar + 


Porai 


319. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Mazini dari 
Abu Al Hubab Sa'id bin Yasar dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia berkata; 
"Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di atas keledai 
menghadap ke arah Khaibar". 


Maa DN Sab a a a GP PS 
AS 083 yA a i l nn E A g il ani 


- 3,0 Na ai 30 5 


D Ji pas ip A 


320. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di atas 
kendaraan dalam perjalanan kemanapun kendaraan itu menghadap." Abdullah 
bin Dinar berkata; "Abdullah bin Umar juga melakukan hal serupa." 


Jp FIB JA g Nu 3 SI E GG aa o GA SE NG GE 3, 


s B3 WN E Sae Alah A3 G Saka KE II Ag KY 


121 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


321. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata; "Saya 
melihat Anas bin Malik ketika dalam perjalanan, mengerjakan shalat di atas 
keledai, padahal keledai tersebut menghadap ke selain kiblat. Dia rukuk dan 
sujud dengan berisyarat tanpa meletakkan wajahnya di atas sesuatu." 


59. Shalat 'Dhuha' 


s 


CAB al O EU gi op JE JA SA NE Teka y Saga GE NU EA iis 
SES, BS FA RE fo ag SAE AN AO AI Jaa DI SGM AU gl i 


i 7 
$ 
Go. 


322. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Musa bin Maisarah dari 
Abu Murrah mantan budak 'Aqil bin Abu Thalib, Ummu Hani binti Abu Thalib 
mengabarkan kepadanya, bahwa pada saat pembukaan kota Makkah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat delapan rekaat dengan 
memakai sehelai pakaian." 


gl o JAE Ip FA LOLA aa op jae IP AN IE G SS) 


- 2 ” ” 
Pan - 5 a 5 ag G og 3 2z - £ 0 qar BE p z 2 Da A - 
Alap beb AMI ro A01 Jaa Jl Cb Jai JB Il Ea cela al Rama Al TA db 
TA Tn ons a TE Mai maa Z safon aro R- <, A ge- ashor T oZy AN 
ELi pia Uya JGD ade Eola EIG ogi a Abal er Jadis aang a PE 


N 


ti 


- sran D AT “ema 2 7 a a77 e” uÊ zor “Tae - $ s” 38 

OLS BL das OB Alat Opa P3 lala sila ab Lia JS Sal Esa sila al 
: zZ g sa > 7z 

f aooe By Goe a Poa ak oe R a L 


a GTA iag ade AI da A ia Ip AG 


Io Ws, 2 ik 


& 


323. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadir mantan budak 
Umar bin Ubaidullah, bahwa Abu Murrah mantan budak Ugail bin Abu Thalib, 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Umu Hani binti Abu Thalib 
berkata: "Saya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika terjadi 
Fathu Makkah. Saya mendapati beliau sedang mandi, sementara Fathimah, anak 
perempuannya, menutupinya dengan satu kain." Ummu Hani binti Abu Thalib 
berkata: "Saya lalu mengucapkan salam kepada beliau." Beliau balik bertanya: 
"Siapa itu?" saya menjawab, "Ummu Hani binti Abu Thalib." Beliau bersabda: 
"Selamat datang, wahai Ummu Hani." Selesai mandi, beliau berdiri dan shalat 
delapan rekaat dengan memakai sehelai baju. Saat beliau selesai, saya berkata, 
"Wahai Rasulullah! saudaraku Ali hendak membunuh seorang laki-laki yang telah 
saya beri perlindungan, laki-laki itu itu adalah fulan bin Hubairah." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Wahai Ummu Hani, kami 


122 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


memberi perlindungan terhadap orang yang telah kamu lindungi." Ummu Hani 
berkata; "Hal ini terjadi pada waktu dluha." 


SN a BS, 
Pa Pa A Jeo a G ¿Jó Daa 


7 37 sor 0È 


TAS a NS py JI gad Tag ae TI Fo i Jain GÉ by ai 
aE Pi Él ag Yang 


324. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az 
Zubair dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; "Saya tidak 
pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat 
sunnah dluha sama sekali, namun saya menganjurkannya. Sungguh, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terkadang meninggalkan suatu 
amalan padahal beliau suka (melakukannya), karena khawatir jika orang- 
orang senantiasa mengerjakannya akan menjadi wajib bagi mereka." 


o $ 
mn a t - 


a E a Dn 
RSS ANA: 

325. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Aisyah, 

bahwa dia shalat dluha delapan rakaat kemudian berkata; "Sekiranya kedua 


orang tuaku dihidupkan kembali saya tidak akan meninggalkannya (shalat 
dluha) ." 


60. Himpunan shalat dhuha 


Sk ada 2 ka mna aa ama mn Jos lah emban 
SS G go be a B A pat IS AG HA GA vai As als v 
P E E A naaa TERA 


Si au : 


sa 


326. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ishag bin Abdullah bin 
Abu Thalhah dari Anas bin Malik, bahwa neneknya, Mulaikah, mengundang 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menghadiri hidangan makanan. 
Beliau kemudian menyantap hidangan tersebut dan bersabda: "Hendaklah kalian 
bangun (untuk shalat), aku akan mengimami kalian." Anas berkata: "Aku 
kemudian berdiri menuju tikar milik kami yang telah hitam karena sering dipakai. 
Aku lalu memercikinya dengan air. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


123 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


kemudian berdiri di atas tikar tersebut, aku dan seorang anak yatim berbaris di 
belakang beliau, sementara orang yang tua renta berdiri di belakang kami. 
Kemudian beliau shalat bersama kami dua rekaat, setelah itu pergi." 


aa 355 s or Gas o = or o wA Os 93 o- - o o r - o r Zaz 
JU al anl GS iae y A ae y AMI as e ol de ye ia g 
38... 320 


z Ai - 2514 P o 37 D P pu -Ê SA ð 3 - 5 aa 

a (alan GS and a Teman ASADGA "lb MB ep Fat Ela 
” 

syre ALA AO a oF g Tor AA P” 

Sg Laaa OS Sh Lala aio 3S 


327. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah 
bin Abdullah bin Utbah dari Bapaknya dia berkata; "Aku menemui Umar bin 
Khatthab di saat siang yang sangat panas, dan aku mendapati dia sedang 
melaksanakan shalat sunah. Aku lalu berdiri shalat di belakangnya, namun 
kemudian ia mendekatkanku dengan dirinya hingga aku sejajar dengannya di sisi 
kanan. Ketika Yarfa datang aku segera mundur, lalu kami membuat shaf di 
belakangnya." 


61. Teguran keras seseorang melewati orang yang tengah shalat 


if aa GE Abi maa gl o PAN E SE AN GE G GE gé giis 
AS G3 ja si ea G a aisi BE ISI JB i ae AU So AI Jaa 

Si A LSI UUS gi og RU G ihi 
328. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari Bapaknya, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian shalat, 
maka janganlah ia biarkan seorang pun lewat di depannya. Hendaklah ia 
tahan semampunya, jika ia menolak maka bunuhlah. Sesungguhnya itu 
adalah setan." 


G I Ól a y s GE D aa o E Jap al gl E G SE i y 
MEN ekg ae AI a ie daa BU NLS ote ga 
S3 Gs N alag a D o A Tara GG aa l JG a G GK 


A DI” 


gi T A i JB i aa S oi Ie AGE Grasi Hi oi GK ale u faii 


329. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadir mantan budak 
Umar bin Ubaidullah, dari Busr bin Sa'id bahwa Zaid bin Khalid Al Juhani 
mengutusnya kepada Abu Juhaim untuk bertanya kepadanya, apa yang telah ia 
dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang seorang yang lewat di 


124 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


depan orang yang sedang shalat." Abu Juhaim menjawab; "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: 'Kalau saja orang yang lewat di depan orang yang 
sedang shalat tahu dosa yang di tanggungnya, niscaya berdiri selama 
empat puluh lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang 
shalat'." Abu Nadir berkata; "Saya tidak tahu, apakah beliau mengatakan empat 
puluh hari, atau bulan, atau tahun?" 


II da Ia A Sa oy eE SE alal op an) GE MIL IE AS, 


B GS an Ol Ga GS y RU BG baal GI S9 


330. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin 
Yasar bahwa Ka'b Al Ahbar berkata: "Jika orang yang lewat di depan orang 
yang shalat tahu akan dosa yang ditanggungnya, niscaya dia dibenamkan 
ke dalam bumi lebih baik daripada lewat di depannya." 


62. Abdullah bin Umar tidak suka lewat di depan kaum wanita yang 
sedangmelaksanakan shalat 
KRI SR TE ED ME Ie Rak EP, 


"r y - da 


331. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar tidak pernah lewat di depan seorang pun (yang sedang shalat) dan juga 
tidak membiarkan seorangpun lewat di depannya. 


63. Yang dirukhsahkan melewati orang yang tengah shalat 


or 30. o groa o z o- o 5 ors 90 - A o 90. . 0” 9. Zaz 
& 4 Tan PR EE 3 97 a 2 0” -£ <$ Za # - Seng Tea 355 S o & Oo. 
AMI dg D DIAL IS Ikan GI obi AE LSI EKA JI ASI yel op MI an 


z -Ee PE EE T a $77 2z : Os o 2r z°7 3 0-7 Z 2 Y LX 28 o” s 55 5 
s-i ie BE o 2. Pt #5 | . BEEG iloz 
3>) as J5 S ala aa $ dag 


332. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abdullah bin Abbas dia 
berkata; "Saya menunggangi keledai betina, pada saat itu saya mendekati 
masa ihtilam (mimpi basah) . Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sedang shalat mengimami orang-orang di Mina. Saya lewat di depan salah 
satu shaf, kemudian turun dan melepas keledai betinaku agar memakan 
rumput. Saya lalu menerobos shaf, namun tidak ada seorangpun yang 
melarangku." 


125 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


64. Sa'd bin Abu Waqas melintas di depan sebagian shaf saat shalat 
masihberlangsung 


se” w 


T Isis SE AE DAN LE ERT RE REEERE 
jadi Gi SS ju Ga BA PLAN ab 


333. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah bahwa Abdullah bin Umar berkata; "Shalat seseorang tidak dapat 
terputus karena adanya orang yang lewat di depannya." 


65. Sutrah Jii orang yang shalat ketika safar 


”” 


- 
£ s 
“sa 


PE op pia HE MIL IE BS 
334. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah, bahwa 
Bapaknya shalat di padang pasir tanpa adanya pembatas." 

66. Mengusap kerikil dalam shalat 


Pa 
Si 


SAH a dn Es 
IA AGAN a Ken 


SAS ya Sh jó 


335. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Ja'far Al Oari, 
bahwa dia berkata: "Saya melihat Abdullah bin Umar ketika turun sujud, 
mengusap kerikil untuk tempat keningnya dengan usapan yang ringan." 


| 


bh Gaii Tuah Iis S6 33 MDA ana y AGE UE SA, 


SU Pia JS Ha, 
336. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id telah sampai 


kepadanya, bahwa Abu Dzar berkata: "Mengusap kerikil itu cukup sekali 
usapan. Sedangkan membiarkannya lebih baik dari pada unta merah." 


67. Meluruskan dan merapatkan Shaff (barisan) 


aie ÉÉ Aa gpi KA a a 


337. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Umar bin 
Khatthab memerintahkan agar meluruskan shaf. Jika mereka datang dan 
mengabarkan kepadanya bahwa shaf telah lurus, maka ia pun takbir." 


126 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


aa jii Í aa SE WU oy KERA 
j a gadi gha pa MET J a g is if o a s3 
aaa aa pir Sa an ii Ji, AS 


338. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari pamannya Abu Suhail bin 
Malik dari Bapaknya bahwa dia berkata; "Aku pernah bersama Utsman bin Affan, 
iqamah pun dikumandangkan, sementara aku masih berbicara dengannya minta 
agar ia memberi suatu kewajiban. Dan aku tetap mengajaknya bicara sedangkan 
ia meratakan kerikil dengan dua sandalnya. Sehingga ketika beberapa lelaki yang 
diberi tugas untuk meluruskan shaf datang dan mengabarkan kepadanya bahwa 
shaf telah lurus, ia berkata kepadaku, 'Luruskan shaf.' Setelah itu ia bertakbir." 


68. Meletakkan kedua tangan saat shalat, satu diatas lainnya 

SIN AGAN Su sai gl oi at gé aa GE g giie 

sa IL aa Aa g A D adi A33 cia G jiii gai 
ye GANI ai A 

339. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdul Karim bin Abu Al 

Mukhariq Al Bashri bahwa dia berkata; "Di antara sabda para Nabi adalah: jika 

kamu tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Bersedekap ketika 


shalat dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, menyegerakan 
saat berbuka dan mengakhirkan sahur." 


Ol Bagai wÉ É JG i aaa oy Jea GE Ga y BE gl oE ALS AS) 
BIS e BII ISI ay pl JB ana PSA acha ie Hal re IN 22 


340. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Hazim bin Dinar dari 
Sahal bin Sa'ad bahwa dia berkata: "Orang-orang diperintahkan agar seorang 
laki-laki meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya saat shalat." 
Abu Hazim berkata, "Saya tidak tahu mengetahui Sahl bin Sa'd kecuali bahwa ia 
meriwayatkannya secara marfu'." 


69. Ounut dalam shalat subuh 


NAN Ia 258 G Li SRA LED Sbb Mu EL iis 


341. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah 
bin Umar tidak pernah melakukan gunut dalam shalat." 


127 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


70. Larangan mendirikan shalat, padahal ingin buang air besar atau kecil 
Ka Ab EKAR dal GE ES op pa SE G a 


Ag sle i AA IS Ga ar 


8... o 2 PE S 


a J a AE A aan SA (SI prr 


342. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwa Abdullah bin Al Arqam menjadi imam pada para sahabatnya. 
Pada suatu hari ketika tiba waktu shalat, dia pergi untuk membuang hajatnya, 
setelah kembali ia berkata; "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Jika salah seorang dari kalian ingin buang hajat, 
hendaklah dia mendahulukannya sebelum shalat." 


-2 ” o2 


ALS R9 aa 


Í ia TI SEN a ge Gi, 

AS S3 
343. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam bahwa Umar 
bin Khatthab berkata: "Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan 
mengumpulkan dua pangkal pahanya (yakni menggapit dua pangkal paha 
karena menahan buang air besar)." 


71. Menunggu-nunggu waktu shalat dan berjalan untuk melakukannya 


| 


úi IA Is NA gf E AN SE 6 Eau AE, 
bi Íu ad Io gi INA GA G Hous AF Ga Ka JG Pa sai 


” 
” a AO” 9 


ya Jai al SSI II Si DI SG JB LAI RU a Brapa 


344. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Malaikat mendoakan salah seorang dari kalian selama dia masih di tempat 
shalatnya, dan selama ia belum berhadats: 'ALLAHUMMAGHFIR LAHU, 
ALLAHUMMARHAMHU' (Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmatilah dia) '." Malik 
berkata: "Saya tidak melihat perkataan, "selama ia belum berhadats' melainkan 
hadats yang dapat membatalkan wudhu." 


o” X aw 


IE fa A Is NP LE AN GE IR au IE ita, 


Adat Jp ai SERI TUM DIAN EK Ula 3 HS 


| 


” 


128 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


345. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Salah 
seorang dari kalian akan tetap dalam hitungan shalat selama shalatlah yang 
menahannya. Tidak ada yang menghalanginya untuk pulang kepada kelurganya 
selain shalat." 


a s ja Pa m oA Peng 


7” 5 


Ca: a 


346. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar, Bahwasanya Abu Bakar bin Abdurrahman berkata; "Barangsiapa 
berangkat di waktu pagi atau sore menuju masjid, ia tidak mempunyai niat lain 
kecuali masjid, untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya, kemudian dia 
kembali ke rumahnya. Maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah; pulang 
dengan mendapatkan ghanimah." 


R A A E GP dl GP AS 
Se BB Ap LA a i ab DU ae Tas ii jg A ia g a 
Ía SO Bip An AE amel Gilas Aa 


347. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nu'aim bin Abdullah Al Mujmir 
Bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata: "Apabila salah seorang dari 
kalian shalat, lalu duduk di tempat shalatnya. Niscaya para Malaikat selalu 
mendoakannya: ALLAHUMMAGHFIR LAHU, ALLAHUMMARHAMHU (Ya Allah, 
ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia) . Jika dia bangun dari tempat shalatnya 
lalu duduk di masjid untuk menunggu shalat, dia masih terhitung dalam shalat 
hingga dia shalat." 


ANE A SE aal OE DAS SAN AE o Aail Uu IP ga 


Lal ob SN ag #3203 GUA a AI pas an pegi N J6 lag ls Ya ab 
BEI ANKE PA Jas la "Eh sll di peti 5 S; YK e Lis spoil 


BEI J lis SI RAK 


348. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Al 'Ala bin Abdurrahman bin 
Ya'qub dari Bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa 
menghapus dosa dan mengangkat derajat? Menyempurnakan wudhu di saat 
susah, memperbanyak langkah ke masjid serta menunggu shalat setelah shalat. 


129 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Demikian itu seperti ribath, demikian itu seperti ribath, demikian itu seperti 
ribath." 


72. Dikatakan bahwa tidaklah seseorang keluar dari masjid setelah adzan 
KAS, Sd LAIN JAS II IG dag AE TN Ai 


” 
#19” 0$ 707% 


SE 3 


349. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Amir bin Abdullah bin Az 
Zubair dari 'Amru bin Sulaim Az Zuragi dari Abu Qatadah Al Anshari, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari 
kalian masuk ke masjid, maka hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk." 


355 -0z o EAE a z P. 0.3 Ga z E Ng 0” Ri- 
LAI E op Kadas l E AN at o ae dya all LS Wa Ba 
Tea 


FE W a A l AG E ST GS la Si ji i IE 


II IS ES Nai J3 Tan! YES ISI md Ol AA WS Laag AU aE G3 
LP ya aa V3 


350. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadlar mantan budak 
Umar bin Ubaidullah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia bertanya: 
"Bukankah aku telah melihat, bahwa sahabatmu jika masuk ke dalam masjid, ia 
duduk sebelum shalat dua rakaat." Abu Nadlar menjawab, "Yang dimaksud Umar 
bin Ubaidullah." Abu Salamah mencela dia karena hal tersebut, yaitu langsung 
duduk ketika masuk masjid sebelum mengerjakan dua rekaat." Yahya berkata, 
Malik berkata: "Yang demikian itu hukumnya sunnah bukan kewajiban." 


73. Meletakkan kedua tangan sejajar wajah ketika sujud 
Ah SIN GS a31 Ian YO FE yA LES Bb IE an Bi 
Seni Aan ala 


Lad 


351. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi', bahwasanya jika 
Abdullah bin Umar sujud, dia meletakkan kedua telapak tangannya di tempat dia 
meletakkan keningnya." Nafi' berkata; "Di hari yang sangat dingin aku melihatnya 
mengeluarkan kedua telapak tangannya dari sarung baju, kemudian ia 
meletakkannya di atas kerikil." 


130 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


os 


orrs Da 3-0, ezo or $ e zy 2r? -9 Z, 0 zf +7 07” - o7” Zaz 

a I aia aag a Ji OS TAS Ep D dg G E S g 
s0. SI Or rj -3 07% A E OA PEN EA Pa DA Serr? y P 3... 5 Za 052 
Ang! Aung US Ulin sada OP gadi a55 15) a H3 AE a SAN E hai 


352. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berkata: "Barangsiapa meletakkan keningnya di atas tanah, maka 
hendaklah ia meletakkan kedua telapak tangannya di tempat ia meletakkan 
keningnya. Jika ia bangkit, hendaklah ia mengangkat keduanya, sebab kedua 
tangan juga bersujud sebagaimana wajah bersujud." 


74. Menoleh, menepuk punggung tangan ketika diperlukan saat Shalat 
Ipa SN Gas ai oi JE SE dn o EE mb gf SE Un GE HA ia 
a SS S a IP y at Sd cai aa 
J ó is pl Jab A33 JB aG HAN IA A i dl AI 
A Gis KAN 3 i g AE NAN Ig da KIE AI Ya dl 
SN Jne S3 AS gl EA Ga Ia PEN SÍ a Yeah IA pl 
Sab Obb IKA Tag la AI Ta AI Ian IN JG Ag ala AI Ie 
j iad UN iga Tag AE TN Te dl abis g Bai 


P Y æ 
E E A 


u i GiG J Sail a a aE AI a Jay a 3 gal 
DI Jana Su des du ga É a i pi JA Pad 


a SBI aan o di js aa 


” 


a 2 , 05 A3 ot PG 29- 3 se NU eal” e Gaok A or Pe 


353. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazim Salamah bin 
Dinar dari Sahal bin Sa'd As Sa'idi, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi ke Bani 'Amru bin Auf untuk mendamaikan mereka. Lalu 
datanglah waktu shalat, kemudian seorang tukang adzan datang menemui Abu 
Bakar seraya bertanya, "Apakah engkau bersedia untuk mengimami orang-orang 
jika aku kumandangkan iqamah?" Abu Bakar berkata; "Ya." Abu Bakar kemudian 
mengimami orang-orang shalat, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
datang ketika orang-orang sedang shalat. Kemudian beliau masuk dan berdiri di 
dalam barisan shaf. Orang-orang pun bertepuk (memberi isyarat), namun Abu 
bakar masih belum menoleh hingga ketika banyak orang yang bertepuk, Abu 
Bakar menoleh ke belakang dan melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat agar Abu Bakar tetap 
di tempatnya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah atas 
perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadanya. Kemudian dia 
mundur hingga lurus bersama shaf, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


131 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


pun maju dan shalat. Tatkala selesai, beliau bertanya: "Wahai Abu Bakar, apa 
yang menghalangimu untuk tetap pada posisimu ketika saya suruh?" Abu Bakar 
menjawab; "Tidaklah pantas bagi anak Abu Quhafah untuk memimpin shalat di 
depan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas bersabda: "Kenapa saya melihat kalian banyak yang bertepuk 
tangan. Barangsiapa yang tertimpa sesuatu dalam shalatnya, hendaklah dia 
bertasbih. Jika diingatkan dengan tasbih, dia akan menoleh. Tepuk tangan itu 
untuk para wanita." 


sio g Eai SA A at aa G A 


354. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak 
pernah menoleh dalam shalatnya." 


Y; 353 ana es in új As yi Sulu GE i y 


- 
- 
yh. 


355. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Ja'far Al Qari bahwa dia 
berkata: "Saya melaksanakan shalat dan Abdullah bin Umar bermakmum di 
belakangku. Namun aku tidak merasakan kahadirannya hingga aku pun menoleh 
ke belakang. Lalu Ibnu Umar berisyarat kepadaku (untuk tidak menoleh) ." 


75. Yang seharusnya dilakukan jika menjumpai imam sedang ruku' 


Ks” 
30 30, AA Se 


Ip 3 J5 Jó ERR RETRA RREI RRE jis 


A R 3 AAN A IA 

USG D GÉ ayaa aa a 
356. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Umamah bin Sahal bin Hunaif bahwa dia berkata, " Zaid bin Tsabit masuk ke 
dalam masjid dan mendapati orang-orang dalam keadaan rukuk, lalu ia pun ikut 
rukuk. Kemudian Zaid bin Tsabit merangkak hingga sampai ke shaf." Telah 


menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai padanya, bahwa Abdullah 
Mas'ud berjalan merangkak dalam keadaan rukuk." 


76. Mengucapkan shalawat untuk Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 


AOE ERE Jé 
0333 arhi t E 363 eal Ji E SB AA E jo 
KALA SS Kal JIE ESL 


132 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


357. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar 
bin Hazm dari Bapaknya dari 'Amru bin Sulaim Az Zuraqi bahwa dia berkata; 
"Telah mengabarkan kepadaku Abu Humaid As Sa'idi bahwa mereka berkata; 
"Wahai Rasulullah! Bagaimana kami bershalawat untuk anda?" beliau 
menjawab: "Bacalah: ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMAD, WA AZWAAJIHI 
WA DZURRIYYATIHI KAMAA SHALLAITA 'ALAA AALI IBRAAHIIM WA BAARIK 'ALAA 
MUHAMMAD WA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI KAMAA BAARAKTA 'ALAA AALI 
IBRAAHIIM INNAKA HAMIIDUN MAJIID. (Ya Allah, mohon kesejahteraan atas 
Muhammad dan isteri-isterinya serta keturunannya sebagaimana engkau 
memberi kesejahteraan kepada keluarga Ibrahim, dan berkahilah 
Muhammad dan isteri-isterinya serta keturunannya sebagaimana engkau 
memberkahi keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan 
Maha Mulia) ." 


+ 


KENA 205 o ML E y MA E pall AI E o mnta GE G IE AS) 
3 sala gal 8 d3 KIE AI 2 A01 dyag CET JÓ Di SL apana Gl GS 
jó SIS IS HS AI da Aas SIA Gal esa 


- - 
PA oz PA 
” w 4 A r P $ 0 o ws -05 ” o7 
- 
. 
-- 


ja dn ip ja g dis She ja Tag e n Ta AA Tia 3S 
Seria 


358. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nu'aim bin Abdullah Al Mujmir 
dari Muhammad bin Abdullah bin Zaid Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, 
dari Abu Mas'ud Al Anshari bahwa dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi kami dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Lalu Basyir bin 
Ubadah bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah! Allah telah 
memerintahkan kami agar bershalawat untuk anda. Lantas bagaimana 
kami bershalawat untuk anda?" Abu Mas'ud Al Anshari berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam diam. Sampai kami berharap beliau tidak ditanya." 
Beliau kemudian bersabda: "Bacalah: ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMAD 
WA 'ALAA AALI MUHAMMAD KAMAA SHALLAITA 'ALAA IBRAAHIIM WA BAARIK 
'ALAA MUHAMMAD WA 'ALAA AALI MUHAMMAD KAMAA BAARAKTA 'ALAA 
IBRAAHIIM WA 'ALA AALI IBRAAHIIM FIL 'AALAMIINA INNAKA HAMIIDUN MAJIID 
(Ya Allah, berilah kesejahteraan pada Muhammad dan keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau memberi kesejahteraan kepada Ibrahim 
dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau 
memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji dan Maha Mulia) sedangkan salam adalah sebagaimana yang telah 
kalian ketahui) ." 


133 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


PSA an JU gia y D at GS LL GS a, 


AA Aa Ie j3 ee jaga 


359. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar berkata; 
"Saya melihat Abdullah bin Umar berdiri di atas kubur Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu ia bershalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, atas Abu 
Bakar dan Umar." 


77. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah shalat 


Per AAA AN 
RS sa BLS 133 aai s5 LA TA KE BA SR Aan 3 

Ka AS an $é S kab € jai 
360. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat dua rakaat sebelum 
zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat setelah maghrib di rumahnya, 


dan dua rakaat setelah shalat Isya. Beliau tidak shalat sunnah setelah 
Jum'at hingga beliau selesai, kemudian beliau shalat dua rekaat." 


r 
or e 8 z z5 r Aa 
- 


ade ái be ANI Jya 0 
Ia SA 5 HI, 


Hp d E Eii SE 6n ERRUR 
ii un TECER 
Sa 


361. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah 
kalian melihatku berada di sini? Demi Allah, saya melihat kekhusyuan dan 
rukuk kalian. Sungguh saya melihat kalian dari belakangku." 


SS ag a Iga IP op ÉI E SE iE DE ML PN, 
Ga USA gb 


362. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Guba dengan 
berkendaraan dan berjalan kaki." 


KIE AU dd a op a SE aa Pui Bg 


Z 23 yE “0. x - PAR w 


IA Ayang DE Ir Iya gÉ SG Je At 


“5. 
.& 
ð 


134 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ea E £ REE 


363. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Nu'man 
bin bin Murrah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apa 
pendapat kalian tentang peminum, pencuri dan pezina?" pada saat itu belum 
turun ayat kepada mereka yang menjelaskan tentang hal itu. Mereka menjawab; 
"Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda: "Semua itu adalah 
perbuatan keji dan di dalamnya terdapat hukuman. Sejelek-jelek pencuri 
ialah orang yang mencuri dalam shalatnya." Mereka bertanya; "Wahai 
Rasulullah, bagaimana seorang mencuri shalatnya?" Beliau menjawab: "Dia 
tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya." 


7E 


1 33 SAI 


J3 Tag KIE TI Ko AI gir DI ha 


364. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lakukanlah 
sebagian shalat kalian di rumah." 


set ketat OI An Te 
KA angs d) aia 933 TATE 


SAN 


365. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berkata; "Apabila orang yang sakit tidak mampu sujud, hendaklah dia 
berisyarat dengan kepalanya dan tidak mengangkat apapun ke keningnya." 


ea AN ALS) OB AS G3 ME AI IE Il op Tang GE ML IE AS 


Ea 3 ja i; 55 in i MB 2 ó, 


366. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
bahwa jika Abdullah bin Umar datang ke masjid dan orang-orang telah shalat, dia 
langsung shalat fardlu tanpa mengerjakan shalat sunnah sebelumnya sama 
sekali." 


la Alah a yA BP DR je AN a. 


Ae Ya da an pala GS ji cb da te AN JI 
pas iai 


135 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


367. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar melewati seorang laki-laki yang sedang shalat. Lalu ia mengucapkan salam 
kepada seorang laki-laki tersebut. Laki-laki itu kemudian membalasnya dengan 
sebuah perkataan. Abdullah bin Umar berkata kepadanya; "Apabila ada orang 
yang salam kepada salah seorang dari kalian ketika sedang shalat, 
janganlah membalasnya dengan ucapan, tapi berilah isyarat dengan 
tangannya." 


” 


TEREI BEET ERI ELER 
SA ai ija Jeng Alan a G pa aa A3 


368. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berkata: "Barangsiapa lupa suatu shalat, dan ia tidak mengingatnya 
kecuali ketika ia shalat bersama imam, maka ketika imam salam 
hendaknya ia melakukan shalat yang ia lupa, setelah itu melakukan 
shalatnya yang lain." 


a 2 La o7 Aa R o 9 3- o7 - 9 or or UG or Zar 
+ ” PS ” 2 ” P PA 
Oo 2 CO Zh - OS 9 3 Oo SS Oo ae OS sc Oo CS oo - CO & 9 
- - - - - - Wa 
P 
7 gw 


3 
ISS D USS III bo dl AB Ia SE HAN LG KL ES JG AI 
-— ” è æ I pa £ -” + - + = 
Gd zo o 

- 2. 0. A -°x o$ Arte r 173 3 0 & Ior QRT AN Ea a ac] DA 
Dimas E Dasi da La Ta ps Ja a ji oya Ab eg 
or : -9$ LNG $ SA AP i TG QWE ate 3 -97 PER aa AT Ta 

. f AL Pd f J 
OS dral Jy S8 Ol Eol a Be l ae JB Al ab ah elus JG 


369. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Yahya bin Hibban dari pamannya Wasi' bin Hibban, bahwa dia 
berkata; "Aku shalat sedangkan Abdullah bin Umar menyandarkan punggungnya 
pada dinding kiblat. Tatkala aku selesai shalat, aku berbalik arah kepadanya dari 
sisi kiri." Abdullah bin Umar bertanya; "Apa yang menghalangimu untuk berbalik 
dari sisi kanan?" Aku menjawab, "Aku melihatmu, maka aku berbalik ke arahmu." 
Abdullah berkata; "Kamu benar, ada seseorang yang berkata; 'Berbaliklah dari 
sisi kanan. Jika kamu selesai shalat, berbaliklah sekehendakmu. jika kamu mau 
berbaliklah dari sisi kananmu, jika kamu mau berbaliklah dari sisi kirimu." 


CU g F A ar Gi be ya SE agl GE BE o Alia GE NG GE E 


3 jo bei; T Á LE JS pi bed Ke ekil oy t ALE JL 


Da 


136 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


370. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari seorang laki-laki dari Muhajirin, yang dia melihat tidak ada 
masalah dia bertanya Abdullah bin 'Amru bin Al Ash, "Bolehkah saya shalat di 
kandang unta?" Abdullah menjawab; "Jangan, tapi shalatlah di kandang 
kambing." 


P 
w 


3S E a od a G JÓ ŠÍ Aai oy daa an GE oG ol GE WU SE a, 
GE IA iE a; R35 Wa ASG y SAS ag Lan JG zi 3 Gi 


371. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab, bahwa dia bertanya; "Shalat apa yang dalam setiap rakaatnya duduk?" 
Sa'id kemudian menjawab, "Itu adalah shalat maghrib. Jika kamu tertinggal 
darinya satu rakaat. Begitulah sunnahnya shalat tersebut." 


78. Masalah-masalah lain tentang shalat 


aa DE AI oi ÁI SE oi pE SE NG SE gA is 


Z „3 gera 


253 bh Tai Jas pay ja GE Ag ala DA Io AN Jaa Aa si 
Ga Anta BE Gada AE ap Eh op Kaali An Do AI Jaa) ob 


372. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amir bin Abdullah bin 
Az Zubair dari 'Amru bin Sulaim Az Zuragi dari Abu Qatadah Al Anshari, bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah shalat dengan menggendong 
Umamah, anak perempuan Zainab binti Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam." Dalam riwayat Abu Al 'Ash bin Rabi'ah bin Abdu Syams disebutkan, 
"Jika sujud beliau meletakkannya, dan ketika bangun beliau menggendongnya 
kembali." 

| 


” 
w 
ð 


ade AI 2 AI Jaa) Ol aA NE AN PA ane j3, 
Pa da Depati AAN Aa a JA 4A DN a GA Jó Ja 


PER 


Ara SE ai F AS ap alei ga 5 HIS iéa MiG E: ai ANA a 
gih ah KS ah ahg BUS 


373. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Malaikat malam dan Malaikat siang bergantian dalam menjaga kalian. 
Mereka berkumpul pada shalat asar dan shalat fajar. Kemudian malaikat 
yang menjaga kalian di waktu malam naik, Allah lalu bertanya kepada 
mereka - dan Allah lebih tahu dengan keadaan mereka-: "Bagaimana 


137 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


keadaan para hamba-Ku saat kalian tinggalkan?" mereka menjawab, "Kami 
meninggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami mendatangi mereka 
juga dalam keadaan shalat." 


At KIE AN bo gil gi is LES SE al GE WETE GE Sa, 
Ae Sa aa jala pad jú Jas IS AM Io AI Ty, i 

JB ÉJ Ja a a EEN ai AA a da5 i 
Ka Mega LSG SIG a Jas Ai 
ún Ha Jain J iais SAK EN jan y AA ia ed 


sy 


LB Lai bai SIS oa Jasa is ja Kg a GE S dag le 
GE Ola Sae EU 


374. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Temuilah Abu Bakar, suruh dia shalat 
mengimami orang-orang." Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu 
Bakar, jika ia menggantikan posisimu, niscaya orang-orang tidak akan bisa 
mendengar suaranya karena tangisannya. Suruhlah Umar untuk mengimami 
orang-orang." Beliau bersabda: "Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami orang- 
orang." Aisyah berkata: "Aku lalu berkata kepada Hafshah, "Sampaikanlah 
kepada Rasulullah, bahwa 'jika Abu Bakar menggantikan posisimu, niscaya orang- 
orang tidak akan bisa mendengar suaranya karena tangisannya' berdiri pada 
tempat anda, mereka tidak akan bisa mendengarnya karena tangisannya. 
Suruhlah Umar untuk mengimami orang-orang." Hafshah pun melaksanakannya. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalian seperti sahabat Yusuf! 
Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang." Hafshah berkata kepada 
Aisyah: "Sungguh saya tidak lebih baik daripadamu (tidak berhasil) ." 


HB KEP GI YAI GE MB ol GE UU SE S 
SES ASI Ga ba S5 AE ag AE AI Suai 
3353 i p aa GA Seria 
KE yA e e Aig le GA Jys JG SB Ia Ja 


22015 SN Ja aS JA INA aan SG i 
HAN IE al Obi Ig ala i ja JS 


375. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Atha bin 
Yazid Al Laitsi dari Ubaidullah bin 'Adi bin Al Khiyar bahwa dia berkata: "Ketika 


138 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk di tengah-tengah manusia, 
seorang laki-laki datang kepadanya lalu membisikinya dan tidak diketahui apa 
yang dia bisikkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian 
mengeraskannya, dan ternyata laki-laki itu meminta ijin kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam untuk membunuh seorang laki-laki munafik. Ketika 
memberikan hal itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukankah 
dia bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul 
Allah?" laki-laki itu menjawab, "Ya benar, tapi syahadatnya tidak sah! " Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya: "Bukankah dia shalat" laki-laki itu 
menjawab, "Ya, tapi shalatnya tidak sah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: "Mereka itulah orang-orang yang Allah melarangku untuk 
membunuhnya." 


lg aké AI Io A01 Jay Ol ld op eE GE alal o 003 GS MU GE as, 
dalah a TE AI Cab ALAN Ian Bs HE UN JB 


376. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin 
Yasar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah, 
janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. 
Sangatlah keras murka Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kubur 
Nabi Nabi mereka sebagai masjid." 


SE IL 3 Iis SI GAS ge YME EM ol GE NU 3, 
pad iii 35 GI dl sé d Ja ye di i JA is iah ii 
SJ e ÉK 
Jati dad A i Ia 0 


Sia T Gja ai aó IE UT Jah 


-iz 


i al gi a la se ja 
ie i a 


377. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Mahmud bin 
Ar Rabi' Al Anshari bahwa 'Itban bin Malik mengimami kaumnya padahal dia 
buta. Lalu dia berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Hari telah 
gelap, hujan dan banjir, sedangkan saya adalah orang yang buta. Wahai 
Rasulullah! Aku mohon engkau shalat di rumahku, di suatu tempat yang akan aku 
jadikan sebagai tempat shalat." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
mendatanginya dan bersabda: "Tempat mana yang kamu suka untuk aku shalat 
di dalamnya?" Dia menunjukkan kepada beliau sebuah tempat di rumahnya 
hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun shalat di dalamnya." 


En, 


ún Ja d dai a Bi aE GE pa gi GE BE Ga o GE DG E fis y 
JIE NG SE ia GE E e si Ga agad d Galada Aaj aé 


139 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Pun GÚE a ouii NK AN 
a5 ya 


378. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Abbad bin 
Tamim dari Pamannya, bahwa dia pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berbaring di masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas kaki 
yang lain." Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id 
bin Musayyab bahwa Umar bin Khatthab dan Utsman bin Affan radliallahu 
'anhuma juga melakukan hal yang sama." 


X FEES JB ETATER ERTER IRET 


” 
& or G 3 sig 32 c; ya 33 Pan 


PR YA A GA d a anda BIA Ja GG 
Ob mal E 4 Ter | LAN [ó Busi Ta geli g arais ILA ad Galah 


Ia Jd JUS IA gid Sa IAI Sob ah BAL E Ga dua Jah 


„of zoz o? 


egasi J isgal a dan aa ai aa 25 An dan RAN daan 


379. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa 
Abdullah bin Mas'ud berkata kepada seseorang, "sesungguhnya engkau hidup 
di zaman yang ahli fikihnya banyak sementara para gari nya sedikit, 
hukum-hukum Al-Qur'an dijaga sementara huruf-hurufnya disia siakan. 
Sedikit yang bertanya tetapi banyak yang mampu memberi (fatwa) . 
Mereka memanjangkan shalat dan memendekkan khuthbah. Dan 
mendahulukan amal daripada hawa nafsu. Lalu akan datang kepada 
manusia sebuah zaman yang sedikit ahli fikihnya, namun banyak 
qari anya. Huruf-huruf Al-Qur'an dijaga sedangkan hukum-hukumnya 
disia-siakan. Banyak yang bertanya dan sedikit yang bisa memberi (fatwa) . 
Mereka memanjangkan khutbah dan memendekkan shalat. Dan mereka 
mendahulukan hawa nafsu sebelum amal mereka." 


os z 
| 


sali JAS Iya ya daa GAS IE i anna y BR AU IE BA, 


pagar Pa Selia 


Č 


380. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa dia 
berkata; telah sampai kepadaku; "Hal yang pertama kali dilihat dari amalan 
hamba adalah shalat. Jika shalatnya diterima, niscaya akan dilihat amalan- 
amalannya yang lain. Jika shalatnya tidak diterima niscaya tidak akan 
dilihat amalan-amalannya yang lain sama sekali." 


140 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


A A SE G GE AS, 


KAA Ing AS SI Go Ab Jaa, JI yaa Ssi 36 SE 


x 


381. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; "Amalan 
yang paling dicintai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah amalan 
yang dilakukan secara rutin." 


79. Anjuran atau motivasi mendirikan shalat 


Pa A Eu PAI ata 
apo 33 dd ya S BEE In aa IE AN To je dy Je di 


35 or VOETE 


Ja ni Paan Penak G5 3 


Ío Ss JG E365 SIN TI SARA ena 
jes 55 IE 365 i IT JBL dp abah Coy Tg ala Ha 
As JII B3 IS m 1S JG aE Gp JS dag le Ta ja da 
JEDA IBI dag AE TN Ño ó js S ia MAI Je dasi TA Jaka 

512 òy 


382. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari pamannya Abu Suhail 
bin Malik dari Bapaknya bahwa dia mendengar Thalhah bin Ubaidullah berkata: 
"Seorang laki-laki dari penduduk Najd menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan rambut terkoyak dan suara terputus-putus. Kami tidak bisa 
mendengar dan faham apa yang dia katakan sehingga dia mendekat. Dan 
ternyata dia bertanya tentang Islam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Lima shalat dalam sehari semalam." Orang itu bertanya lagi, "Apakah 
selain itu masih ada lagi?" Beliau menjawab: "Tidak. Kecuali jika engaku mau 
mengamalkan yang sunah." Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lalu 
meneruskan bersabdanya: "Dan puasa pada bulan Ramadlan." Orang itu 
bertanya lagi, "Apakah selain itu masih ada lagi?" beliau menjawab: "Tidak, 
kecuali jika engkau mau mengamalkan yang sunah." Perawi berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menyebutkan tentang zakat, orang itu 
bertanya lagi, "Apakah selain itu masih ada lagi?" beliau menjawab: "Tidak, 
kecuali jika engkau mau mengamalkan yang sunah." Perawi berkata, "Laki-laki itu 
lalu mundur ke belakang dan berkata: "Demi Allah, saya tidak akan menambah 
atau mengurangi dari ini." Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Sungguh telah beruntung laki-laki itu jika dia jujur." 


141 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Í 


sie d Jo d Je bitas EUREN 


AE BA Tn 3g PN ái 45 badai BSE bs ja K saia 


AS ni a cii a 


na 


383. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setan 
mengikat bagian belakang kepala salah seorang dari kalian ketika dia tidur 
dengan tiga ikatan. Dalam setiap ikatan, dia hendak membuat malam 
menjadi panjang. Setan berkata 'Tidurlah! ' Jika salah seorang dari kalian 
bangun, kemudian berdzikir kepada Allah maka terlepas satu ikatannya. 
Jika (salah seorang dari kalian) berwudhu, maka terlepaslah satu ikatan 
lagi. Jika shalat maka terlepas satu ikatan lagi, hingga pada pagi hari dalam 
keadaan giat serta tenang jiwanya, namun jika tidak seperti itu, niscaya dia 
pada pagi hari dalam keadaan kotor jiwanya dan malas." 


80. Mandi ketika idul fitri-idul adha, adzan atau igamat pada keduanya 
d AA SIS Ba ay Ji SE ME Bau SE, 
9 Al 


384. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar mandi pada Hari Raya Idul Fitri sebelum pergi ke tempat shalat Ied." 


81. Perintah shalat sebelum khutbah pada idul fitri-idul adha 


PA g Ga 8 Alia sie AN Ko áo Ia Ia o GE NG GE Ai 


gs - „of “0”, 


D ya CE Ta, AG AAA ST oa sa BA 


385. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab, bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melaksanakan shalat pada hari raya Idul 
Fitri dan Idul Adlha sebelum beliau berkhuthbah." Telah menceritakan kepadaku 
dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Abu Bakar dan Umar juga 
mengerjakan hal itu." 


Small Eigi IG RI OI da as a aa en 
A Oka oa $) JB AN Cabai ca A kai GAN Gi jae Ha 
JAS Salam Aae Se ng 
g gis GO pa ah Sg P ae ON ah Oa GA 
Carl jai las KA Aaj ASI mata MAS Ji A Gal Si 


142 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


SA AB maa Ol Gal pa Ol Saka dal Oa 
A3 ikan Cia a Ulas dab ed O iple ga Se apa s 
Celah GG Jai 


386. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid 
mantan budak Ibnu Azhar, ia berkata; "Saya menyaksikan Ied bersama Umar bin 
Khatthab . Dia shalat kemudian bangun dan berkhutbah di hadapan orang-orang 
seraya berkata; 'Ada dua hari yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang untuk berpuasa; hari raya Idul Fitri kalian ini, dan hari di mana kalian 
memakan binatang kurban." Abu Ubaid berkata; "Saya juga pernah menyaksikan 
shalat Ied bersama Utsman bin Affan . Dia datang dan shalat, kemudian bangun 
berkhutbah; "Sesungguhnya telah terkumpul di hari kalian ini dua Ied. Siapa yang 
jauh tempat tinggalnya, namun ingin menunggu shalat jum'at, maka hendaklah 
ia menunggu. Dan barangsiapa ingin pulang, maka saya telah mengijinkannya." 
Abu Ubaid berkata; "Saya menyaksikan Ied bersama Ali bin Abu Thalib ketika 
Utsman terkepung, dia datang dan shalat, kemudian bangun dan berkhutbah." 


82. Perintah makan sebelum berangkat pada idul fitri 


5 PA a EGOE Sai 333 WETER LHP SE Has 


IAR 


387. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwasanya pada hari Idul Fitri ia makan pagi sebelum pergi (ke 
tempat shalat) ." 


388. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, Bahwa orang-orang 
diperintahkan makan pagi di hari raya Idul Fitri sebelum pergi ke tempat 
shalat." Malik berkata; "Saya tidak mendapatkan pendapat bahwa orang-orang 
di perintahkan untuk makan pada hari Idul Adlha." 


83. Takbir dan bacaan pada shalat idul fithri-idul adha 

ua Gp Å ant SE G yaa das y geb GE G SE GA io 

ae i $o ó jes 5 GE a i ay Ui ju AM 33 an 
KA aa SI adi oiy a o bi A g aa 


143 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


389. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Dlamrah bin Sa'id Al 
Mazini dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahwa Umar bin 
Khatthab bertanya kepada Abu Waqid Al Laitsi, tentang apa yang dibaca oleh 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di hari raya Idul Adlha dan Idul Fitri. Abu 
Waqid lalu menjawab: "Beliau membaca surat, 'QAAF, WAL QURANIL MAJID' 
(surat Qaff) dan 'IQTARABATIS SAA'ATU WANSYAQQAL QAMAR (surat Al Qamar) 


da g Inka JI Al S8 Op SA se Ja db a G3 PAR 


IS at KPAI Ip KA IS oa aa IN S G S 
AA 


390. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' mantan budak Abdullah 
bin Umar, dia berkata; "Saya menyaksikan Idul Adlha dan Idul Fitri bersama Abu 
Hurairah . Maka pada rakaat pertama ia bertakbir tujuh takbir kali sebelum 
bacaan, dan pada rakaat yang terakhir dengan lima takbir sebelum bacaan." 


84. Tidak melakukan shalat sebelum atau sesudah idul fitri-idul adha 


Ji hil ay a GE al a óh dl ae Ol adi ie A Ge i a 
Bari Yg sa 


391. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi', bahwa Abdullah 
bin Umar tidak pernah shalat sunah pada hari raya Idul Fitri sebelum dan 
sesudahnya." 


85. Rukhsah shalat sebelum dan sesudah idul fitri-idul adha 


” 
Pa of ro GI 


Í ái IS Jas as ag pr PPA pun ag Tire 


A5 gi ja 


392. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim, bahwa bapaknya Al Qasim shalat empat rekaat sebelum berangkat ke 
tempat shalat led." 


da Jó PA gy ja G5 SI del GE ng ia 
NS 


-” 
--” 


Z 


393. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwa pada hari raya Idul Fitri dia malaksanakan shalat (sunah) 
sebelum shalat (Id) di masjid." 


144 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


86. Shalat Khauf 


Na Gp an AG jas 


“ 


SANA a aaa AS ot ap di 


- 


$ 


- 


Sa Ag Ijah a BA a UG SA Sa aa 
Ter DAS Dn aN ya D E gian ar, das SAS AA Sa 


-fz Sa AN 
e4 


394. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yazid bin Ruman dari 
Shalih bin Khawwat dari seseorang yang pernah shalat khauf bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Dzatur Riqa', bahwa ada 
sekelompok yang berbaris bersama beliau sedangkan yang lainnya berbaris 
menghadap musuh. Beliau lalu shalat satu rakaat bersama sekelompok 
orang yang bersamanya. Kemudian beliau diam berdiri sementara mereka 
(kelompok yang shalat bersamanya) menyempurnakan shalat sendiri- 
sendiri. Setelah itu kelompok tersebut pergi dan membuat barsisan 
menghadap musuh. Lalu kelompok yang lainnya datang, beliau kemudian 
shalat bersama mereka satu rakaat yang tersisa. Setelah itu beliau duduk, 
sementara mereka (kelompok yang baru bergabung) menyempurnakan 
shalat mereka sendiri. Sehingga, beliau membaca salam bersama mereka." 


Gi JE Si GGE gi ga Ag eni GE pas A a Ia 


9. SE 415, ae 


Kala EE eal è Re E a EY ALI A Agan 3 da LA l adis iais 3 


Si a ES LA Gaga S pai aa pil An iS tah S3 ya 
SAN Jab BANI A3 Op S3 BE RUN, pan el Bad A 


SA SA ALS Ini SD ap p Se Pai 353 Da pe Š g 


Do P di SI hga Y 


395. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim 
bin Muhammad dari Shalih bin Khawwat bahwa Sahal bin Abu Hatsmah 
menceritakan kepadanya, bahwa shalat khauf adalah; "Hendaknya seorang 
imam berdiri bersama sekelompok dari sahabatnya, sementara kelompok 
yang lain berdiri menghadap musuh. Imam lalu shalat satu rakaat dan 
sujud bersama orang-orang yang bersamanya. Kemudian ia bangun, hingga 
ketika posisinya telah berdiri tegak, kelompok yang shalat bersamanya 
menyempurnakan rakaat yang tersisa sendiri-sendiri, mereka lalu salam 
dan pergi berbaris menghadap musuh. Sedangkan imam masih dalam 
keadaan berdiri. Kemudian kelompok yang belum shalat datang, mereka 
takbir di belakang imam, hingga imam rukuk dan sujud bersama mereka. 


145 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Setelah itu imam salam, sementara mereka kembali berdiri dan rukuk 
sendiri-sendiri menyempurnakan rakaat shalat yang tersisa. Baru 
kemudian mereka salam." 


Penga EK ERA Uu B3 
Í Fial a TSS Su GS SUN = ja Ú ie 353 poy 


PEN A Sea ra aki Sa sa $o Spa 


orz 


SBI a Hiel K pAs oi PAT dais BK iia ka == 
; 3 ea i 3 iih % E ASI ar a RES 5. Ld NA 
A3 j masi ps De Usa ge Lip aa 


Oo. 


co YI SAS Jas AN IS Si & ; JB WU JB Upi LA Ke) AN pis Sd 
iis sié Ái Ja gi 


396. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar ditanya tentang shalat khauf? Dia lalu menjawab; "Seorang imam maju 
bersama sekelompok orang, lalu shalat satu rakaat bersama mereka. 
Sedangkan sekelompok yang lain yang berada antara imam dengan musuh 
belum mengerjakan shalat. Jika orang-orang yang shalat bersama imam 
telah selesai, mereka mundur ke tempat orang-orang yang belum shalat, 
namun mereka belum salam. Kelompok yang belum shalat maju dan shalat 
bersama imam satu rakaat. Imam kemudian pergi karena telah 
mendapatkan dua rekaat. Maka setelah imam pergi, kedua kelompok 
tersebut semuanya berdiri dan menyempurnakan shalat mereka satu 
rakaat, satu rakaat. Sehingga setiap kelompok itu telah menyempurnakan 
dua rakaaat. Jika keadaan lebih menakutkan daripada itu, mereka shalat 
dengan berjalan kaki atau dengan menunggangi tunggangan, baik 
menghadap kiblat atau tidak." Malik berkata; Nafi' berkata; "Saya tidak melihat 
Abdullah bin Umar menceritakan hadits tersebut kecuali dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam." 

o Á Jas o U JBS Kemal o a SE ai 3 GÉ GE G SE SAS) 


” 


HI a PG A ESE ES gili ag mand a Ig KIE HS 

Si So g fj iaa G EÍ eg 
397. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak shalat 


zhuhur dan asar pada perang Khandaq sehingga terbenamnya matahari." 
Malik berkata; "Hadits Al Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khawwat adalah 


146 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


hadits yang paling saya sukai dari yang saya dengar dalam masalah shalat 
khauf." 


87. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat shalat Kusuf 


SA AN Ko gil g LSE SE dal En 
IN ds Kab Ting alba Hn 92 SI Yan aa a ig 


-” 
-” er 


AKA Jui BES Br JO AS t ig a da ja 
S3 BB 3 BN SI Gai 33 S3 ju & Sri 
BR Kb MEN ES MA UE SG, Rana Sa Je NS G 


or 


SE aea J5 a a oil hs BT i GI JG 5 ala 


KEON 


S; Án 336 WS a 
p i; Ia Basi iiiu SEKATA KN BB eka Oh 


398. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: "Pada 
masa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam terjadi gerhana matahari. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kemudian shalat mengimami orang-orang. Beliau lalu 
berdiri dengan memperpanjang berdirinya, lalu rukuk dengan memperpanjang 
waktunya, kemudian berdiri dengan memanjangkan berdirinya. Namun tidak 
sebagimana saat berdiri yang pertama. Kemudian rukuk dengan 
memperpanjangnya namun tidak sepanjang rukuk yang pertama. Kemudian 
beliau bangun dari rukuk dan bersujud. Kemudian beliau mengerjakan rakaat 
yang terakhir seperti itu. Beliau selesai dan matahari telah tampak. Lantas beliau 
berkhutbah kepada orang-orang dengan memuji Allah dan mengagungkan-Nya: 
'Matahari dan bulan adalah suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. 
Terjadinya gerhana pada keduanya bukan karena kematian atau hidupnya 
seseorang. Jika kalian melihat hal itu, berdoalah pada Allah dan bertakbir serta 
bersedekahlah.' Beliau menambahkan: 'Wahai Umat Muhammad! Demi Allah, 
tidak ada orang yang lebih cemburu dari Allah bila hamba-Nya berzia, baik laki- 
laki atau pun perempuan. Wahai umat Muhammad, demi Allah! Kalau saja kalian 
tahu apa yang saya tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak 
menangis'." 


| GE oy WE SE US yet GE AM pn EU EP, 
ba Ë ag Ga pU ca pig aE da Ga A da Ja PA RA 
SES Ia ARET LAT aa 


a 
ry jas G Bai Bara IR Di Íb E, 45 J5 egiii 


147 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Pd - 


Sa Sui SJ Asi AFETE 85 Na ESA SE pci jI 333 
8 Soal D kan BN AB D3 R3 Ip C3 SBY sa ós’ 


-” Os ai Ki 


Su Y; PE E Inti 2 sat ade Asta Ai JS Sea 


IS D Oei g G s aiye aa dn Ir US Á w736 as ih Gp 
gi es u ih SIS gisi A Gu oles gii ssh Hj es 


“0, 


JB Jaa 6 AERE a Gali ASI AEE %5 rán Sa i D a E 
JAN gii paai gii JB e gi ja Am 


nf - 


A A SA GAN 


399. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin 
Yasar dari Abdullah bin Abbas bahwa dia berkata: "Telah terjadi gerhana 
matahari pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lalu shalat 
dan orang-orang ikut bersamanya. Beliau berdiri dalam waktu yang panjang 
seperti panjangnya bacaan surat Al Bagarah." Ibnu Abbas berkata: "Kemudian 
beliau rukuk dengan rukuk yang panjang, lalu beliau bangkit dari rukuk. Beliau 
berdir bangun dengan berdiri yang panjang, namun tidak sepanjang yang 
pertama. Kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang panjang, namun tidak 
sepanjang rukuk yang sebelumnya. Kemudian beliau bersujud, lalu berdiri lama 
namun tidak selama berdirinya yang pertama. Kemudian beliau rukuk dengan 
panjang namun tidak selama rukuk yang pertama. Beliau bangkit dari rukuk dan 
berdiri dengan panjang, namun tidak sepanjang yang pertama. Kemudian rukuk 
dengan rukuk yang panjang, namun tidak sepanjang rukuk yang sebelumnya. 
Setelah itu sujud dan berlalu pergi (selesai) . Sementara matahari sudah mulai 
nampak, beliau kemudian bersabda: "Matahari dan bulan adalah dua tanda dari 
tanda-tanda Kebesaran Allah. Terjadinya gerhana pada keduanya bukan karena 
kematian atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat itu, maka berdzikirlah 
kepada Allah" Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah! kami melihat anda 
menjulurkan tangan kepada sesuatu di tempat anda berdiri. Lalu kami melihat 
anda mundur ke belakang." Beliau menjawab: "Saya telah melihat surga. Lalu 
saya meraih buah dari surga, sekiranya aku mengambilnya, niscaya kalian akan 
memakannya selama dunia masih ada. Saya juga melihat neraka, saya tidak 
pernah melihat pemandangan seperti itu. Dan saya lihat paling banyak 
penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya: "Kenapa wahai Rasulullah! " 
beliau menjawab: "Karena keingkaran mereka." Mereka bertanya: "Apakah 
karena mereka ingkar terhadap Allah?" beliau menjawab: "Mereka ingkar 
terhadap suami dan ingkar terhadap kebaikan. Jika kamu berbuat kepadanya 
dalam waktu yang lama, lalu mereka melihat sesuatu darimu, dia berkata, 'Saya 
tidak pernah melihat kebaikanmu sedikitpun'." 


148 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Sea SE YA dab a HE ana PARA, 


35 oz 


Lae ESL RAN AAS Sa É Kef SIA BUS Sae Bonia Si Oa ala As 


Lea” 35 -” 35 


dd ANI 2 ANI Ji J3 Da 3 Maj An A ada Ap 2 AN Jan 
DA Si SN Dag AE AI Yo A Ja SS; Pan je da Lie Flag 

Say GG PUS 3513 Mi Is pó 5 PAN SAS R3 A EP A 
Íb ES SS 5 JS a Sy 38 a úk ap 3 5 Sa ES 3 
3 Na Ji ekai ói ja Ay MG FBS 153 iba DS IV SI 333 j 
Si, ri Se Sl Ka FIT ai ES S3 33 ah ES 
Isis MAN G G IS KAN BB BN BU B3 R3 Ls EKS 
AI SAE Ia 13 Ol Karat 


go 


400. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah 
bin Abdurrahman dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa ada 
seorang wanita Yahudi dataang kepadanya, dan berkata, "Semoga Allah 
melindungimu dari adzab qubur." Setelah itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah manusia disiksa 
dalam kubur mereka?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun 
memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu. Kemudian keesokan harinya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunggangi kendaraan. Namun ahri itu 
terjadi gerhana matahari, hingga beliau kembali di waktu dluha dan lewat di 
antara kamar (isteri-isterinya) . Beliau lalu berdiri shalat dan orang-orang shalat 
di belakangnya. Beliau berdiri panjang, lalu rukuk dengan rukuk yang panjang. 
Kemudian bangun dan berdiri lagi dengan panjang namun tidak sepanjang yang 
pertama. Lantas beliau rukuk dengan rukuk yang panjang, namun tidak 
sepanjang yang pertama. Setelahitu beliau bangkit (dari rukuk) dan bersujud. 
Beliau bangun dan berdiri panjang namun tidak sepanjang pada sebelumnya. 
Lantas rukuk dengan panjang namun tidak selama yang pertama. Kemudian 
bangun dan berdiri panjang namun tidak sepanjang yang pertama. Beliau lalu 
rukuk dengan panjang namun tidak sepanjang yang pertama, lantas bangun dan 
bersujud. Setelah selesai beliau mengatakan apa yang Allah kehendaki, dan 
menyuruh mereka untuk berlindung dari siksa kubur." 


88. Penjelasan shalat Kusuf 


de gi AA ge aiii oi Hb IE era pe 


IP AMAN SLS Ga Pa SEN Go gil -95 AS E Ei IG yk 
D AN BI OBB a ii Ja 1 A 8 8 TOA aG yÚ 


N 


D 


149 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


BE eta Gian GIA Ga bat SA EI Gal aa HO dn yag 
Pa Aa aa 
: z ai a; Ian K g ia an i a eg 
APE EEEE Aa 


ziz 


KL daa e a a gn aN UG EII g úle 


S3 a ME Elo ST ES aéy é K5 sad SEL UAS AI Iga, 
AB Ea GMT AS USA oci Bani Uh Kek 
HA Bi OP 


401. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Fathimah binti Mundzir dari Asma binti Abu Bakar As Shidig ia berkata, "Aku 
menemui Aisyah, isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam ketika terjadi gerhana 
matahari. Orang-orang sedang berdiri mengerjakan shalat, begitu juga dengan 
Aisyah. Aku bertanya, "Ada apa dengan orang-orang?" Aisyah mengarahkan 
tangannya ke langit seraya berkata, "SUBHANALLAH." Aku berkata, "Sebuah 
tanda-tanda?" Aisyah berisyarat dengan kepalanya sebagai tanda persetujuan. 
Asma binti Abu Bakar As Shidig lantas berkata, "Aku berdiri, hingga kelelahan, 
aku pun menuangkan air di atas kepalaku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
kemudian memuji Allah dan mengagungkan-Nya. Beliau bersabda: "Tidak ada 
sesuatupun yang belum pernah kulihat, melainkan aku telah melihatnya di 
tempat berdiriku ini, bahkan surga dan neraka. Telah diwahyukan kepadaku, 
bahwa kalian akan diuji dalam kubur, seperti atau mendekati fitnah Dajjal. -Aku 
tidak tahu mana yang diucapkan Asma- Salah seorang dari kalian akan 
didatangkan, lalu ditanyakan padanya: 'Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki 
ini? "Jika seorang mukmin, atau orang yang yakin -Aku tidak tahu mana yang 
diucapkan Asma- maka ia akan berkata, 'Dia adalah Muhammad Rasulullah. 
Datang kepada kami dengan membawa keterangan dan petunjuk, lalu kami 
menerimanya. Kami beriman kepadanya dan mengikutinya." Maka dikatakan 
kepadanya: 'Tidurlah dengan baik. Kami tahu bahwa kamu adalah seorang 
mukmin." Tetapi jika seorang munafik, maka orang yang ragu dalam imannya - 
Aku tidak tahu maka yang diucapkan Asma-, maka ia berkata, 'Aku tidak tahu. 
Aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu lalu aku mengikutinya." 


89. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat shalat istisga' 
Sandi Il Ag ade AN po l Jag TE da BUSI da3 Gp AL IS Ea Jai 


“20. 0 


Kah TAN Ge 313 Ip Fata 


150 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


402. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar 
bin 'Amru bin Hazm ia mendengar 'Abbad bin Tamim berkata; Aku mendengar 
Abdullah bin Zaid Al Mazini berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
keluar menuju tempat shalat. Beliau shalat istisqa' dan membalikkan 
selendangnya ketika menghadap kiblat." 


90. Penjelasan shalat istisqa' (Shalat meminta hujan) 


or. 35 Z z a ANA SP zE Sk o or or - o Lo. or” SI -oT EEES 
ade A po D Jos Ol Ke ga NUK a 


EZI BAG Ng BERI i dap Die Gaul ml JG A ISI GÉ alag 


403. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
'Amru bin Syu'aib, bahwa jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta 
hujan, beliau membaca; "ALLAHUMMASOI 'IBAADAKA WA BAHIIMATAKA 
WANSYUR RAHMATAKA WA AHYI BALADAKAL MAYIT" (Ya Allah, siramlah hamba- 
hamba-Mu, binatang-binatang ternak-Mu, dan tebarkanlah rahmat-Mu dan 
hidupkanlah kembali bumi-Mu yang mati) ." 


ESG Gi da gag ES dl Iga G JUS dian ae a AI 
Í ja ó Jó idi Gj AR Si ig ae HM To Ó j E Á 
DS Jii canin bii caii A gang G JS gag e AI o Al Yaa 


DA is EI JEH jab al aag ade AI Ia JS a 
SAN OGEI Koai GE ESEG JÉ AAN Sala 


404. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Syarik bin Abdullah bin Abu 
Namir dari Anas bin Malik ia berkata, "Seorang laki-laki menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, binatang ternak telah 
rusak, jalan telah terputus, berdoalah untuk Allah." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berdoa hingga kami disiram hujan dari hari Jumat sampai Jumat 
berikutnya." Anas bin Malik berkata, "Laki-laki itu kemudian menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lagi dan berkata, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah 
telah hancur, jalan-jalan telah terputus serta binatang-binatang telah rusak! " 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas berdoa: "ALLAHUMMA ZHUHUURAL 
JIBAALI WAL AAKAAMI WA BUTHUUNAL AUDIYATI WA MANAABITAS SYAJAR" (Ya 
Allah, lindungilah permukaan gunung-gunung, bukit-bukit, dasar-dasar lembah 
dan pepohonan) ." Anas bin Malik berkata, "Maka banjir air tersebut lepas dari 
Madinah sebagaimana baju yang terlepas dari pemakainya." 


151 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


91. Meminta hujan dengan meramal bintang 


” 
(o) A o] 


Jó Bu gjs J al p JSI a A3 JA Ie ESE paa Kah 
Bala JÉ Ia GË g 36 g Sah oake da goii JG ia o ió 1253 
BNIB 1585 IS SI JB Ia Gh SSI B5 o ja P Al Ji 

SI Sapu 


405. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Shalih bin Kaisan dari 
'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Zaid bin Khalid Al Juhani ia 
berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengimami kami shalat subuh 
di Hudaibiyah dengan kondisi tanah basah karena hujan. Setelah selesai beliau 
menemui orang-orang dan bertanya: "Apakah kalian tahu apa yang difirmankan 
Rabb kalian?" mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau 
bersabda: "Allah berfirman: "Di pagi ini di antara para hamba-Ku ada yang 
beriman kepada-Ku dan ada yang kafir kepada-Ku. Barangsiapa yang 
berkata, 'Kami diberi hujan atas rahmat Allah dan kasih-Nya.' Itulah orang 
yang beriman kepada-Ku dan kafir terhadap bintang. Barangsiapa yang 
berkata, 'Hujan turun karena bintang ini dan itu.' Itulah orang yang telah 
kafir terhadap-Ku dan yakin dengan bintang'." 


92. Larangan menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil 


æ a gr (-] er 07 Pa £ o fee O -) gr ° o r D a -07 Kar 
JY dp |o Æ oe dE al y D gu AG e BI 
7 3 LA z 


AI Ie AI Jai GLS Gl! Opa GI aea Al S5 gl Ip JS 263 Ga 
AI Jan JS 38 oSI aig a Sa Ah Jai Ham ja a dbs 
Ba V3 Akal Ji YG Jl gi ii isi cas ISI Ol ala TI io 


Lad - “« 


406. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin 
Abu Thalhah dari Rafi' bin Ishaq mantan budak keluarga As Syifa' yang biasa 
diberi nama Maula Abu Thalhah, ia mendengar Abu Ayyub Al Anshari salah 
seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang saat itu berada di 
Mesir. Dia berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan toilet- 
toilet ini, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Jika 
salah seorang dari kalian pergi buang hajat atau kencing, maka janganlah 
menghadap kiblat, dan jangan membelakanginya dengan kemaluannya'." 


152 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


o” ” 35 


K Ia la TI Te At Iya 5 


Í 


AN e J5 3 ARERR 
jew ah A 


407. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari seorang laki-laki dari 
Anshar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menghadap 
kiblat bagi orang yang buang air besar atau kecil." 


93. Rukhsah menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil 
ai IS pp BB may BEP Es 


Oo. ” 


ea a ea Ane a 
Tas ESA d oa HP SE 
Ta Yu S gp ski e GEN SS G ag la o da di 


r 
s 


AN Bea ga MIL JB Si II AS E aia 


a ozo 


SEN LE JG ai e T; ihal j 


408. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamannya Wasi' bin Habban dari 
Abdullah bin Umar ia berkata, "Orang-orang mengatakan; 'Jika kamu sedang 
buang hajat, janganlah menghadap kiblat ataupun Baitul Maqdis'." Abdullah 
berkata, "Aku pernah naik di atas rumahku, lalu aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam sedang buang hajat menghadap Baitul Maqdis." 
Abdullah berkata, "Mungkin kamu termasuk orang yang shalat sambil berdepa." 
Dia menjawab; "Aku tidak tahu, demi Allah." Malik berkata, "Maksudnya adalah 
orang yang sujud namun tidak mengangkat tubuhnya dari tanah, yaitu sujud 
sementara tubuhnya menempelkan ke lantai." 


94. Larangan berdahak di kiblat 


AAA Pa 


Gas 36 Ia iisi S6 ISI Jú Pena Ba aal lis GULA sí 


Ko 5 s JB JII BE Ip 43 JS 


409. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas ludah di 
dinding kiblat, lalu beliau menggosoknya. Beliau menghadap orang-orang lalu 
bersabda: "Jika salah seorang dari kalian ingin meludah, janganlah meludah 
ke arah depannya. Sesungguhnya Allah Tabaraka Wa Ta'ala berada di 
hadapannya ketika dia sedang shalat." 


153 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


A. ERTER WERTER LIRIE 
S5 DE TSI GLa ai e d sh ag ade AI Ko Al Tya SI 


410. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah melihat ludah atau ingus atau dahak, 
lalu beliau menggosoknya. 


95. Kiblat 


” 
-” 
“ 
“0. a aws 
. 


mean ea era 555 


E PE MP 9 Ton 


KASI Í| | AG ab Í| aa 2K gi ARERR ika 313 


A ta 


411. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar bahwasanya ia berkata, "Tatkala orang-orang 
melaksanakan shalat subuh di Quba, ada orang yang datang dan berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam semalam telah menerima wahyu. 
Beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, Maka menghadaplah 
kepadanya." Sedang saat itu mereka sedang menghadap Syam, lalu mereka 
berbalik menghadap Ka'bah." 


ben Sara de JB AI ee Gp aa Jaa E den PAS 


IS KN IP 5 es en Pb FE Tin La Kanal pad SI 205 Tag al A 


412. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa dia berkata, "Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
tiba di Madinah, beliau shalat menghadap ke arah Baitul Magdis selama 
enam belas bulan. Kemudian beralih menghadap Ka'bah dua bulan 
sebelum peristiwa Badar." 


“ 


A3 SI A3 sah gal Su 8 sei BE ar Eh 


413. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Umar bin 
Khaththab berkata, "Apa yang di antara barat dan timur adalah kiblat, 
apabila menghadap ke arah Ka'bah." 


154 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


96. Masjid nabawi 
AAA KE EM rp Ul ob oi Kur AS 


- 
Sian pat - a3 ZF zo 
0 


Xo Jb a KAS AN Jo AN Jaa ói Si 
AAA Sena Nas Gad Hi 


414. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Rabah dan 
'Ubaidullah bin Abu Abdullah dari Abu Abdullah Salman Al Ahgar dari Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Shalat di 
masjidku ini lebih baik dari seribu kali shalat di masjid yang lain, kecuali 
Masjid Haram." 


IN EN RA, Ie oi ak DE AN wÉ oi a YP giis y 
CEON ENA AU SN SAB ana 


CERTES 


415. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Khubaib bin Abdurrahman 
dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id al Khudri, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Antara rumahku dan 
mimbarku ada sebuah taman dari taman-taman surga, dan mimbarku ada 
di atas telagaku." 


ar E B EA | 


KAN PG i 1533 GETE ge ad Da SMI 


416. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
'Abbad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid Al Mazini, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Antara rumahku dan mimbarku ada sebuah 
taman dari taman-taman surga." 


97. Wanita pergi ke masjid 


gan a E a a 


Gaas D a 


417. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Atikah binti 
Zaid bin 'Amru bin Nufail isteri Umar bin Khatthab, bahwa ia pernah meminta 
izin kepada Umar bin Khattab untuk pergi ke masjid, namun Umar terdiam. 


155 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Atikah pun berkata, 'Demi Allah, aku akan tetap pergi kecuali jika kamu 
melarangku.' Namun Umar tidak melarangnya." 


CREAR PA LE ea IE IP ama y AE UU HS, 


Fa BU Sista Tg AE AN TA Jai BTS SET Ig ala a 
GAS Wal TAN SI aah H3 GE IE IKI HA Kn AS mua 


pn 


a ar 


418. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said dari Amrah 
binti Abdurrahman dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa dia 
berkata, "Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat apa yang 
dilakukan oleh para wanita, niscaya beliau akan melarang mereka untuk 
mendatangi masjid sebagaimana para wanita Bani Israil yang juga dilarang." 
Yahya bin Sa'id berkata, "Aku bertanya kepada 'Amrah, "Apakah para wanita Bani 
Israil dilarang mendatangi masjid?" dia menjawab, "Ya." 


98. Berwudhu' bagi yang menyentuh alquran 

IN Gan 3 sal SI IS TORET ERIRE iis 
Segi SI ia 

419. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr 

bin Hazm bahwa di antara isi surat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang 


beliau tulis untuk 'Amru bin Hazm adalah: "Tidak ada yang boleh menyentuh 
al Qur'an kecuali yang telah bersuci." 


a 


99. Rukhsah membaca alquran dengan tanpa berwudhu 
AK sa as 5 Yg 23 8, AE 33 Gal 993513 3 Z 3 65 ci 
LIA ip BE ja PETI bh Kh a PE AREE 


420. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ayyub bin Abu Tamimah 
As Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin, bahwa suatu ketika Umar bin Khatthab 
berada di antara orang-orang yang sedang membaca Al Qur'an. Lalu ia pergi 
untuk buang hajat, setelah selesai ia kembali dan langsung membaca Qur'an. 
Lantas ada seorang laki-laki yang bertanya padanya; "Wahai Amirul Mukminin, 
apakah engkau membaca Qur'an tanpa berwudhu terlebih dahulu?" Umar 
menjawab, "Siapa yang memberi fatwa semacam ini! apakah Musailamah?" 


156 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


04. Jenazah 
01. Memandikan Mayit 


JAS Tg IE AN AA as Sl da 


” 
TA 5-3 òO se, 90 


464. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ja'far bin Muhammad 
dari Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dimandikan 
dengan memakai sepotong pakaian." 


Hat AE Ina g KE EA Tai ali Opal Uu By 
GIE JUS KN ES Sae ig KIE AI o AI Jas Sei 


2 ne 


BS NG ab 3 SA 3 AR jig PIL Ia BI KAI GS 
Mr JS io UG BUSI UE USG STB P HE BB Ab i 
Gl gag 


465. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ayyub bin Abu Tamimah As 
Sahtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Ummu 'Atiyah Al Anshariyah berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemui kami ketika seorang 
anak perempuan beliau meninggal. Beliau bersabda: "Mandikanlah dia tiga 
kali, atau lima kali, atau lebih dari itu, terserah kalian dengan air dan 
bidara. Dan akhirilah dengan kapur barus atau sejenisnya. Dan jika sudah 
selesai kabari aku." Ummu 'Atiyah Al Anshariyah berkata, "Tatkala kami 
telah selesai, kami pun memanggil beliau. Beliau lantas memberikan 
sarung beliau kepada kami seraya bersabda: "Bungkuslah dengan ini." 
Maksudnya adalah sarung. 


” 
o r 5 cei 


3 


Sua SULE Bi, 


aa S5 ka IS ai ga aa ja SLS tap BIS ge ai 


”-” Gor 


NI Ja Ia de JE al Dani ap 


466. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa 
Asma binti 'Umais pernah memandikan Abu Bakar Ash-Shiddig ketika meninggal. 
Kemudian Asma binti Umais keluar dan bertanya kepada siapa saja yang hadir 
dari kalangan Muhajirin. Ia berkata, "Aku sedang berpuasa, dan hari ini 
adalah hari yang sangat dingin. Apakah aku harus mandi (setelah 
memandikan mayat)?" Mereka menjawab: "Tidak." 


157 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


02. Mengafani Mayit 

SAE a g an GE al Su oy plis UM A gi 

Jard D a oi BN G E da Wi a Jang a 
RAW Y3 

467. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 

Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, bahwasanya 


Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dikafani dengan tiga lembar kain 
putih yang terbuat dari katun, tanpa baju dan tanpa penutup kepala." 


Pe o g oE G ES 
Ta ae oi S% Aa Ja i ka 


sE 20 


Isi BA Si a s Kai 5 E A a s i JS 


LI Ie ml A i Ha as IA Lag KAS LIS pl sop Hasi 
SAN a SI, 


468. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said bahwa dia 
berkata: telah sampai kepadaku bahwa Abu Bakar Ash-Shiddig bertanya pada 
Aisyah saat dirinya merasakan sakit, 'Dalam berapa lembar kain Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dikafani?" Aisyah menjawab: "Beliau dikafani dengan 
tiga lembar kain putih dari katun." Abu Bakar berkata, "Ambillah kain ini sebagai 
kain kafan, cucilah terlebih dahulu karena telah terkena tanah merah, atau 
minyak za'faran. Kafanilah aku dengannya dan dua lembar kain yang lain." Aisyah 
bertanya, "Apa ini! " Abu Bakar menjawab: "Orang yang masih hidup lebih 
memerlukan yang baru dari pada orang yang telah mati. Ini hanya untuk nanah 
yang mengalir pada jasad." 


a eat o aP DE ga gl GE NG an aah 


SENI 3 TIP IE AN 3 A 3333 KH SEN Jó ŠÍ Gea oy ny 


ad 3S Int, 


469. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf dari Abdullah bin 'Amru bin Al Abdush Shamad bahwa dia 
berkata, "Mayat itu dibungkus dan ditutup serta dikemas dengan tiga 
lembar kain. Jika tidak ada kecuali satu lembar saja, maka tidak mengapa 
dengannya." 


do €. 


158 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


03. Berjalan di depan jenazah 
Arai Ai o SE NG GE Ap 


g 3 AN i Ga aia aiy geii gui gpi é 


470. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar berjalan di depan 
jenazah. Demikian juga para Khalifah seterusnya, termasuk Abdullah bin 'Umar ". 


Í B pa o MU E o Tah GE S yA Ula GE i 


JP a a PERGI pui EN aii oi g t sh 


471. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Muhammad bin Al Munkadir dari 
Rabi'ah bin Al Hudair bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa dia melihat 


Umar bin khatthab mendahului orang-orang di depan jenazah saat mengantar 
jenazah Zainab binti Jahsy." 


Gu oy plén SE U SE gA 
KE hg GS b aa 


472. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah 
berkata, "Sama sekali aku tidak pernah melihat bapakku kecuali di depan 
jenazah." Hisyam berkata lagi, "Bapakku tiba di Bagi' dan duduk, hingga orang- 
orang melewatinya." 


a” 
e 2 


SN YSS ria GEA IE SI pa pl EE MIL IE GS, 
473. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab berkata, 
"Berjalan di belakang jenazah itu menyelisihi sunnah." 


04. Berjalan di depan jenazah 


-of 


AÍ GUS EIG GÍ A iii oi plia GE NG SE gA gie 
J3 Sa KN Bar El UG 


P 


474. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Asma binti Abu Bakar bahwa dia berkata kepada keluarganya: "Berilah kainku 
wewangian jika aku meninggal. Taburkanlah hanuth (pewangi mayat) pada 
tubuhku. Janganlah kalian melewatkan hanuth untuk kafanku. Janganlah 
mengiringiku dengan membawa api." 


159 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"0 


JP ALS Goat! a IL pp an HE MU GE SS, 


+» 
-” -” -” -” nn 


BI iés JS AI ena GE SER 


475. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi 
dari Abu Hurairah bahwa dia melarang menyalakan api setelah 
kematiannya." Yahya berkata, "Aku telah mendengar Malik memakruhkan hal 
itu." 


05. Menyalatkan jenazah 


or 
- 


Ía faii JI Ap E5 Ab SU Sl Aa G É a Sa 
Sini HIS e 


476. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id 
bin Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menyampaikan kabar kematian Najasyi kepada orang-orang pada hari 
kematiannya. Beliau keluar bersama mereka ke tempat shalat, kemudian 
mengatur mereka dalam shaf. Lantas bertakbir sebanyak empat kali." 


In CL OA á ia e a Kalo 
Ag ae án a ó Jas K Goza Aig AE i a Al Gi gi EA 
Q AA csu h adi ae i 2 AI jg G LE jis SU ias 


D Jana gal US da ade AI Go A Gaas hin oi a SS II GUE a 
BII G pai ol e i JUS BU G3 8 sa a a j2 
óo G3 Ag ae AN Ko A Jah GAS aag IS OLES aE AI Ia 


Sam Ga 2083 Mag IP si 


477. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah 
bin Sahl bin Hunaif bahwa dia mengabarkan, bahwa ada seorang perempuan 
miskin sakit. Hal itu lalu dikabarkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa menjenguk orang- 
orang miskin dan bertanya tentang keadaan mereka. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berpesan: "Jika dia meninggal dunia, panggillah aku". Jenazah 
wanita miskin itu diberangkatkan pada malam hari dan mereka tidak sampai hati 
membangunkan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Pagi harinya, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam diberitahu tentang apa yang telah terjadi. Beliau 
bertanya: "Bukankah aku telah menyuruh kalian untuk memanggilku saat dia 
meninggal?" Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, kami tidak enak hati 


160 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


mengajak anda keluar dan membangunkan anda pada malam hari." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam keluar bersama beberapa orang-orang dan di atas 
kuburnya, beliau lalu bertakbir empat kali." 


0. DA Te ZG Ta Ato ee 35 aya 7 - 0 Ta 
a5 s3 SEN GMS Ya DI JA SE oa d 
BIS ye Ú Us oi JUS inas 


ai 


478. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa dia bertanya kepada Ibnu 
Syihab tentang seseorang yang tertinggal sebagian takbir dalam shalat jenazah. 
Dia menjawab: "Dia harus melengkapi yang tertinggal tersebut." 


06. Bacaan shalat jenazah 


”-” P 
"S g sis 


A -$ £ - y PA - a - - - - 97 Zaz 
KS iaa Gi Jia DÍ aol GE Ce ana l oy aaa E G SE i 
$ PLEDE. 55 mi a7 -A D” 2 na 

20 pl Jaa Hu kas 


A AS 
3 
” 
w & 


SRE iaag KE Gai e a Iyi al paai GiG 
SI AGE a GG Bae 3 BLS SI AAN ji a BEA DI S1 
SUS d Sy LŽ GE A a Dn Wigan Bks SAN 
GAN SEL 38 S Una É Ol, 
479. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al 
Magburi dari Bapaknya bahwa dia bertanya kepada Abu Hurairah 'Bagaimana 
engkau shalat jenazah?" Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, aku akan 
mengabarkan kamu. Aku mengikutinya sejak masih berada pada keluarganya. 
Jika mayat sudah diletakkan, aku bertakbir, memuji Allah dan bershalawat atas 
Nabi-Nya. Lalu aku membaca: 'Ya Allah. Dia adalah hamba-Mu dan anak dari 
hamba-Mu, juga anak dari hamba perempuan-Mu, dia bersaksi bahwa tiada 
tuhan kecuali-Mu. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul- 
Mu. Engkau lebih tahu tentang dirinya. Ya Allah, jika dia berbuat baik maka 
tambahlah kebaikannya, dan jika dia berbuat dosa maka maafkanlah 
kesalahannya. Ya Allah, janganlah Engkau hilangkan pahalanya dan 
janganlah engkau fitnah kami setelahnya'." 


5 - 
“Ne s o 2 Ac sat n r Pd s 9 - san 352 - o 07 0 - 0 aa 
* 
219 Se D P P SR P JU al ana Dp E Sa A U GE Sa 9 
.. s s” . v - ge e 2. - 7, 
Is 330 MU Z - 0 Lo. 
+ 


JA oE Ia dasi agl Jai kirna Bu Yan a oo Bi 


480. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said bahwa dia 
berkata, aku telah mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, "Aku shalat di 
belakang Abu Hurairah ketika menshalati seorang anak kecil yang belum 
melakukan suatu kesalahan pun. aku mendengar dia membaca: 'ALLAHUMMA 
A'IDZHU MIN 'ADZAABILQABRI (Ya Allah, lindungilah dia dari adzab kubur) 


161 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Su Ba GB ES ME BEE a, 


481. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar tidak membaca (al fatihah) dalam shalat jenazah." 


07. Shalat jenazah setelah subuh hingga mega kuning dan setelah ashar 


en ea anu apn ANU aa 
Lai Iki gila Ayat! ya Na an an ana 
AO OB aial Galih GL OK JB itik Eman aiall PL D 
EYI Ara oÉ STUN ADE a ani ia 

Odi 3 ia A K3 Ej lg 


482. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin Abu 
Harmalah mantan budak Abdurrahman bin Abu Sufyan bin Huwaithib, bahwa 
Zainab binti Abu Salamah meninggal dunia. Saat itu Thariq adalah gubernur 
Madinah. Jenazah Zainab lalu dibawa ke hadapannya setelah shalat subuh, lalu di 
letakkan di Baqi'." Muhammad bin Abu Harmalah berkata, "Thariq melaksanakan 
shalat subuh ketika masih sangat gelap." Dia menambahkan, "Aku mendengar 
Abdullah bin 'Umar berkata kepada keluarganya; 'Kalian bisa menshalati jenazah 
kalian sekarang, atau kalian tinggalkan sampai matahari naik'." 


155 aadi KS di e A JBS HM LE II BO a gE B3, 
K3 ES IS) meal 
483. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin 


Umar berkata, "Jenazah boleh dishalatkan setelah ashar dan subuh, jika kedua 
shalat telah dikerjakan pada waktunya." 


08. Menyalatkan jenazah di masjid 

AI Io a GEA KAS og TS Ia PIN Il IE Mb GE as 
Í gis ót ae sm d ek E E a nari 
ale i fo A das go u l Eia LEG cii gie ME a ai 


SAN PA 


Aga 


484. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Nadir mantan 
budak 'Umar bin '"Ubaidullah, dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
Bahwasanya ia menyuruh orang-orang agar membawa jenazah Sa'd bin Abu 
Wagash, jika telah meninggal ke masjid, sehingga "Aisyah dapat mendoakannya. 
Namun orang-orang menolaknya, Aisyah lalu berkata, "Alangkah cepatnya 


162 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


orang-orang (lupa)! Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
menshalatkan jenazah Suhail bin Baidla kecuali di masjid." 


el ARENE RT a SIS, 
se 


æ” + 
--” 


485. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, 
bahwa dia berkata, "Umar bin Khatthab dishalatkan di masjid." 


09. Himpunan pengetahuan shalat jenazah 


2 os Zo a” 23 SA Ha A 5 pa 
Sd de BI E a NG 


Sepi, 


7” 0 p 


A yA 


486. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa jika Abdullah bin 
Umar menshalatkan jenazah, dia membaca salam hingga yang di 
belakangnya mendengar." 


NB BE BI ITL OS t DA IE II So Mn BA, 
ES 
487. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin 


Umar berkata, "Janganlah seseorang menyalatkan jenazah kecuali dia dalam 
keadaan suci." 


10. Menguburkan Mayit 


id is A5 Kad $ 36 aa 
ie D dn sa 


Perai, 
Ji aa Ed Aas Jas Jl Ae Ket JUS Ane ih 


” 
w ” 
- Ka (-) ” 
- “« 


488. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya ia berkata, "Ada dua orang di Madinah, salah satunya biasa 
membuat lubang lahat (lubang yang cara membuatnya di samping bagian 
lubang tersebut, bukan pada tengahnya) dan yang lainnya tidak. Mereka 
berkata, "Yang lebih dulu datang dan mengerjakannya itulah yang akan 
dipakai.” Datanglah orang yang menggali dengan cara lahat, lalu dia 
membuat lubang lahat untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


163 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


11. Ummu Salamah berkata: Aku tidak mempercayai kematian NabiShallallahu 
'alaihi wa Sallam sehingga 


Reje 


S3 SIB Ág IE AN a na ay ES AL Su 
(Png Pan Png be po NN AN TAP KPA 


zZ 


A 
A UR o- 35 


489. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said bahwa Aisyah 
isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Aku bermimpi ada tiga 
rembulan jatuh di kamarku. Lantas aku menceritakan mimpiku pada Abu 
Bakar Ash Shiddiq." Abu Bakar lalu berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam meninggal dunia dan dikuburkan di rumahnya, Abu Bakar 
berkata, 'Ini adalah salah satu dari bulan-bulan yang kau lihat, dan ini 
adalah yang terbaik dari ketiganya'." 


12. Tidak hanya dari seorang tsiqah saja, bahwa Sa'd bin Waqash 


Pe a G gf 
úl áa B3 af Ca IG a El adan isi A ai a i al ja dj sig 


-02 0 


ilhs J K f iai IG AS 


490. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwa dia berkata, "Aku tidak suka jika dimakamkan di Baqi'. 
Dimakamkan di tempat lain lebih aku sukai daripada dimakamkan di situ. Karena 
yang dimakamkan di situ ada dua macam: orang zhalim sehingga aku tidak mau 
dimakamkan bersamanya, atau orang shalih sehingga aku tidak ingin jika 
tulangnya digali untuk aku (tempati bekas lubangnya) ." 


13. Berdiri untuk jenazah dan duduk diatas pekuburan 
A dna ye ayah ye 3G SE da 0 BS Ab FE ES 
SIS TN fo ó Jani é BEI o E SE pdi o j DALS SE pali oi Kh 


da gle Sg E alas 
491. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Wagid bin 'Amru bin Mu'adz dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Mas'ud bin Al 


Hakam dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berdiri saat ada jenazah (lewat), kemudian setelah itu beliau duduk." 


164 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


14. Ali bin Abu Thalib berbaring dan berbantalkan pada sebuah kuburan 


BS Gu YESUS gih KS 3 
492. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Bakar bin 'Utsman bin 
Sahl bin Hunaif Bahwasanya ia mendengar Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif 
berkata, "Kami pernah menghadiri jenazah. Tidak ada yang duduk sehingga 
orang yang terakhir (tiba) diizinkan." 


15. Larangan menangisi Mayit 


(-) 

è z 2 Na a PA 2 2 ai P 7 ° Te PA A 23 

SE op Eat IS SS SN SI pp Ml hee HE bj ADIL 
F E o of 

PEA 


Jan IE E Ip g ol g 
a a EL aE GAE IE AE ab Gp AN KE San AS ala aE ng A 
aa a ao GÍ 

T seg T GA” pa or Z 5 & A 2 ezt 3 -. - Ann, por A 
D Lag Ik S3 a adé ANT Io AI Jaa D ra Pe Jasa Gi, 


LEL - 


BI ET SIS NU SU IBI JB Sua Ja G A LSG S 


5 ae KIE a SA LL 


. pa 


Sdn a JA Tip dn WI Ma Su 
2 io AI Jaa, JAS AA Jasa SA Sya Lag as j3 Ku 
LL Ang Sa Angka opad JS a sa Kala BISGAN Ong ada 


£ 
Aa 


Spas ibali Ii PIN EÉ Lg Sal Aa BAG Ie Oya Ai HA OI 


493. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abdullah 
bin Jabir bin 'Atik dari "Atik bin Al Harits yaitu kakek Abdullah bin Abdullah bin 
Jabir, bapak dari ibunya, mengabarkan kepadanya bahwa Jabir bin "Atik 
mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjenguk 
Abdullah bin Tsabit. Beliau mendapatinya sedang sekarat. Beliau memanggilnya, 
namun dia tidak menjawab. Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membaca 
istirja' dan bersabda: "Engkau telah mendahului kami wahai Abu Ar Rabi'." Para 
wanita pun berteriak dan menangis, sementara Jabir berusaha mendiamkan 
mereka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Biarkan saja 
mereka. Jika itu harus terjadi, janganlah ada seorangpun yang 
menangisinya." Orang-orang bertanya, "Wahai Rasulullah, yang harus terjadi itu 
apa?" beliau menjawab: "Jika ia meninggal." Anak perempuannya berkata, 
"Demi Allah, aku berharap dia mati syahid. Sekarang engkau telah menyelesaikan 
tugasmu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah telah 


Í 


165 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


memberikan pahalanya sesuai dengan niatnya. Apa yang kalian sebut 
sebagai syahid?" Mereka menjawab; "Terbunuh di jalan Allah." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syahid selain terbunuh di jalan Allah 
itu ada tujuh macam; yang meninggal karena penyakit tha'un maka dia 
syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam maka dia syahid. Orang 
yang meninggal karena terkena penyakit cacar atau bisul maka dia syahid. 
Orang yang meninggal karena sakit perut maka dia syahid. Orang yang 
mati terbakar adalah syahid. Orang yang meninggal karena terkena 
reruntuhan, maka dia syahid. Wanita yang meninggal karena karena 
melahirkan maka dia adalah syahid." 


Ra Aa y D E GE NG GE i y 
Eii $ ji AE 33 AI a SI S3 IS opi ALE cana a 
f gs ES oi BAJU PAP E JL jak LSG EIG gai K Sial 


23 LI JUS giai GIE S aa an Ño A j SN ii 
ağ LA gy i 


494. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Bapaknya dari 'Amrah binti Abdurrahman ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia 
mendengar Aisyah ketika disebutkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar 
mengatakan 'Mayat itu disiksa karena tangisan yang masih hidup.' Aisyah 
berkata, "Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman. Sesungguhnya dia tidak 
berbohong, tapi dia lupa atau salah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melewati jenazah seorang wanita Yahudi yang ditangisi oleh keluarganya, 
lantas beliau bersabda: 'Kalian menangisinya. Dia disiksa dalam 
kuburnya'." 


16. Mengharap-harap pahala saat menghadapi cobaan 
PRAE PR ETS a E oG ol E NU E G i 
Gia EL IN ga BS Sm ga a4 Oei TJ Ta cie l Ga 


aail 


495. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id 
bin Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang muslim yang ditinggal mati tiga orang anaknya, niscaya 
tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya sekejap." 


166 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Pangsa KE PE MLS Ba 
ABI Ia BSE Ira a aa A Ig KIE AI To ABI Jas SI 


s A ” 
rd 
ud 


Gea KE AN fo Ai Js Kis Hoa SIS, “aj ae 


0o22 an 
- 


Sa 
Y 


æ 


496. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Muhammad bin Abu Bakar bin 
'Amru bin Hazm dari Bapaknya dari Abu Nadir As Salami, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim ditinggal 
mati oleh tiga orang anaknya, lalu ia bersabar dan mengharap pahala 
kecuali mereka akan menjadi tameng dari api neraka." Lalu seorang wanita 
yang ada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana kalau dua?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab; "Begitu juga kalau dua." 


17. Himpunan pengetahuan mengharap-harap ganjaran saat musibah terjadi 
Io IN A o E y AI y FI E GE NG SE GA ia 
3 Ka ae las Sa San Fa) JÓ ag AE As 


497. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Hendaknya orang-orang muslim menjadi mulia dengan 
musibah yang menimpa mereka sebagaimana musibah yang menimpaku." 


ade a Go gil ga E ai IS YAI IE Il og Kang IE MU IE AS) 


Á Ó { NS JUS Kei KASN Ia JB Tag ade AN TA Jaan SI Is 


aÍ SIB y WS SN Ja II Gio GE A Gd SSI TAN Oa a Ó 


Sein AT na gi Ie KE dag Ola Dani Sl ua 
Su aa le 


498. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
dari Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Rasulullah 
Shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa tertimpa musibah lalu dia 
membaca sesuai yang diperintahkan Allah: 'INNAA LILLAHI WA INNAA ILAIHI 
RAAJ'UUN ALLAHUMMA JURNII FI MUSHIIBATII WA A'OIBNII KHAIRAN 
MINHAA', (Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan akan kembali 
kepada-Nya. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku 
dan gantilah dengan yang lebih baik darinya), ' kecuali Allah benar-benar akan 


167 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


melakukannya." Ummu Salamah berkata, "Tatkala Abu Salamah meninggal 
dunia, aku pun mengucapkan doa tersebut. Lalu aku berkata pada diriku sendiri; 
'Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah." Tetapi kemudian Allah 
menggantikannya dengan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menikahinya." 


SG Jika a SIS TERI LE op em GE sama PAKSA, 
Hai DE IE SA SIL ja i IA 
Ga Gae A ai is WAE AS SA Éi 3 G G 36 PEES 


or IA or oa - OT 


sial Ta lala nyaa ny ca Ps Pe 


or pe 


HS GG óy ó Í já & & Ju s dió; & iai; sa SE 
MIPA JS juga 33 1 KA Sa agies 
JIE Ip SA SL TE 3 JB Ala Oak Ikke A UUS ala sia 

SIB Ag SJ LE) hal KN LI 213 Ts 


499. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Said dari Al Qasim 
bin Muhammad bahwa dia berkata, "Isteriku meninggal dunia. Lalu Muhammad 
bin Ka'b Al Gurazhi berta'ziyah kepadaku dan dia bercerita: 'Dulu di kalangan 
Bani Isra il ada seorang laki-laki yang faqih, "alim, 'abid dan mujtahid. Dia 
mempunyai seorang isteri yang dia cintai dan dia kagumi. Suatu ketika isterinya 
meninggal dunia, sehingga dia sangat terpukul dan sedih. Dia mengurung dirinya 
dan mengasingkan diri dari manusia. Tidak seorangpun yang masuk 
menemuinya. Lalu ada seorang wanita yang mendengar peristiwa tersebut, lalu 
wanita itu mendatanginya. Wanita itu berkata, "Aku ada perlu dengannya. Aku 
ingin meminta fatwanya. Aku tidak akan pernah puas hingga berbicara 
dengannya secara langsung." Orang-orang pun pergi meninggalkannya, namun 
dia tetap berada di depan pintu menunggunya dan berkata, "Aku tidak akan pergi 
sama sekali." Ada seseorang yang berkata pada orang bani Isra il tersebut: "Di 
sini ada seorang wanita yang ingin meminta fatwamu, dan dia berkata, "Aku tidak 
mau kecuali berbicara dengannya secara langsung." Orang-orang telah pergi 
meninggalkannya, sedang dia tetap tidak meninggalkan pintu rumahmu. Orang 
tersebut berkata, "Ijinkan dia masuk." Wanita itupun masuk dan berkata, "Aku 
menemuimu untuk meminta fatwa atas suatu urusan." Orang itupun bertanya, 
"Apa itu?" Wanita tersebut berkata, "Aku meminjam perhiasan dari tetanggaku. 


168 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Aku pun mengenakannya dan meminjamnya untuk beberapa waktu. Kemudian 
mereka mengutus utusan kepadaku untuk memintanya, apakah aku harus 
mengembalikannya?" Orang tersebut menjawab, "Ya." Wanita itu berkata lagi; 
"Demi Allah aku telah memakainya beberapa waktu." Orang tersebut berkata, 
"Begitulah, mereka berhak untuk menariknya kembali darimu setelah 
meminjamkannya padamu beberapa waktu." Wanita itu berkata, "Baiklah, 
semoga Allah merahmatimu. Apakah engkau juga tidak rela atas apa yang 
dipinjamkan Allah padamu, lalu Dia mengambilnya kembali. Padahal Dia lebih 
berhak atasnya dari dirimu." Maka sadarlah orang tersebut atas apa yang telah 
terjadi. Allah memberikan manfaat atasnya dengan perkataan wanita tersebut." 


18. Mengeluarkan mayit yang telah dikubur 


o o o z s$ - -0z o- o 5-3 - £ - yr 
JI ME am at hal HE PATI ME ep AL JI WS LK i 
r IA” A Pd 55 


a PS an Kebon a Dag AE AI a Jaa Gd Jai a 


500. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Rijal Muhammad 
bin Abdurrahman dari Ibunya 'Amrah binti Abdurrahman bahwasanya dia 
mendengarnya, berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melaknat Al 
mukhtafi dan Al mukhtafiyah, yaitu orang yang mencuri sesuatu dari 
kuburan." 


19. Himpunan pengetahuan tentang jenazah 


-ox Z zej- zF 0-4 i pet 0 18 2 o< Zro? ya A EA 5 2 se Ve 
E AASE Ol BI y D E yA SIS op plia KK Bu 
- - £ “0 Da Pai 5 a 5 - . Or r -ZF TEEDE Mo 5 Z z d 
Sp ol Jas da aE DI Ie AN Gaag Ea Mp SHE aag aE AA a gl 


G 2093 D 


EI gat iii gay g ah a jag a cai yio di KA pg 


501. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 'Abbad 
Abdullah bin Az Zubair bahwa Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, yaitu saat sebelum beliau meninggal dan bersandar pada 
dadanya, beliau berdoa: "ALLAHUMMAAGHFIRLII WARHAMNII WA ALHIQNII 
BIRRAFIIOIL AAA (Ya Allah, ampuni dan rahmatilah aku, serta 
pertemukanlah aku dengan Ar Rafigul A'la.) " 


20. Aisyah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tidaklah 
seorang Nabi meninggal... 

JG ag adé A IS AI gan OLES aa BEE MLS BS) 
KAN JA Sad KN JA Ia GE Ol au a ade Pe SL) HI 


-” 


Gall ay dl AI Oa ga iaia a A JAN Id JEI JA Ia OÉ s 


+ 
.. 


169 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


502. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
'Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka 
akan ditampakkan baginya tempat tinggalnya setiap pagi dan sore. Jika dia 
termasuk penduduk surga, akan ditampakkan surga baginya. Jika dia 
termasuk penduduk neraka, akan ditampakkan neraka baginya. Dikatakan 
padanya; 'Ini adalah tempat tinggalmu hingga Allah menghidupkanmu 
kembali pada Hari Kiamat'." 


sis i Ío I Ses NBA gi SE gE UPI Il HE NG E i g 


503. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap 
anak Adam yang meninggal dunia, seluruh tulangnya akan habis dimakan 
tanah kecuali tulang ekornya. Darinya dia diciptakan dan darinya pula dia 
dihimpun kembali." 


KET BSI A U y i y EI E SE OA l GE G SE i g 
AN SSI Jó i IE i Io DI Tana i ii E u a SB 


CAN aa oas Jd! AI kam 3 Suai 


504. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman 
bin Ka'b bin Malik Al Anshari Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa 
bapaknya Ka'b bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ruh seorang mukmin itu ada di dalam burung yang 
bertengger di pohon surga, hingga Allah mengembalikannya ke jasadnya 
pada hari (Allah) menghidupkannya kembali." 


FE z0 


ads i Ío ó Jaan S3 PAN EA ED aa 
Ea JU SU Dn Í $ú Sa Ar) SI J655 BG An Jó Je abg 


505. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
Tabaraka Wa Ta'ala berfirman: "Jika seorang dari hamba-Ku suka bertemu 
dengan-Ku, maka Aku juga suka bertemu dengannya. Jika dia benci 
bertemu dengan-Ku, maka Akupun benci bertemu dengannya'." 


170 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Dah IP EN ESER Mu IE Gila, 
Kids Hd kis gal Sirah SU Ba Liana 


F PEM 35 


JA SA GD Hi YI aia Pra A 


AS Al Ke MI Seno 


N 


N 


o3 -$ 


Ši El DES ad G aai pail gals ad G aa l A AD y Al u lka 
Sian S5 Gamis Ip Jb 


506. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Ada 
seseorang yang belum pernah melakukan satu kebaikan pun dan dia 
berpesan pada keluarganya bahwa jika dia meninggal dunia nanti agar 
mereka membakar jasadnya. Kemudian mereka menaburkan abunya, 
setengahnya di darat dan setengahnya lagi di laut. Demi Allah, seandainya 
Allah menghendaki, niscaya Dia akan mengadzabnya dengan adzab yang 
belum pernah ditimpakan kepada seorang pun dari penghuni alam. Ketika 
orang tersebut meninggal dunia, keluarganya melakukan apa yang 
dipesankan olehnya. Lalu Allah memerintahkan daratan agar 
mengumpulkannya, dan memerintahkan lautan agar mengumpulkannya. 
Allah bertanya: "Kenapa engkau melakukan hal itu? ' dia menjawab: 'Karena 
aku takut pada-Mu wahai Rabb, dan Engkau lebih tahu tentang hal itu." 
Rasulullah berkata, "Maka Allah pun mengampuninya." 

| 


Ta 
ð 


KIS en S Ol iga NP AN EA NP ML BI, 
Lap Ie BN ES sabit Ig GAN Ig sd $ JG 3 
SEL AI JB hao gg Logis GAN SIG AI Jaan BIJB DEA Ia Gi AJA KA 


Ine Iis La 


x 


x 


a 


507. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap 
anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun kedua orang tuanyalah 
yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Seperti unta yang dilahirkan dari 
binatang ternak yang sempurna jasadnya, apakah ditemukan adanya 
cacat?" Mereka bertanya; "Wahai Rasulullah! Bagaimana tentang orang yang 
meninggal saat dia masih kecil?" Beliau menjawab: "Allah lebih tahu dengan 
apa yang mereka kerjakan." 


” 
ore 35 Pn, s 


KIS AI Lo AI aah Ol Tya IP NE UN aa au AET 
E GAS 6 IA JSI AR JEANS Sea 


171 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


508. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak 
akan terjadi kiamat hingga ada orang yang ketika dia melewati kuburan 
seseorang dia mengatakan; 'Andai aku berada di tempatnya saat ini'." 


SN Ia gp op AA GE BA TAS pi PE BULE Su, 


ne a 


onr DI nr a 


Jä gea ana deg alé dn Go d 3 
KOFA] A JÓ Kia Fi aja G I Jaa G Jő i Ta fa 
Ag SN Sa is GA rh ep AN 23 en a a a 


E. 


509. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin 'Amr bin 
Halhalah Ad Dailami dari Ma'bad bin Malik dari Abu Qatadah bin Rib'i bahwa dia 
menceritakan; "Suatu ketika ada jenazah yang lewat di depan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau berkata; 'Orang itu beristirahat (dengan 
kematiannya) dan ada yang beristirahat darinya (karena kematiannya) .' 
Mereka bertanya; "Apa maksudnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: 
'Seorang hamba yang beriman, akan beristirahat (dengan kematiannya) 
dari kehidupan dunia dan kesusahannya menuju rahmat Allah (surga), 
sedangkan hamba yang fajir maka para manusia, negeri, pepohonan dan 
hewan-hewan beristirahat darinya (karena kematiannya) '." 


Pd 
Ze 


Wi Ko AI Jam, JÓ jó A3 SI ae oy AE Ipa BIN Ul IE u SE Gi, 
li Ss gaba G3 JK SU i 2g adé 


510. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadir mantan budak 
'Amru bin Ubaidullah, dia berkata: "Saat kematian Utsman bin Madz'un dan 
jenazahnya dibawa, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Engkau 
telah pergi, dan engkau tidak mendapatkan dari keduniaan sedikit pun." 

a 


Z 
AA 
“ 


IP BI 3 IE dan EIG G 


- -” - IA r, or. 35 


era Ag SE AN a Ba 
Ka 9 AP ak Ag Ja Ting LA Tag ge al el) 


PES d oy KIE au AS, 


BE 


IIS Ta 233 5 aoi g Sana SA tag Ba Jaa 
AE JAN paid ya Jl Sin 


511. Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Alqamah bin Abu 'Algamah dari 
Ibunya bahwa dia berkata: "Aku mendengar Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi 


a 


172 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


wasallam berkata; 'Suatu malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bangun. Beliau mengenakan pakaiannya, lalu pergi keluar." Aisyah berkata; 
"Aku menyuruh budakku, Barirah untuk mengikuti beliau. Dia pun 
mengikuti hingga tiba di Baqi'. Beliau lalu berhenti di dekatnya, 
sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk berhenti. Kemudian beliau 
beranjak (meninggalkan tempat itu) . Barirah pulang lebih dulu dan 
memberitahuku (apa yang dia lihat) ." Aku tidak menanyakan apapun 
kepada beliau hingga pagi hari. Ketika aku bertanya beliau tentang hal itu, 
beliau menjawab: "Aku diperintahkan, agar aku mendoakan penduduk 
Baqi'." 

Pe AN pp CSE ea t 


5 pa A 


512. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' bahwa Abu Hurairah berkata: 
"Segerakanlah dalam mengurus jenazah kalian. Jika itu kebaikan, kalian 
telah mendahulukannya. Jika itu keburukan, maka kalian segera 
menanggalkannya dari punggung kalian." 


05. Zakat 
01. Harta yang wajib dizakati 


” 
EFE 


Kal PB Ae 
Kei oa B aS oak as G Lua Ga dit Ig Jó 


Jy gii ana G Lana JÓ 


513. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al Mazini dari 
Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada kewajiban zakat pada unta 
yang kurang dari lima ekor (unta), perak yang kurang dari lima awaq, dan 
hasil panen yang kurang dari lima wasaq." 


Siis EEA Aan A Gp ana II GE dal HE Gja 


ha 


Gad yag iS o Gafi Ia BT É Gi Gad a R ETE TE 
aa yii g ož ós 


514. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al Anshari Al Mazini dari Bapaknya dari Abu 
Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kurma 
yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakatnya. Uang yang kurang dari 


173 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


lima uqiyah tidak ada zakatnya. Dan unta yang kurang dari lima ekor tidak 
ada zakatnya." 


02. Zakat Uang, emas atau perak 


aaa GRAN 255 GI óy Aa JUS 3 aa 3 4 ITE JA meat E 
Ka il pai on a G ab S di Ya G 5 15 Ju 


Ia SE GS IG SB ADI aa ha ena 5 ya in Die Ja HA JUS aa Wasi 


Meera Ip awas ad) JLN JG b guii aus K3 sus 


515. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin 'Ugbah 
mantan budak Az Zubair, ia bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang 
mukatab miliknya yang ia beri tanggungan untuk menebus dirinya dengan 
jumlah yang besar, maka apakah ia wajib mengeluarkan zakatnya?" Al Gasim 
menjawab, " Abu Bakar Ash Shiddig tidak mengambil zakat sedikitpun dari harta 
seseorang hingga genap satu tahun." Al Gasim melanjutkan, "Jika Abu Bakar 
hendak memberikan harta kepada seseorang, dia bertanya, 'Apakah kamu 
memiliki harta yang wajib dizakati? ' Jika orang tersebut menjawab, "Ya." Maka dia 
akan mengambil zakat dari harta yang akan diberikan itu. Tapi jika orang 
tersebut menjawab, 'Tidak.' Maka orang tersebut akan menerima harta itu 
sepenuhnya dan dia tidak dikurangi sedikitpun." 


Bp EA JB ST Yaa IE TA ah LEE A ULP SA 
JG BESI aa i ae EA Ju ba Dike Ja Gila GUE Jadi JUS o ouii dio : 
jua dp as TE ap gd as gus ya sa seba 


516. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Umar bin Husain dari Aisyah 
binti Qudamah dari Bapaknya bahwa dia berkata: "Jika aku mendatangi Utsman 
untuk mengambil jatah zakatku, ia bertanya kepadaku 'Apakah kamu memiliki 
harta yang wajib dizakati? ' Qudamah berkata, "Jika aku menjawab, "Ya, ' maka 
Utsman akan memotong zakat dari bagianku tersebut. tetapi jika aku menjawab 
"Tidak, ' maka Utsman akan memberikan bagianku secara penuh." 


” 


FEARTEN EEFT EREE a 
Jaa 
517. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


'Umar berkata; "Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta hingga mencapai 
waktu satu tahun." 


174 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


518. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa dia 
berkata; "Yang pertama kali mengambil zakat dari jatah pemberian adalah 
Mu'awiyah bin Abu Sufyan ." 


03. Zakat barang tambang 

TN $o di Ips Si aeh AP SE A o ans GE NG E A pi 

baii Bas gi Ko Se A Gala gi SN o J a s la 
KAN IL aii SI SE 


519. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman dari Beberapa orang, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam menetapkan barang tambang Al Gabiliyyah untuk Bilal bin Al Harits Al 
Muzani, yakni tempat yang berada di tepi pantai, dan hingga hari ini barang 
tambang tersebut tidak diambil kecuali untuk zakat." 


04. Zakat Rikaz (harta karun, barang temuan) 
GPM a GI SG aa a UM EP AS 
ol EII JB lag ade AMI Io AI Jaa) Ol SA Il GS 


520. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id 
bin Musayyab dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Zakat pada barang temuan 
(harta karun) adalah seperlima." 


05. Perhiasan dan wewangian yang tak perlu dizakati 
DN AO EN a33 ABE SI kol GE sa 9 YAI ae IE ML SE is 


-” 


KA Sele SEK d SE El S5 5 ESE Da ala 
PL 3 RR Ne d ya 


521. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim dari Bapaknya bahwa Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengasuh anak-anak perempuan saudara laki-lakinya yang sudah yatim, 
dan mereka mempunyai perhiasan. Namun Aisyah dia tidak mengeluarkan 
zakat dari perhiasan mereka." 


175 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ETS 5 ERRE RT LE be LE AS, 

SPI Seda Ia 
522. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin 
'Umar memakaikan perhiasan emas kepada anak-anak perempuannya dan 


budak-budak perempuannya. Namun ia tidak mengeluarkan zakat dari 
perhiasan mereka." 


06. Zakat harta anak yatim dan memperdagangkannya 
bl GP mai gi GAN sb GP elu E, 
EI Opal Ie HA SI KAS dota 


JET gai Le Sé FE 


523. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Gasim 
dari Bapaknya bahwa dia berkata: "Aisyah mengasuhku bersama dengan 
seorang saudara laki-lakiku yang yatim. Dan 'Aisyah mengeluarkan zakat 
dari harta kami." 


07. Zakat harta anak yatim dan memperdagangkannya 
BIS Fan Te P3 3 FEE AI san BR au ES, 
H3 J6 ix II 


524. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id, bahwa dia 
membelikan benda yang berharga untuk anak-anak saudara laki-lakinya yang 
yatim dan berada dalam asuhannya. Lalu harta tersebut dijual hingga 
mendapatkan uang yang sangat banyak." 


08. Zakat sekaligus punya hutang 

Ka aa hat PA Ji kano Sa 
KAN Ka 3333 GA Jas BK Sia Sas AE GE 333 naa 

525. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari As 

Sa ib bin Yazid bahwa Utsman bin Affan berkata, "Ini adalah bulan zakat 


kalian. Barangsiapa punya hutang hendaklah dia menunaikan hutangnya, 
sehingga harta kalian bisa dihitung dan diambil zakatnya." 


20 pe? BE ee 0 5 Re en $ dn 21 AR ig - za 
JU 3 ES pyl E Ip Sa Kami l o Dal GE A HE AS g 
r'r 2. 53 “ Aa aan -. 2.20 - oF T 2a 2 # “TS Oo z% 
Sas GAE 3 Ore! Eye oaa Ul A6) AS akal Ilang Ta UB BY A 
PA “9 978 PEN A o zzo -of - 
ho GS al siol aF Yi ia SEN ol oks éli 


176 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


526. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ayyub bin Abu Tamimah As 
Sahtiyani bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menetapkan ketentuan 
tentang harta yang diambil oleh para pemimpin secara aniaya. Ia 
memerintahkan agar harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. lalu 
diambil zakatnya dari masa-masa yang telah lalu." Kemudian ia juga 
menetapkan bahwa harta tidak boleh diambil sebagai zakat kecuali hanya 
sekali, karena harta tersebut tidak ada di tangan pemiliknya." 


G 


aies Ja Ñ Jes ES s oui US 


AA 
EE o z 


iias y aa GS Ul ye giS y 


527. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Khushaifah bahwa 
dia bertanya pada Sulaiman bin Yasar tentang seseorang yang memiliki 
harta dan dia mempunyai hutang sejumlah hartanya itu, apakah dia wajib 
mengeluarkan zakat? dia menjawab, "Tidak." 


09. Zakat perdagangan 


Ola À paa yi dE Ga 083 OLS o BEN OP a o EP AG e ia 


PAES E pilat ESAS pad aé gi gts oai x i 
Gay Gani 5 Ia STAN Ya Da p% Gai a a a 


” Or 


IKAN je SS LA bÉ 6G ara Bi PBS yng PE 


ox TES 


sie E be SBE ba Gaal Ca I ANN G ia g Spa WS Giu S6 


Lior GS ate aa 


ANE 38 G 3 ES EA 3G wis ié Png Pan dn T 


aa SA -0 o a 5 
3 


JS Sa atis II GGS Kala KET UD 3 Ga Gi SEN, 


528. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Zuraig bin 
Hayyan -Zuraig adalah petugas di Mesir pada masa Al Walid, Sulaiman dan 'Umar 
bin Abdul Aziz- Ia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis 
surat kepadanya: 'Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yang 
lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yang akan mereka perdagangkan. 
Yaitu setiap empat puluh dinar diambil satu dinar. Kalau kurang dari itu, 
maka hitunglah hingga mencapai dua puluh dinar. Jika hartanya kurang 
dari sepertiga dinar maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. 
Adapun jika yang lewat adalah ahli dzimmah, maka ambillah (zakat) dari 
barang dagangan mereka, yaitu satu dinar untuk setiap dua puluh dinar. 
Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh dinar. Jika 
hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau 
ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada mereka, tentang apa yang telah 


177 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


kamu ambil dari mereka dan copiannya untuk memperhitungkan haul 
(genap satu tahun)." 


10. Harta yang tidak dizakati 


” 
SE oa A, „29 29 


JUS 389 ae a AI LS Can JS en op Ml ye lb ie Sa SI 
BEAN Ala SBY all Su 3E 


529. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Dinar 
Bahwasanya ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar ditanya tentang 
Al kanz, lalu ia menjawab, "Itu adalah harta yang tidak perlu dikeluarkan 
zakatnya." 


Ie POS Zo 3 0 4 z - -o Zr 4 al -or -Žž Se Žr ye 9 . -9 z 
ES SS dekan Eun dp ee Ha Nasa Í fi 6s Sg Jd Be 


- +e + + ... 
r - 


530. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abu 
Shalih As Saman dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Barangsiapa memiliki 
harta dan belum dikeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat harta 
tersebut akan diserupakan dengan seekor ular yang besar dan mempunyai 
titik di wajah, ular tersebut mengejarnya sambil berkata: 'Aku adalah harta 
simpananmu'." 


11. Zakat sapi 


” 
” (-) A eo ” ” 
£ rg a oD 


Je AL e o e g aa a E e 
3 GG OF asi Aa dh Tai 3 a S3 Luas 372 Se aaa AN 
NA Ai is G ÉA da Cg AE AI Te Ó Ig Ia gaid A GB Kia 336 


SA 


KE 3 A5 SN J3 Oa A Io Iin G3 


531. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Humaid bin Qais Al 
Maki dari Thawus Al Yamani bahwa Mu'adz bin Jabal Al Anshari mengambil 
satu anak sapi dari setiap tiga puluh ekor sapi, dan satu anak sapi yang 
berumur tiga tahun dari setiap empat puluh ekor sapi. Maka ketika ada 
yang menyerahkan zakat dengan umur yang kurang dari ketentuan itu, 
Mu'adz pun menolaknya. Mu'adz lalu berkata, "Aku tidak pernah mendengar 
dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adanya suatu kewajiban padanya. 
Maka (aku tidak akan mengambilnya) hingga aku menemui beliau dan bertanya 
tentangnya." Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggal, sebelum 
Mu'adz bin Jabal tiba. 


178 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


12. Anak kambing yang terhitung dikenai zakat 


IS GE HAN Oia 3 Ml ol GE HA A Sub a Se 
LS an i E dag SES Gia AAS E E 


E 


iE 


“Ki Ao” ø haci 


2 Ab SAS WA gi gi G pas GS GE Ae yan Aa 


o 
SI - BA Se 


PASI Y3 GI 3 AK tb J; GAN SUS is wa us 
235 il ais gi Jis aiy Kihn ieii itii Hi Ge Y; 


532. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Tsaur bin Zaid Ad 
Dailami dari anak laki-laki Abdullah bin Sufyan Ats Tsaqafi dari kakeknya Sufyan 
bin Abdullah, bahwa 'Umar bin khattab pernah mengutusnya sebagai pemungut 
zakat. Kemudian ia ingin menyertakan anak binatang ternak yang baru lahir 
termasuk dalam hitungan, maka orang-orang berkata; "Apakah kamu akan 
menyertakan anak hewan yang baru lahir termasuk dalam hitungan, 
padahal engkau tidak memerlukannya? Ketika Sufyan bin Abdullah 
menghadap Umar bin Khattab, maka ia pun menyampaikan hal itu kepadanya. 
Umar berkata; "Ya. Kamu perhitungkan anak binatang yang baru lahir, yang 
dibawa serta oleh pengembalanya, tapi jangan mengambilnya (sebagai 
zakat) . jangan pula mengambil (sebagai zakat) hewan yang direncanakan 
untuk dimakan, hewan yang baru melahirkan dan sedang menyusui 
anaknya, hewan yang sedang hamil dan jangan pula hewan pejantan, tapi 
ambillah yang berusia dua tahun dan tiga tahun, itu yang pertengahan 
antara kambing untuk dimakan dan harta berharganya." 


13. Larangan setengah memaksa manusia untuk berzakat 


ERPE RERE RE REA RER Ab EA ii 
ERRA Gi os Ie Ga Pu Ee Gé 


DLA Iya SL i ELEN a La JAS JUS aht gó OI TES AS a 


338 


Gombal! Ss GAS Y ME Inti Y OS An Wat ajá Au Lb as Jas 
And GE pat 3 


533. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Yahya bin Habban dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah 
isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Suatu ketika dibawakan 
kambing zakat kepada Umar bin Khattab, dia melihat kambing yang air 
susunya banyak. Umar bertanya; 'Kambing apa ini? ' mereka menjawab; 'Ini 
kambing zakat.' Lantas berkata; 'Tidaklah pemiliknya memberikan karena 
taat. Jangan berbuat fitnah pada manusia. Janganlah kalian mengambil 
harta kaum muslimin yang paling berharga, janganlah petugas zakat 
mengambil susunya'." 


179 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


534. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Yahya bin Habban ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Dua 
orang laki-laki dari Asyja', bahwa Muhammad bin Maslamah Al Anshari 
mendatangi mereka sebagai pemungut zakat. Lalu Muhammad berkata kepada 
laki-laki yang berharta; "Keluarkan zakat dari hartamu!" Maka tidaklah 
dibawakan kepadanya seekor kambing pun yang dinilai cukup sebagai 
Zakat hartanya, kecuali ia pasti menerimanya." Malik berkata, "Sunnahnya 
menurut madzhab kami, dan yang aku ketahui dari ulama-ulama negeri kami, 
bahwa pemungut zakat tidak boleh menyulitkan kaum muslimin dalam masalah 
Zakat mereka. Dan hendaklah ia menerima apa yang mereka berikan dari harta 
mereka." 


14. Menarik zakat dam siapa saja yang diperbolehkan menarik 

naa SIS oy ARE SE AN o a GE Ae AB 

BIM i GAE Ja JL AA Jaa GW IAI Yi HA Sal JA IE A3 
BAN SN SRG Sana! TE SALA Iran HE JA 3 ll IG J3 


535. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
'Atha bin Yasar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Zakat tidak 
dihalalkan untuk orang kaya kecuali untuk lima golongan: orang yang 
berperang di jalan Allah, pemungut zakat, orang yang terbelit hutang, 
orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang mempunyai 
tetangga yang miskin yang diberi harta zakat, kemudian orang miskin 
tersebut memberinya hadiah kepada orang kaya tersebut." 


15. Menarik zakat dan peringatan keras terhadapnya 


- a” 
ZE LT Irr OFF 30 ge? z aw 


G - F #7 SA TN ya me o or or . 0 Zaz 
SIl JU aeb GJ oB Ap TAS Ob JU ai adal o a5 GE G E a g 
- 8 0. 0d, Date ane Dg 0o-x o Pan Z- 0% r E aa 55 DERS 5 a” „o$ o Ze 
G pins Ag Aall AA Uya aa Ia Bata S ala ra SN Gal Ipa alat 

22 osz asra 


BEN 339 ELI 33 ae ESD a g Il a WI Ea d ai 


* 


180 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


536. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam berkata, "Umar 
bin al Khatthab meminum susu, dan ia merasa suka dengan susu tersebut. 
Kemudian dia bertanya kepada orang yang memberinya, "Dari mana kamu 
mendapatkan susu ini?" Orang tersebut lalu mengabarkan kepadanya, 
bahwasanya ia mencari air di tempat yang biasa ia mencari air, dan ternyata di 
sana ada hewan zakat. Orang-orang sedang minum dan memerahkan susu susu 
untukku. Aku lantas menaruhnya pada tempat minumku, dan di antaranya 
adalah ini." Umar bin Khattab kemudian memasukkan jari tangannya ke 
mulutnya dan berusaha memuntahkannya." 


16. Zakat kurma dan anggur yang ditaksir 


BEN BKO HER TE PAKAT, 


An ii V3 II IE Kan a JG yi Ih Natan 
BA ó 


per 


537. Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Ziyad bin Aslam dari Ibnu 
Syihab berkata; “Zakat kurma tidak boleh diambilkan dari kurma yang 
berkualitas rendah, kualitas sangat baik, atau kurma kurma adzaq yang 
sangat jelek." Ibnu Syihab menambahkan, "Kurma itu tetap masuk dalam 
hitungan, namun tidak boleh diambil sebagai zakatnya." 


17. Zakat biji-bijian dan buah zaitun 
AAN a JUS GAN E Oa BAJU Sagu e HA Ea 
538. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik bertanya kepada Ibnu 


Syihab tentang zaitun, ia lalu menjawab, "Zakatnya adalah sepersepuluh." 


18. Zakat budak, kuda dan madu 
Pena Wee an Aa Aaja DP 
kap d Ty ant mel TE ad JG dag KIE AN A3 AI Iya oi i 


539. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Sulaiman bin Yasar dari 'Irak bin Malik dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada kewajiban bagi seorang 
muslim untuk mengeluarkan zakat atas budak dan kudanya." 


- 
| AZ a ea Ma 


par Se 3S Ol SE G GE iis, 
; Jog g i Bis ay G y Ec 


A| 


MFR ERE 


181 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


HA di5 et 3S, Ala WASS WS II ae AI) $ NT 
Ku Ber Bad Gak UU JB 


540. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin 
Yasar Bahwasanya penduduk Syam berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, 
"Ambillah zakat kuda dan budak kami! " Tetapi Abu Ubaidah menolaknya. 
Setelah itu Ia menulis surat kepada kepada Umar bin Khatthab, dan ternyata 
Umar juga menolak. Penduduk Syam kembali menyampaikan permintaannya 
kepada Abu Ubaidah, hingga akhirnya Abu Ubaidah kembali menulis surat 
kepada Umar. Umar kemudian menulis balasan, "Jika mereka mau, maka 
ambillah zakat dari mereka lalu kembalikanlah kepada mereka, kemudian 
berilah budak-budak mereka bagian." Malik berkata, "Maksud dari ucapan 
Umar 'kembalikanlah kepada mereka', adalah kepada orang-orang fakir mereka." 


AS ya DES ES maba Pe BG an ET, 


Bia YAN da J; YAA ge I ia 


541. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin 
'Amru bin Hazm ia berkata, "Saat ayahku berada di Mina, surat dari Umar bin 
Abdul Aziz untuk ayahku datang, yaitu agar madu dan kuda tidak diambil 
zakatnya." 


jan Sek BULE B5, 
Saa ge Jiii a J55 J5 


542. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar ia berkata, 
"Aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab tentang zakat baradzin, tetapi justru ia 
balik bertanya, "Apakah kuda ada zakatnya?" 


19. Pajak (Upeti) ahli kitab dan kaum majusi 


isi ig SEA fa ó Ira Si ga SG oG o GE NG SE A SIS 


r 0 r ” a 


a auie UA 3 a 5 dl s Ia gi 
PARAS gú 


543. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata; 
telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Bahrain. Umar bin al Khatthab 
mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Persia. Dan Utsman bin Affan 
mengambil jizyah dari bangsa Barbar." 


182 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


- Sx a ZA 2 pe z £ o ta Ze? “0, Pi Pe Pi Zaz 
Ke S3 MBA 3 AS ol al GE E o A o aaa E G HE SAS 


AN Jy iani HAN GE 5 AE JE eal GS Sa G 
PSI JAI E ap i Jah dg ae AN Io 


544. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ja'far bin Muhammad bin Ali 
dari Bapaknya, bahwasanya Umar bin al Khatthab menyebut-nyebut tentang 
orang Majusi. Ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan 
terhadap mereka." Lantas Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku bersaksi 
bahwa aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Hukumilah mereka sebagaimana Ahli Kitab." 


Ge SA Pan af SA Sa To- seen 0” Dn 0. - 07 Rar- 
So gB Gp ye ól oB oy e dy el gE gai ge G GE i yg 
Ca rero 


Sa BII AS ga aj A Be i a Jai Je di 


545. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Aslam mantan budak 
'Umar bin al Khattab, bahwa Umar bin Khattab mewajibkan jizyah pada 
warga penghasil emas sebesar empat Dinar, dan para penghasil perak 
sebesar empat puluh dirham. Selain itu mereka harus memberi sedekah 
kepada kaum muslimin dan menjamu selama tiga hari." 


F TECC EE ELET A T 


”- As 


AS JUS BUAS Sa IS Ap Boa D Ja dl Mail PS JUS AAS 
Ie BI SA a JW JB G2 Ga EE AS Ea JB pb Wala 


-” -” 


On 


O g 


aug GE Oj Edi GSI a abal ae JGS Anta a Uya do das Ball 5 
JS) R53 Iy GSG D G a o iie GÉ Dai ae G jala i 
o as Sil dys aag aE AI a G Ca l U 3 Wa 
as d Jasa Jó iai És g Ë Olah ad OS Ob WS el ia ail Anas Jl 
ie Pa a Bag ida a a 

SUDI ar Gl ade Cas a e D e2 
546. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Bapaknya 
Bahwasanya ia berkata kepada Umar bin Khattab, "Di bukit ada seekor unta 


buta." Umar lalu berkata, "Serahkan kepada keluarga yang bisa 
memanfaatkannya." Aku berkata lagi, "Tetapi itu unta buta! " Umar berkata, 


183 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Mereka harus menuntun unta itu." Aku bertanya, "Bagaimana unta itu makan?" 
Umar balik bertanya, "Apakah unta itu termasuk unta jizyah atau unta zakat?" 
Aku menjawab, "Itu adalah unta jizyah." Umar bertanya, "Demi Allah, apakah 
kalian mau memakannya?" Aku berkata, "Pada punggungnya ada tanda jizyah." 
Umar kemudian memerintahkan agar unta tersebut disembelih, sementara 
Umar mempunyai sembilan piring, tidak ada buah atau pun sayur kecuali ia 
sertakan pada piring-piring tersebut. Lalu dikirimlah piring-piring tersebut 
kepada para isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan yang terakhir dikirim 
adalah puterinya, Hafshah. Sehingga jika memang ada kekurangan, maka itu 
akan menjadi bagian Hafshah." Aslam berkata, "Setelah daging tersebut dibagi- 
bagi pada piring-piring tersebut dan dikirim kepada para isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka Umar memerintahkan agar sisa daging dimasak, 
kemudian ia mengundang kaum muhajirin dan Anshar diundang." 


20. Masalah kewajiban sepersepuluh ahli dzimmah 


ABI G3 GE Sl Al JP AAA SE oG ol E NU SE A TA 
Ka Jl JA R3 Sign hh da giii Ki da LA taat ap 


335 


Aali Kedai Ia 1263 


547. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim 
bin Abdullah dari Bapaknya, bahwa Umar bin Khatthab mengambil pajak dari 
petani non Arab yang berupa gandum dan minyak sebesar seperdua puluh. Hal 
itu dimaksudkan agar hasil yang dibawa ke Madinah jumlahnya menjadi banyak. 
Lalu ia mengambil dari biji-bijian sebesar sepersepuluh." 


0» Sa Z 5 gA 3 03 z 352 o e 5 o r ” (J o r A o r EE 

2 ajar A ana 2 3 Sl 3 Ol pl GS Ul 3S Na 
Kai a a se Ig -- n 2 0... - 40. z ð z 
LÉN c iS GUS oU LI op FS Sa gya IE agaa oy AE oy W 


548. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari As Sa`ib bin 
Yazid ia berkata, "Saat aku masih kecil, aku dan Abdullah bin Utbah bin Mas'ud 
bekerja di pasar Madinah, yakni pada masa pemerintahan Umar bin Al Khatthab. 
Saat itu kami memungut sepersepuluh dari para petani non Arab." 


Pad PE 
£ wS 


BN Io Éi PE Bb aa BI Kom du lau ga i 

AS WS MAJU Tata a dia AL WS IS Olga Mui 
549. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwasanya ia pernah bertanya 
kepada Ibnu Syihab, "Atas dasar apa Umar bin Khatthab mengambil 


sepersepuluh dari hasil ladang? Ibnu Syihab menjawab, "Itu diambil dari mereka 
sejak masa jahiliyah, lalu Umar melaziminya." 


184 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


21. Membeli harta sedekah dan menarik kembali 


” 
355 


JA pa PB G3 FS KAA GE al pn IS Ul PE ji 
1 Cara ALS A3 SIS DS sÅ JED 36 Š Jat d gat ai G iie 


7 - aws 


Ái JUS Ig na 33 US lian a 
A3 G daan KIE aio o Bali 3 ao amh eá SU S 


550. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
Bapaknya bahwa dia berkata; Aku mendengar Umar bin al Khatthab berkata, 
"Aku pernah memberikan kuda bagus di jalan Allah, namun pemiliknya 
menyia-nyiakannya. Makan aku berkeinginan untuk membelinya kembali, 
dan aku berharap dia mau menjualnya dengan harga yang murah. Lantas 
aku menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau menjawab: 'Jangan engkau beli walaupun dia menjualnya kepadamu 
dengan harga satu dirham. Karena orang yang menarik kembali 
sedekahnya seperti anjing yang menjilat kembali ludahnya." 


don FP MN HE ERA 
J; i5 Y Ia KAS DI Do AI Jana a bé Jes ies f S0 Jr 
551. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar, 
bahwa Umar bin al Khatthab menyedekahkan kuda di jalan Allah, lalu dia 
hendak membelinya kembali. Dia lalu menanyakannya kepada Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau menjawab: “Jangan kamu beli kuda itu 
dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu." 


22. Wati terkena kewajiban zakat fithri 

CERE ERE KEAL ETER ala EA ia 
CE 

552. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


Umar mengeluarkan zakat fitrah atas budak-budak miliknya yang berada di Wadil 
Qura dan Khaibar. 


185 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


23. Takaran zakat fitri 


da AE TI Ie Ja 


0» of Za 


DÍ E y Mae SE BO G E Ai 
KE Boi ne Lo 


FS Sa ÉL A D On a PA 
rakit Ia SI S3 


553. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat 
fitrah pada bulan Ramadan kepada kaum muslimin sebanyak satu sha' 
kurma atau gandum, baik itu orang merdeka, bukan laki-laki dan 
perempuan." 


Gaal mi al y aka Op Al at up one ge AAN op ali IL UU SE Gia, 
Pedu de rini san G ja i 

Ig SAE AN Fo GAN gla WS Lean Ia ELA Gi SI Ia ELO Si AS Ha CLS 
554. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Iyadl bin 
Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh Al 'Amiri Bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id al 
Khudri berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah satu sha' makanan, atau 


satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju, atau satu sha' 
anggur. Itu berdasarkan ukuran sha' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


(aa ISI PEN GET rs alia aa 
Pa gi Si iseh 


555. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
'Umar tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah kecuali kurma, dan hanya 
sekali mengeluarkan berupa gandum." 


24. Memberi batasan waktu penyerahan zakat fithri 

RER sal Íj ani a 
S 31 gaja Jaa a 

556. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya dua 
atau tiga hari sebelum shalat hari raya Idul Fitri." 


186 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


06. Puasa 
01. Melihat hilal (bulan sabit) untuk puasa dan berbuka di bulanRamadhan 


Th IE A Jos RA E GE ii KAA Aa 
en Kerr a 


” 


A 


557. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang membahas tentang 
Ramadan. Beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat 
hilal, jangan kalian berbuka hingga kalian melihat hilal, namun jika hilal 
tertutup awan atas kalian maka genapkanlah! " 


adi y ME SE G y D In aa 
op 33 HE Lii V5 JA 93 GE apas IG jie A JG dag ae 


03 Oo” y II 


ANEHE Lada Ae 


558. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Satu bulan itu ada dua puluh sembilan hari, maka janganlah berpuasa 
hingga kalian melihat hilal dan jangan berbuka hingga kalian melihat hilal. 
Jika hilal tertutup oleh awan dari penglihatan kalian maka genapkanlah." 


SPP SI NG a Y JUS Glenn S3 Alah Ada 
GAS NG Gaal LSG e J 


559. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Tsur bin Zaid Ad Dailami dari 
Abdullah bin 'Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membahas 
tentang Ramadan. Beliau bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian 
melihat hilal dan jangan berbuka hingga kalian melihat hilal. Jika terhalang 
oleh awan, maka genapkanlah bilangannya menjadi tiga puluh." 


02. Berniat puasa sebelum fajar 


FA AN apas Y Jais OS Di E y al aE GE i E G E A i 


A 


Sea LE GE Oa oil GE NG GE gie Adi S Aa 
BIS Jas alag A a 


187 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


560. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata; "Tidak ada puasa kecuali bagi orang telah yang meniatkan 
puasa sebelum fajar." Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu 
Syihab dari Aisyah dan Hafshah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti di 
atas. 


03. Menyegerakan berbuka 


Senu Jam 0 


| DRY 


Gas aa o Ka GE G pe o° UG E AS 
Ea kas G é ÉN J jó Ig aé Ts 


561. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar 
dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka 
menyegerakan berbuka." 


ÁI Tang Si aali Gpp dani GE SIN TS y GAJI ag AS) 
JA Ikat LKS ME Jia Y GG ag ae HI Ko 


562. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Harmalah Al 
Aslam dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka 
menyegerakan berbuka." 


65 GEES S G E Í EN KE o aE SE GE ol GE NG GE is y 


55 agak 3 Ga Si IS AN A Jl OGAH Ie SAI oia UK gú 
Ikan å M3, PAI 


563. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Humaid bin Abdurrahman bahwa Umar bin al Khatthab dan Utsman bin Affan 
keduanya shalat maghrib sebelum berbuka saat keduanya melihat bahwa malam 
sudah gelap. Kemudian mereka berbuka setelah shalat, itu dilakukan pada bulan 
Ramadan." 


04. Berpuasa bagi yang berpagi hari dalam keadaan junub di bulanramadhan 
IA oma gl oE Sai a op JATI IS yA aa IE ML IS HA SAS 


DE ge 


6i odi E dag ps a o ki Yg J Sey Gi aise ja se 


G ial Up aiig ae HN [o JUS pean ii Gi Gi al A AU Sapa 56 kal 
Bd n AE A8 Oia SAI BSI AN Jai G NT IS Ao j JAE Ball Sal Cp 


188 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Si dn TA Jai am LE Up MSI pi 
É Hi 


G iisi ó LSI 


564. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin 
Abdurrahman bin Ma'mar Al Anshari dari Abu Yunus mantan budak Aisyah, dari 
Aisyah, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, laki-laki itu berdiri di depan pintu dan aku mendengarkannya, 
"Wahai Rasulullah, pagi tadi aku junub dan aku berniat untuk berpuasa." Beliau 
bersabda: "Jika aku dalam keadaan junub pada pagi hari, namun aku 
berniat untuk berpuasa, maka aku mandi dan berpuasa." Orang tersebut 
berkata, "Anda tidak seperti kami, Allah telah mengampuni dosa-dosa anda yang 
telah lalu dan akan datang! " Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah 
dan bersabda: "Demi Allah, aku berharap menjadi orang yang paling takut di 
antara kalian pada Allah dan orang yang paling tahu di antara kalian 
dengan apa yang aku perbuat! " 


A a E A 
Ayah 3 Sun BAGAI É ga ba G rai alag alé 


565. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu 
Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Aisyah dan Ummu Salamah 
isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, keduanya berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam junub karena persetubuhan dan bukan mimpi pada bulan 
Ramadan, kemudian beliau berpuasa." 


Pg 355 
” 
bl 


Sen o SEI o AP at o bia Jp gh a DE Mb Sa, 
A Tenan Ka euy Pun 
SA Aa Ju pii as paii Gi i Km ja já FAA Gi SIA D eel 


Ao ” 


SA 3 bé AA A HA JI SS a 


at Lg E Ee 


Bd i g ja 2 aa sei Dean kake Hana 

SIB adi as asi Gi ana SERI SA LAN Ni 
KIS AU a Jam G e LES pekan Pep apr 
Te aa Pena ap ae 


ro r 355 


KU BELU Ajal SUS a 3 PIA KE CUT ja CS moms OB SI 


189 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


” æ "ez 


a oy Kb g Gó Jó ie CI u G Jis IS a ja ua 
SS ÉA á ig ae ihan di al GAN EPS ed 
PD LE SB UI am deal aab BN gaii ody Gý 
MB ari SS UPT IE daa Bis Aa 
ME FS I J de yi 


NN an 
On 
` 


Ke An RA 


Jaya, 


566. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Sumayya mantan budak Abu Bakar 
bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, ia mendengar Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam berkata, "Aku dan ayahku sedang 
bermajlis bersama Marwan bin Al Hakam, dia adalah gubernur Madinah. 
Diceritakan padanya bahwa Abu Hurairah pernah berkata, "Barangsiapa junub 
pada pagi hari, maka dia harus berbuka pada hari itu." Marwan berkata, "Aku 
bersumpah atas kamu wahai 'Abdurrahman! Pergilah engkau kepada ummul 
Mukminin, Aisyah dan Ummu Salamah. Tanyalah kepada keduanya tentang hal 
tu." Kemudian 'Abdurrahman dan aku pergi menemui Aisyah . 'Abdurrahman 
mengucapkan salam padanya dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, tadi kami 
duduk bersama Marwan bin al Hakam, lalu diceritakan padanya bahwa Abu 
Hurairah berkata: 'Barangsiapa junub pada pagi hari, maka dia harus berbuka 
pada hari itu'? Aisyah menjawab, "Wahai 'Abdurrahman, apa yang dikatakan Abu 
Hurairah itu tidak benar. Apakah engkau membenci apa yang dilakukan oleh 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam?" 'Abdurrahman menjawab, "Demi Allah, 
tidak." Aisyah berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah junub pada suatu pagi karena persetubuhan, bukan 
mimpi. Kemudian beliau berpuasa pada hari itu." Kami lantas keluar dan 
menemui Ummu Salamah, kami menanyakan hal yang sama kepadanya. Ummu 
Salamah kemudian menjawab seperti apa yang dikatakan Aisyah. Kami pun 
pulang menemui Marwan bin al Hakam, 'Abdurrahman kemudian menceritakan 
apa yang dikatakan oleh kedua ummul Mukminin. Marwan berkata, "Aku 
bersumpah atas kamu wahai Abu Muhammad! Hendaklah engkau naiki 
tungganganku yang ada di depan pintu, pergi dan temuilah Abu Hurairah di 
rumahnya, di al Atig. Setelah itu kabarkanlah hal itu kepadanya." 'Abdurrahman 
dan aku kemudian pergi menemui Abu Hurairah, 'Abdurrahman berbicara 
dengannya beberapa lama kemudian dia menceritakan hal itu kepadanya. Abu 
Hurairah menjawab, "Sebenarnya aku juga tidak mengetahui tentang hal itu, 
tetapi ada yang memberitahukan aku seperti itu." 


Aga aa Jb PERAI 
ate, KIS Al o Al AP NONA HB Sa as 2T ale é n Ja i C3) au 


190 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


567. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Aisyah dan Ummu Salamah isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, keduanya berkata, “Suatu pagi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah junub karena persetubuhan bukan 
mimpi, lalu beliau berpuasa." 


05. Rukhsah berciuman bagi yang berpuasa 


o gg iia uni iii 
E RAPE PP AAA A 
án $o án Ira Di TA a ae i Ga gl g 

ma E a S Wb WI SRG Eng A GE ig ala 
Car e sli a cs aé in fa da gaia JA in dig ala i Ga i ga 
TEP a Kana A A 
kati Í a fa á Jys aa EE PEA ás aa 


Po 
erz o £ ox “ 3,0 Ai 


Jis KI IE ES WN is TE Wis JI ES Be IS as ji 
Je Hani Ma ag MIE AN To dgn IE HN Ig KIE HN Lo At Jaa 
Da amalan an aé BY $ ág Ku Ta Al 


Gx IG 


568. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
'Atha bin Yasar, bahwa ada seorang laki-laki yang mencium isterinya, padahal dia 
sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Setelah itu dia sangat tertekan, lalu dia 
mengutus isterinya agar menanyakan tentang hal itu. Isterinya kemudian 
menemui Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
menceritakan hal itu padanya. Ummu Salamah lantas memberitahukan 
kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah mencium 
padahal beliau sedang berpuasa. Sang isteri tersebut kemudian memberitahu 
suaminya tentang hal itu, namun dia tidak terima dan berkata, "Kita tidak seperti 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam! Allah menghalalkan bagi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam apa yang Dia kehendaki." Isterinya kemudian kembali 
menemui Ummu Salamah, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sedang bersamanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya; "Ada apa 
dengan perempuan ini?" Ummu Salamah menceritakan tentangnya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Tidakkah kamu kabarkan 
kepadanya? Sesungguhnya aku juga melakukannya." Ummu Salamah menjawab, 
"Aku telah memberitahunya." Wanita itu lalu pergi menemui suaminya dan 
menceritakan kepadanya, namun suaminya tidak terima dan berkata; "Kami tidak 
seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Allah telah menghalalkan baginya 
apa yang Dia mau." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan bersabda: 
"Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara 


191 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


kalian. Aku adalah orang yang paling tahu tentang batasan-batasan-Nya di antara 
kalian! " 


GI GE Sa Oni Al KAS GE dl GE EISE oy pia IS MLS SS, 
Sab Bee Jak JA Tag AE AI Ko Al Ja GS SI SE 


569. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Sungguh Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam pernah mencium sebagian isteri-isterinya 
padahal beliau sedang berpuasa, kemudian beliau tertawa." 


Pra Jai op jga TA IE IL naa 3 KP Id BA 


GS YG 2 BL gg ES y pat yh BE ek aa 


570. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa ' Atikah 
anak perempuan Zaid bin "Umar bin Nufail, isteri "Umar bin Khattab, pernah 
mencium kepala Umar bin al Khatthab padahal Umar sedang berpuasa. Dan 
Umar tidak melarangnya." 


FE SAS ch LSG BI at pr dia EN gl ja ML GE GS, 
Ga ta na DE Si TES Il IE Io a Gis EK 
| D G iage Ñ EIA a Ana 

Sedu GEES 


571. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadir mantan budak 
'Umar bin 'Ubaidullah, bahwa Aisyah binti Thalhah mengabarkan kepadanya, 
bahwa dirinya pernah di sisi Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat 
itu suaminya, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shiddiq, yang 
sedang berpuasa datang menemuinya. Aisyah lalu bertanya, "Apa yang 
menghalangimu untuk mendekati isterimu, kemudian mencium dan 
bercanda dengannya." Abdullah berkata, "Apakah aku boleh menciumnya 
padahal aku sedang berpuasa?" Aisyah menjawab, "Ya." 


” 
- n$ 
+ 


Gi ó 


IA pg GP UU IE BI 


“930 


sila i dual 


572. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam bahwa Abu 
Hurairah dan Sa'd bin Abu Wagash, keduanya memberi keringanan dalam 
ciuman bagi orang yang berpuasa." 


192 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


06. Teguran keras berciuman bagi orang yang berpuasa 


AG SAN IAI TS HN he JB H3 G3 Alia JB u HU JB GE Jó 


573. Telah berkata Yahya: Malik berkata: Hisyam bin Urwah berkata: Urwah bin 
az Zubair berkata, "Menurutku ciuman bagi orang yang berpuasa itu tidak 
mendatangkan kebaikan." 


o r ”-” 


SPI 


zf - o s” 9. Lof o o o r -0r EE 

Ol jd y sBs gs ul o a os UL GE Ba, 
y q A A c, 05 e - fr e Mee 
SEN WA as asi AN 


574. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin 
Yasar bahwa Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang ciuman bagi orang yang 
berpuasa. Kemudian ia membolehkannya bagi yang sudah tua dan membencinya 
bagi yang masih muda." 


SAN ALA IA 32 A G8 jas Salin ML SE AS, 
578. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


'Umar melarang ciuman dan cumbuan bagi orang yang berpuasa." 


07. Puasa ketika bepergian 
SE Sea gp BEE oh Ó aE o MI ab SE Aka o GE AU GE GA gia 
asy GAN pe a ga SEGi ja 


AA ja SG oaie Ns A bagi KAA 


o” ” 35 


576. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Abdullah bin Ibnu Abbas, 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam keluar menuju Makkah pada 
peristiwa Fathu Makkah, pada bulan Ramadan. Saat itu beliau berpuasa, 
hingga ketika sampai di Al Kadid (nama tempat) beliau berbuka. Maka 
orang-orang pun ikut berbuka. Mereka selalu mengambil sesuatu yang 
paling baru dari amalan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


BAN EP NN ANE Bada DE LP BAL 
El s AN Tg KE AI IA Iga DN Ag AE AN Ti AI Jah Sub yaa 


193 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


SIG Pi sie a 23 aah 5343 Jú; a an 
Sera ia fke sé AH Oris SI giat gal J6 ja 


zZ 


Ia RSS Sl AI Jaa, G dag II Io MIL J3 5 Ie en A Ga 
“IA G3 aih ag AE AN TA Tatan SES JB ES Span Iga S 38 all 
FERDE Si 


577. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari beberapa 
sahabat Rasulullah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan kepada orang-orang dalam perjalanannya saat Fathu Makkah 
untuk berbuka. Beliau bersabda: "Perkuatlah diri kalian untuk menghadapi 
musuh kalian." Sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpuasa. Abu 
Bakar berkata, "Seseorang menceritakan kepadaku, "Sungguh aku melihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengguyur kepalanya dengan air 
dari sepatunya karena kehausan, atau karena kepanasan." Kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, ada orang- 
orang yang ikut berpuasa ketika anda berpuasa." Orang tersebut kemudian 
berkata lagi, "Saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Kadid, 
beliau meminta kantung yang berisi air dan beliau minum, lalu orang-orang 
pun berbuka." 


“ 
” 
” A æ . + Si A 


IP AI Jana aa G3 S i Ml ERRATE IE UI IE Gia, 
SLS GE Hat V3 Jadi IE LAN Lag a d lag da 


578. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid At Thawil dari Anas 
bin Malik berkata, "Kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Orang yang berpuasa 
tidak mencela yang berbuka, begitu juga yang berbuka tidak mencela yang 
berpuasa." 


10 Ra 9 


o% 


YA Tag Al TE afe PA aa 


o% 


Ba diah Gt A asia At Okta AM Ogan AI OA A PA 
Sal ca 

579. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwa Hamzah bin 'Amru al Aslami berkata kepada Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang kuat 
(suka) berpuasa. Apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?" Rasulullah 


194 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Jika kamu mau silahkan berpuasa, 
jika kamu mau silahkan berbuka." 


Fa A pp VP TS HIS D ai SE G SE i y 


580. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
'Umar tidak berpuasa dalam perjalanan." 


Aa 333 glaas G Sela OS asi ra bak aan At, 


3 A7 


AA E NE PP Ae A pans 


581. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwa dia melakukan perjalanan pada bulan Ramadan dan kami ikut 
safar bersamanya. Urwah berpuasa sedang kami berbuka, namun ia tidak 
menyuruh kami untuk berpuasa." 


08. Kaffarat bagi yang tidak puasa pada bulan Ramadhan 
13 PAN OE BE g ANE yA PB GE NG SE AI 335 


ulap 


a ga ag a a SAY 3 jas Ya: 
da aa IN aa G5 iaf S Un pab GA oi 


ól í 


Pad ” 
$ 


ÉI Jasa lahi Ga gil iri G AI ara G JS y Gia a AS JUS j3 SA 


On: Iin IE Ia 


eZ zA 


2 
i$ JBS LG 


582. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang laki- 
laki yang berbuka pada bulan Ramadhan. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memerintahkan kepadanya untuk menggantinya dengan 
membebaskan seorang budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau 
memberi makan enam puluh orang miskin. Namun orang tersebut berkata: 
"Aku tidak mendapatinya." Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
mengambil satu karung kurma dan bersabda: "Ambillah ini dan 
bersedekahlah dengannya." Orang tersebut berkata: "Wahai Rasulullah, 
aku tidak menemukan orang yang lebih membutuhkan selain diriku, " 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pun tertawa hingga kelihatan gigi 
taringnya, kemudian bersabda: "Kalau begitu makanlah." 

51 


nia mini Gpp daa PAMA Il SA IL MU SE i 


” 35 


SSI IA doing Sa DA SA Ls dag AE DA Io Ah gg II 


E 


195 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


di a d ato a Ju ah us dn a 
SÍ Aa J JA Oa Ei gs G gatis aa A 


Ía i JS 3G a g sie io fo i Js 3G ú JEY JÓ SI Ga 
s-i z 


” 
A T 5 ” "e 


AE JÉ ayu JB esai u Ga Gg aas A8 JUS Ga aj is Saga 
Jj EMS GAS IA GEA JUS TAN Ia GAN WS LD sem Ip Taat IL 


583. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Atha bin Abdullah Al 
Khurasani dari Sa'id bin Musayyab ia berkata, "Seorang Badui menemui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan memukul leher dan 
menarik-narik rambutnya, lalu berkata, "Celakalah Al Ab'ad! " Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bertanya: "Ada apa?" Laki-laki itu menjawab, 
"Aku telah menggauli isteriku, padahal aku sedang berpuasa Ramadan." 
Rasulullah pun bertanya: "Apakah kamu sanggup membebaskan seorang 
budak?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi: "Apakah 
kamu mampu mensedekahkan seekor unta betina?" Laki-laki itu 
menjawab, "Tidak." Rasulullah berkata: "Duduklah." Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengambil sekarung kurma dan bersabda: 
"Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya." Laki-laki itu berkata, "Tidak 
ada orang yang lebih membutuhkannya selain diriku." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu ambillah dan 
berpuasalah satu hari untuk mengganti yang telah kamu batalkan." Malik 
berkata: Atha' berkata: "Aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab; "Berapakah isi 
satu karung kurma tersebut?" dia menjawab: "Sekitar lima belas sampai dua 
puluh sha' kurma." 


09. Bekam bagi orang yang Ma 


” 
Dea AK 


J5 JÓ So jay arik GÉ i FE ep NS SB Ur Ai 

Jan 5 25 BATA ISI SBS is GUS 
584. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" dari Abdullah bin 
Umar Bahwasanya dia berbekam padahal dia sedang berpuasa." Nafi' berkata, 


"Dia meninggalkannya setelah itu. Jika dia berpuasa, tidak berbekam hingga dia 
berbuka." 


Pa 
Pi A ad e sf 


196 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


585. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa Sa'd 
bin Abu Waqash dan Abdullah bin Umar pernah berbekam padahal mereka 
sedang berpuasa." 


dal GE $ a r 


586. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwa dia berbekam padahal dia sedang berpuasa dan tidak berbuka. 
Dia berkata; "Aku tidak pernah melihatnya berbekam kecuali dalam keadaan 
berpuasa." 


10. Puasa hari 'Asyura 


AAA NAN oi pa SE ANG SE é g Sis 
DN OA da ig AI Lai Lo a Ag GE SIG ai Ks 
Sa ea ó Ú ai g a da KIE hn 


or 


S5 AG a Kalo AA Ead Aoi ap Dp 3) 39 ik Hn áil a Se 


587. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Dahulu 
hari Asyura' adalah hari di mana orang-orang Quraisy berpuasa pada masa 
jahiliyah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga ikut berpuasa pada 
hari itu pada masa jahiliyah. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berpuasa pada hari itu dan memerintahkan pada yang lain 
untuk ikut berpuasa. Ketika diwajibkan puasa Ramadan dan inilah yang 
wajib, tidak ada lagi yang berpuasa pada hari itu. Barangsiapa yang mau 
maka dia boleh berpuasa dan barangsiapa yang mau dia boleh 
meninggalkannya." 


SS BG gei DÍ GE i AN yA OB i GE G E BI, 
Eana bh gi oii aig já iii E s 3 o 1G ABE Gp Oka gl 
Lao péné Sala 5 AG pp GR pl SG Jati lay salt AI Ka Jpg 


oa - 


Maka a 19 Ma Bas 33 Ss Ci, 


588. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Humaid bin Abdurrahman bin Auf Bahwasanya ia mendengar Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan pada hari Asyura' di musim haji berkhutbah di atas mimbar, "Wahai 
penduduk Madinah, di manakah para ulama' kalian? aku telah mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang hari ini: "Ini adalah 


197 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


hari Asyura yang kalian tidak diwajibkan untuk berpuasa. (Sekarang) aku 
berpuasa, barangsiapa mau hendaklah berpuasa dan barangsiapa mau 
hendaklah berbuka." 


11. Puasa idul fithri, adha, puasa sepanjang masa 
em pa Au LL AS 


F agg iil a Aag aG Sidi 


Ni Jam Ò 


589. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin Yahya 
bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang berpuasa pada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adlha. 


12. Larangan puasa sepanjang masa 
Pe aka AAN E 
ih a Sil N 5 LI JB Lo a AN Jasa GUS Juaji oE IS 


590. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang puasa wishal. 
Mereka bertanya; "Wahai Rasulullah, bukankah anda melakukan wishal?" 
Beliau menjawab; "Keadaanku tidak seperti keadaan kalian, aku diberi 
makan dan minum." 


” 3 o P 


A ja HB fudi SL Je J3 
te o- 35 Zalas bai 3 SS 


591. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian melakukan puasa wishal, janganlah kalian melakukan 
wishal! " mereka bertanya; "Bukankah anda melakukan wishal, wahai 
Rasulullah?" beliau menjawab: "Keadaanku tidak seperti keadaan kalian. 
Ketika malam hari, Rabbku memberiku makan dan minum." 


13. Meng-gadha' Ramadhan dan kaffaratnya 
PENERE SI AI op ME RER TA pa IE UN IE GE ita 
g IS Ia Aa MAAN SIB An Segi 


J Snp WG JB Bagai a LEAN PE IE Cai ERIS Ga HN Dal 
AS Uap apa Ja a HY AS aka Kas, Arr Sa AAN Oa Pata 


198 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


592. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
saudaranya Khalid bin Aslam bahwa Umar bin al Khatthab suatu hari pernah 
berbuka di bulan Ramadan saat hari mendung. Dia mengira hari sudah sore 
serta matahari telah tenggelam. Lalu ada seseorang yang datang kepadanya dan 
berkata: "Wahai Amirul Mukminin, matahari masih bersinar! " 'Umar berkata: 
"Masalah mudah. Kami telah berijtihad." Malik berkata, "Maksud dari perkataan 
Umar menurut kami adalah gadla, Waallahu a'lam. Sebab untuk memenuhinya 
tidak sulit karena adanya kesempatan. Umar juga berkata, "Kami berpuasa sehari 
menggantikannya." 


der D 


SR a aa Jy OË ae aa DE a 
ja SIN 025 Ga as 


593. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin 
'Umar berkata: "Mengganti puasa Ramadan harus berturut-turut, bagi siapa 
yang berbuka karena sakit atau karena safar." 


Akang ti 3 KE 3 Ui, ME BA LEO gil GE NG GE F3, 


AN Pa Aa or Aw Seo DPLI II 


Ži JÚ tani Biang 2 y Jú; Aa Hn Ga ji 


594. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa 
Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah berbeda pendapat tentang cara mengganti 
puasa Ramadan. Salah satunya berkata, 'Harus dibedakan, ' yang lain berkata, 
'Tidak harus dibedakan.' Aku tidak tahu mana di antara keduanya yang berkata, 
'Harus dibedakan'." 


o” “1 G 


aaka SLO gag ia LN ja Jai BEAN AE yi ERIRE IE A5, 

PLAN AA ada iell A53 a SAI 
595. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar 
berkata: "Barangsiapa muntah dengan sengaja saat sedang berpuasa, maka 


dia harus mengganti puasanya. Dan barangsiapa tidak sengaja muntah, 
maka dia tidak wajib menggantinya." 


35 os Ss... o -97 07 


SI San asi asasi g Cl a 


596. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id ia mendengar 
Sa'id bin Musayyab ditanya tentang cara mengqadha' puasa Ramadan. Sa'id lalu 


199 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menjawab, "Aku lebih suka untuk tidak memisahkan gadha' Ramadlan dan 
hendaklah mengambil yang ganjil." 


14. Seseorang yang memisahkan dalam menggadla puasa ramadan: Tidakada 
pengulangan baginya... 


asi 


Si ja HE 2 a EIE JB AA 
j CI LK 


SIS on op KA IE MU IE AS) 
Jú alis Al OAT BUSI asi ako gE TS BUSI AGS eh 


2“. 


da oi De sia A3 A GE GEN Ia Jas A GEN 3 


597. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid bin Qais Al Maki 
Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Aku bersama Mujahid saat 
dia sedang thawaf di Ka'bah. Lalu ada laki-laki datang kepadanya menanyakan 
tentang puasa kafarah, apakah harus dikerjakan secara berturut-turut atau 
terputus." Humaid berkata, "Aku menjawab, "Ya, boleh dikerjakan secara 
terputus jika mau." Mujahid berkata, "Tidak boleh secara terputus, karena dalam 
qira'ahnya Ubay bin Ka'bin, disebutkan tiga hari berturut-turut." 


15. Mengqadha' puasa sunnah 
da SAS AN Io a a 153 CN BN o EA 335 
Ao AI Jaa Vega JED ala Gate "gg Ld sa Megan yi sai 


ai 


Ús LG ¿Íó Te Ade ANI 


e Si 


ul Á ogn G Ga Éi 2.0 Pa 55 aae 


E 


“oma 


598. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa 
Aisyah dan Hafshah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam berpuasa sunah pada 
Suatu pagi hari. Kemudian beliau diberi hadiah berupa makanan, lalu 'Aisyah dan 
Hafshah berbuka dengannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
masuk menemui mereka. Aisyah berkata, "Hafshah lalu berkata mendahuluiku, 
dia adalah anak bapaknya. Wahai Rasulullah, pagi ini aku dan Aisyah berpuasa 
sunah, lalu ada yang memberi kami makanan dan kami berbuka dengannya'." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Gantilah puasa kalian pada 
hari yang lain." 


16. Fidyah bagi yang tidak puasa Ramadhan karena alasan 
la Ads G6 Ha Semi, 


” 


y E Ska dala Kl JET Ilang SK E G ga aai IS Sa 


200 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


. . 07 Pa 3 an PAI D” er... ntr? P Z a # o 
UG GE ii y iLa SMS aa adeg alio Uya ia Una 


Pad A0 


Bak à oz 
J> j - D Aa 
zZ 


599. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Bapaknya ia berkata, "Barangsiapa punya tanggungan untuk mengganti 
puasa Ramadan, namun dia tidak menggantinya padahal dia mampu untuk 
berpuasa hingga tiba Ramadan selanjutnya, maka dia menggantinya 
dengan memberi makan setiap harinya seorang miskin dengan satu mud 
tepung, lalu ia wajib mengqadla' puasanya." Telah menceritakan kepadaku 
dari Malik, bahwasanya telah sampai kepadanya, dari Sa'id bin Jubair seperti 
hadits tersebut." 


17. Himpunan pengetahuan tentang meng-qadha puasa 
EI ASE fais A1 yA E op Kas l E aaa o LS G e g aa 
Kagol Sea aS GUAS Ha pluall E OS SS Ol D ag aE AMI Ga l 


3 aD e - 


okai Gb ga 


600. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman ia mendengar Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata; "Sungguh aku pernah punya tanggungan puasa Ramadan, 
dan aku tidak bisa berpuasa hingga datang bulan Sya'ban." 


18. Himpunan pengetahuan tentang puasa 


-2z Oo. O Qar £ or Z Or I o zr? For z £ or - 0 SI EE 
SPP E op iada LS D as y gas dy al gl oe AG e gt gia 
PES 


Ig ae Ad GÉ EIG Gi iag ae AI Do gl a ja 
ade l po l Jys Eal Gg apa Y Jaa Sa pi Y Jy gS apa 


o æ 
A ” 


601. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Nadir mantan 
budak 'Umar bin 'Ubaidullah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah 
isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berpuasa terus menerus hingga kami berkata, beliau tidak 
pernah berbuka. Beliau juga pernah berbuka terus menerus hingga kami 
berkata, bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Aku tidak melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melengkapi puasanya satu bulan penuh kecuali 
bulan Ramadan. Dan aku tidak melihatnya banyak berpuasa dalam satu 
bulan kecuali pada bulan Sya'ban." 


201 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


AS a Goa 38 HE Ip ciy D usua Sa a Jé 


- z O apr 


SO Il Lo Gl as 


602. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Puasa 
itu adalah tameng, jika salah seorang dari kalian berpuasa, hendaklah dia 
tidak berkata kotor dan tidak berperilaku buruk. Jika seseorang 
memeranginya atau menghinanya hendaklah dia berkata: 'Aku sedang 
berpuasa, aku sedang berpuasa." 


sa dapa IA IE EN SE UI Il IE ML IE il, 
SE ah ag Si a SA ag li GI Fla 


D ia Kis K a api DA Gal be iiig Katana Sui 


> e,r” 3 


n ei Gh; IRI BEAN VI aio BL 


603. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi 
Dzat yang jiwaku ada ditangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang 
berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari minyak kesturi. Sesungguhnya 
dia menahan syahwat, makanan dan minumannya demi Aku. Maka puasa 
itu adalah milik-Ku, Aku-lah yang akan memberikan pahalanya. Setiap 
kebaikan itu senilai dengan sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat, kecuali 
puasa. Puasa adalah milik-Ku dan Akulah yang akan membalasnya." 


FA al GE sal GE MA gi Jab gl SE GE aNG E fE y 

MAWAR Tw pare 2 SAS, en Bi OEE EN 
604. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari pamannya Abu Suhail bin 
Malik dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata; "Jika tiba bulan Ramadan, 


pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, setara setan- 
setan akan dibelenggu." 


202 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


07. I'tikaf 
01. Itikaf 


NASTA SA Aa se 
a fa A Ir OP SE a glg) TP 
SBY REI F5 Tg IE bekas 


605. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah 
bin Zubair dari 'Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang 
beri'tikaf, beliau mengeluarkan kepalanya padaku, dan aku menyisir rambutnya. 
Dan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk memenuhi hajat manusiawi saja." 


Sis (1 SS LE BI FP E eh TAE GE ga op GE a 


606. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Amrah 
binti Abdurrahman, bahwa jika Aisyah sedang I'tikaf, maka dia tidak menanyakan 
orang yang sakit kecuali sambil berjalan, tanpa berhenti. 


02. Ta yang iktikaf untuk suatu keperluan 


2A o- 


607. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bertanya kepada Ibnu Syihab 
tentang seseorang yang sedang beri'tikaf, apakah dia harus melakukan semua 
hajatnya di bawah tempat yang beratap. Dia menjawab, "Ya. Tidak mengapa." 


03. Orang yang I'tikaf pergi untuk shalat ied 
ME yo lp apa IE Ala SAS JO PAI ME yo GE Bs 
Ba Pun CE APE Lis SKB LK Sa 
Isak au Sa sep opa) 5 
608. Telah menceritakan kepadaku dari Yahya dari Ziyad bin Abdurrahman 
berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar bin Abdurrahman, bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman sedang beri'tikaf, 
lalu dia pergi untuk memenuhi hajatnya di bawah tempat yang beratap pada 


sebuah kamar yang tertutup, di rumah Khalid bin Walid. Kemudian dia tidak 
kembali hingga mendatangi hari raya bersama kaum muslimin." 


203 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


04. Meng-qadha' I'tikaf 


Iri ea LEETE or -°g oz a meh 07 a Oo, 0. -or -i EE 
AAA E E 
be -0- BR y -0- Na ot. aZ 


555 And SSS AG il GKI JI Ia òi Ii aag ae H1 o 


” "ð æ -$ #, 0 yg 


use na Ga jab ge J ui OS c nas taka Sa iE GS Ls 5. | 
AE A Ss Sasis AJI Al adé 4l Is Alia das kanan Ba 
JGA Ia WS SE Ga 


609. Telah menceritakan kepadaku Ziyad dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Amrah 
binti Abdurrahman dari Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
hendak beri'tikaf. Tatkala beliau beranjak menuju tempat yang beliau ingin 
beri'tikaf di dalamnya, beliau mendapatkan di dalamnya ada banyak tenda: tenda 
Aisyah, tenda Hafshah dan tenda Zainab. Tatkala melihat hal itu, beliau pun 
bertanya. Lalu ada yang menjawab bahwa itu adalah tenda Aisyah, Hafshah dan 
Zainab. Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kemudian bersabda: "Apakah 
kalian akan mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah kebaikan?" Beliau 
pergi dan tidak melakukan i'tikaf, lalu beliau menggantinya selama sepuluh hari 
pada bulan Syawal." 


05. Seorang laki-laki masuk masjid untuk iktikaf di sepuluh hariterakhir bulan 
ramadan 
| 


ERRIRE AS, 
opa 3 okay 


Ini É Oa KIE TI Io AN Jas 5 


610. Telah menceritakan kepadaku Ziyad dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi buang hajat di rumah." 


06. Lailatul gadar 


MA DIAN peny SEA o Aa ap ai SE NG IE ay iis 
KERIAN j oÉ JB i i Gi ana A GE E KE oy Ela gl Gé 
aies si TI 36 II GS ue D guay da Selai piai AK 
man S cga AKE Ga JB SKA be Gab be Gi G IN s 
5s Kuara a a 5 ag An Da 3 ah 


s orx 


204 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


TN $o ái Iis GEE Pe Lan 
Sapi SAR TI ed Ia og AI Baal Bra 


611. Telah menceritakan kepadaku Ziyad dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Al 
Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At Taimi dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman dari Abu Sa'id al Khudri berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memulai beri'tikaf pada sepuluh kedua pada bulan Ramadan. Beliau 
beri'tikaf pada tahun itu, hingga ketika tiba malam kedua puluh satu, yaitu hari di 
mana beliau keluar dari I'tikafnya setelah waktu subuh, beliau bersabda: 
'Barangsiapa ingin melaksanakan I'tikaf bersamaku, hendaklah dia 
mengerjakannya pada sepuluh hari yang terakhir ini. Aku telah melihat 
dalam mimpiku, namun aku lupa. Aku mimpi pada waktu paginya aku 
bersujud pada air dan tanah. Carilah pada sepuluh hari yang terakhir, serta 
pada malam yang ganjil." Abu Sa'id berkata: "Pada malam itu terjadi hujan, 
dan masjidnya berada pada bangsal, sehingga masjidnya bocor." Dia 
menambahkan: "Dengan kedua mataku, aku melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pergi, sementara pada dahi dan hidungnya ada bekas 
tanah dan air. Itu terjadi pada pagi hari malam ke dua puluh satu." 


Ba Zro? o 2 o r 0” A KES 
al GE 033 A ge AG e aby a, 


SWA Ia AN A Sa a A 


Í 


JB da aE We A Jaa) 0 


612. Telah menceritakan kepadaku Ziyad dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 
Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Carilah 
Lailatul Qadar pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan." 


E s 
| 


FS op MN Sp IE Ih IE ob SAS) 
AGN gdl d l Id GE a 


Wi Le AMI Jaa 0 


613. Telah menceritakan kepadaku Ziyad dari Malik dari Abdurrahman bin Dinar 
dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Carilah Lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir." 


sa oz? - 0 5 Pe” zf teri Or 3 o .-3 Tor oz £ o r - 0. - K aa 
Sa omi! Gp A a opo TAS Ia pall Il SE Mb GE ob) AS 
of ge r 


Mi Jy! ala) Ir Pk) ae $5 àl l Jgs 6 Ing aE AMI be ANI da Je 
aa Ia Smpn ONE AI Ia ade AI ani JUS 
614. Telah menceritakan kepadaku Ziyad dari Malik dari Abu Nadir mantan 


budak 'Umar bin "Ubaidullah, Abdullah bin Unais al Juhani berkata kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah! Aku adalah orang yang 


205 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


rumahnya jauh, maka perintahkanlah aku pada salah satu malam untuk turun 
(mencari lailatul qadar) di malam itu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Turunlah pada malam kedua puluh tiga bulan Ramadhan." 


Pi A 


AI Jys KE Eg AÀ i aa 
DS ES Aa, 3 3 Er Bal ól JB gua; a MERK 
KE a Akal ii C2 


615. Telah menceritakan kepadaku Ziyad dari Malik dari Humaid At Thawil dari 
Anas bin Malik berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menemui kami 
pada bulan Ramadan. Beliau bersabda: "Sesungguhnya telah diperlihatkan 
malam tersebut kepadaku pada bulan Ramadan, hingga akhirnya datang 
dua orang laki-laki yang membuat aku lupa. Maka carilah pada malam yang 
kedua puluh sembilan, dua puluh tujuh atau dua puluh lima." 


ah Tea 


ag MLS 3 VE, akar du au aa 1g Tg 
Ing pe Ik AI aan IE AG ea å Ar Ba KU Ni Ate Ara 

PSA SE 3 AR WAT 3S AS AAN SAN 3 SE 8 Huh sial 
616. Telah menceritakan kepadaku Ziyad dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, 
bahwa ada seseorang sahabat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bermimpi 
mendapati Lailatul Qadar pada tujuh hari yang terakhir. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu bersabda: "Aku melihat bahwa mimpi kalian terletak 


pada tujuh hari terakhir. Barangsiapa ingin mendapatkannya, hendaklah 
mencarinya pada tujuh hari yang terakhir." 


08. Haji 
O1. Mandi untuk mengucapkan talbiyah dan berniyat 
JS Aga Ie ASI Ia al PEF ag 35 Da g 3 3 
617. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim dari Bapaknya dari Asma' binti Umais, bahwa dia melahirkan Muhammad 
bin Abu Bakr di Baida', lalu Abu Bakar menyebutkannya pada Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: "Suruh dia mandi, kemudian 
berihram." 


ae 


206 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 
a m e van 


618. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa Asma' binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di 
Dzul Hulaifah, maka Abu Bakar menyuruhnya mandi kemudian berihram. 


Jails a ol Ja a OE ae a W E Ol Bb E G E as) 
DE Kas abi SG 
619. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


Umar mandi untuk ihram sebelum dia berihram, mandi untuk memasuki kota 
Makkah dan mandi untuk wukuf pada malam Arafah." 


02. Mandi untuk orang yang berihram 


23 al Í SE E y É BN GE GEI ya GE G A3 s55 
iá; a ae a a aA 
opi al dj AE IMA LE g J3 5 A Gaig T E G3 Ipad 
GI Sa GA Ia JUS AE SAI toa A i Gii KAT GAN 


w so 


GI Ia AI Iyan 38 KS SIN Ia si aa 


BA A Ape A ea Aa 
Shol ae Sa OLS JB A 


To 


P 3. $ + o2 o 


Sea DaN iat 


Ieg Z 


Jai ies alé dn fo d Iga siaga 


620. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari Bapaknya, bahwa Abdullah bin Abbas dan 
Al Mishwar bin Makhramah berbeda pendapat saat berada di Abwa'. Abdullah 
bin Abbas berkata, "Orang yang ihram itu boleh membasuh kepalanya." 
Sementara Al Mishwar bin Makhramah berkata, "Orang yang ihram itu tidak 
boleh membasuh kepalanya." Perawi berkata, "Abdullah bin Abbas mengutusku 
untuk menemui Abu Ayyub Al Anshari . Aku mendapatinya sedang mandi di 
antara dua pembatas serta ditutup dengan selembar kain. Aku lalu mengucapkan 
salam padanya. Dia bertanya; "Siapa itu?" Aku menjawab, "Aku adalah Abdullah 
bin Hunain yang diutus Abdullah bin Abbas kepadamu untuk menanyakan; 
bagaimanakah cara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membasuh kepala 
saat beliau ihram." Abu Ayyub kemudian meletakkan tangannya di atas 
pakaiannya, kemudian menggerak-gerakkannya hingga terlihat kepalanya. 
Kemudian ia berkata kepada orang yang akan mengguyurkan air padanya, 


207 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


'Guyurkanlah! ' Orang itu pun mengguyurkan air ke kepalanya. Lalu Abu Ayyub 
menyela-nyela kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian menggerakkannya 
dari depan ke belakang. Setelah itu berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya." 


Mana En E PUS E g y KP IS G AS, 
o A “0. ah 


Sek Penjara ani 
ig 


ba” 


6a f iay a MEI 33 a ASN IS EN y 


621. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Humaid bin Qais dari 'Atha bin Abu 
Rabah bahwa Umar bin al Khatthab berkata kepada Ya'la bin Munyah yang 
sedang mengguyurkan air kepadanya saat mandi, "Guyurkanlah di atas kepalaku! 
" Ya'la bertanya, "Apakah kamu ingin membebankannya kepadaku. Jika kamu 
menyuruhku maka aku akan melakukannya." 'Umar bin al Khattab berkata 
kepadanya, "Guyurkanlah, " dan air tersebut menambah rambutnya menjadi 
terurai." 


SH pb gi EG Ia Ga G5 1) OE gE Gi MA KE GI gi Pu gi 
EÉ Ó ENY a P ai i e J S grall a la 55 Ali 
E 23 S3 ala E Ber Na Nina MAI 


3 or o £ ro z 


Ke SÍ ES Pa 


622. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' bahwa jika Abdullah bin Umar 
sudah mendekati Makkah, dia bermalam di Dzi Thuwa di antara dua bukit hingga 
datang pagi, dan melaksanakan shalat subuh di sana. Kemudian dia masuk 
Makkah melalui bukit Tsaniyyah yang berada di atas Makkah. Jika dia keluar 
untuk berhaji atau Umrah, maka dia tidak masuk hingga mandi terlebih dahulu 
sebelum memasuki Makkah. Dan jika sudah dekat dengan Makkah di Dzi Thuwaa, 
dia menyuruh orang-orang yang bersamanya untuk mandi sebelum mereka 
memasukinya." 


r’ -° 


N 
623. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


Umar tidak membasuh kepalanya saat dia sedang ihram kecuali karena mimpi 
basah." 


208 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


03. Pakaian yang dilarang dipakai saat ihram 

án $a dai JE Sis DN ab gi ANA E a HA giie 

i Y a TSM jy J SAI ja aah Ganie An 

Peer N SA SAN STRT SY Aii 
AI Ip SUARA LA UE N Ia ii T ORI Ia an ok 


624. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya pada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, "Pakaian apa yang dipakai oleh orang yang sedang ihram?" 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Janganlah memakai baju, 
penutup kepala, celana, alas kaki dan juga sepatu. Kecuali seseorang yang tidak 
mendapatkan kedua sandalnya, dia boleh memakai kedua sepatunya dengan 
memotong bagian bawah mata kakinya. Janganlah kalian memakai pakaian yang 
diberi za'faran atau wars." 


04. Mengenakan pakaian yang dicelup ketika ihram 


E: b 


Sp D E GE G y D aE SE G GE E Tara 
353 SES Ya JG Uang IN a an Gpp al dis se Ga ja 
KASI Ipa Jia “70 Pn ak MAE 


625. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang orang yang sedang ihram memakai pakaian yang terkena 
za'faran dan wars. Beliau bersabda: 'Barangsiapa tidak menemukan kedua 
sandalnya, hendaklah dia memakai kedua sepatunya dan memotong 
bagian yang berada di bawah kedua mata kakinya'." 


Pe Za 


PE iy PAN KS SI ÉE oy at a apa ang 


„rÀ sÍ 


a jé JA PA hg ban GA ai ait gi ISS E ab AKSI gi RA 
dip E JUS Ia jp US Inah pal as Aa OI 


a ea aga Nah asa K5 SESI BA 
Aan gp Gi Ba gi A g ah oa pa sea 
Ama 


626. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' telah mendengar Aslam 
mantan budak Umar bin al Khatthab, menceritakan kepada Abdullah bin Umar, 


209 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


bahwa Umar bin al Khatthab pernah melihat Thalhah bin Ubaidullah memakai 
pakaian yang dicelup padahal dia sedang ihram. Umar lalu bertanya, "Wahai Abu 
Thalhah, kain celupan apa ini." Thalhah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, ini 
hanyalah tanah." 'Umar berkata, "Kalian adalah para pemimpin. Orang-orang 
akan mengikuti kalian. Jika saja ada orang bodoh yang melihat hal itu, niscaya dia 
akan berkata; 'Thalhah bin 'Ubaidullah telah memakai pakaian yang dicelup pada 
saatihram. Janganlah kalian sampai memakainya wahai para sahabat." 


Mn PAN a Sab AN IE dl GE TS RETER LIRA 


70. 


SAS laa Un AAS D3 SAN Sd o SBI 


627. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Asma' binti Abu Bakar bahwa dia mengenakan pakaian yang 
dicelup dengan warna kuning padahal dia sedang ihram, namun tidak 
mengenakan za'faran (sejenis wangian) ." 


05. Orang berihram memakai ikat pinggang, stagen 
pa an BERERE ERRE EA iis 


628. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah 
bin Umar membenci memakai ikat pinggang bagi orang yang sedang berihram. 


a TA lo Já a 33 Sa AS ab APU GE giS y 


JB aan JI Udan Kan Gg LA GI ia se an apa 


39? z 


WS Sae us Ian; wa 


629. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id Bahwasanya ia 
mendengar Sa'id bin Musayyab berkata tentang ikat pinggang yang terpasang di 
bawah baju, yang dipakai oleh orang yang sedang ihram. Bahwa lal itu tidak 
mengapa, jika dia menjadikan kedua ujungnya sebagai ikat pinggang yang 
mengikat satu sama lain." Malik berkata: "Ini adalah riwayat yang paling aku 
sukai mendengarnya dalam masalah ini." 


06. Orang yang berihram menutup wajahnya 
JG SÍ E ap mall E ana Aa Jaka 3 HE AS 
SAKA SL MA ME Tn guit eh i gada pat G 


25 123 o £ 
| 


Lara Ia 


630. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al 
Oasim bin Muhammad berkata: telah mengabarkan kepadaku Al Furafishah bin 
'Umair Al Hanafi Bahwasanya ia pernah melihat Utsman bin Affan di Araj 
menutup wajahnya, padahal saat itu dia sedang ihram." 


210 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


| 
Ea Z A g -0r ZS 


SG i Ia A A La dpi É TS Ip AI LE du G EE Si y 


a 


631. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
'Umar berkata, "Sesuatu yang terletak di atas dagu bagi orang yang ihram tidak 
boleh ditutupi." 


Dg D E G a A Il dg An, 
GKE A3 Gi TA G3 44333 Aa A dh 
632. telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar 
mengkafani anaknya, Waqid bin Abdullah, saat meninggal di Juhfah dalam 
keadaan ihram. Dia menutupi wajah dan kepalanya, lalu berkata, "Kalau bukan 
karena kami dalam keadaan ihram, kami akan memberinya wangi-wangian." 


07. Seseorang itu beramal saat masih hidup, jika meninggal maka telahterputus 
amalnya 


633. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
'Umar berkata, "Wanita yang sedang ihram itu tidak boleh menggunakan cadar 
atau sarung tangan." 


” 
Ar 930° 


hial é gi eh akad 33 SL, 183 


634. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Fathimah binti Al Mundzir berkata: "Saat ihram kami pernah menutupi wajah 
kami, padahal kami sedang bersama Asma binti Abu Bakar ash Shiddig 


08. Berwewangian ketika haji 
AN Ie a GE Al IE pl op GAJI HE IS Mb IE EA is 


KE IS MAY Ang EA Sia Aa ala 
ciy Ss if IS 33 


” a 


211 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


635. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim dari Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, 
"Aku pernah memberi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wewangian untuk 
ihramnya sebelum beliau ihram, dan untuk tahallulnya sebelum beliau thawaf di 
Ka'bah." 


J án Is GI sin 433 yaaa BEN e Sa a is e úa ka 


-” 


en 


Lani in Su TON OI SAE LS a SAM 
Is $ SU Bias d Jah BLS Fika ai Jah 


636. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid bin Qais dari 'Atha bin 
Abu Rabah, bahwa ada seorang badui menemui Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam saat beliau berada di Hunain. Orang badui tersebut mengenakan baju 
yang ada bekas warna kuning dari wewangian. Badui tersebut berkata: "Wahai 
Rasulullah! Aku berniat melaksanakan umrah, maka apa yang anda perintahkan 
untuk aku kerjakan?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: 
"Tanggalkanlah pakaianmu, cucilah bekas warna kuning tersebut, kemudian 
lakukanlah dalam umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan dalam hajimu." 


35 
“ A w 
. 


ay 155 EN IE PEN y ae dy IE SE NG SE Ba 
al G Ge DA ql Kh Ja se GA oy Gis AE HAL A ab 
Í S| yit IS A1 jd ab JAS Saji 

ii Sae AE Li 


s 


Jas JK Ona! mal a Tan A 


637. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Aslam mantan budak 
'Umar bin Khattab, bahwa Umar bin al Khatthab mencium bau wangi saat dia 
berteduh di bawah pohon. Dia lalu bertanya: "Dari siapa bau wangi ini?" 
Mu'awiyah bin Abu Sufyan menjawab, "Dariku, wahai Amirul Mukminin." Umar 
bin Khattab berkata: "Darimu, demi Allah! " Mu'awiyah berkata, "Wahai Amirul 
Mukminin, Ummu Habibah yang memberiku wewangian ini! " Umar berkata, 
"Benar-benar aku menginginkanmu pulang dan mencuci weangian tersebut." 


-272 9% 


155 ABII 33 SA SI AH Ia sn KE GE ai Sea ML IE AS, 
asa Lepai Ip ae Ip RAI pa ab - b z) 


JBG 555 dl LG yat 2 IS BY Teih ge ei aa la 
DA Jani iie byt is HA dl JB alan 3 3 Jai kas ah 


212 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


638. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Shalt bin Zubaid dari beberapa 
orang keluarganya bahwa Umar bin al Khatthab mencium bau wangi saat dia 
sedang berteduh di bawah pohon, sementara di sampingnya ada Katsir bin as 
Shalt. Umar lalu bertanya, "Dari siapakah bau wangi ini?" Katsir berkata; "Dariku, 
wahai Amirul Mukminin. Aku telah mengumpulkan rambutku, aku berniat tidak 
mencukurnya." 'Umar berkata; "Pergilah menuju syarabah dan cucilah 
rambutmu sampai bersih." Katsir bin as Shalt lalu melakukannya." Malik berkata; 
"Asy Syarabah adalah sumur yang terletak pada pangkal pohon kurma." 


MARA AA 


x 
o 
Ga 
N 
+ 
$ 
+ 
K3 


Os 20 Ar o 


Gal oy a Pinar a A Jan gb ai 


639. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dan Abdullah 
bin Abu Bakar dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bahwa al Walid bin Abdul 
Malik pernah bertanya kepada Salim bin Abdullah dan Kharijah bin Zaid bin 
Tsabit setelah dia melempar jumrah dan mencukur kepalanya, untuk memakai 
wangi-wangian? Maka Salim melarangnya, sedangkan Kharijah bin Zaid bin Tsabit 
membolehkannya." 


09. Waktu-waktu mengucapkan talbiyah 
IE Ag aé AN Ía Á Tapa ERA E IE G SE G SE GA 
Jó oý e až Jai Jgs MSN Ia pón Jai Jes Aii G3 Ie Kadi Jat Jae 
Ia Ia adi Jal Jes JB lag ae a Go A Ios Ol Gala aE ia Ml E 
640. telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penduduk 
Madinah mulai memakai pakaian ihram sejak dari Dzil Hulaifah, penduduk Syam 
dari Juhfah, penduduk Nejd dari Qarn." Abdullah bin Umar berkata, "Ada yang 


bercerita padaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
'Penduduk Yaman memakai pakaian ihram sejak dari Yalamlam'." 


NS BN KE IE ad 3 ML ng AS 
base jab akad E A aa 
Ig KIE DI Ia AI Jam) ya € “Hina 3 SSI Ni Úi AS pa s0. jg 333 


3908 w On an 


TG Ia ya! JA Jes JB Aa AAS TI Ña AI Iyan ó 


641. telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 


$ 
| SA 


S Ani 


213 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


memerintahkan penduduk Madinah agar memulai ihram sejak dari Dzil Hulaifah, 
penduduk Syam dari Juhfah, dan penduduk Najd dari Qarn." Abdullah bin Umar 
berkata, "Yang tiga tersebut aku mendengarnya langsung dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, namun ada yang memberitahukan kepadaku bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: "Penduduk Yaman mulai 
ihramnya dari Yalamlam'." 


2.3 


AI Ia Lb ai KE Ia aa HI, 


642. telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin 
'Umar memulai ihram dari al Furu'. 


10. Beberapa yang harus diperhatikan ketika bertalbiyah 


Kié Án IA Ips KE SE gi ÓI at GE KN ii 


NU 3 Oka Kak LAN Ad das Tadadan ad Az: 
JO 19 19 Oo) ». D aa ” + » + ». J9 

AOA ed soa - a00, AOA AIA OI e 3 r - 30 Z 39r PEV P a 

ó| 51 Ch : Gk Gl A Gl A Gl A v 9 sa : N ü 
“s 2 Aa . Vo DAR 9 -. “s “s s aS PS CO 4NI Aad ©) 9 bu 


jais AI) EN 


643. telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar bahwa talbiyah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah: 
"LABBAIKALLAHUMMA LABBAIK LABBAIKA LAA SYARIIKALAKA LABBAIK, INNAL 
HAMDA WANNI'MATA LAKA WALMULK LAA SYARIIKALAK (Ku penuhi panggilan- 
Mu ya Allah, ku penuhi panggilan-Mu ya Allah, ku penuhi panggilan-Mu ya Allah. 
Segala puji, kenikmatan dan kekuasaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu) ". 
Nafi' berkata, "Abdullah bin Umar pernah menambahinya dengan, "LABBAIKA 
LABBAIK LABBAIKA WA SA'DAIK WAL KHAIRU BIYADAIKA LABBAIK WAR 
RAGHBA'U ILAIKA WAL 'AMAL (Ku penuhi panggilan-Mu, ku penuhi panggilan-Mu, 
ku penuhi panggilan-Mu. Hasrat dan perbuatan hanyalah milik-Mu) ." 


OS ag dala AMI Io AMI Jaa Ol al GE RS op pia HS MLS BS) 


z 3 r w 


dad ada a gia S A ja SS 2 


. 


644. telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melaksanakan shalat di 
masjid Dzil Hulaifah dua rakaat, dan jika sudah naik di atas kendaraannya beliau 
memulai ihram." 


214 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


a ST gp E a e NE AA 


aie i o AI Ia iu Gia 1 aE a TE Opi al ei 
LI dn GA agli aie Ia Y) A3 


645. telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Musa bin 'Uqbah dari Salim bin 
Abdullah Bahwasanya ia mendengar Bapaknya berkata; "Padang sahara kalian 
inilah yang kalian dustakan atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Tidaklah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mulai berihram kecuali sejak dari masjid, 
yaitu masjid Dzil Hulaifah." 


” e 355 


aa op ané GE GA aa Ana ETE 


. 
hap 


NN 


Haa GE Bu, 

MERAH JI AAS Oka Ia ti dus si Kab BEN A E GG at 

Dah DAN JAN AA 53 oui NI o ea 

Sa SG INI Ih IBI ye a ai Ko a Aah Apai 

ERRAT ES Ma ya A a fa 
Ka II Eh Sd o 

ggg piga i yi Jan 


A 


- Mf 


da 


ts ANI ii 


KE G aan aig ae i G2 


e P laik 


a 3 
we 


646. telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi 
dari 'Ubaid bin juraij ia berkata kepada Abdullah bin 'Umar, "Wahai Abu 
Abdurrahman, aku telah melihatmu melakukan empat hal yang tidak pernah aku 
lihat dari para sahabatmu." Ibnu Umar bertanya; "Apakah itu, wahai Ibnu Juraij?" 
Ibnu Juraij menjawab; "Aku lihat engkau tidak menyentuh rukun-rukun yang ada 
kecuali dua rukun Yamani saja. Aku melihatmu memakai sandal yang terbuat 
dari kulit yang tidak ada bulunya. Aku melihatmu mencelup dengan air yang 
berwarna kuning. Aku juga melihat, jika kamu di Makkah, orang-orang berihram 
setelah melihat hilal sedangkan kamu tidak melakukannya sampai pada hari 
tarwiyah." Abdullah bin 'Umar menjawab; "Mengenai rukun, aku tidak pernah 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyentuhnya kecuali dua rukun 
Yamani tersebut. Sedangkan sandal yang terbuat dari kulit yang tidak ada 
bulunya, karena aku telah melihat Rasulullah Abu Mu'awiyah memakai sandal 
yang tidak ada bulunya dan beliau berwudhu dengan memakainya sehingga aku 
suka memakainya. Sedangkan wewangian yang berwarna kuning, aku telah 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mencelupkan dengannya, 
sehingga aku suka mencelup dengannya. Masalah ihram, aku tidak pernah 


215 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memulai berihram sehingga 
kendaraan beliau telah berjalan dengan baik." 


P 


HA 5 IAIN G3 mela G Ia GE GE ER a E aa a 


ya AA ieh Op BÉ LS 
647. telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


'Umar shalat di masjid Dzil Hulaifah kemudian dia keluar dan naik kendaraannya. 
Jika kendaraanya telah membawanya, dia mulai berihram." 


11. Mengeraskan bacaan talbiyah 
U aE SE E aE o E o E i o D é DE G GE g ie 
AN Jys sÍ kal SE SA a SERASI 


ors ọọ 


Haa a a g sai gol ja 


“ ” 


Ol Gb 272 3 Si JB Ag SAE o $o 
Gais 2 FREE KÉL 


648. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar 
bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Al Harits 
bin Hisyam dari Khallad bin As Sa ib Al Anshari dari Bapaknya, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jibril mendatangiku dan menyuruhku agar 
memerintahkan kepada para sahabatku, atau siapa saja yang bersamaku untuk 
meninggikan suaranya saat talbiyah atau berihram." Yang dimaksud oleh perawi 
adalah salah satunya. 


12. Haji Ifrad 
KAS GE 3 oy EE GE AN AL iga a aa 
ea fa ria GA SIA dag sala AA Io GAN G3 
uai JAN Ga Ca Ki 
AI ANE Bi da Eh dad gan Jala CB Ag Tiga HN Io Ái 
PEN OS BA IS ira 
649. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Al Aswad 
Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah bin Az Zubair dari Aisyah isteri Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam, berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam pada Haji Wada'. Maka di antara kami ada yang 
berihram umrah, ada yang berihram untuk umrah dan haji saja, dan ada yang 


hanya untuk haji saja. Sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berihram untuk haji saja. Maka orang-orang yang berihram untuk umrah 


216 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


bertahallul, sedangkan orang-orang yang berihram haji, atau yang berihram 
untuk haji dan umrah, mereka tidak bertahallul sampai pada hari nahr 
(penyembelihan) ." 


Iss ól a al AASE IE dl GE pa op YAI IE IE IU BS) 
a a 


650. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan haji secara ifrad. 


IE NU Bg 


OP PS SI 063 JB ATI IS SI aga 


Oa KAS ADI K2 A01 Jah Ol Oei! al AASE GS OT A E 


” 


651. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Al Aswad 
Muhammad bin Abdurrahman berkata; -dia adalah seorang yatim yang ada 
dalam pengasuhan Urwah bin Az Zubair- dari, 'Urwah bin Az Zubair dari Aisyah 
Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 
haji secara ifrad." 


13. Haji Qiran 


2 e A a e 2? Pa o zE A 2.5 Ga o 10. o r - 0o” 07 ir 
Pau JE JES gll Gp Mal Ol al GE IA y iar e G E g gia 


Ai ig gai PRA gi os ae g ya ii ag ah 
PRA IE KS SI JUS úe y SKB GIS BAG GE in gai 
D AI KN AS Ji h GaN nan WS SKS Japan dl 


652. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ja'far bin Muhammad 
dari Bapaknya, bahwa Al Migdad bin Al Aswad menemui Ali bin Abi Thalib di as 
Sugya. Saat itu Ali sedang memberi minum unta miliknya, juga tepung dan 
makanan hewan. Miqdad lalu berkata: "" Utsman bin 'Affan telah melarang haji 
dan umrah secara giran." Ali bin Abu Thalib kemudian keluar, sementara pada 
kedua tangannnya masih ada bekas tepung dan makanan hewan. Dan aku tidak 
melupakan bekas tepung dan makanan pada kedua tangannya, sehingga dia 
menemui 'Utsman bin 'Affan. Ali bertanya: "Apakah kamu yang telah melarang 
haji dan umrah secara giran?" 'Utsman menjawab, "Itu adalah pendapatku." 


217 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Maka Ali keluar dengan emosi dan membaca; "LABBAIK ALLAHUMMA LABBAIK, 
LABBAIK BI HAJJIN WA UMRATIN MA'AN (Ku penuhi panggilan-Mu ya Allah, ku 
penuhi panggilan-Mu. Ku penuhi panggilan-Mu dengan haji dan umrah 
sekaligus.) " 


14. seseorang yang mengabungkan haji dan umrah maka ia tidak 
bolehmengambil bulunya 


ún $a dn Je SA gi BEA ija ie y 

Ei ga Ga nis ga Bi aai 3 i jdi J E ghi ae pe dan ade 

ia Úi JA AS iiig AN a si ga Jol ca GG i ya Jl Ga iiag Shi 
á aya al 36 


653. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Abdurrahman 
dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada saat 
haji wada' keluar untuk berhaji. Di antara para sahabatnya ada yang berihram 
untuk haji, ada yang berihram untuk berhaji dan umrah, dan ada pula yang 
berihram untuk umrah saja. Mereka yang berihram untuk haji atau untuk haji 
dan umrah tidak bertahallul, sedang mereka yang berihram untuk umrah mereka 
bertahallul." 


15. Memutus talbiyah 


” -7S ási 


Ipa Ja Gi ua 33 idi A ERRE ab au EA iis 
ala aa LE EA AAS pan BS IS GB Ga 
ae 233 IG ASI Renag dls IX SG Un Hell Je 


654. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin Abu 
Bakar Ats Tsagafi Bahwasanya dia bertanya kepada Anas bin Malik saat mereka 
berdua dalam perjalanan dari Mina ke Arafah: "Apa saja yang kalian lakukan 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari ini?" Anas menjawab, 
"Di antara kami ada yang membaca talbiyah dan beliau tidak mengingkari, di 
antara kami juga ada yang bertakbir dan beliau tidak mengingkarinya." 


SABKE 


KAN 


” r 
Lg gs 


s (E Ól de Pela a, 


655. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ja'far bin Muhammad dari 
Bapaknya bahwa Ali bin Abu Thalib membaca talbiyah dalam hajinya hingga 
matahari condong pada hari Arafah, lalu dia menghentikannya. 


218 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


16. itulah hal yang masih dipahami oleh ahli ilmu negeri kami 


(e) ”- ID 


Pena SE aah SE pat oi EN E SE G GE Pa 
H3 JI Ea GI Kal 33 SE 


656. Telah menceritakan kepadaku dengan Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya 
dia menghentikan talbiyah jika pulang ke tempat wukuf." 


A a 
EFTER TEREF AO SS > Aa 
vii jé 25 ISI Jah gada aga LI 35 


657. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
'Umar menghentikan talbiyah dalam haji jika sudah sampai di Masjidil Haram 
hingga dia thawaf dan sa'i dari Shafa ke Marwa. Kemudian dia bertalbiyah 
sampai dia siap berangkat dari Mina menuju Arafah. Jika dia telah berangkat, dia 
menghentikan talbiyahnya. Dan dia akan meninggalkan talbiyah saat umrah jika 
telah memasuki tanah Haram." 


sIr P 


Os GA MES Ba AS Da LS SE IS NA MU 


658. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab berkata, " 
Abdullah bin 'Umar tidak bertalbiyah saat dia thawaf di Ka'bah. 


o u? a TA” 


PEENES E jE Mb io 
ia Q IU Jé i a a an Da Ia Jy 
d Ana SS SIB JIN ES SR II ERA LG G SE 


Kaka TS adi ab ge sae ga J3 HE SKS ag a33 Bata AN 


Ito SIA IN ST BB INI GE $ G 


- 


659. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Algamah bin Abu 'Alqamah 
dari Ibunya dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia bermalam di Namirah pada 
hari Arafah, kemudian berputar menuju al Arak. Ibu 'Algamah bin Abu 'Alqamah 
berkata: "Aisyah bertalbiyah selama berada di sana, begitu juga dengan orang- 
orang yang bersamanya. Apabila ia telah menaiki kendarannya dan berjalan 
menuju ke tempat wukuf, maka ia meninggalkan talbiyah." Dia menambahkan: 


219 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Aisyah melakukan umrah setelah haji dari Makkah pada bulan Dzul Hijjah, lalu 
dia meninggalkan hal itu. 'Aisyah keluar sebelum kelihatan hilal bulan Muharram, 
sehingga ia sampai di Juhfah. Lalu ia tetap menetap di sana hingga ia melihat 
hilal. Jika ia telah melihat hilal, maka ia muai ihram untuk umrah." 


E Sa ba DE py E pal aE BE sa maa y GE MLS SAS 
LIA MU Gi ea EA UE SI 


660. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa tatkala 
Umar bin Abdul Aziz berangkat pada hari Arafah dari Mina, ia mendengar suara 
takbir yang keras. Lalu ia mengutus seorang pengawalnya untuk menyiarkan 
kepada orang-orang: "Wahai manusia, sesunguhnya itu adalah talbiyah." 


17. Talbiyah penuaan Makkah dan lainnya yang berada disana 


ARRENA. gE us 


661. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Oasim dari Bapaknya bahwa Umar bin al Khatthab berkata: "Wahai penduduk 
Makkah, bagaimana keadaan orang-orang yang mereka datang dalam keadaan 
rambutnya acak-acakkan dan berdebu, sementara kalian masih memakai 
minyak. Laksanakanlah ihram jika kalian telah melihat bulan." 


” 
| Zi: 


KI BULE IS o ella SE G IE 3, 
Pia ola 


E BA seat “0 PEP iK aÓ 
+ 
Ip A3 ós gas Sa 


662. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah bahwa 
Abdullah bin az Zubair tinggal di Makkah selama sembilan tahun. Dia berihram 
untuk untuk haji kita datang bulan Dzul Hijjah, dan Urwah bin az Zubair juga 
melakukan itu bersamanya." 


18. Mengalungi hewan sembelihan tidak mewajibkan ihram 

gi. AB ea en GE Á ly Mae Kal Ai Sis 
i sa Sss ade d aan Ke da 
AE 


2 ao P Ta -9$ Í 


Eia 3 gigi i g gdi a aie aa Gia sahi KAK 
a JBS al 3G ¿jó alta ab 


S n ists 6S a ja á gy5 gia SUS ae 


220 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Is Ep ld gi aa ang Wi a Jana G ÉG A3 da Kal AI 
SDS fo d i isi Ig ala AI Io MI 


663. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar 
bin Muhammad dari 'Amrah binti Abdurrahman Bahwasanya ia mengabarkan 
kepadanya, bahwa Ziyad bin Abu Sufyan menulis surat kepada Aisyah, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Bahwa Abdullah bin 'Abbas berkata, "Barangsiapa 
menyembelih sembelihan maka dia dilarang untuk melakukan hal yang dilarang 
bagi orang yang berihram untuk haji sampai hewan itu disembelih." Aku telah 
mengirimkan sembelihanku. Maka tulislah perintahmu kepadaku atau 
perintahkan orang yang hendak berkurban." 'Amrah berkata, "Aisyah lalu 
berkata, "Bukan sebagaimana yang di katakan Ibnu 'Abbas. Aku telah meminta! 
tali-tali sembelihan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan kedua 
tanganku, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengikutidengan tangan 
beliau. Setelah itu beliau dan juga bapakku mengirim hadyu tersebut. Dan tidak 
ada yang haram bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari apa-apa yang 
dihalalkan Allah kepada beliau hingga sembelihan itu disembelih." 


Toon fap D SARA AN AR ATE a E og oz Ie 02 15 
II 9S yA D UU JB AI ana pg Me La 


= 3 In grg agor s 


rA 2.5. Dan E ha age gr A Ma KKU en ab or Ox 3 Sd or 
EMER RI EAE EEN T 


.. 


pio 
N \ 
o 
N 
EN In 


664. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata; "Aku 
bertanya 'Amrah binti Abdurrahman tentang orang yang mengirim 
sembelihannya lalu dia tetap tinggal, apakah dia sudah masuk ihram. Lalu Amrah 
mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar 'Aisyah berkata, "Tidak 
masuk ihram kecuali orang yang telah berihram dan bertalbiyah." 


3 Tn PHI HE oy BI o IA SE aah 3 EP NG B3, 
SN Ank SAN SN Ma sad Ska Si op Al an 


665. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At Taimi dari Rabi'ah bin Abdullah bin Al 
Hudair bahwa dia melihat seorang laki-laki menyendiri di Iraq. Rabi'ah lalu 
bertanya kepada orang-orang tentang tentang laki-laki tersebut. Mereka 
menjawab, "Orang itu menyuruh agar sembelihannya diberi kalung, maka ia pun 
menyendiri." Rabi'ah berkata: "Aku menemui Abdullah bin Az Zubair dan aku 
sampaikan hal itu kepadanya. Dia lalu berkata, "itu adalah perbuatan bid'ah, 
demi Rabb pemilik Ka'bah." 


221 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


19. Yang dilakukan wanita haid ketika haji 
zdy jé a di iii a alia jé AFI 
KAI 3 V3 eh OT ja, Ls Pasu aa SG PAN 


-IF 


a Ga S9 T; olh S5 T GÍ E Ól a sanak SA 
RES $o aa S3 Y; 


666. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah 
bin Umar berkata; "Perempuan haid yang sedang berihram untuk haji dan 
umrah, maka dia berumrah untuk haji atau umrahnya jika dia mau, tapi dia tidak 
boleh melaksanakan thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwa. Dia tetap 
mengikuti semua manasik bersama orang-orang, kecuali thawaf dan sa'i antara 
Shafa dan Marwa, serta tidak boleh mendekati masjid hingga dia suci." 


20. Berumrah pada bulan-bulan haji 
mata Ad ahay aE AN 2 AI gg Ol dal 215 


bê 


(J 
- 


5 > pea SE NU SE i y 
Mera) s å K3 J E galis GS ʻ 


667. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak berumrah kecuali 
tiga kali, salah satunya adalah pada bulan Syawal dan yang lainnya pada bulan 
Dzul Qa'dah." 


yaa a maba saka A3 9 FI IE BAL KE S3, 


Has nga Ol Jaa pete JUS 


-“- 


668. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Harmalah Al 
Aslami, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin al Musayyab, 
"Apakah aku boleh berumrah dulu sebelum berhaji?" Sa'id menjawab, "Ya, 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah berumrah sebelum beliau 
berhaji." 


y SIA TI al gp AE II LAI ma SE Oa gl GE ML IE il, 
KL In dl TI SS BA 3 A 


669. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab, bahwa Umar bin Abu Salamah meminta izin kepada Umar bin al 


222 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Khatthab untuk berumrah pada bulan Syawal, dan dia mengizinkannya. Dia 
berumrah kemudian kembali pada keluarganya dan tidak berhaji." 


21. Memutus talbiyah ketika umrah 
TES SPA G LAN Ab GE SI kol GE RA oy pia GE Ulu GE Abis 
TA 


670. Telah menceritakan kepadaku dari Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah 
dari Bapaknya, bahwasanya dia menghentikan talbiyahnya dalam umrah jika 
telah memasuki Masjidil Haram." 


22. Haji tamattu' 


AE a ÉS oi WE y ÓI K3 ATA YA A Ie Edi 


g i KUA FE oa a a sa 
33 NI WS Ja Y as PN EA Íj dk ena) GS SG ag GA 


Go. 


HE PS Peria Ia BM Ik 


AOA A g AA Ows G 


W3 a La ale AN fo Á Jain Gaa 3 aa IE BE BB 


IA a 


671. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Muhammad bin Abdullah bin Al Harits bin Naufal bin Abdul Muthallib 
Bahwasanya ia menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Sa'd bin Abu 
Waqash dan Adl Dlahhak bin Qais di tahun Mu'awiyah bin Abu Sufyan 
melaksanakan haji. Keduanya menyebut-nyebut tentang tamattu', dari umrah ke 
haji. Lalu Adl Dlahhak berkata; "Tidak ada yang melakukan hal itu kecuali orang 
yang tidak tahu perintah Allah Azza Wa jalla." Sa'ad berkata; "Alangkah buruknya 
apa yang kamu katakan, wahai putra saudaraku! " Adl Dlahhak berkata, " Umar 
bin al Khatthab telah melarangnya." Sa'd berkata lagi, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah melakukannya dan kami melakukannya bersamanya." 

EI JÓ å a FE y D ae GE US o BAD NK AS 


SI g) AB ai pti il i dj iÍ gan gi 


Ja 


672. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Shadaqah bin Yasar dari 
Abdullah bin 'Umar ia berkata, "Demi Allah, berumrah sebelum haji lalu 
menyembelih sembelihan lebih aku sukai daripada aku melakukan umrah 
setelah berhaji pada bulan Dzul Hijjah." 


223 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


673. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin 'Umar berkata, "Barangsiapa melakukan umrah pada bulan-bulan 
haji, baik pada bulan Syawal atau Dzul Qa'dah atau Dzul Hijjah sebelum haji, lalu 
dia tetap bermukim di Makkah hingga tiba waktu haji, maka dia disebut pelaku 
tamattu'. Sehingga wajib baginya menyembelih binatang yang mudah dia 
dapatkan, atau jika tidak mendapatkannya, dia wajib berpuasa tiga hari pada 
hari-hari haji dan tujuh hari jika telah kembali dari haji." 


23. Menetap di Makkah hingga datang waktu haji tahun tersebut 


95E G AEI GA dofi da g g GE aa GE A 


KAA Gg a33 AE 3 MA Sh SKB EN saja ji 
5 Sin GA pl EN Aoa IE TI sil i 


674. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id Bahwasanya ia 
mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, "Barangsiapa berumrah pada bulan 
Syawal atau Dzul Ga'dah atau Dzul Hijjah, lalu tetap bermukim di Makkah hingga 
tiba waktu haji, maka dia disebut pelaku tamattu' jika melanjutkannya dengan 
haji. Sehingga wajib baginya menyembelih sembelihan yang mudah baginya, 
atau jika tidak mendapatkannya, maka dia berpuasa selama tiga hari saat haji 
dan tujuh hari ketika pulang dari haji." 


24. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang umrah 


Ta Jaa SA Ar PAN SE NG EA iis 


-” 


” 


AG Ms Ii PARIT Jó Bg sié čo Ga d dys IA 
ten AP AA 


675. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Sumayya mantan budak 
Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Shalih As Saman dari Abu Hurairah, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umrah satu ke umrah 


selanjutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Dan tidak ada pahala haji 
yang Mabrur kecuali surga." 


224 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


md) Di Li a Wed D SS D 
Ad Tas Ol Sa À HE Ia AAS i a In PALU 
“5 € 


676. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar bin Abdurrahman, Bahwasanya ia mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman 
berkata, "Seorang wanita menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
bertanya, "Aku telah siap untuk menunaikan haji, namun belum mendapat 
halangan untuk mengerjakannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
bersabda; "Berumrahlah pada bulan Ramadan, karena umrah pada bulan itu 
(pahalannya) seperti haji." 


S5 Ial A 33 IS P Sl E gi A E GE gi at, 


FAN abi KE 3 aa Ha Si Mania i iÍ 3 SÉ As 5 Lina 


677. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin "Umar 
bahwa Umar bin al Khatthab berkata, "Pisahkanlah antara haji dan umrah kalian, 
karena demikian itu lebih sempurna untuk haji kalian. Dan seutama-utama 
umrah adalah jika dilakukan diselain bulan-bulan haji." 


25. Pernikahan orang yang ihram 


2973 


Sa á Je SÍ gS MEN GE E E gl kan GE DG GE E 335 
Al Ina odi e Eh Bp 33 Ma ae 53 sb A Ae a ANI 


of ro 


PA dg din J3 


678. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka 
berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau 
masih berada di Madinah dan belum berangkat." 


Pak ap iya aE gi l d oi sE GE gE GE G é E 


" o A pa 


a ai Pe Map ssh i i 


225 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


679. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Nubiah bin Wahb 
saudara Bani Abdudar, bahwa Umar bin Ubaidullah mengutus (utusan) kepada 
Aban bin Utsman, saat itu dia sebagai pemimpin rombongan haji. Keduanya 
dalam keadaan ihram, "Aku berniat untuk menikahkan Thalhah bin Umar dengan 
puteri Syaibah bin Jubair. Aku ingin agar kamu hadir." Namun Aban mengingkari 
hal itu seraya berkata, "Aku telah mendengar Utsman bin Affan berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang sedang ihram 
tidak boleh menikah, atau menikahkan, atau meminang"." 

Lola 


Ú 5 3515 A hs i OEE US gak gis PA 


680. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Daud bin Al Hushain bahwa 
Abu Ghathafan bin Tharif al Murri mengabarkan kepadanya, bahwa Tharif, 
bapaknya, menikahi seorang wanita saat dia sedang ihram, lalu Umar bin al 
Khatthab menolak pernikahannya." 


J LLA i PA s T jai E FS HAN LE SEE ML IE a, 
Se 


681. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
'Umar berkata; "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, meminang untuk 
dirinya sendiri, atau meminang untuk orang lain." 


26. Bekam bagi orang yang berihram 


LI 35 


sie Ha JA HJ oi SE a PA 
AA gan IA JE gah Mag Sg aah AS RA gig aaas ia 


682. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membekam 
bagian atas kepalanya saat beliau sedang berihram. Saat itu beliau berada di 
Lahyai Jamal, yaitu suatu tempat jalur menuju Makkah." 


” 
” ” w 


F ia Y) All iatt T Jai E Di gae 3 D E EE aii GE G GE iS y 

a PNP e Sayu S 
683. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar 
berkata; "Orang yang sedang ihram tidak boleh berbekam kecuali jika memang 


harus melakukannya." Malik berkata; "Orang yang muhrim itu tidak boleh 
berbekam kecuali dalam keadaan darurat." 


226 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


27. Bekam bagi orang yang berihram 

SE Ip g SE AM ye A 
Jaka PES) $ dag ale D1 TA Yara an G5 KAN 
KERAS GR sii MEI Ph Om AA oeil HE Hb 


” ” 


- 
sÈ Keane Sai ar? g AAA -3 08 355 0 $ 


Ii MAN Bu BEE Ip ii Si Su JUS 


033 0, “ 


AN Tan WS CAS Las Eh ag AE AI Ko HI Jgn Huni jas ái ISU 
AN Uya SSI KA US TES WS IE aj lag aa AI o 


684. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Nadir mantan 
budak 'Umar bin 'Ubaidullah At Taimi, dari Nafi' mantan budak Abu Qatadah Al 
Anshari, dari Abu Qatadah, Bahwasanya dia sedang bersama Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam, hingga ketika mereka di salah satu jalan ke Makkah, 
dia memisahkan diri dari para sahabatnya yang sedang berihram. Sebab dia 
tidak sedang berihram. Ketika melihat seekor keledai liar, dia pun mengejar 
dengan kudanya. Dia meminta kepada para sahabatnya agar menyerahkan 
cambuknya, namun mereka menolak. Kemudian dia meminta panahnya, namun 
mereka tetap menolak. Akhirnya dia mengambilnya dan melemparkan anak 
panah tersebut ke arah keledai tersebut sehingga mati. Lalu sebagian sahabat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memakannya, dan sebagian yang lain 
tidak. Tatkala bertemu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mereka 
menanyakannya. Beliau menjawab: "Itu adalah makanan yang Allah berikan pada 
kalian." 


-972 


Aio Sa OS agal Ip ON Ol anl GE EIE y pla GE NG GE a, 

bai akal ML JG aA ja GÉN 
685. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwa Zubair bin al 'Awwam berbekal dengan daging kijang kering, 


padahal dia sedang ihram." Malik berkata: "Shafif maksudnya adalah daging 
kering." 


ade AI o A Gais Ol lal op 233 SG Il Las Ja di 
É sa be kena Ja JS ag 
686. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam bahwa 'Atha 


bin Yasar ia mengabarkan kepadanya, dari Abu Qatadah tentang masalah keledai 
liar, seperti hadits Abu Nadir. Hanya saja dalam hadits Zaid bin Aslam, Rasulullah 


227 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah di antara kalian ada yang 
menyisakan sebagian dagingnya?" 


SE IL IA JÓ Si GL sa op ES A 
Joe BA GE Goa Kop jab GEA ak oh US ae GE HA 


MBA Kg AE AI Ja ea gi GA 


SE SI ES un SI S SAS dad Ki Ui Ae, ő 
Wi o l Jaa si RE apa aò Jb d SS gÉ i) Sar An EA KAIN 
HE WB Ia IE Lap Tiie A ii Í De Ah 


687. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id Al Anshari ia 
berkata: telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At 
Taimi dari Isa bin Thalhah bin 'Ubaidullah dari 'Umair bin Salamah Adl-Dlamri 
dari Al Bahzi, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berangkat 
menuju Makkah dalam keadaan ihram. Ketika beliau sampai di Rauha, ada 
seekor keledai jinak. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu bersabda: "Tinggalkanlah, sesungguhnya orang yang 
memilikinya akan segera datang." Lalu datanglah Al Bahzi, pemilik hewan 
tersebut, menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya bertanya, "Wahai 
Rasulullah, terserah anda mengenai keledai ini." Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam lalu menyuruh Abu Bakar membagikannya kepada anggota 
rombongan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, hingga ketika sampai di 
Utsabah, daerah antara Ruwaitsah dan 'Araj, ada seekor kijang yang tergeletak 
bekas terkena anak panah. Tidak ada seorang sahabat pun yang merasa ragu 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akan memerintahkan seorang laki- 
laki untuk menghampiri keledai tersebut, hingga beliau melewatinya (tanpa 
berhenti) ." 


- 
o a on 3 y2 Sua s r 


P g GE SIA AG ana l aai gi GE GE M GE fie g 
IE PUS aA aadi gai Ia US, 54 53k SÉ Ál o dl ie J 
en eia A Sia pl JG gS aÑ II Jl ie A5 


` 
N o 
“er 


Ji gii I a ai u Ai WS SSS Kadi an 


” 


AE On Ela OI MEA MEI 3 jt Jú 


228 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


688. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id Bahwasanya ia 
mendengar Sa'id bin Musayyab menceritakan dari Abu Hurairah, bahwa ketika 
dia sedang pulang dari Bahrain dan sampai di suatu tempat bernama Rabadzah, 
dia bertemu dengan rombongan penduduk Irak yang sedang ihram. Lalu mereka 
bertanya kepadanya tentang daging binatang buruan yang mereka dapati dari 
penduduk Rabadzah, dan ia memerintahkan agar mereka memakannya. Abu 
Hurairah berkata; "Aku merasa ragu dengan apa yang aku katakan kepada 
mereka. Maka ketika tiba di Madinah, aku ceritakan hal itu kepada Umar bin al 
Khatthab . Umar lantas bertanya; 'Apa yang kamu katakan kepada mereka'. Abu 
Hurairah berkata, "Aku menyuruh mereka untuk memakannya." Umar bin al 
Khatthab berkata; "Andai saja kamu menyuruh mereka dengan selain itu, maka 
aku akan melakukan sesuatu terhadapmu." Demikian dia mengancamnya. 


i D 3 G SE AB l SE NG IE BA 
AS 3 Al MA a G AA ia 
Kg JUS WS GE A SUS MEI a IE Kaali Eat 5 JG Su 


” 


DS NS a aii g a JB 


689. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah Bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah menceritakan kepada 
Abdullah bin Umar, bahwa ada sekelompok orang yang sedang ihram dari 
Rabadzah lewat di hadapannya dan meminta fatwa tentang daging binatang 
buruan, mereka mendapati orang-orang yang tidak berihram memakannya, lalu 
ia pun memberi fatwa agar mereka memakannya. Abu Hurairah berkata, "Aku 
menemui Umar bin al Khatthab dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Umar 
bertanya, "Apa yang kamu katakan kepada mereka? ' aku menjawab, "Aku 
katakan kepada mereka agar mereka memakannya." Abu Hurairah berkata; 
"Umar lalu berkata; 'Andai kamu mengatakan yang selain itu, sungguh aku akan 
memukulmu." 


” 


JA Ga é SÍ Uas oy elie SE DÍ ai a 
JP aa EERS AE a E Yi E i 


GA 
G. At 
e 

T 


IE LAS JB ig ISA WS 13 A o gat 
Ol a Sal e bo Ji te SE tE e aiy E I S kan SE 3 Te 
NN RO Ani MEI a Asus 
Se a JÓ Bayi Lag JB AT a 


o gr 


Sa E G op EN) 


229 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


690. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin 
Yasar bahwa Ka'b Al Ahbar tiba dari Syam dalam sebuah rombongan. Pada salah 
satu jalan, mereka menemukan daging binatang hasil buruan. Ka'b lalu berfatwa 
agar mereka memakannya. 'Atha berkata; "Tatkala tiba di Madinah mereka lalu 
menemui Umar bin al Khatthab dan menyebutkan hal tersebut kepadanya. 
Mereka menyebutkannya." Umar lalu bertanya kepada mereka, "Siapa yang 
mengatakan hal ini kepada kalian?" Mereka menjawab, "Ka'b." 'Umar berkata, 
"Aku telah menyuruh dia untuk menjadi pemimpin kalian sampai Kalian 
kembali." Tatkala mereka berada pada salah satu jalan di Makkah, tiba-tiba ada 
banyak belalang. Ka'b lalu memberi fatwa kepada mereka agar mereka 
mengambilnya dan memakannya. Tatkala mereka menemui 'Umar bin al 
Khattab, mereka menyebutkan hal itu kepadanya. 'Umar lantas bertanya; "Apa 
yang menyebabkan kamu berfatwa kepada mereka mengenai hal itu?" Ka'b 
menjawab; "Ini sebenarnya termasuk dari hewan laut." 'Umar bertanya lagi, 
"Bagaimana kamu bisa tahu." Ka'b menjawab; "Wahai Amirul Mukminin! Demi 
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, ini hanyalah belalang dari laut yang akan 
tersebar setiap tahun dua kali." 


28. Buruan yang tak boleh dimakan bagi yang berihram 
DE ayana Gp KAS yA KE op Ml IS HE AB NS A Sis 
da aé d Jo di ga A an e Ih Ga dua 


” 
>f 


E I a OI AP NU gas Ka Ka 


asa GÍ Y) aE SN 1g Je Id G aig AE HN To dl 
691. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
'Ubaidullah bin Abdullah bin "Utbah bin Mas'ud dari Abdullah bin 'Abbas dari Ash 
Sha'b bin Jatsamah Al Laitsi bahwa dia pernah menghadiahkan keledai jinak 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau berada di Abwa', atau 
di Waddan, namun beliau menolaknya. Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat perubahan wajahku, beliau bersabda: "Kami tidak menolaknya, 
namun kami sedang ihram." 


” a 


i Nak IE AA 
A gi E oge ba K3 ES O pi G PA ps gaie a 
aAA As 


692. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah berkata; "Aku melihat 'Utsman bin 'Affan di 'Araj 
berada di atas kendaraan saat ia sedang ihram pada hari yang sangat panas, ia 
menutupi wajahnya dengan kain beludru berwarna yang dicelup dengan warna 
merah. Lalu dihidangkanlah daging buruan kepada beliau, beliau lalu berkata 
kepada para sahabat: "Makanlah kalian! " Mereka bertanya, "Kenapa anda tidak 


230 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


makan? ' Beliau menjawab: "Aku tidak sebagaimana kalian, hewan itu diburu 
karena aku." 


aa G A EIG ki 2 1 13 peta enak Ak: 
ALAN SN 3 3 SP Aki AE OP Ja je pg 


693. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Wahai putra saudariku, haji 
itu hanyalah sepuluh hari, jika ada sesuatu yang meragukan dalam dirimu maka 
hindarilah." Maksudnya memakan daging binatang hasil buruan. 


29. Binatang yang boleh dibunuh orang yang berihram 

JB Gg AE AI TO AU Sara OLS op MN ME HE Se MLS AB 

Kig iiy GG idy orii AS A Di 
syal 

695. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 

Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lima binatang 

yang tidak ada larangan bagi orang yang ihram untuk membunuhnya: burung 


gagak, burung hida ah (salah satu jenis burung), kalajengking, tikus dan anjing 
hitam." 


rajang kkn abal angan A 


pr rai KA SAN, 
696. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada 


lima binatang yang jika dibunuh oleh seseorang dalam keadaan ihram, maka dia 
tidak berdosa. Yaitu ular, tikus, burung gagak, burung hida ah dan anjing hitam. 


IG Ács SAE Ga AN Jain Di sa | SE IE oy plia SE u HE BI, 

PARA idy SANG osiy iii ii g gia dat AA 
697. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada lima 


binatang perusak yang harus dibunuh walaupun dalam keadaan ihram, yaitu: 
tikus, ular, burung gagak, burung hida `ah dan anjing hitam." 


231 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


a doi Jb AA MEI 3 e B a IE Gita, 


698. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa Umar bin 
al Khatthab menyuruh untuk membunuh ular di tanah Haram." 


30. Beberapa hal yang boleh dilakukan orang yang berihram 


Ta DE GAN SIA Oi Kn) Oi HA E yaa YESUS is 
KERATAN A a SE 3 5S eh BT pa pas ulu 


” - 
S e$ 


aS i Uh u Jó 


698. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits at Taimi dari Rabi'ah bin Abu Abdullah bin 
Al Hudair Bahwasanya ia melihat Umar bin al Khatthab membersihkan untanya 
dari hewan kecil (kutu) di suatu tempat bernama Suqya, padahal ia sedang 
ihram." Malik berkata; "Aku membencinya." 


-IF 


PE 
ja Si SN Bi EIG aas ERIE pi E x: jus E Dam 


Í 


z 
AA 
-“” 


j iie gj g iie e u GE giis s 


699. Telah menceritakan kepadaku dengan Malik dari 'Alqamah dari Ibunya ia 
berkata; Aku mendengar Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya 
tentang orang yang ihram, 'Apakah dia boleh menggaruk tubuhnya? ' 'Aisyah lalu 
menjawab, "Ya, hendaklah dia menggaruknya dan menariknya. Andai saja kedua 
tanganku diikat dan aku tidak menemukan selain kakiku, sungguh aku akan 
menggaruknya." 


bala Ó PEPEE ERT LES Sapa oh en EP MUA 3, 


a $ 3 


700. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ayyub bin Musa bahwa 
Abdullah bin Umar melihat ke cermin karena mengeluhkan kedua matanya, 
padahal ia sedang ihram." 


KE an LIS pl E A ol is A AN KE Si SU SE G Ba, 


232 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


701. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar memakruhkan orang yang ihram untuk menghilangkan ulat atau kutu yang 
terdapat pada untanya. Malik berkata; "Pendapat inilah yang paling saya suka 
dalam masalah ini." 


iaki Saa JS a A gag aél 


702. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Abdullah bin 
Abu Maryam bertanya kepada Sa'id bin Musayyab tentang kukunya yang rusak 
saat dia sedang ihram. Sa'id menjawab; "Potonglah! " Malik ditanya orang yang 
merasakan sakit pada telinganya, "Bolehkan ia meneteskan obat yang tidak 
berbau harum pada telinga saat ihram?" Malik menjawab, "Aku melihat bahwa 
hal itu tidak apa-apa, kalau pun ia melakukan hal itu di mulut, maka aku juga 
tidak melihat adanya larangan. Malik melanjutkan lagi, "Tidak mengapa bagi 
orang yang sedang ihram memecahkan jerawatnya, bisul, atau memotong 
uratnya jika hal itu tidak dibutuhkan, " 


31. Berhaji untuk menghajikan orang lain 


Pin CD 2 o sA oo. o r AA O s „97a - - o Pi 2 - se Zaz 
OS JB LE op W ae a olda e olki l oe Ml SS 
3 0 - 


” ” 
Or oR KAK o 95 o swn at or. Ig Z z Z Si A o G- ao o -° 
AA J 

Aala a yA 5 | Eld ng Male AMI ho AI Jana a ya ya a 
A 3 0. 3 o r 
R + 


i Oris aag aE a da a a Gail fiz 
Ve MB SB g i aé IN J3 G c AN i G gai 


2. 
s0. das SS. 


a ara JBS Se BER Al mein 


703. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin 'Abbas berkata: "Al Fadil bin Abbas 
membonceng Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, lalu ada seorang wanita 
dari Khat'am datang kepada beliau meminta fatwa beliau." Al Fadil lalu 
memandang wanita tersebut dan wanita itu juga memandangnya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lantas memalingkan wajah Al Fadll ke arah lain. 
Wanita tersebut bertanya: "Wahai Rasulullah, ayahku baru mampu 
melaksanakan haji saat dia dalam keadaan tua renta. Namun ia tidak mampu 
berkendaraan lagi, apakah saya boleh berhaji untuknya?" beliau menjawab: "Ya." 
hal itu terjadi saat Haji Wada'. 


32. Orang yang terhalang karena musuh 
Sa A0 IP be IBI TAS pa DE BS MLS BS) 


PEN 


JAE as SE AI IS AI Iga Sp Sd Sa Aj KI 


233 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


o pi ID 


AN KS IS Tm a pe ih Ja dg SE AN Ja dl In O 
isy Ý nái ia JI AS i NI Heey 
E 


A A 


s5 eg Ggs Swi ba Ss end ae 
Ga K1 sal jin sasl jas Gate JA G ane Ja san Ta GB an 


7 gar ziz IN 


SI by JET SG HS HA masi da UB Buah ag ala Zi 


704. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin "Umar 
berkata ketika menuju Makkah untuk umrah pada masa fitnah (yaitu fitnah 
Hajjaj), "Jika saya dihalangi dari Ka'bah, maka kami akan melakukan sebagaimana 
yang pernah kami lakukan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Kemudian Abdullah melakukan ihram untuk umrah, karena Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pada peristiwa Hudaibiyah juga melakukan ihram 
umrah. Abdullah lalu mencermati persoalan tersebut, lalu ia berkata, "Dua hal ini 
sebenarnya sama, " ia kemudian menoleh kepada para sahabatnya dan berkata, 
"Dua hal ini sebenarnya sama. Saya bersumpah atas kalian bahwa aku telah 
gabungkan haji dan umrah secara bersama." Kemudian segera melakukannya, 
hingga ketika tiba di Ka'bah, ia pun thawaf sekali dan ia memandang bahwa hal 
itu telah cukup. Setelah itu ia menyembelih kurban." Malik berkata: "Menurut 
kami, pendapat ini dipakai jika keadaannya dalam keadaan dikepung musuh, 
sebagaimana Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan para sahabatnya dikepung. 
Namun jika tidak dikepung oleh musuh, maka tidak boleh bertahallul sebelum ke 
Ka'bah." 


33. Orang yang terhalang, bukan karena musuh 
jú di NS ye SARA AAA E NU Ai Sis 
Sd ISU ady Du nm aa 


Sa WI alas PERISIAN 


705. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim 
bin Abdullah dari Abdullah bin Umar berkata; "Orang yang tertimpa penyakit 
tidak boleh bertahallul hingga dia thawaf dan melakukan sa'i antara Shafa 
dan Marwa. Jika terpaksa harus mengenakan pakaian tertentu atau 
meminum obat untuk sakitnya, hendaklah ia melakukannya lalu 
membayar fidyah." 


Ing AE A a gih a SE ial Di pai gi A GE a, 


A o -” -3f 


LA NET A jis 5 SSE GI 


234 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


706. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id Bahwasanya 
telah sampai kepadanya, dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia 
berkata, "Orang yang muhrim tidak boleh bertahallul hingga ia thawaf di 
ka'bah." 


Kat GÉ Ind YA KRK Ti KA GE NU GE ia, 
ýy Se Gy eia gió bad ga AI! Yang LS 5 SI es JET 


- 
a Pe w 3 & 30. 


w5 p ES Jet ot A aži IS Sen ja 
a , ¿s 2 a AA 


707. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ayub bin Abu Tamimah As 
Sakhtiyani dari salah seorang penduduk Bashrah berkata; "Saya berangkat ke 
Makkah, hingga ketika saya sampai di salah satu jalan, tulang pahaku 
patah. Saya mengirim seseorang ke Makkah untuk minta fatwa, di sana 
telah ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Namun 
tidak ada seorang pun yang memberiku keringanan untuk bertahallul. 
Maka aku bermukim di mata air tersebut selama tujuh bulan, hingga saya 
bertahallul dengan umrah." 


Ha JÓ å Si pe DNE GP MAN ab gp dl E ae Uu e gl 
YA BAK 53 ee S3 5 25 JET SB yo KA 


708. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah dari Abdullah bin Umar ia berkata: "Barangsiapa terhalang sampai ke 
Ka'bah karena sakit, maka dia tidak boleh bertahallul hingga thawaf di 
Ka'bah serta melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa." 


O z973 


GA S Gp Test GL JUS y GGA GE aa bang GAP ML IE HAL, 
a ADI ge AAS 6 ali auii p JUS 23 ya, 3 SG Ga aa ho 
SA UN oa saj 333 SAN Ip Boa KU a AG 
Si Bah 
sig Spa Ha Lo 

709. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman 
bin Yasar bahwa Sa'id bin Huzabah al Makhzumi terjatuh dalam perjalanannya 
menuju Makkah, padahal dia dalam keadaan ihram. Lalu ia bertanya tentang 


masalahnya kepada ulama yang ada, maka dia mendapati Abdullah bin Umar, 
Abdullah bin az Zubair dan Marwan bin al Hakam . Kemudian ia sebutkan kepada 


235 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


mereka apa yang terjadi padanya, lantas mereka menyuruhnya agar berobat dan 
menebus denda. Jika telah sembuh, maka ia harus melakukan umrah dan 
tahallul dari ihramnya. Dan ia berkewajiban melaksanakan haji pada waktu 
mendatang dan menyembelih apa yang mudah dia dapatkan dari binatang 
sembelihan." 


34. Renovasi ka'bah 


A dl o E Gi A KE G Á a oi N GE Ga oi GE ANa GE g SG 


ol SN jó ag IE fa gil é 3 E ga ai g A e gh pit 
REE Fii AI Jay G ELi ESG a as IE yal SI S a a 
jú SAH aaie a IR a 


P a i T AE E A ai us 
Par a PSM AI D ý dg aa HN Áo Á Ter Ei 
Kala) asl Je eei 


710. Telah menceritakan kepadaku dari Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar As Shidiq 
mengabarkan kepada Abdullah bin 'Umar dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Saat kaummu membangun Ka'bah tidakkah kamu 
melihat bahwa meremehkan aturan Ibrahim?" Aisyah berkata; "Saya berkata; 
Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya anda kembalikan sesuai dengan 
aturan Ibrahim?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kalau bukan 
karena kaummu baru lepas dari kekufuran (masuk Islam), niscaya saya akan 
melakukannya." Abdullah bin Muhammad berkata; "Abdullah bin Umar berkata; 
'Kalau memang 'Aisyah telah mendengar hadits ini dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam meninggalkan menyentuh dua rukun setelah Hijr Isma'il, kecuali 
karena memang Ka'bah tidak dibangun sesuai aturan Ibrahim." 


s 


bal GE TIJE oy pa SE ML SE AS, 
wigi dig 


E óf ay 


Cala | Jb WEE gagali ai LSG Sia 


711. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata; "Saya tidak peduli apakah 
saya shalat di Hijr Isma'il atau di Ka'bah." 


JASA Sa U j WS Jang Cat Ja lia Ku, 
Sdh GAN PE CoA SI ASI VI 3 Ia sa SS 


236 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


712. Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah mendengar Ibnu Syihab 
berkata; "Saya mendengar sebagian ulama kami berkata; "Tidaklah Hijr Isma'il 
diberi penghalang sehingga manusia dapat melakukan thawaf di belakangnya, 
kecuali agar manusia thawaf mengelilingi Ka'bah secara sempurna." 


35. Lari-lari kecil ketika thawaf 


SA SL Ba P3 AU a Sa 
AG JÓ SI 25 BEA Gas Ab Ia Jas As la an ja ki is 


3905 O” sn 


Kala dadi Jet IE Ip Da AI US, 


713. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ja'far bin Muhammad 
dari Bapaknya dari Jabir bin Abdullah berkata: "Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berlari-lari kecil dari Hajar Aswad dan kembali 
berakhir di Hajar Aswad sebanyak tiga kali putaran." Malik berkata: "Perbuatan 
itulah yang selalu dilakukan oleh ulama negeri kami." 


SEM AAA 


714. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, "Abdullah bin 
Umar berlari-lari kecil dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi sebanyak tiga 
putaran, dan berjalan sebanyak empat putaran. 


Gi ois 


BI SGANI aas idb SL SI 363 IP on dia Aaj gia, 


US ET RU 5 


Ga 


o 


Win 45 15 o yo aA A 


bI Ó 
Us Lu 


715. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah bahwa 
Bapaknya jika melakukan thawaf di Ka'bah, ia berlari-lari kecil mengelilingi 
Ka'bah sebanyak tiga kali sambil mengucapkan, "ALLAHUMMA LAA ILAAHA ILLA 
ANTA WA ANTA TUHYII BA'DA MA AMATTA (YA Allah, tidak ada tuhan selain 
Engkau, Engkau menghidupkan sesuatu setelah matinya), ' dengan suara lirih." 


Ga Ht PALA Ga GE GE TS oa ika GP UU SE AS, 

BII SESI edi IS Kui 
716. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwa dia pernah melihat Abdullah bin az Zubair berihram untuk 


umrah dari At Tan'im. Dia berkata lagi, "Saya melihatnya berlari-lari kecil 
mengitari Ka'bah sebanyak tiga kali putaran." 


237 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Í; eh a TAS Ia ENI SB TE Ia SI BE IE G IE AS 
AS Ia AI ISI cal JS SB ISI Jai Y 83 Ge Ia an GP Inna Mall G0 


717. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, "Jika Abdullah 
bin Umar melakukan ihram dari Makkah, maka ia tidak melakukan thawaf di 
Baitullah dan sa'I antara Shafa dan Marwa hingga ia kembali dari Mina. Dia juga 
tidak berlari-lari kecil saat berthawaf di Ka'bah jika ia melakukan ihramnya dari 
Makkah." 


36. Melakukan 'istilam' ketika thawaf 
Seek tapa Mba, be Su op plis GE MLS BUS 


30. 


LATEN YA LS IR SI Akal 3 KAA LG Cah KS IE» YAI al 
Esai Ag ade AI 2 dl Jan i JUS ES 


718. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bertanya kepada 
Abdurrahman bin Auf: "Bagaimana kamu melakukannya saat mengusap rukun, 
wahai Abu Abdurrahman?" dia menjawab: "Saya mengusapnya kemudian 
meninggalkannya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu 
benar." 


” 
: Gie 


BSN i 253 adl SU 813 5: 


719. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah bahwa jika 
Bapaknya melakukan thawaf di ka'bah, maka bapaknya mengusap semua rukun, 
dan tidak meninggalkan rukun Yamani kecuali kesulitan melakukannya." 


37. Mencium hajar aswad 
SAE hs JÉ ASN gp ga Gf al GE GP aii 
BS Tg AE HI Io AI Jas Ssh HIT Pas SSI AN e Aiei 


720. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya berkata, " Umar bin al Khatthab pernah berkata tatkala sedang 
melakukan thawaf di ka'bah -saat berada di Hajar Aswad-, 'Kamu hanyalah 
sebuah batu, kalau bukan karena saya melihat Rasulullah shallallahu 


238 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


'alaihi wasallam menciummu, maka saya tidak akan menciummu.' 
Kemudian dia menciumnya." 


38. Dua rakaat thawaf 


P an AA ALAN 


é iie jf Aid ARA KAK pa GE KI, Kan 


721. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya bahwasanya ia tidak pernah menggabungkan dua kali tujuh putaran 
tanpa mengerjakan shalat di antara keduanya. Tetapi ia selalu mengerjakan 
shalat dua rakaat setiap kali selesai tujuh putaran, baik ia mengerjakannya di 
Magam Ibrahim atau di tempat lainnya." 


39. Shalat setelah subuh dan setelah 'ashr ketika thawaf 


-” 
P) e w 


aiii 
33 US a IIS i MEI ye a ah Se 5 GE Da Ke 


A æ s7 


area e adal 


722. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin Abd Al Qari 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah melaksanakan thawaf di Ka'bah 
bersama Umar bin al Khatthab setelah shalat shubuh. Selesai melaksanakan 
thawaf Umar melihat ke sekelilingnya dan ternyata matahari belum terbit, maka 
ia menaiki kendaraannya hingga mendekati Dzu Thuwa, kemudian ia shalat 
sunnah thawaf sebanyak dua rakaat." 


Ka As yeee gp AI LE Sih AS JET SI SI Il IR ulu 3, 
AU g I FN a Ai pak NS 


723. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, 
"Saya melihat Abdullah bin Abbas melakukan thawaf setelah shalat Ashar 
kemudian masuk ke dalam biliknya. Saya tidak tahu apa yang sedang dia 
kerjakan." 


-” 
Na 


e G G S3 
Sena 


185 a IS D ed J Žo Ju å ia Da 
wape 


724. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, 
"Saya melihat Ka'bah kosong setelah shalat shubuh dan setelah shalat ashar. 
Tidak ada seorang pun yang melaksanakan thawaf di sekelilingnya." 


239 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


40. Meninggalkan baitullah 

Gi 3 PA Aa 
Ha Bekam je Age Mau Aan 
J655 BLS Al J 


y gi ciii Í Ga z aS i a k bara 
Seal a a Jai 


725. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata, " Umar bin al Khatthab berkata; "Jangan sekali-kali seseorang itu 
pulang dari haji hingga dia mengerjakan thawaf di Ka'bah, karena akhir manasik 
itu adalah thawaf di Ka'bah." Berkenaan dengan perkataan Umar 'Akhir manasik 
itu adalah thawaf di Ka'bah', Malik berkata, "Itu adalah pendapat yang kami 
pegang, wallahu a'lam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tabaraka Wa Ta'ala: 
'Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, Maka Sesungguhnya itu 
timbul dari ketakwaan hati.' -Qs. Al Haj; 32- dan firman Allah: 'Kemudian 
tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke 
Baitul Atiq (Baitullah) ' -Qs. Al haj; 33- maka selesai dan batas akhir dari semua 
itu adalah baitul 'atig (baitullah) ." 


353 DGN 2 Iga A SK aa PESAN BS, 
PSA 


726. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar 
bin al Khatthab menyuruh seorang laki-laki dari Mari Zhuhran yang belum 
melakukan thawaf wada' untuk kembali lagi (ke Makkah) hingga orang tersebut 
melakukan thawaf." 


Si Éi o i5 pii Sa Ió Éi i oE i EE oy plán DE G a, 
MA ia S eib SAN ge a Gén Ol Gaia p e aa AI 


NRA 35 


PI PE 


721. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya berkata: "Barangsiapa melakukan Thawaf Ifadlah, maka Allah telah 
memenuhi ibadah hajinya. Jika dirinya tidak mendapati rintangan, maka 
hendaknya ia mengakhiri hajinya dengan thawaf di Ka'bah. Namun jika ia 
mendapat rintangan, maka Allah telah memenuhi hajinya." Malik berkata, "Jika 
ada seseorang tidak tahu bahwa masa akhir hajinya adalah melaksanakan thawaf 
di Baitullah hingga ia sampai di rumah, maka menurutku hal itu tidak apa-apa. 


240 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Kecuali jika ia masih di sekitar (Makkah), maka hendaklah ia kembali lagi untuk 
melakaukan thawaf di baitullah, kemudian ia barulah kembali pulang jika telah 
melaksanakan thawaf ifadlah." 


41. Hal-hal yang perlu diketahui perihal thawaf 


SE I o E SE GE AE SA E U SE A 1e 
Ipa Si i fs aE AAU pada f eh ci 
Sió isi csi Él 65 Ie g JS SE GI Sg sha tdia 
P LA SE II Ia He Ala tag KIE AI Ad ayah ESG Eii 
pb SS ea 


728. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Aswad Muhammad 
bin Abdurrahman bin Nufail dari 'Urwah bin Zubair dari Zainab binti Abu 
Salamah dari Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, ia berkata: 
"Saya mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa saya sakit." 
Beliau bersabda: "Hendaklah kamu melaksanakan thawaf di belakang orang- 
orang dengan berkendara." Ummu Salamah berkata: "Maka aku pun 
melaksanakan thawaf dengan mengendarai untaku." sementara Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam saat itu sedang melaksanakan shalat di samping 
Ka'bah dengan membaca: 'WA THUUR WA KITAABIM MASTHUUR' ." 


SI GE SA MI LE gl eU UNI G3 al 3 Mn IE Gila, 
Sp o et ebi A ae 36 


EISi a e a gas Si D aall oG ES IS aah 
BE a ge A3 3 SA Ui SIA ama oG Sis LIS GI HS 
Ia KS) WS SS Al KE IS UN perak anal 


” 
ng 


IP Sop AEN Ine a Vas) 


729. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki bahwa 
Abu Ma'iz Al Aslami Abdullah bin Sufyan mengabarkan kepadanya bahwa ia 
pernah duduk bersama Abdullah bin Umar . Lalu ada seorang wanita datang 
meminta fatwa seraya berkata, "Saya menuju Ka'bah untuk melakukan thawaf. 
Saat tiba di pintu Masjidil Haram, tiba-tiba darahku keluar. Maka aku pun pulang 
hingga darahku berhenti keluar. Kemudian saya berangkat lagi, namun ketika 
sampai di depan pintu Masjidil Haram darahku kembali keluar?" Kemudian saya 
berangkat lagi, namun ketika sampai di depan pintu Masjidil Haram darahku 
kembali keluar?" Abdullah bin Umar berkata: "Itu adalah gangguan dari setan. 
Maka, hendaklah kami mandi, lalu tutuplah dengan kain dan lakukanlah thawaf." 


241 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


42. Memulai dari shafa ketika lari-lari kecil 


Jó å ERER RERE RE y js Pane AI Sa 


j5 AA i is ariii da g óir Jei Ag ae a aa 
aan aa su iS jak 


730. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ja'far bin Muhammad 
bin Ali dari Bapaknya dari Jabir bin Abdullah berkata; "Saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda saat beliau hendak keluar dari 
Masjidil Haram menuju Shafa: 'Kita akan memulai sebagaimana Allah memulai." 
Maka beliau memulai dari Shafa." 


“ 
Si al aa 


Marak: Bag Ay As Kana Bi, 


AA 


w 3 7% 


js G e Di a 
penga EÑ BIS da h ó ch 5 basuh ai 
WS fii a 


731. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ja'far bin Muhammad 
bin Ali dari Bapaknya dari Jabir bin Abdullah berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri di atas bukit Shafa, beliau bertakbir tiga kali dan 
mengucapkan: "LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH LAHUL 
MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALA KULLI SYAT'IN QADIIR (Tidak ada tuhan 
selain Allah Yang Maha Tunggal, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, 
dan pujian. Dia Maha Menentukan atas segala sesuatu) " Beliau melakukannya 
tiga kali lalu berdoa. Dan beliau juga melakukan hal yang sama di Marwa. 


ISI NI 3 tss Be ANA Abe 


Pe 
o $ 


Pa gaa LS SI Hip Sekam KEY Sila | LI La Ca Gaal YES 


Sr Or 


aii, RERET 


732. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' Bahwasanya ia pernah 
mendengar Abdullah bin Umar berdoa di atas Shafa: "ALLAHUMMA INNAKA 
QULTA UD'UUNI ASTAJIB LAKUM WA INNAKA LAA TUKHLIFUL MII'AAD. WA INNI 
AS'ALUKA KAMA HADAITANII LIL ISLAAM AN LAA TANZI'AHU MINNII HATTA 
TATAWAFFAANII WA ANA MUSLIMUN (Ya Allah, Engkau mengatakan: 'Mintalah 
kepada-Ku maka akan Aku kabulkan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah 
mengingkari janji. Saya memohon kepadamu sebagaimana engkau tunjuki saya 
pada Islam, janganlah engkau cabut dariku hingga ajal menjemputku sedang 
saya dalam keadaan muslim.) " 


242 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


43. Hal-hal yang perlu diketahui masalah sa'i 
Ba Al LAU SLS JG SI dal GE HE op pia GE UU IS GE iis 


” ” 


a y5 AN AS Ia as TAN $y { S655 IE Ip SIA éa a 


Kp SES TS h YEN TEKS Kap GB SI KIE PS AAN Ea 
- 2 Z Baa OT LAI LATAR AT 2 22 Aa DD ina KST 
á Eyi a ap 335 Y ol AE PS D SSI UB US SB PX LAS ES 


- 
ne” 4 IS A 


OR Ia D 
ASA WS da ade da Ida a a Ga 


Lg gerr az 0 et a o Io LA z 4 3 A nogo . Ai 
KY ad PAS WAS gk ie CSS JA) Ok lpg JS 3 ANI 


Kad 


oi ase G PEN gi El g AI aA Sa Far Wall Gy D ISS 


+ 
+ 


733. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya ia berkata; "Aku pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin, 
saat saya masih muda: 'Apakah anda tahu tentang firman Allah Tabaraka Wa 
Ta'ala: 'Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. 
Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, Maka tidak ada 
dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.' -Qs. Al Baqarah: 156- Maka 
tidak apa-apa bagi seseorang untuk meninggalkan sa'i." Aisyah menjawab; 
"Bukan begitu, kalau seperti yang kamu katakan, tentu tidak ada dosa bagi orang 
yang tidak melakukan sa'i. Ayat ini turun pada orang-orang Anshar, dahulu 
mereka melakukan talbiyah untuk Manat, yang letaknya di depan Qudaid. 
Mereka menjauhi untuk tidak melaksanakan sa'i antara Shafaa dan Marwa. Maka 
tatkala datang Islam, mereka bertanya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang hal itu. Allah Tabaraka Wa Ta'ala menurunkan ayat: 
'Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka 
barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau umrah, Maka tidak ada dosa 
baginya mengerjakan sa'i antara keduanya'. -Qs. Al Baqarah: 156-. 


HP Si SER 3 MAS SA SA sg Gi, 
SAR DS GA SSK Kau pi jl at g dg UAN Sh Sp ESAI KI 
GIS LA nda ba ITU Gas HE GEGE sai IG Aa IA ee 
prir DR JAN KET MA SAN TE Dada AANG in WS Gi 


- Ta 2, o LT e A 3 3. o P 
Isg A O a Kang N d O Jain Ain US 


"e 


243 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


734. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah berkata, " 
Saudah binti Abdullah bin Umar adalah isteri Urwah bin az Zubair. Ia keluar 
melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa untuk haji atau umrah dengan berjalan 
kaki, padahal ia adalah wanita yang gemuk. Sehingga ia baru datang saat orang- 
orang telah selesai melaksanakan shalat isya, dan ia belum selesai melaksanakan 
thawaf hingga adzan subuh yang pertama dikumandangkan. Namun demikian ia 
tetap merampungkan thawafnya antara isya hingga adzan subuh tersebut. 
Sementara Urwah, jika ia melihat orang-orang melaksanakan thawaf dengan 
berkendaraan, ia melarang mereka dengan keras. Lalu mereka beralasan sakit 
karena malu darinya. ' Urwah lantas berkata kepada kami, "Mereka telah tertipu 
dan merugi." 


44. Seseorang yang lupa melakukan Sa'i antara Shafa dan Marwa 


Z z 5 <- 3, 3£ 5 O (-) ” o r Fap G3 o ZO y o r - 0” Zan 
Jo W Jy ol W ae o p GE aal gE A op aa e U BA 


So à iua ESA II GS Kera SIS ae Al 


735. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ja'far bin Muhammad dari 
Bapaknya dari Jabir bin Abdullah berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam singgah di Shafa dan Marwa, beliau berjalan. Kalau kedua kakinya 
sudah menginjak ujung lembah, beliau berlari-lari kecil hingga keluar dari tempat 
itu. 


45. Puasa di hari Arafah 


PN aE Sia PAS HE AN at y E dy l NE G GE gé a 
Den gray pko d DE ay ai Su i ili ai GE iE 


023 0. 


A AE yet SAR a, ee one TE Pn 3 ag AL E 
Pra a a ar JG Ba maan JGS Alah Mal AI 
UU nah Mau 

Sa E h 


736. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Nadir mantan 
budak 'Umar bin 'Ubaidullah, dari 'Umair mantan budak Abdullah bin 'Abbas, 
dari Ummul Fadil binti Al Harits orang-orang saling berdebat di sisinya tentang 
puasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari Arafah. Sebagian mereka 
berkata; 'Beliau berpuasa', dan sebagian lagi berkata 'Beliau tidak berpuasa'. Lalu 
aku memberikan segelas susu saat beliau sedang berada di atas hewan 
tunggangannya, lalu beliau minum. 


244 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


pe pe Pa i a P S3 


737. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim 
bin Muhammad berkata, "Aisyah -Umul mukminin- pernah berpuasa pada hari 
Arafah." Al Qasim berkata: "Saya pernah melihatnya di sore hari Arafah saat 
imam bertolak. Kemudian Aisyah wukuf hingga tanah yang ada antara dirinya 
dan orang-orang menjadi kosong. Kemudian ia meminta air minum dan berbuka 
dengannya." 


46. Puasa ketika hari-hari di Mina 


$ 07 a 
” ” 
| 


AAS o OGA GEA ane Sd PI IE Mb 3 Es 
Gaet re SE A Al IE Ga 


Jy ò 


738. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Nadir mantan 
budak 'Umar bin 'Ubaidullah dari Sulaiman bin Yasar berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari-hari Mina. 


rdr 


G3 AN LS S5 ai AA Ko Ó Jaya Tya 


IN So SG 


A ” o or -_ 0r Zaz 
Ioi Aa a 
rS zi 
Fe; 


> GŠ) Já Opa Ha pb 


” 


£ z7 7 
| dala 


739. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Hudzafah pada 
hari Mina untuk berkeliling dan menyerukan, "Ini adalah hari-hari untuk makan, 
minum dan dzikir kepada Allah." 

| 


“ 
ME 
0 


PN PN Sp ARIS UU E Bas, 
i ags ail ay oag eGo SS Ag SAE A 


pen 


740. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Yahya bin 
Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang puasa pada dua Hari Raya, Idul Fitri dan Idul Adha." 


"z 
æ” 
7 bag 


“n 


245 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


SN $2 ói Sajan Ku JUS SLS GI ES JG YEL JG Jói ias 


” 
” w 


Peg u JÓ aja Cah eGo DE alag adé 


741. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Al Had 
dari Abu Murrah mantan budak Ummu Hani, saudara perempuan 'Aqil bin Abu 
Thalib, dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash mengabarkan kepadanya, bahwa ia 
pernah masuk menemui bapaknya, Amru bin Al Ash dan mendapatinya sedang 
makan. Abdullah berkata, "Lalu bapakku memanggilku untuk ikut makan 
bersama. Maka aku katakan kepadanya, "Aku sedang berpuasa." Amru bin al Ash 
berkata, "Ini adalah hari-hari yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang kita untuk berpuasa, dan menyuruh kita untuk berbuka." Malik 
berkata; "Maksudnya adalah hari-hari Tasyriq." 


47. Hewan sembelihan (al-hadyu) yang diperbolehkan 
Í 


S a rE y AE y BA al a D aE GE i E G GE gA ai 
aE Nb ea o HP gI GÉ NE gial aka ae UI a 3 


” 
w 
O 


742. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menyembelih seekor unta yang dulunya milik Abu Jahl bin 
Hisyam dalam haji atau umrah." 


A 
” Am 
| 


ade i a Ia, Ni NA us La 3, 
3 Ok WS Jus e G l ds G JS Ka SG Goes 185 sh ana 


a Asu 


743. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang 
laki-laki sedang menuntun seekor unta. Beliau lalu bersabda: "Naikilah." Orang 
tersebut menjawab: "Wahai Rasulullah, ini adalah unta sembelihan." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Naikilah! " lalu beliau mengatakan 
'celakalah kamu', pada kali kedua atau ketiga dari ucapannya." 


Oo» Oo 


Di ad op D SS IL GE i 
- PPa a Ir oa? . "an TA Ze la Ze Or ar 
ANA aA A3 JU SS rene s aall Ip ME a 
o» o Anin o - @- LAB KA e le oz, oat. qF . - 

SA BA ESA Bh ab Kh AN TE ra o 


” 
Gas 
+ 
” 


246 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


744. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar 
Bahwasanya ia melihat Abdullah bin Umar menyembelih dua ekor unta, dua ekor 
unta saat haji, dan satu ekor satu ekor saat umrah. Abdullah bin Dinar berkata; 
"Dan saat Umrah aku melihatnya menyembelih seekor unta, unta itu berdiri di 
rumah Khalid bin Asid, dan di dalam itulah ia menginap. Aku melihatnya 
menusuk leher unta tersebut hingga pisaunya keluar dari bawah bahu." 


Kee EF . mp „o$ -9 Or po pe? zE - o 97 0. - 0 Zaz 
PS gi ga AE Sepa Gp AS Ol aata 3 E Mae Bang 


745. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, " 
Umar bin Abdul Aziz menyembelih seekor unta dalam haji atau umrah. 


746. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Ja'far Al Qari berkata, " 
Abdullah bin 'Ayyas bin Abu Rabi'ah al Makhzumi menyembelih dua ekor unta, 
salah satunya unta yang panjang lehernya." 


Wal fa BEN E Ea IS) JA S6 GE G3 A LE a SE G GE gi 


CEERI EN AG 


747. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, " Abdullah bin 
Umar berkata, "Jika unta telah beranak, hendaklah anaknya dibawa hingga ikut 
disembelih bersamanya. Jika tidak ada alat untuk membawanya, hendaklah 
dibawa di atas badan induknya hingga disembelih bersamanya." 


SS a II SAI SI a op pia SE UU IE IE, 
Haa Anta SERU JI OBB UI, mob HE 


Op 


gaa 


748. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah bahwa 
Bapaknya berkata, "Jika kamu membutuhkan untamu, kendarailah tanpa 
membuatnya lelah. Jika kamu membutuhkan susunya, minumlah setelah 
anaknya minum darinya. Jika kamu menyembelihnya, maka sembelihlah anaknya 
bersama induknya." 


247 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


48. Hal-hal yang perlu diketahui tentang hewan sembelihan ketikadigiring 


aati Ga GIR sail A DAN ea 


SALA ai iaa Ag a i J3 A1 s Ja Bi gi Ga ial 


dg BN 3 Tria l aa y Bg BE iaa IS BAN A jp ai 33 yeah 
pasa AAA IR 33 H3 sah MUS SI Pe 


a Ak Il Sen UG 3 Bai La 


749. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
'Umar Bahwasanya jika dia memotong hewan sembelihan dari Madinah, maka 
dia me nuntunnya dan memberinya tanda di Dzul Hulaifah. Dia menuntunnya 
sebelum menandainya dalam satu tempat dengan menghadap kiblat; 
menuntunnya dengan mengenakan kedua sandal, lalu memberinya tanda dari 
sebelah kirinya. Setelah itu ia menggiringnya hingga tiba di Arafah berkumpul 
bersama orang-orang. Kemudian bertolak ke mina jika orang-orang bertolak, 
ketika telah tiba di Mina pada pagi hari, maka ia memotong sembelihan tersebut 
sebelum mencukur kepala dan memendekkannya. Kemudian ia sembelih 
sembelihan tersebut kedua tangannya menghadap kiblat, lalu memakan 
dagingnya dan memberikan sebagiannya kepada orang lain." 


an d 


750. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar jika menusuk punuk binatang sembelihannya untuk memberi tanda, maka 
ia mengucapkan, "BISMILLAHI ALLAHU AKBAR (Dengan menyebut nama Allah, 
Allah Maha Besar) ." 


E E EA E due UG Sa, 
751. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


Umar berkata, "Binatang sembelihan itu adalah hewan yang telah dikalungi, 
diberi tanda diberhentikan di Arafah." 


KE PE IX ES AR ER ae SE a 


248 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


752. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, " Abdullah bin 
Umar menghiasi untanya dengan kain tipis putih dari Mesir, kain sutra dan kain 
campuran, kemudian mengirimkannya ke Ka'bah dan menyelimutinya dengan 
kain yang sama." 


ai Jig aa Fa Ep Al ME SB G JÓ DM LS In Bu, 


753. Telah menceritakan kepadaku dari Malik Bahwasanya ia pernah bertanya 
kepada Abdullah bin Dinar tentang perbuatan Abdullah bin Umar menyelimuti 
hewan yang akan disembelihnya saat Ka'bah ditutup dengan kain kiswah?" 
Abdullah bin Dinar menjawab: "Dia mensedekahkannya." 


E Bea a ERT ER a 


754. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 'Umar 
pernah berkomentar tentang hewan kurban (untuk hari Id) dan unta yang 
disiapkan untuk hadyu, yaitu Ats Tsaniy (kambing yang masuk umur tiga tahun 
atau unta yang masuk umur enam tahun) atau yang lebih dari itu." 


KE Tp ui Ia HST SE aa PEL Bb NG SE Ba, 
S3 J) Se da jam 
755. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


Umar tidak merabek atau melepas kain penutup punggung untanya sehingga ia 
berangkat dari Mina menuju Arafah." 


pap 1D Gd 3 Isis 36 SI ag i GE BE gi pia GE au E i 


s 
Ae 032 A 


Í l ba $i a A Án ag J iiag ol gris WE oiii Se Hasi 


756. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, janganlah salah 
seorang dari kalian menyembelih unta, yang dia malu untuk memberikannya 
kepada orang yang ia muliakan, sesungguhnya Allah adalah Yang Maha Mulia, 
dan yang paling berhak untuk dipilihkan." 


49. Jika hewan sembelihan akan celaka atau hilang 
AS S2 AI Jaran gih alo Ol anl DE ESE oy plia GE G E GE i 
ói fo AI J DIES SA ja SS AS LS AN Jpeg G JG dag ae 


249 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


A - 
10 aan na Pant or E i o 2 -” P ne 4 AI ng AN 
NG Geng oya Cadas Di ea 
Pr - + æ z + - 
-” 
3 3,5. 


5 ÚI 


757. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya berkata, "Pembawa binatang hadyu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan terhadap 
binatang sembelihan yang cacat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab; "Setiap unta sembelihan yang cacat maka sembelihlah, kemudian 
lemparkanlah tali pengikatnya ke dalam darahnya. Biarkanlah orang-orang yang 
memakannya." 


3 s Biag tA E AB EST um sn ap 3 a ihah 
ya ÁI ME SE WA 5 pan IE aii UP Ga S5 ja 
WS 


758. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab berkata, "Barangsiapa menuntun unta sembelihan tathawwu"', lalu 
unta itu hampir mati sehingga ia menyembelihnya. Jika ia membiarkan 
sembelihan itu dimakan oleh orang-orang, maka tiada kewajiban apapun 
atasnya. Namun jika ia ikut memakannya, atau menyuruh orang lain untuk 
memakannya, maka ia telah berhutang." Telah menceritakan kepadaku dari 
Malik dari Tsaur bin Zaid ad Dili dari Abdullah bin Abbas seperti di atas. 


o r 


Aa 9 


o 
age ” 


Í 


Ji č 


5 

Jadi adas Gaal 3 Eno 
759. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab berkata: 
"Barangsiapa menyembelih unta pengganti, atau karena nadzar, atau karena 


sembelihan haji tamattu', kemudian binatang hadyu tersebut tertimpa musibah 
musibah di jalan, maka ia wajib menggantinya." 


-Z o% 9 of z? ox 


HU HE Gas is BE a Ih GS AK 6 BB ESE bls MSI GAS SSB Hj ps 
CE AA Ia giii Pi 


760. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar 
berkata; "Barangsiapa hendak menyembelih unta, lalu unta itu hilang atau mati, 


250 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


jika itu karena nadzar maka ia menggantinya. Tetapi jika karena haji tathawwu', 
bila mau ia boleh dan jika tidak maka tidak perlu menggantinya." Telah 
menceritakan kepadaku dari Malik Bahwasanya ia mendengar ahli ilmu berkata: 
"Orang yang berkurban hadyu pengganti atau nusuk, maka ia tidak boleh 
memakan dagingnya." 


50. Hewan sembelihan orang yang berihram jika menggauli isterinya 


Ih. ZORAT 2 h- Ga HN re r 355 - o Lo. or” - 0 Ker 

JS SOP G Ji a dap ak SE BA 
Aa G 02 peN £o Ahu A 5 G - 77 P so. N 03 STG 04 PP fo Pa 
Las pa gag a D Ol an Jas Uni aa Ji ald a t gag aiia a35 
Ip ian JUS pÚ pe Í AA ó A a JUS a E JUS aali Ii 
BB AS AAN ob Gs EŠ BU ALi el ugi G Gag A all 
- 0. 3. Dam ant Ke aan Aang E " B E sana T aka aa 
Gai SS UEA da SAI UYA DAN HS Ia ON SAR HI Kelas 


Tp 


D BI A Oa NG JE as 


761. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id Bahwasanya ia 
mendengar Sa'id Ibnul Musayyab bertanya, "Apa pendapat kalian tentang 
seorang laki-laki yang menggauli isterinya saat sedang ihram?" Orang-orang tidak 
ada yang menjawabnya. Sa'id lalu berkata, "Ada seorang laki-laki menggauli 
isterinya saat sedang ihram, lalu ia mengutus seseorang ke Madinah untuk 
menanyakan hal tersebut. Sebagian orang menjawab, 'Dia harus dipisahkan dari 
isterinya hingga tahun depan." Sa'id Ibnul Musayyab berkata: "Mereka berdua 
harus melaksanakan niatnya yang semula dan menuntaskan haji mereka yang 
telah mereka rusak. Jika telah selesai, mereka boleh kembali. Jika mereka masih 
menjumpai musim haji tahun depan, maka mereka harus menunaikan haji dan 
menyembelih sembelihan, serta berniat sebagaimana niat haji mereka 
sebelumnya yang telah mereka rusak. Mereka harus berpisah sehingga mereka 
selesai mengerjakan haji mereka." Malik berkata: "Keduanya harus menyembelih 
masing-masing seekor unta." 


51. Hewan sembelihan orang yang ketinggalan waktu haji 

FÉ Ẹ pă Šg deny Jai gap ba BEN SE) GE ES GA HAN 

BB Elis BB ha An US a IBU SB FA 3 MEI oy 
SAI Ia Kak G ah a 

762. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata: 

telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Yasar berkata, "Abu Ayyub al Anshari 


berangkat haji, hingga ketika ia tiba di Naziyah, salah satu jalan ke menuju 
Makkah, dia kehilangan hewan tunggangannya. Dia mendatangi Umar bin al 


251 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Khatthab pada hari penyembelihan, dan menceritakan hal itu padanya. Umar 
berkata; "Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan orang yang sedang umrah, 
lalu silahkan bertahallul. Jika tahun depan engkau masih bisa bertemu dengan 
musim haji, maka berhajilah dan sembelihlah apa yang bisa kamu dapatkan." 


P -” Pd 
7 A E S9” ” AO sr ° 


JUS iE ag aai ra GSÍ Gasa HI al G JUS Ga s AAN 
a gi ál Sa GÉ SI Gi A caa SS sa JI a 


A A Km 


aa 


763. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi" dari Sulaiman bin Yasar 
berkata, "Habbar bin al Aswad datang pada hari penyembelihan, sementara 
Umar bin al Khatthab waktu itu sedang menyembelih hewan sembelihannya. 
Habbar berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami salah menghitung, kami kira hari 
ini adalah hari Arafah?" Umar berkata, "Pergilah kamu ke Makkah bersama 
Orang-orang yang ikut denganmu, dan lakukanlah thawaf. Lalu sembelihlah 
sembelihan jika kalian membawanya. Cukur atau pendekkanlah rambut, setelah 
itu pulanglah. Jika tahun depan kalian menemui musim haji lagi, maka berhaji 
dan sembelihlah sembelihan. Bagi yang tidak mendapatkannya, maka hendaknya 
ia berpuasa tiga hari saat haji dan tujuh hari jika telah kembali." 


52. Hewan sembelihan yang menggauli isterinya sebelum bertolak dari Mina 


” ” 
2 o A Or 90 Aa $ o 2... mg 0-2 for -07 DA Ri- 
5 + 
he y D ae e Ca gl oy alas oe Sa l gl oe Mb g gii 
PAS mro er HR Pr 


Bg ala SA Jaa AN a55 J3 JAS 


764. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki 
dari 'Atha bin Abu Rabah dari Abdullah bin Abbas Bahwasanya ia ditanya tentang 
seorang laki-laki yang menggauli isterinya saat berada di Mina, dan sebelum ia 
melakukan Thawaf Ifadlah. lalu Iabnu Abbas menyuruhnya untuk menyembelih 
seekor unta. 


Zaz oa , Lor z 2 0 37 05 5 Ke - 4 
OP (DAS SR aa da a SAI JG 
AD BI PAR SRA PN TOL A To “Ina oa AA E 
AKI a Ol Ip Hn aa Di G 


252 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


765. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Tsaur bin Zaid Ad Dailami dari 
Ikrimah mantan budak Ibnu 'Abbas, ia berkata; Aku tidak menyangka kecuali dari 
Abdullah bin 'Abbas ia berkata, "Orang yang mensetubuhi isterinya sebelum 
melaksanakan thawaf ifadlah, maka ia tetap melakukan umrah dan memotong 
sembelihan." Telah menceritakan kepadaku dari Malik Bahwasanya ia 
mendengar Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata tentang masalah itu, 
sebagaimana perkataan Ikrimah dari Ibnu 'Abbas. Malik berkata; "Itu adalah hal 
yang paling saya sukai, dari apa yang saya dengar tentang masalah ini." 


53. Makna Hewan sembelihan yang mudah bagimu 


Pad 
$ 


a {IAE As gf o E GE sl GE A oi E E a GE A gi 
sa a 


766. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ja'far bin Muhammad 
dari Bapaknya dari Ali bin Abu Thalib berkata; "Binatang sembelihan yang 
paling mudah (didapat) ..-Os. Al Baqarah: 196- adalah kambing." 


54. Abdullah bin Abbas berkata: Hadyu yang mudah adalah dengan kambing 
PESTEN: Ia a G Jis E pat op MU KE SI Bb E G HE HA, 


Ep 
"7 


767. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berkata; "Binatang sembelihan yang paling mudah didapat adalah unta 
atau sapi." 


ii YAI E ab Tan Tga Gi E i g A né SE NG E iiy 
perigi AE AA E uga E aa ig Ei S3 
Duda De BA Ka Ga dh cius Ya Ci, 


> 


in 


e 


3 7z ” 


a AB Ka 013 a Nag dás KG D ia 
CE Si 


768. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar 
mantan budak 'Amrah binti Abdurrahman yang bernama Rugayyah ia 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah keluar bersama 'Amrah binti 
Abdurrahman menuju Makkah. Rugayyah berkata: ""Amrah memasuki Makkah 
pada hari Tarwiyah, sedang saya bersamanya. Ia melakukan thawaf di Ka'bah, 
lalu sa'i dari Shafa menuju Marwa. Kemudian ia memasuki bagian masjid yang 
belakang dan bertanya, 'Apakah kamu membawa dua gunting?" saya menjawab, 
"Tidak." Ia lantas berkata, "Carikanlah untukku." Maka aku pun mencarinya 


253 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sampai aku mendapatkannya, lalu aku memegang kepalanya. Dan saat hari 
penyembelihan tiba, ia menyembelih seekor kambing." 


55. Hal-hal yang perlu diketahui tentang hewan sembelihan 


o 5 Oo. A PAR - of , CPET IE 2. o Zer 0. - 0. se Ker 
MAA PERAS 5 IE Sy La GE NG GE gA ai 
-2-2 a0 Z 302 af QZZ „lsa „92 a0 R 5 en aa AA P Z2 OR, 3 
TS ya AMI An AI JAS Ha a DA BI YAI SS Jd A ET 


FSH Il LS IS WS 3S 3 BU ISIS IBAN Bu am ES g 
JAS yA et Vi 


G Zi La lali YA Sa Sia SUS ad Olah Ga JUS LIS 


“ 
20 oS 9 
+ 
+ 


o ors P E E E 3 kor sik o er Or zzz o- -ak SN o- 
ie E El OK A al OY ial a g gae Ep AMI IA JG Ayah LA ni ayah 
2 af of 


769. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Shadaqah bin Yasar Al 
Maki berkata, "Seorang laki-laki Yaman menemui Abdulah bin Umar, sementara 
telah mengepang rambutnya, laki-laki itu berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, 
saya datang untuk melaksanakan umrah saja." Abdullah bin Umar berkata, 
"Andai saja saya bersamamu, atau kamu bertanya kepadaku, niscaya saya akan 
suruh kamu melakukan niat haji dan umrah sekaligus." Laki-laki Yaman itu 
berkata, "Namun itu telah terjadi." Abdullah bin Umar berkata, "Potonglah 
rambutmu dan sembelihlah sembelihan." Kemudian ada seorang wanita Iraq 
bertanya, "Wahai Abu 'Abdurrahman, binatang apa yang disembelih?" Abdullah 
bin Umar balik bertanya, "Sembelihannya...?" wanita itu bertanya lagi, "Binatang 
apa?" Abdullah bin Umar menjawab, "Andai saya tidak mendapati selain 
kambing, maka itu lebih saya sukai daripada saya berpuasa." 


A 
-9r S 


a DR eaa a a a 5 Ka -o2 Mi 
SSI) Ka Bi Jai OP Ta Gp Ml KS du WS Sa 
Pi P- 2. 1g Bae Z o zoz 


F HS Gi Layak Ga IU A a E OS O ah g e iab ga dai 


770. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berkata, "Seorang wanita yang sedang ihram, jika hendak bertahallul, maka 
dia tidak boleh menyisir rambutnya hingga memotong sebagian ujung 
rambutnya. Jika dia mempunyai sembelihan, maka tidak perlu memotong 
sedikitpun dari rambutnya hingga dia menyembelih sembelihannya." 


56. Seorang suami dengan istri tidak boleh bergabung dalam hewan kurban 
Pp aa oy A E aa GE Di igi Di aa yA é 


18-20 ee 


214 LN US LE Aa E oe AGE ra E EE aU 
CP OA a S a n D as ade aB biadb a ya gag FE y aa 


254 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Fo s 5 " A 


e E E Pa a aa. aap 
kah G3 GE J Oa KIE ia iie aLi i a F A5 aa Aai 
ba A 


771. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Ya'qub bin 
Khalid Al Makhzumi dari Abu Asma mantan budak Abdullah bin Ja'far, 
Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bersama Abdullah bin 
Ja'far berangkat dari Madinah. Mereka melewati Husain bin Ali yang sedang sakit 
di Sugya, Abdullah bin Ja'far pun singgah hingga ketika ia khawatir tertinggal, 
maka ia berangkat dan mengutus seseorang menemui Ali bin Abu Thalib dan 
Asma binti 'Umais yang sedang di Madinah. Ali bin Abu Thalib dan Asma lalu 
mendatangi Husain, Husain kemudian menunjuk ke arah kepalanya (agar 
rambutnya dicukur) . Maka Ali menyuruh seseorang agar memotong rambutnya, 
lantas rambutnya pun dicukur. Setelah itu Ali menghajikan Husain di Sugya dan 
memotong unta sebagai hadyu." Yahya bin Sa'id berkata, "Husain berangkat 
bersama 'Utsman bin 'Affan dalam perjalanannya ke Makkah." 


57. Wuguf di Arafah dan Muzdalifah 


” 


Rey 


FI 355 
” 
| 


sb ha a ph 
Peran Saya GB sa 5h 5 jas II 3 Aw 


Ya 


772. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Abdullah bin Az Zubair ia berkata, "Ketahuilah, Arafah seluruhnya adalah tempat 
wukuf, kecuali lembah Uranah. Muzdalifah semuanya adalah tempat wukuf 
kecuali lembah Muhassir." 


58. Wuguf bagi orang yang kehilangan haji di Arafah 
II Ia Bra Hn Sop JB SAE y MMA Sbb an ES 


rior 08 707 


SY TANI 5 Ga (Nb AS ja dy GS ag 


773. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah 
bin Umar berkata, "Barangsiapa tidak melakukan wukuf di Arafah sejak 
bermalam di Muzdalifah sebelum terbitnya fajar, maka dia telah ketinggalan 
hajinya. Barangsiapa melaksanakan wukuf dari saat bermalam di Muzdalifah 
sebelum terbitnya fajar maka dia telah mendapatkan haji." 


255 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Pd 
25 o- 
| n 


anl GE 8S cp plén GE G ge BUS) 


SAH DD Ye DI Ssi Ha JG A 

RR a AAA AA BR A Sen A a “Duma 

Ba a Oi GS asa a Ia Kara Gi ah CAN SU a Ba ah 
Z A3 


714. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya berkata, "Barangsiapa mendapatkan fajar dari malam Muzdalifah 
namun dia tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka dia telah kehilangan haji. 
Barangsiapa melaksanakan wukuf di Arafah sejak bermalam di Muzdalifah 
sebelum terbitnya fajar maka dia telah mendapatkan haji." 


59. Mendahulukan wanita dan anak-anak 


OS op D ana GA AN aa Il OS Bb Il e gt giai 


37 0 SZI r 


A EA lah Sa E da a d 


775. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Salim dan 
'Ubaidullah -keduanya adalah anak Abdullah bin 'Umar- bahwa bapak keduanya 
Abdullah bin 'Umar mendahulukan (mempercepat) isteri dan dan anak-anaknya 
dari Muzdalifah menuju Mina agar mereka dapat melaksanakan shalat subuh di 
Mina dan melempar sebelum orang-orang sampai." 


5 o AA o r Ped o P Led o r . 0 r ir 


-” 


(-) 


” 

” ” ” 
aa Ga Gis JD SLS SIG AE AI LN IN aa ika SIG SA 
zZ A 2 z p “4 . n e p . 
r az 


o GOZ 53 Ox ts č r 7 3r 9. 22 ox o z 
elu : WI zi S sud 
aa ca Ten 


716. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Atha bin 
Abu Rabah bahwa mantan budak Asma binti Abu Bakar mengabarkan 
kepadanya, ia berkata, "Kami bersama Asma binti Abu Bakar tiba di Mina saat 
malam masih gelap." Mantan budak Asma berkata, "Maka aku berkata kepada 
Asma, "Kita sampai di Mina saat waktu malam masih gelap." Asma menjawab, 
"Kami pernah melakukannya bersama orang yang lebih baik dari kamu." 


60. Thalhah bin Ubaidullah memberangkatkan dahulu isteri dananak-anaknya 


„of P -3f 0.0 «3 i ea Z 0 Zro? o A or -0r Zaz 
sul SS ESE Ul Rl aall Sa A E 113 op ala GS G E ia) 


Ab Gaon AN KP Ti AN RN a a As gl eh 


- 


(-) 
A5 S; Sa di and Si 
- 3 s » æ . E a me * 


256 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


777. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Fathimah binti Al Mundzir ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah melihat 
Asma binti Abu Bakar di Muzdalifah menyuruh seseorang untuk menjadi imam 
shalat subuh baginya dan para sahabatnya ketika matahari telah terbit, lalu ia 
naik kendaraannya dan bertolak menuju Mina tanpa berhenti." 


61. Berjalan cepat dari Arafah 

Jae Gis sdh Je J B aaf GE 15E qi pta GE A GE E E 

PANEN is e R aa i Je ma AS i 
SA G ÉÉ ai ie G3 Alia JÓ JUL JÉ GAS iya 15 ISIS HI 


778. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya ia berkata, " Usamah bin Zaid pernah ditanya, dan waktu itu aku 
sedang duduk bersamanya, 'Bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berjalan meninggalkan tempatnya saat haji Wada'?" Ia menjawab, "Beliau 
berjalan dengan biasa saja, jika beliau mendapatkan tanah yang luas beliau 
mempercepatnya." Malik berkata: Hisyam bin Urwah berkata, "An-Nash adalah 
berjalan dengan agak cepat." 


wd o- a 7 5 Br? ep sr -9 3 P ES e7 07 -0r ER 
PS os deh DA E ae HAN de G GE Bu, 


779. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, " Abdullah bin 
Umar mempercepat kendaraannya di tengah Muhassir (lembah dekat 
Muzdalifah). 


62. Sembelihan ketika haji 


AFERA 


aaa JÉ a di In Ja i JAG Ji mal NU 
A EAN N AA jp 033 3 AI SI) ep Ya 
KIS Jas isie ció js EEN ó a dL ISI Sah iaa 5 
Jó ahii 33 ias ae AN To Á Iya 25 ANUS NAK G Eli BA PEN ay 
Pei ma ada US SE aan 
780. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 'Amrah binti Abdurrahman Bahwasanya ia mendengar 
Aisyah Ummul Mukminin berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam lima hari menjelang berakhirnya bulan Dzul Hijjah. 


Tidak ada yang kami duga kecuali itu adalah haji. Tatkala kami telah mendekati 
Makkah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh kami; 'Siapa yang tidak 


257 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


membawa sembelihan, jika dia telah thawaf di Ka'bah dan melaksanakan sa'i 
antara Shafa dan Marwa, maka hendaklah ia bertahallul." Aisyah berkata, "Maka 
pada hari Nahr kami diberi hidangan daging sapi." Aisyah bertanya, "Ada apa 
ini?" mereka menjawab: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah 
menyembelih untuk para isterinya." Yahya bin Sa'id berkata: "Lalu saya 
menyebutkan hadits ini kepada Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: "Demi 
Allah, 'Amrah membawakan hadits kepadamu sebagaimana mestinya?" 


KAA ng Ape Ae Mp Del MEA 
anis SAS GI TE BAE Sa sE A II aU G aig ala HI Ío As 
Ab his aa 


781. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin "Umar 
dari Hafshah Ummul Mukminin, Bahwasanya ia pernah bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Kenapa orang-orang telah bertahallul 
sedangkan anda belum." Beliau menjawab: "Saya telah mengempalkan rambutku 
dan telah memasng kalung pada hewan sembelihanku. Saya tidak akan 
bertahallul sampai saya menyembelih." 


63. Hal-hal yang perlu diketahui tentang sembelihan 


8 3 S3 AN zf - £ o az er A 5-3 O Oo. o7 -07 PEY Ker 
setu ti OA AL 3> 
- a% 


AE É dh Jani É ag ab AI 


782. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ja'far bin Muhammad 
dari Bapaknya dari Ali bin Abu Thalib berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam menyembelih sebagian dari hewan sembelihannya, sedangkan sisanya 
disembelih oleh orang lain." 


olah AAL Aaja Lip GAN GA Ja JAS Gi E 38 da 33 Giaa 


Daje 5 Ga 5 3 já G PU ay San gi adl SA an 
is wan A JY i 


783. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berkata; “Barangsiapa bernadzar hewan kurban, hendaknya dia 
mengalunginya dengan dua sandal dan menandainya, lalu menyembelihnya di 
dekat Ka'bah atau Mina pada Hari Nahr, tidak ada tempat bertahallul selain itu. 
Barangsiapa bernadzar sembelihan dari unta atau sapi, maka sembelihlah 
dimana saja." 


GG Aly 3303 GB Gi Sigge y pia GE NG GE SS 


258 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


784. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah bahwa 
Bapaknya menyembelih hewan hadyunya dengan dengan berdiri. 


64. Tukang cukur 

Jő FA AN $a d Sy E aiii 

IE g a TU JB MI Iga 6 kiiy IE g S3 HA 
Sapa JÓ AI Iga ia 


785. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah 
rahmat orang-orang yang mencukur gundul." Para sahabat berkata, "Wahai 
Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambut?" Beliau 
mengulanginya: "Ya Allah, berilah rahmat orang-orang yang mencukur gundul." 
Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan 
rambut?" Beliau bersabda: "Dan orang-orang yang memendekkan." 


G ee. 3 


Sr nii op YA ae IE ML IE SIS, 
SA Í 33 Y SSI, JB ma o SIM An Inah UAN S3 lah SAS 


” 
” rA 3 e 


SI LA T; d S f id Js Jó h aa Sean 


786. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Bapaknya bahwa dia memasuki Makkah pada malam hari untuk umrah, lalu 
dia melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwa, lalu 
menunda mencukur rambut hingga pagi hari." Abdurrahman bin Al Qasim 
berkata, "Tapi dia tidak kembali ke Ka'bah untuk thawaf hingga memotong 
rambutnya." 'Abdurrahman menambahkan, "Mungkin dia masuk masjid lalu 
shalat witir di dalamnya tanpa mendekati Ka'bah." 


65. Memendekkan rambut (sekedar menggunting, mengurangi) 


Sem ai BEI Sbb ae Si 


Zo 


EN Jp aS g u TEA go GA ad e Ip aab Ip iG gi 


787. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah 
bin Umar jika telah berbuka (iedul Fithri) dan berniat untuk untuk haji, maka ia 
tidak akan mengambil rambut atau jenggotnya sedikitpun hingga melaksanakan 
haji." Malik berkata; "Itu tidak dilakukan orang-orang." 


259 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ya 3S t ig d BIKE yA EN Bb au Si, 
do ag an 
788. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


Umar jika mencukur pada saat haji atau umrah, dia memotong jenggot dan 
kumisnya." 


NAN E A og Tan GE U GE AA, 


Pa z2 


Sidin Oa MAS A djakai Sia 


” 
$ NES 


| Í IS 5 patil SÍ 


(-) 
0 
PISA 


aa KAN di Up Sah 5 Sab Sa Ia DASD ia Sa 
Seru SI WN C3 Gp OLS Ji d éii a JÓ glie Wah 


o 0501 HES 


es IS Ui TORTORA 


789. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Al Qasim bin Muhammad dan 
berkata, "Saya telah selesai melaksanakan thawaf ifadlah bersama isteriku, 
kemudian saya pergi menuju ke salah satu jalan di gunung agar saya dapat 
mendekati isteriku. Isteriku lalu berkata, "Aku belum memendekkan rambutku." 
Maka aku memotong rambutnya dengan gigiku, setelah itu aku menggaulinya?" 
Al Qasim pun tertawa dan berkata, "Perintahkan kepada isterimu agar 
memotong rambutnya dengan gunting." Malik berkata, "Menurutku untuk kasus 
seperti ini, semestinya menyembelih hewan kurban. Hal itu karena Abdullah bin 
'Abbas berkata, "Barangsiapa yang terlupakan dengan salah satu rangkaian 
hajinya maka tumpahkanlah darah." 


5 gai JE al nan ii E NG GE S 


Serani ia a TI, HE SBI 


633. E sa... 


ESA Sf sgi SK Ba Ip DLS AA ST Mn IE BI, Jai ad 
G Ip i 3 g SEN S aad Ip Eh LE A AR adah 


790. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" dari Abdullah bin "Umar 
bahwa ia pernah bertemu dengan salah satu keluarganya yang bernama Al 
Mujabbar, ia telah melakukan thawaf ifadlah namun belum mencukur ataupun 
memendekkan rambutnya karena tidak tahu. Abdullah lalu menyuruhnya agar 
mencukur atau memendekkan rambutnya, kemudian kembali ke Ka'bah untuk 
melaksanakan thawaf ifadlah." Telah menceritakan kepadaku dari Malik sampai 
kaliannya, bahwa jika Salim bin Abdullah hendak ihram dia akan meminta 


260 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


pemotong, lalu dia mencukur kumisnya dan memangkas jenggotnya sebelum 
naik kendaraannya dan sebelum berniat untuk umrah. 


66. Memakai ikat pa 


Te 5 


Ny Mae a Ai 5 
sis a 


791. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Barangsiapa mengepang rambutnya, 
maka hendaklah ia mencukur rambutnya dan jangan menyerupai kuciran." 


Sa Jó ABI g a o aa GE a day FR N GE S3 
SIB IS CS Ta Un GT AT 


792. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Barangsiapa memintal 
rambutnya, atau mengepang, atau mengucir (mengempalkan), maka telah wajib 
baginya untuk mengundul." 


67. Shalat di Baitullah, meringkas shalat dan menyegerakan Khutbah diArafah 


petai hg an 


SIS WAE tdi du 
Maesa adat E Sae TA SUS AN LE JB Gi ES 


J eng LAN G Tana BAE DI LS GE ea bis GE ipe Jab JUS 


be? Sa Kian 


-” 


p 


E a D mé SE gi DE NG GE HA pk 
Sate, z6 & Jis E ER J5 


LAN 


793. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke Ka'bah bersama 
Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah dan 'Utsman bin Thalhah Al Hajabi, lalu beliau 
menutupnya pintu dan menetap di dalamnya." Abdullah berkata, "Aku lalu 
bertanya kepada Bilal saat ia keluar, 'Apa yang telah dilakukan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam di dalam Ka'bah?" Dia menjawab, "Beliau 
memposisikan tiang sebelah kanannya dan dua tiang pada sisi kirinya, sementara 
tiga tiang lainnya di belakangnya. Waktu itu Ka'bah terdiri dari enam tiang, lalu 
beliau shalat." 


Oa ra ga 
as G6 G5 J6 ždi i Í Sa s oa ut JE S g o édi dj 


261 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Ga S aah Sie a glas iaa a SIG Go pb HA Lb an BE 


US HL 
“ 


IL EKI JS RI a JUS Ijah Tanda KIE FEB IE PAS 


BA ENG AA SEN 3 Da a 
TAN Ge hj ES YA LS Gi e Sis gi I GRAN GA Jé d LA 


“ 


o 
3 0. ” g POS DE PI 


Si A JI A5 a a ja a aa 
yagi Lo JÓ Á ie a h CD ii WS 


794. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah berkata, "Abdullah bin Malik bin Marwan menulis surat kepada Al Hajjaj 
bin Yusuf agar dia tidak menyelisihi Abdullah bin 'Umar dalam masalah haji 
sedikitpun." Salim bin Abdullah berkata, "Pada hari Arafah, Abdullah bin 'Umar 
mendatanginya ketika matahari telah condong, dan saat itu aku sedang 
bersamanya. Kemudian dari dalam sekedup ia berseru, "Sekarang sampai 
mana?" Al Hajjaj keluar dengan memakai selimut yang dicelup warna kuning, lalu 
berkata, "Ada apa denganmu Wahai Abu Abdurrahman?" Abdullah bin 'Umar 
berkata, "Segeralah berangkat, jika kamu hendak melaksanakan sunah." Al Hajjaj 
bertanya, "Apakah pada waktu seperti ini?" Dia menjawab, "Ya." Al Hajjaj berkata, 
"Tunggulah hingga aku mengguyur rambutku dengan air dan keluar lagi." 
Abdullah kemudian turun hingga Al Hajjaj keluar. Lalu ia berjalan antara aku 
dengan bapakku. Aku lantas berkata kepadanya, “Jika hari ini engkau ingin 
beramal sesuai dengan sunah, maka pendekanlah khutbah dan segerakan 
shalat." Salim berkata, "Setelah mendengar itu, Al Hajjaj menoleh ke arah 
Abdullah bin 'Umar, maka tatkala Abdullah menyadari hal itu, dia berkata; "Salim 
benar." 


68. Shalat di Baitullah, meringkas shalat dan menyegerakan Khutbah diArafah 
DaN He MANA WA ah: Sis 
Sd omi! as BS Ja aa, all 


795. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' berkata, "Abdullah 
bin Umar shalat zhuhur, ashar, maghrib, isya' dan subuh di Mina lalu berangkat 
pada awal siang, ketika matahari telah terbit ke Arafah." 


69. Shalat di Muzdalifah 


Ta. FR 


IE SE gi Á KE GE ÁI E i G DE pa o GE NG E A G 33 
BERAS Ak Pa 


262 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


796. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim 
bin Abdullah dari Abdullah bin 'Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat maghrib dan isya' di Muzdalifah dengan dijamak." 


a A 


5 93 BEN G3 IRA GE i 
ep Kran aon Hip ain 


Zai o os a77 fa 


ai d3 Logas 
pk era Aan PeF i ghis gasi 


Pa 


GA 45 Jas Ip Cerah Aa € Si 


797. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Musa bin Uqbah dari Kuraib 
mantan budak Ibnu 'Abbas, dari Usamah bin Zaid bahwa ia mendengarnya 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan Arafah hingga 
ketika beliau sampai pada suatu jalan di daerah pegunungan, beliau turun untuk 
kencing, lalu berliau berwudhu namun tidak menyempurnakan wudhunya. Lalu 
aku bertanya, "Apakah kita akan shalat Wahai Rasulullah?" beliau menjawab: 
'Shalat di depanmu nanti.' Kemudian beliau menaiki kendaraannya hingga ketika 
sampai di Muzdalifah beliau turun, lalu berwudhu dan menyempurnakan 
wudhunya. Setelah itu shalat dikumandangkan, beliau lalu shalat maghrib. 
Orang-orang mengistirahatkan kendaraannya pada tempatnya, kemudian shalat 
isya' dilaksanakan tanpa ada shalat lain antara kedua shalat tersebut." 


| 


BIAN Sa op Bat GE ama Ang dan yg BP Mb Sa 
d bag AE DI Io AI Is a do SI GEA GA Sol Gi igsi e Oer 
EAA salh GA esiis EA 


Ip HM AS KE 3 


798. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Adi bin 
Tsabit Al Anshari bahwa Abdullah bin Yazid Al Khathmi mengabarkan kepadanya, 
bahwa Abu Ayyub Al Anshari mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah shalat 
maghrib dan isya' di Muzdalifah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pada saat haji Wada' dengan di jamak." 


KASI Aa OA Ian P IA LS BI UE Ia Su, 


799. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar shalat maghrib dan isya' di Muzdalifah dengan dijamak." 


263 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


70. Shalat di Mina 


(+) ” ID 


Áis Ab i fo ó Ss DI aal GE EE oi pia GE NG GE E E, 
ABI g t So Ga WS NE KS H3 Ba DA = 
Sui Sa AA Su HA Ta 


800. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat 
yang terdiri dari empat rakaat di Mina menjadi dua rakaat. Abu Bakar juga 
mengerjakannya dua rakaat di Mina. Umar bin al Khatthab juga mengerjakannya 
dua rakaat di Mina. Utsman bin Affan mengerjakannya dua rakaat di sebagian 
waktu kepemimpinannya, kemudian dia menggenapkannya setelahnya." 


Si 6 oii paa e a A 


-” 
3 
” 
” w& 


P ia 5 ÉG ia San Su Si ARA 
ui ga AJE ST ls a 


801. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab berkata, "Tatkala 'Umar bin al Khatthab tiba di Makkah ia mengimami 
mereka shalat dua rakaat lalu pergi seraya berkata, "Wahai penduduk Makkah, 
sempurnakanlah shalat kalian, karena kami sedang dalam perjalanan." Kemudian 
Umar bin al Khatthab mengerjakannya dua rakaat di Mina, dan tidak ada satu 
kabarpun yang sampai pada kami bahwa dia mengatakan sesuatu kepada 
mereka." 


na E A ba 
J; Ée KS Di sia a UB EL Isl Sa Jal G JÉ ó; a Uda 
CS jó SI KKS 


802. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Bapaknya 
bahwa Umar bin al Khatthab shalat mengimami orang-orang dua rekaat di 
Makkah. Tatkala dia hendak pergi, dia berkata: "Wahai penduduk Makkah, 
sempurnakanlah shalat kalian, karena kami sedang dalam perjalanan." Lalu 
Umar shalat dua rakaat di Mina, dan tidak ada satu kabarpun yang sampai pada 
kami bahwa dia mengatakan sesuatu kepada mereka. 


71. Takbir ketika hari-hari tasyrig 


e ar PA 


5 A as utah A y Ga ng Rás s Jie pa 


264 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


AS AS ai LE S5 g BOI E F si I AS S MAN g 


ga EE É SE ais IS Tea SA Ál 


803. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa 
telah sampai kepadanya, bahwa Umar bin al Khatthab keluar keesokan harinya di 
hari Nahr saat matahari mulai meninggi. Dia bertakbir dan orang-orang pun ikut 
bertakbir mengikuti takbirnya. Pada hari kedua ia keluar saat matahari sedikit 
tinggi (siang), ia bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir. Dan pada hari 
ketiga ia keluar saat matahari mulai tergelincir, ia bertakbir dan orang-orang pun 
ikut bertakbir karena takbirnya. Dia menyambung takbirnya hingga sampai di 
Ka'bah, baru diketahui bahwa Umar keluar untuk melempar jumrah. 


72. Shalat di Dzul hulaifah dan Muhashshab 


Pn a a 


BN Jai Fak Ip ALE 363 SU JB Ag a a a UI 


804. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" dari Abdullah bin 
Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beristirahat di Bathha yang 
ada di Dzul Hulaifah, lalu beliau shalat di sana." Nafi' berkata: "Abdullah bin 
Umar juga melakukan hal demikian." 


73. Tidak selayaknya seseorang melampaui Dzul Hualaifah saat kembalihingga 
ia shalat di sana 


Mal SA mah GAN ana BAE PIRRE 


HB Spa JAN Ia SA Kiai 


805. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, " Abdullah bin 
Umar shalat zhuhur, ashar, maghrib dan isya" di Muhasshab (daerah dekat 
Makkah), kemudian masuk ke Makkah pada malam hari, kemudian 
melaksanakan thawaf di Ka'bah." 


74. Bermalam di Makkah pada malam-malam Mina 


ds G j bas GÉ ju Bia 3 JGA 


Í ai SE U SE GE iis 
iail 23 Se ÉN 
806. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' berkata, "Mereka 


menyatakan bahwa Umar bin al Khatthab mengutus beberapa orang yang 
memasukkan orang-orang dari belakang Aqabah." 


265 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ag T A BAE IE yA ae ORRE 
KAN 253 Sa Hd T 
807. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 


bahwa Umar bin al Khatthab berkata, "Jangan sekali-kali seorangpun yang berhaji 
bermalam di Mina di belakang Agabah." 


355 ” 


bal GP DIE gi plén SE UU GE Gila y 
es ʻ a 
808. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 


Bapaknya Bahwasanya ia berkata tentang masalah bermalam di Makkah pada 
malam Mina, "Jangan sekali-kali seseorang bermalam kecuali di Mina." 


75. Melempar Jumrah 

B3 dii a ea AAA ag Jai 
KAA YA Kis Hb V9 Sa Anang I RE Yoo 

809. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin 


Umar pernah berdiri lama di dua Jumrah pertama: dia bertakbir, bertasbih, 
bertahmid dan berdoa kepada Allah. Dia tidak berhenti pada jumrah Agabah." 


GS ia ia ; S6 as a aa 


Ji JA G G A gi aah IA ia é gila, pan 
al Line SU SS Ha HI JL JB SIA AS 


810. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, "Ketika 
melempar jumrah, maka setiap kali Abdullah bin Umar melemparkan sebuah 
kerikil, ia selalu mengucapkan takbir." Telah menceritakan kepadaku dari Malik 
bahwa ia mendengar sebagian ahli ilmu berkata, "Kerikil yang dilempar saat 
Jumrah itu adalah kerikil kecil." Malik berkata, "Aku lebih suka jika kerikilnya 
sedikit lebih besar." 


bagl Oa guail A ES Uya Jaa OS AS Gp AMI KS Ol i GE Mb IS AS) 
JAMI Oa JAE Gin GP Opi D3 Ge ja Gatal! All 


811. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar pernah berkata, "Barangsiapa mendapati matahari terbenam di 


266 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


pertengahan Hari Tasyrig saat ia masih di Mina, maka janganlah pergi hingga dia 
melempar Jumrah pada keesokan harinya." 


Ba JA a BII BI Ol am bal GP pelit op GP aah a 


Su Ak Ga Hakan SS) Ya daa pe a 


812. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Bapaknya berkata, "Jika orang-orang yang melempar Jumrah, mereka biasa 
berjalan kaki saat pulang dan pergi. Pertama kali orang yang menggunakan 
kendaraan adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan ." 


- 
PET 


KAA GR Si Sl da HI a JL al g Mb 3S BS, 


An 3 0 


TAS ES ya JS 


813. Telah menceritakan kepadaku dari Malik Bahwasanya ia bertanya kepada 
Abdurrahman bin Al Qasim, "Dari mana al Qasim melempar Jumrah Aqabah?" 
dia menjawab, "Dari mana saja yang terasa mudah baginya." 


76. Bolehkan melempar jumrah untuk anak kecil dan orang sakit 
Pe A JEH GS Io S6 AE HA LE Bb IE MU has S5, 
AT J45 3 ES 


814. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berkata, "Jumrah tidak boleh dilempar pada tiga hari tersebut kecuali 
setelah matahari tergelincir." 


77. Rukhsah ketika melempar Jumrah 
g ee S ÉA G Bi aal DE p yi E gi a D é SE UU GE gE gie 
BAN 3 pY E a ag SIS HN TO AN yaa GI al 13 S 


22 £ 


x 


- 
S| - 


ia 
b 


RITIT ET EERE Dyah SPB ap SA 


815. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar 
bin Hazm dari Bapaknya bahwa Abu Al Badah bin 'Ashim bin 'Adi menagabarkan 
kepadanya, dari Bapaknya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memberi keringanan kepada penggembala unta untuk bermalam di luar Mina. 
Sehingga mereka melempar jumrahnya pada hari Nahr, lalu melempar lagi pada 
keesokan harinya dan setelahnya untuk dua hari, kemudian melempar lagi pada 
hari Nafar." 


267 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


EPA aaa 
si A gi cadi mk PG JÉ JŠ oui o ji A Ol LE) 
REEE E TOE eae Sa 
JG AN A3 ag adii PAN Aa ea BE Al A3 IA 
Éy Ala cé P AE eh sasa 
a5 aii Íj bÍ Sp pé AAS SEN AP Ia 36 SUS 15 PAI G5 en 


19233 A Pal Ye ÉN $ 


816. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Atha bin 
Abu Rabah bahwa ia mendengarnya menyebutkan, bahwa para pengembala unta 
telah diberikan keringanan untuk melempar Jumrah pada malam hari, ia berkata; 
"Pada awal-awal waktu." Malik berkata; "Tafsir hadits Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang rukhshah bagi para penggembala unta dalam 
mengakhirkan lempar Jumrah, menurut kami wallahu a'lam; mereka boleh 
melempar pada hari penyembelihan. Jika hari-hari setelah Hari Raya sudah 
berlalu, mereka melempar Jumrah pada keesokan harinya, yaitu pada Hari Nafar 
Awal. Jadi mereka melempar Jumrah untuk hari-hari sebelumnya, lalu melempar 
Jumrah untuk hari itu, karena tidaklah seseorang itu mengganti sesuatu kecuali 
hal yang wajib baginya. Jika ada kewajiban atasnya yang tidak terselesaikan, 
maka dia harus menggadla setelahnya. Setelah tiba saat nafar, maka mereka 
telah selesai. Jika mereka tetap tinggal sampai besok, mereka melempar bersama 
orang-orang pada hari nafar akhir, setelah itu pergi." 


Ie ch Baa el E Gf al SE BA GE U SE giis y 
AA AA a a G3 Kan a EN 


ne BE uel g Ip Si o PE A 
817. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Bakar bin Nafi' dari 
Bapaknya bahwa anak perempuan saudara laki-laki Shafiyyah binti Abu Ubaid 
haid di Muzdalifah, sehingga ia dan Shafiyyah terlambat, mereka tiba di Mina 
setelah matahari tenggelam pada Hari Nahr. Ketika kedua tiba, Abdullah bin 
'Umar menyuruhnya untuk melempar jumrah, dan Abdullah bin Umar tidak 
melihat bermasalah dalam hal itu. 


78. Ifadhoh 


-7 
. 


aa A P BAA Eii 


268 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


” ” 
$ Cd 


Sai SY MAIN AE p au ja ii ii 
Sa Su 


818. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dan Abdullah bin 
Dinar dari Abdullah bin 'Umar bahwa 'Umar bin Khattab pernah berkhutbah 
kepada orang-orang di Arafah, ia mengajarkan kepada mereka masalah Haji. Lalu 
ia berkata kepada mereka dalam salah satu perkataannya, "Jika kalian tiba dari 
Mina, maka bagi siapa saja yang telah melempar jumrah, telah halallah baginya 
apa yang diharamkan bagi orang yang berhaji, kecuali wanita dan minyak wangi. 
Tidak boleh seorangpun menggauli wanita atau memakai minyak wangi sehingga 
dia thawaf di Ka'bah." 


ABI g FI SERA EU yA aa an 
j ale AS UN Ja AS Ana EOS A3 AI Ia BA Ia IE 

R SS HI SU 
819. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" dan Abdullah bin Dinar 
dari Abdullah bin "Umar bahwasanya Umar bin Al khattab berkata, "Barangsiapa 
telah melempar jumrah, lalu mencukur atau memendekkan rambutnya, serta 


menyembelih sembelihan jika dia membawanya, maka halal baginya kecuali 
wanita dan wangi-wangian sehingga dia thawaf di Ka'bah." 


79. Wanita haidh masuk Makkah 

SIG GI Stnk AL LEE 33 dal GE ll 3 YAI KE IE MU IE GE 3 Sis 
A Isa, Bi Ai 2S da AI o db Ja g G 
uga já go já dga E gh Ja Gia a SE ca Page io o 
dh SKS a, WA 3 V3 cie Aei G As EE A E 
SANA paiay Clay gaiii JUS Dg ae n o Ai Ji Á 
Senai SA, In gai aai LIS eja SS 
Lab aa ái Gaal GUSI elit Ika a JUS Sa Ja á 
Per Ja da an an AI Oh Ip S bang Jeng ega 


SE MIL Sa Iko GB ps UB DA AN ati AR iain What SE Gaal 
SN Jio 143 Lag Aang 


269 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


820. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim dari Bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Kami berangkat 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun terjadinya Haji 
Wada'. Kami melakukan ihram untuk umrah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Barangsiapa membawa sembelihan, maka hendaklah ia 
berihram untuk haji dan umrah, dan dia tidak boleh bertahallul sehingga selesai 
dari keduanya.' Aisyah berkata; "Saya tiba di Makkah dalam keadaan haid, 
padahal saya belum thawaf di Ka'bah ataupun sa'i antara Shafa dan Marwa. Lalu 
hal itu saya adukan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau 
bersabda: 'Uraikanlah rambutmu dan bersisirlah, lalu berihramlah untuk haji dan 
tinggalkanlah umrah'." Aisyah berkata: "Aku kemudian melaksanakannya. Tatkala 
kami telah melakukan haji, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku 
bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ash Shidig ke Tan'im, lalu saya melakukan 
umrah." Beliau bersabda: "Ini adalah tempat umrah kamu." Orang-orang yang 
berihram untuk umrah melakukan thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shofa dan 
Marwa, lalu mereka bertahallul darinya. Kemudian mereka melakukan thawaf 
lagi untuk haji mereka sekembalinya mereka dari Mina. Sedangkan mereka yang 
berihram untuk haji saja, atau yang mengumpulkan haji dan umrah, maka cukup 
dengan satu thawaf." Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Urwah bin Az Zubair dari Aisyah seperti di atas. 


” 


la da SIB BI LEE a GE eláll oy YAI ee IE ML IE ii 
dn Ia Sai Ga G5 IG el SL 
SAES GS In Uli Sa V3 P Bid GE Jah pasl JUS Cl 


821. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Bapaknya dari Aisyah berkata, "Saat aku tiba di Makkah, aku dalam kondisi 
haid hingga aku tidak bisa thawaf di Ka'bah ataupun sa'i antara Shafa dan 
Marwah. Lalu hal itu aku sampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: 'Kerjakanlah semua yang dilakukan oleh orang yang 
sedang haji, kecuali thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah sehingga 
kamu suci." 


80. Ifadhoh wanita haidh 


ző,- 3f oas TE - eaa zi e oz o- 90 - =- Xa 

iio Ol ahal al AASE E dal GE lill o EA aE E G E BS 
“ - - - A 

oz ZAF - 


Sei JUS Oh KAS DI Eo se WS SSS DS EL 

IBI IG JW SBI 
822. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim dari Bapaknya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia 


berkata, "Shafiyyah binti Huyyai mengeluarkan darah haid, lalu kau laporkan hal 
itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: "Apakah dia akan 


270 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menjadi penahan kita?" lalu ada yang berkata, "Dia telah melakukan thawaf 
ifadlah." Beliau bersabda: "Kalau begitu, tidak." 


-r os E 2 po o r ES o r o o “ s o sei or or - or” Zaz 
YED a SAP a E l a DW ae ye G ye SL 
A 
sE æ 


Kao y Ó Jan a Ko A J a 3S 
SS gi II a G la ae AI A Jang JW EDS i a Eh 
GrP JG GG eh ga 


823. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin 
Hazm dari Bapaknya dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah Ummul 
Mukminin ia berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai 
Rasulullah, Shafiyyah binti Huyyai telah haid! " Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Dia bisa menjadi penghalang kami, tapi bukankah dia telah 
melaksanakan thawaf di Ka'bah bersama kalian?" mereka menjawab, "Ya." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berangkatlah kalian." 


” ” 
5 “0 Oo. o Zor o- “0 Oo. o Ga P £ or > o- Zaz 
2 . ... . . . . $ . < 
o 77 orz - BAL BK o z of AT G . rr o & 7 OT, oat TEPP 
Ga pel Ag an yai O DE elus yag C2 Isl ESE agal al a 
SERE Lahat Barta a e Ton aa AMAN 


* Ñ $ 53 s2. F Sidi SA og LSR of < o o o7 
gal aS E S a AG e AT BES A U a yaa OLS 


824. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Ar Rijal Muhammad bin 
Abdurrahman dari Amrah binti Abdurrahman berkata, "Jika Aisyah -Ummul 
Mukminin- berhaji bersama para wanita, ia merasa takut jika mereka haid. Maka 
ia mendahulukan mereka pada Hari Nahr, hingga bisa melakukan thawaf ifadlah. 
Jika setelah itu mereka mengalami haid, maka ia tidak menunggu mereka (hingga 
suci), tapi langsung melakukan thawaf ifadlah sementara mereka dalam keadaan 
haid. Demikian jika mereka telah melakukan thawaf ifadlah sebelumnya." 


IP al Jans Ol Gn pall al AASE SE aol GE TISE y plén SE G GE SAS 
KAS a a je JW b BN Ja i aa B3 iag ala AI 
Dag ate n $o ó jy JUS SS JB) DO a GUS His WI IL 


- Z e 


Kas HE A E a 33 JG E E 1 SG 


AIA STT Tia Io PSN Ga R01 Oak sa SE P3 WAR TMS E iy 


825. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 


271 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


wasallam menanyakan Shafiyyah binti Huyai, lalu ada yang menyampaikan kabar 
kepada beliau bahwa dia sedang haid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Bisa jadi dia akan menahan kita." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, 
dia telah melakukan thawaf." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Kalau begitu, tidak." Malik berkata; Urwah berkata; Aisyah berkata, 
"Kami menyebutkan hal itu, kenapa orang-orang mendahulukan kaum wanita 
mereka, jika hal itu tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Jika 
keadaannya sebagaimana yang dikatakan mereka, maka di Mina akan terkumpul 
jumlah wanita yang lebih banyak dari enam ribu wanita haid, yang semuanya 
telah melakukan thawaf ifadlah." 

(Ol aw 


si sepak daa GE ii gj g AI wE GE G GE E 


or z$ 


k fase MPA Ae IKEA Sade Ei gala fl 
SAS Ig IE II Ya da Jeu IA 25 SSI 


826. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Bapaknya bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, 
bahwa Ummu Sulaim binti Milhan meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam karena ia mengalami haid, atau melahirkan anak setelah 
melaksanakan thawaf pada hari Nahr. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
mengijinkannya hingga ia pun berangkat." 


81. Fidyah (Tebusan) karena memburu burung atau binatang buas 

J pp ai PRA Gp Tas Ol TI IS ba GE GE as 
Sha ema Ig ala SIG ya 

827. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zubair berkata, " 

Umar bin Khattab memutuskan tebusan untuk anjing liar dengan domba jantan, 

untuk kijang dengan kambing betina, untuk kelinci dengan anak kambing betina 


yang belum berumur satu tahun dan untuk marmut dengan anak kambing yang 
berumur empat bulan." 


FE EH ban o E EP Ms ML IE Git, 
an ba: PPI SAS gp aa USA a 
KIE SSS JB sih dÍ Si $o > JS ais II As e JÚ EN Uu, 
Íz; s $ SE S3 aE ai el Íi s BN Í ji 
OCTET pa aa 
SP JUS TI ga AS ga JA NA 


272 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


3 
v 


PSI DG GS La JSE G3 a HE MUSI Ia JUS Saad 3 


or 40 


FRR EAS 


828. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdul Malik bin Qurair dari 
Muhammmad bin Sirin berkata, "Seorang laki-laki menemui Umar bin Khattab 
dan bertanya, "Saya dan sahabatku lomba berpacu dengan dua ekor kuda, lalu 
kami menambrak kijang, sementara kami dalam keadaan ihram. Lalu apa 
pendapatmu?" Umar berkata kepada seseorang yang berada di sampingnya, 
"Mari kita bermusyawarah untuk menghukumi kejadian tersebut! " 
Muhammmad bin Sirin berkata; "Kemudian keduanya menghukumi mereka 
dengan membayar denda satu ekor kambing. Penanya tadi pergi sambil berkata, 
"Amirul mukminin kok tidak bisa memberi putusan dalam masalah seekor kijang 
kecuali harus bersama orang lain! " Umar mendengar ucapan orang tadi, lalu 
memanggilnya dan bertanya kepadanya, "Apakah kamu telah membaca Surat Al 
Maidah?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Tahukah kamu 
siapa laki-laki tadi yang telah bermusyawarah untuk menghukumi kejadian 
tersebut bersamaku?" orang tadi menjawab, "Saya tidak tahu." 'Umar bin Khattab 
berkata; "Seandainya kamu memberitahuku bahwa kamu telah membaca Surat 
Al Maidah, niscaya saya akan memukulmu." Kemudian Umar berkata, "Allah 
Tabaraka Wa Ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya: '(Menurut putusan dua orang 
yang adil di antara kamu sebagai hadyu (ialah: binatang unta, lembu, kambing, 
biri-biri) yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, 
disembelih di tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin 
dalam rangka ibadat haji) yang dibawa sampai ke Ka'bah) ' -Qs. Al Maidah: 95- 
Dan orang itu adalah Abdurrahman bin Auf. 
Gi SI 


z 
ð 


ÉJI 33 1735 ES Ya BAN 3 Isi ó% bl ó PS op pa a Ba 


829. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah bahwa 
Bapaknya berkata, "Tebusan sapi liar adalah seekor sapi, sedang untuk kambing 
gunung adalah seekor kambing." 


830. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab berkata, "(Denda) burung merpati (yang ada) di Makkah, jika di bunuh 
adalah seekor kambing." 


273 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


82. Fidyah (tebusan) karena memburu belalang ketika ihram 


Pad 
$ 


mi G JS A o a é J ag PN pn GE NG E E 535 
MAS Ia AS san et pt Í J až Uh Hoare a 


831. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam bahwa 
ada seorang laki-laki menemui Umar bin Khattab dan bertanya, "Wahai Amirul 
Mukminin, saya telah membunuh beberapa belalang dengan cemetiku, padahal 
saya sedang ihram?" Umar berkata kepadanya, "Berilah makan kepada orang 
miskin segenggam makanan." 


oga é IS oii oy pat dy iy Bai o GA E NU GE 3, 


ARa 


” . P 


Ban pi SS JS P3 jan WAS 
SS Ia FE a 


832. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, 
"Seorang laki-laki menemui Umar bin Khattab bertanya kepadanya mengenai 
belalang yang telah dia bunuh, sedang dia dalam keadaan ihram. Umar berkata 
kepada Ka'ab, "Mari menghukumi kejadian tersebut bersama! " Ka'ab berkata, 
"(Dendanya) satu dirham, " Umar berkata kepada Ka'ab, "Bagimu mudah sekali 
mendapatkan dirham, padahal kurma sudah lebih dari cukup untuk tebusan 
belalang." 


83. Fidyah yang mencukur sebelum menyembelih 


HE SÉ A g AP E SÉ GAN MG gi mI E GE MU E Ai As 
Pb ada AA di ala a a 

E Í f ef ES A5 J6; ih g a jo ói Jya 
a igi cia a Si Í atiy SLS f oL BO i pda 


Í 


833. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdul Karim bin Malik 
Al Jazari dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin Ujrah bahwa dia pernah 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika sedang ihram, lalu ia 
merasa sangat terganggu dengan kutu yang ada di kepalanya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lantas menyuruhnya untuk memotong rambutnya, 
beliau bersabda: "Berpuasalah tiga hari atau berilah makan pada enam orang 
miskin dua mud dua mud tiap orang, atau sembelihlah kambing. Mana saja yang 
kamu lakukan, maka itu telah cukup bagimu." 


274 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


° Ea a ata F 2 ooz P A -2 or o% 2 OLI or “0. 33 - 
Peniaga WA AMS HS 


D Jp G a5 SAS Sp DST BUS JB ag KAS AI a Jaa, Ol it 


- 


GI ES Una Tia abi gi abi SG Ag BA GIS Op ua gag JS 


834. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid bin Qais dari Mujahid 
Abu Al Hajjaj dari Ibnu Abu Laila dari Ka'ab bin Ujrah bahwa Rasululah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Barangkali kutu-kutumu itu 
telah mengganggumu, " saya menjawab: "Benar wahai Rasulullah! " Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Potonglah rambutmu lalu puasalah 
tiga hari, atau berilah makan kepada enam orang miskin, atau sembelilah seekor 
kambing" 


San an Haa RR Kie ane seba ie oo or -2 oz „%32 
Haa 3 305 AS 


EF kil Gh a ade MUI a Jaag g JB Di a pa E SI 
BDS aog au lah Glee JU 3 Te LEMON TAG grl Waal ag Gue yai 


G gais ad i IE Ola ae AI fo D Jasa G8 383 GS Una Tim Kab gi bi 
a Lii 


835. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Atha bin Abdullah Al 
Khurasani berkata, telah menceritakan kepadaku Seorang syaikh -di pasar Al 
Buram, Kufah- dari Ka'ab bin Ujrah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menemuiku, saat itu saya sedang meniup api di bawah periuk 
(memasak) untuk para sahabatku, rambut dan jenggotku penuh dengan kutu, 
lalu kutu tersebut mulai memenuhi dahiku, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Potonglah rambut itu, lalu berpuasalah tiga hari atau 
berilah makan pada enam orang miskin." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
telah mengetahui bahwa aku tidak mempunyai sesuatu untuk menebus denda." 


84. Yang harus dikerjakan bagi seseorang yang melupakan salah satukewajiban 
haji 


AN E E r Up a GE GES Karat ay Dal oE G E g a 
; Pa Bae A s$ o AR Se o 
gl Y bgl JG GS Speld as gl Uni aSK A a Uya JG LE oy 


275 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


836. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ayyub bin Abu Tamimah 
As Sakhtiyani dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas ia berkata, 
"Barangsiapa melalaikan salah satu bagian dari ibadah hajinya atau 
meninggalkannya, maka ia harus menyembelih seekor kambing." Ayyub berkata, 
"Saya tidak tahu apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"melalaikan" ataukah "meninggalkan." Malik berkata, "Tebusan yang berupa 
sembelihan, maka tidak boleh dilakukan kecuali di kota Makkah. Dan tebusan 
untuk yang lainnya sesuai dengan keinginan pelaku (yang mengamalkan ibadah) 


85. Hal-hal yang harus dimengerti tentang haji 


PrE y D ae ye idb NR YP PA di LL 


az 18 or z 


JES Ed S Â Tag Us) da a a D gay ss JL SI l 
Aan o l daag J Ai ol daa KI Gaas GA GG 


” ” 


£ o$ “0 3 gr rF 
- 


JB GE IG BIJB gl ol JS Spa AAN A1 Tama GI AI ES SV, 


E Í JA SEN AN Tp p ag ae Tag ala a Ka dl Iis Jl ui 


837. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Isa bin 
Thalhah dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash ia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam wukuf di Mina bersama orang-orang, sementara orang-orang 
bertanya kepada beliau. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, "Wahai 
Rasulullah! Saya tidak sengaja telah bertahallul sebelum menyembelih 
sembelihan.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sembelihlah dan 
tidak akan ada masalah bagimu." Kemudian datang laki-laki lain dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, saya tidak sengaja telah menyembelih sebelum melempar 
Jumrah." Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 'Lemparlah Jumrah 
dan tidak akan ada masalah bagimu.' Abdullah bin 'Amru berkata, "Tidaklah 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang diawalkan 
atau di akhirkan kecuali beliau menjawab: "Lakukanlah dan tidak akan ada 
masalah bagimu." 


SE Ag AE Ko A Ipa Sy BAE SE iG SE NG SE SE 
{ji S oi SIB AN Ia IE 3 BE i i E e JI 
SE G Oo aa e E E p LAN aii da a Tin a A 

a SAN aag IIS 0 1385 A GAS ópia EI Gir 
838. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kembali dari peperangan, 


haji atau umrah, beliau mengucapkan takbir di setiap tempat yang tinggi 
sebanyak tiga kali kemudian membaca: "Tidak ada Ilah selain Allah, Yang Maha 


276 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia 
berkuasa atas segala sesuatu. Kita berserah diri, bertaubat, beribadah, bersujud 
kepada Rabb kita dengan terus memuji-Nya, Allah akan menepati janji-Nya, dan 
menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan kafir dengan 
kekuatan-Nya." 


UE el OE al dad DAR SA se AK Bu 
Ái o AI Ie RAT A o y al Sa aig ade A Jaan ói 


AA gy A 


Hiris a SIG dag ae 


839. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib 
mantan budak Abdullah bin 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang berada di 
dalam sekedupnya, lalu dikatakan kepada wanita itu, "Ini adalah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam." Wanita itu lantas memegang kedua lengan anak 
kecil yang bersamanya, lalu ia bertanya, "Apakah ada kewajiban haji untuk anak 
kecil ini wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Ya, dan engkau akan mendapatkan 
pahala." 


Ce Ia HA AR aai a ep ag Sae aa Baya 


GI Laga Spa K3 MENET KP 358 £ Cp Er J Yi BIE Lag 15,2 ap $ ka 


oz a3 -$ 
Gi 


II 25 bir sb 3 SU 


” 
3 
$ 

| 


JL AI Jam a SG E 3 3 G 


840. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibrahim bin Abu 'Ablah bin 
'Ubaidullah bin Kariz dari Thalhah bin Ubaidillah bin Kariz bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sehari pun setan terlihat lebih 
kerdil, lebih buruk, lebih hina, dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hal itu 
karena dia melihat turunnya rahmat Allah dan terhapusnya dosa-dosa besar 
kecuali apa yang diperlihatkan pada hari Badar." Ada yang bertanya, "Apa yang 
setan lihat pada hari Badar, Wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Dia telah 
melihat Jibril sedang mengatur barisan para Malaikat." 


13,2 ap Aa Ke uga daan Yah dy 
Í ae á Sis aaa Jas 


841. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ziyad bin Abu Ziyad mantan 
budak Abdullah bin 'Ayyas bin Abu Rabi'ah, dari Thalhah bin Ubaidullah bin Kariz 


277 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Do'a yang paling utama 
adalah do'a pada hari Arafah, dan do'a paling afdlal yang pernah aku dan para 
nabi sebelumku adalah: "LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU' 
(Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya) ." 


SEA ap Aha 
PENA AR Ap ayah ah AR 


“ 


Jaman 353 Ip AG IG Aan ta fa Ian Sana eh Sa 
AS At, GA san ag AIA AI Ta A 


842. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin 
Malik berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk Makkah saat 
penaklukan, sementara pada kepalanya terdapat penutup sebagai pelindung. 
Tatkala beliau melepaskannya, ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, Ibnu Khathal terikat di tirai Ka'bah! " Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bunuhlah." Malik berkata, "Rasulullah 
Shallallahu "alaihi wasallam waktu itu tidak dalam keadaan ihram. Wallahu 
A'lam." 


ES mah GÉ 5 5 Lp SEE DA LE BEE au ie HA) 
SIS Jie AA ol E G HE GAS, SA AA a JA Ka 


843. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar pulang dari Makkah hingga saat di Oudaid, ada sebuah berita yang datang 
dari Madinah, maka beliau memutuskan untuk kembali ke Makkah tanpa 
berihram." Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab seperti di 
atas. 


IE GA Is yA IE pa Ibis ye pa Eau SA, 


” 
355 $ 


aiji u IS Ka pt isa EÉ Jaa 6h EME IE 
JUS MIS) IA as gé Ja JS ie bsf SLS NA aá c 
Es Sa bn KEN PER da Ja dys Ji Z W iE 
CS pa GE a Bea J Goh IG É g iali 2 e: e 
844. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin 'Amru bin 
Halhalah Ad-Dili dari Muhammad bin Imran Al Anshari dari Bapaknya ia berkata, 


" Abdullah bin Umar pernah berpaling kepadaku tatkala saya turun untuk 
berteduh di bawah pohon yang tinggi di jalanan kota Makkah. Dia bertanya, "Apa 


278 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


yang membuatmu turun di bawah pohon ini?" Saya menjawab, "Saya ingin 
berteduh." Dia bertanya lagi, "Apakah ada tujuan lain selain itu?" Saya menjawab, 
"Tidak ada. Saya tidak turun kecuali hanya untuk itu." Abdullah bin Umar lantas 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: Apabila kamu 
berada di antara dua bukit di lembah Mina -seraya memberi isyaratdengan 
tangannya ke arah timur- maka di sana ada sebuah lembah yang bernama As 
Sirar, di sana terdapat sebuah pohon yang membuat senang tujuh puluh Nabi 
ketika berteduh di bawahnya'." 


DS SM al ol by Bay D aE WS Sa, 
ei ya ag au BS Sa a, iZ fab Ta MA 


Jus 
KEB EL SIH 5 SS sal Masa aaa 
Ha kat UAS G 


845. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin 
Hazm dari Ibnu Abu Mulaikah berkata, " Umar bin Khattab melewati seorang 
wanita yang terkena penyakit kusta, wanita tersebut sedang thawaf di Ka'bah. 
'Umar berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, jangan kamu membuat manusia 
merasa terganggu. Seandainya kamu duduk di rumahmu (maka hal itu lebih baik 
bagimu) ." Maka wanita itu pun berdiam diri di dalam rumah. Setelah itu ada 
seorang laki-laki melewatinya dan berkata kepadanya, "Orang yang telah 
melarangmu sekarang telah wafat, maka keluarlah kamu (untuk haji) ." Wanita 
itu lantas berkata, "Aku tidak ingin mentaati seseorang di masa hidupnya, lalu 
mendurhakainya saat ia telah tiada." 


86. Abdullah bin Abbas berkata: Antara rukun dan pintu... 
IE BISA kaan SL IS 3 IA IE aa RAN Ha, 


N JUS AE aes Ja Je AN SJ hi sa 33 Gi 3G A53 a Ie 


0... 


ML GÍ y En tu EK Ka eni go ia Ra IE jd AS jó 


Ul Da Naga SIS, Sa RA Gi pE MG Aa SEL A3 J5 ký enak 
ais gi IT ai ah EYE 


846. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Yahya bin Habban Bahwasanya ia pernah mendengarnya 
menyebut, bahwa ada seorang laki-laki lewat di depan Abu Dzar di daerah 
Rabadzah. Abu Dzar bertanya kepadanya, "Kamu hendak ke mana?" laki-laki itu 
menjawab, "Saya hendak menunaikan haji." Abu Dzar bertanya lagi, "Apakah ada 
yang menghalangimu selain itu?" laki-laki itu menjawab, "Tidak ada." Abu Dzar 
berkata, "Laksanakanlah amalanmu itu." Laki-laki itu berkata, "Lalu aku 
berangkat hingga ketika sampai di Makkah, aku menetap di sana sampai waktu 


279 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


yang tidak menentu. Tatkala aku berkumpul dan berdesak-desakkan bersama 
orang-orang pada seorang laki-laki. Ternyata saya mendapati seorang yang 
sudah tua yang saya lihat di daerah Rabadzah. Yaitu Abu Dzarr." Laki-laki itu 
berkata, "Saat melihat, ia pun langsung mengenaliku. Ia lalu berkata, “Inilah 
orang yang saya ceritakan kepadamu." 


Pau 355 


me 8 BEAN IE Oa £ la aa 
ú UB aii Ja bla JAN A4 Ja Uu Ja 3 Ai, 


| 


GE a EOE a 
SÍ a gas 3 


847. Telah menceritakan kepadaku dari Malik Bahwasanya ia bertanya kepada 
Ibnu Syihab tentang pengecualian yang ada dalam ibadah haji. Ibnu Abbas lalu 
menjawab, "Apakah ada seseorang yang melakukan hal itu dan dia 
mengingkari?" Malik ditanya, "Apakah boleh seorang mencabut rumput dari 
tanah suci untuk binatang ternaknya?" dia menjawab, "Tidak boleh." 


87. Puasa bagi yang haji tamattu' 
ESE BI Sasa FI ASE SE AI oi BE DE Ga ON GE NG GE HE is 
DE ay dge Jé ilog G Gia ig Í Sa aas Sa ga j 


LE IE AN E y G SE Ga ol GE G SE dik, dapet ala kas Ip 


GE JUS AI g5 LEG Jp Jia WS 3 Sp SE ST at o A 


848. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah 
bin Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, "Puasa itu bagi orang yang 
haji tamattu', dengan umrah lalu berhaji, dan tidak mendapatkan hewan 
sembelihan antara waktu bertahallul haji sampai waktu 'Arafah. Jika dia belum 
berpuasa, dia harus berpuasa pada waktu di Mina." Telah menceritakan 
kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin 
'Umar berkata dalam masalah itu sebagaimana perkataan Aisyah radliallahu 
'anha. 


09. Jihad 
01. Motivasi jihad 
aa Ti Io Ab aa PAS EN EN Ma AE 
Jy io ja AT ali BIAN SI SAN YES A Jaa dana Jia JB das 
EA GE pke 
849. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al 


A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Perumpamaan mujahid yang berperang di jalan Allah, seperti orang yang 


280 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


berpuasa dan shalat; ia tidak buka dari puasanya dan tidak berhenti dari 
shalat hingga ia kembali (perang) ." 


- - 
o a ea o£ o r 


s a Ñe d Js biii NE SM 3S 


Ganas 55 aba G DA Yg Ae aa di Ga AN Jia J Pe 


Ki PI Oa JÓ G aa kia GA Gil aa Ji Na ai lh Il suk 


850. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
menjamin orang yang berjihad di jalan-Nya: ia tidak keluar dari rumahnya 
kecuali berjihad di jalan-Nya dan membenarkan kalimat-Nya, untuk 
memasukkannya ke dalam surga. Atau mengembalikannya ke tempat 
asalnya saat ia berangkat dengan memperoleh dan atau ghanimah." 


” 
Ze 
0 


hg SE SEN HS gi IE TN pa GE NU GE A3, 
SEA GD sal UB Sia D PARAS 
Í ai i A Gp g GÍ Gi abis joy g G ia D Á Jaa 3 GESS 


” 
” 


WEI ESE ya 3 ara € SE WS Wb cabi mn Sd abal 
SS WS GÉ 0 gas 3 


gr 


2 Aa Sa Ra Éi i; dos Ws 
ea A AN GS Gan alg a 5; 5 GE Si 


3 


SALINA YAN A3 A73 CAS an Bi 


Cai 


” 
° bed - eg 


SA { Bi Kadi SA aaa Y) Ae Wa IR DI PIN ET ae 
J aa Be du Jang Gagap GS 3 Jia Jan 


851. Telah menceritakan kepadaku dari dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Abu 
Shalih As Samman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Kuda bagi seorang laki-laki bisa menjadi pahala, bagi 
laki-laki lain bisa menjadi penutup, dan bagi laki-laki lain bisa menjadi 
dosa. Adapun kuda yang mendatangkan pahala adalah: seorang laki-laki 
membawa kudanya di jalan Allah, lalu ia membiarkannya di padang rumput 
atau di sebuah taman yang indah. Maka apapun yang menempel pada kuda 
tersebut dalam pengembalaannya di padang rumput, atau taman tersebut, 
maka pemiliknya akan mendapatkan kebaikan. Seandainya kuda tersebut 
terputus dari pengembalaannya kemudian dia terus mengikuti jejak 
melalui tempat-tempat yang tinggi, maka jejak-jejak dan kotoran-kotoran 
kudanya itu akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Seandainya kuda 


281 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


tersebut melewati sebuah sungai lalu meminum airnya, sedang pemiliknya 
tidak menghendakinya minum, maka itu akan menjadi kebaikan-kebaikan 
bagi dirinya, dan semuanya itu menjadi pahala bagi pemiliknya. Sedangkan 
orang yang telah mengikat kudanya karena dia ingin menjauhkan dari 
ketergantungan dari manusia dan menjaga diri dari dosa, dengan tidak 
melupakan hak Allah di dalam leher-lehernya atau punggung- 
punggungnya, maka hal itu menjadi penutup. Adapun seseorang yang telah 
mengikat kudanya karena perasaan bangga, riya' dan menentang kepada 
orang Islam maka baginya dosa." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
ditanya tentang keledai, maka beliau menjawab: "Belum turun kepadaku sesuatu 
pun tentang itu kecuali hanya ayat yang global ini, yaitu ayat: '(Barangsiapa 
yang beramal kebaikan sebesar biji sawi maka dia akan melihatnya kelak. 
Dan barangsiapa yang beramal kejelekan sebesar biji sawi maka dia juga 
akan melihatnya kelak) '. (Qs. Az Zalzalah: 7-8) " 


AT Yah Gb AK aa ab Gp ab Gp yA, 
IN da ni Ag 35 Tja én ji ipti Aa aa da Ga dn dia 


Nia NA æ 9e? 


da Aa Arit E d Stan Jan SAI Tika Au Pop. 


Zo 


ai STERE a. 53 ESN 


852. Telah menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar 
Al Anshari dari 'Atha bin Yasar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Maukah saya beritahukan kepada kalian tentang manusia yang 
paling bagus kedudukannya? Yaitu seseorang yang memegang tali kekang 
kuda untuk berjihad di jalan Allah. Maukah saya beritahukan kepada kalian 
tentang manusia yang paling bagus kedudukannya setelah itu? Yaitu 
seseorang yang berdiam di tempat kesendiriannya, ia senantiasa shalat 
malam, menunaikan zakat serta beribadah kepada Allah dengan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun." 


” 
LI rs 20 dn S| 


IE all! oy SGE op Agil Ip BIS Ir JÓ ana Pre ME Aa 
MAA g in aka Ge lag ae Den Jpg WAS JÓ 235 GE dal 
3 SET KS ena AA a 3 Jai Si ai Si Ey ú yoi 


853. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 'Ubadaah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit dari 
Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Kami telah berbai'at kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam untuk selalu mendengar dan taat, baik pada 
waktu mudah ataupun sulit, dalam keadaan semangat ataupun terpaksa, 
untuk tidak menentang pemerintahnya, serta selalu berkata atau 


282 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menegakkan kebenaran di mana pun kami berada, untuk tidak takut 
dalam menegakkan urusan karena Allah meskipun mendapat celaan." 


A y KE Á SA GA SI Aa Bani gs 
Sei P 33 Uh SEE aa A 


3-0. 3G 9, 


Ái i i at Aa a Jak sia J AI 
D Á NAS a Wal a a el G1 WS 3 di JS 
Lg AF 


854. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam berkata; "Abu 
Ubaidah bin Al Jarrah menulis surat kepada Umar bin Al Khattab tentang jumlah 
pasukan Ramawi dan ketakutan (kaum muslimin) terhadap mereka. Lalu Umar 
bin Khattab membalas kepadanya; "Amma ba'du: Sekiranya turun 
penderitaan kepada seorang hamba yang beriman, niscaya Allah akan 
menjadikan kemudahan setelah itu. Sesungguhnya satu kesulitan tidak 
akan bisa mengalahkan dua kemudahan, Allah berfirman dalam kitab-Nya: 
(Hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan 
bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung) ' (Os. Ali Imran: 200) 


02. Larangan membawa alquran ke negeri musuh 


ara 


8 ží 


FE oy D E E DE E E G DE gé gas 


aÉ Š u Jó ARI PN d oti BLS Si a 


855. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
seseorang bepergian dengan membawa Al Qur'an ke tempat musuh." Malik 
berkata; "Yang demikian itu dikhawatirkan bahwa musuh akan mengambilnya." 


03. Larangan membunuh wanita dan anak-anak ketika perang 


s5 JET elus JÓ N U y AS EA ol GE Ur SA 535 


Bgm isa Tag ba Ja Ips KBS goa 
S6 reá GRAN Gl pl Hal WES Inda dala Je 363 JG Jd LA JS 


Pa 


ig BB Ta IE HN Io Jain SS i GIE Sid 


856. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari salah 
seorang anak Ka'ab bin Malik berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


283 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


melarang orang-orang yang telah membunuh Ibnu Abu Al Huqaiq untuk 
membunuh wanita dan anak-anak." 'Abdurrahman berkata; "Salah seorang 
dari mereka berkata, "Isteri Ibnu Abu Al Huqaiq telah menyusahkan kita dengan 
teriakannya, aku lalu mengangkat pedangku untuk membunuhnya, namun aku 
teringat dengan larangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka aku pun 
mengurungkan niatku. Seandainya tidak ada larangan itu niscaya aku akan 
membunuhnya." 


“ 35 


Kena Alia Sena, 
Sa an JES E A5 Dana A 


857. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata, 
"Pada sebagian peperangannya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melihat wanita (terbunuh), lalu beliau mengingkari hal tersebut. kemudian 
beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak.” 

CA Aa JI Ayat Gan a UG se : PSAS Hg 
AIS PAN OGE al o Saya RA Sa 


úl SSI 


” 
sÍ A 


GS ái Sp GI 5 Je é LA Jus dp 
2o 020 Pn Tki Sa 


Ipa) Lag ABIS AU a a Me aa ara TAI daya ibadah 


lpas G AA Sa ira aal a Sa a aa Iga ust 
(AA AN LA In T h a 


33 
J; za J; SE BEA Ip JST) Tang Tp BE a Ga IE Ip Gta 
Pera 


858. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Abu 
Bakar Ash Shiddiq mengirim pasukan ke negeri Syam, lalu dia ikut keluar 
bersama Yazid bin Abu Sufyan yang saat itu memimpin seperempat dari tentara 
tersebut. Orang-orang berkeyakinan bahwa Yazid pernah berkata kepada Abu 
Bakar, "Engkau naik, atau aku yang turun." Abu Bakar berkata: "Janganlah kamu 
turun agar saya mengendarai kendaraan. Saya telah meniatkan langkah- 
langkahku ini hanya di jalan Allah." Kemudian Abu Bakar berkata kepadanya: 
"Kalian akan mendapatkan suatu kaum yang mengklaim bahwa mereka 
telah menahan dirinya untuk Allah, maka jauhilah mereka dan apa yang 
mereka sangkakan. Kamu juga akan mendapatkan suatu kaum yang 
menggunduli bagian tengah kepala mereka, maka pukullah apa yang 
mereka cukur tersebut dengan pedang. Sungguh saya berwasiat kepadamu 
dengan sepuluh perkara: jangan sekali-kali kamu membunuh wanita, anak- 
anak dan orang yang sudah tua. Jangan memotong pohon yang sedang 


y 


€ 


gager 


ik pa SAS T ia aga Gl a LS 


284 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan menyembelih kambing 
ataupun unta kecuali hanya untuk dimakan, jangan membakar pohon 
kurma atau menenggelamkannya. Dan janganlah berbuat ghulul atau 
menjadi seorang yang penakut." 


04. Seseorang yang diberi sesuatu saat perang fii sabilillah 


-” 
£ r2 f- 


D J d GA JS SL 5 Di TS oy a aE GE BEE NU GE GA i 
a GSUS SA gah EA a Jai 


859. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar bahwa jika dia memberikan sesuatu di jalan Allah, dia akan berkata kepada 
yang menggunakannya: Jika kamu telah sampai di sebuah lembah sebuah desa 
maka itu terserah kamu. 


3 Pd 
33 Oa 4 3. NY Ss... -d r - 2$ - o -0 07” P EEES 
JI ES Il Jai OS ap a Ol aaa a a Ban 
Ia agi g g ES iaa 


860. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Sa'id 
Ibnul Musayyab berkata; "Jika seseorang diberi sesuatu dalam sebuah 
peperangan, lalu dia sampai lokasi keberangkatan perang, maka barang itu 
menjadi miliknya." 

05. Hal-hal yang perlu diketahui masalah nafl (pemberian tambahan) 

Ig IE fo ói Ip IE ÓI E SE i gp NG SE gA aiie 
na AE i MAA OS S D AS a at Ip AI LE Ga Ea é 


” 
a 


gi eng “Den BLN 2 eng H ” 
a Toon a a ås Un g 


ANN 


861. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah mengutus 
pasukan yang di dalamnya ada Abdullah bin Umar menuju Najd, lalu 
mereka mendapatkan rampasan perang berupa unta yang banyak. 
Sehingga mereka mendapatkan bagian sebanyak dua belas atau sebelas 
unta, dan mereka juga diberi tambahan satu unta per orang." 


A2 è 3 5 Li A 3- Zas -0 r -2 r 355 Pd o -07 0. -or EE 


o 
” 


- na A He PAUK Za 7 
a a gal Dalan aps a 15 


Lpo N 


862. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa ia 
mendengar Sa'id bin Musayyab berkata: "Orang-orang (kaum muslimin) jika 


285 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


membagi harta ghanimah dari peperangan, mereka mensetarakan satu 
ekor unta dengan sepuluh kambing." 


06. Salab (Semua perlengkapan yang dikenakan prajurit musuh yangterbunuh) 
a pe aig ae l Í A 4 Iga BE ay B3 ne 53 
aa oa S5 S6 Bs Sa Ha P an BEG US 
kb SG Jit ane ya FA Lia dia da EN Ga Oa Ja 


3 
- 


j6 u E EAR ae EATS Pen ias 


fua Ia Fa di deg Jan An E ÄI a IS É 
Ls JS Ia JO bala | Pa Gea Be Ja ena 


dn BU a Je 3 NA Pe SIB Ip OB el JG LA i An ake 


A eg r A A E 


MERA A AN Sena 


A ai a EE 


e æ + 


863. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
'Amru bin Katsir bin Aflah dari Abu Muhammad mantan budak Abu Qatadah bin 
Rib'i, dari Abu Qatadah bin Rib'i ia berkata; "Kami berangkat bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pada perang Hunain, tatkala kami bertemu (dengan 
musuh), kaum muslimin bercerai-berai." Abu Qatadah berkata: "Aku melihat 
seorang musyrik tengah mengincar seorang muslim, maka aku mencarinya 
hingga mendapatinya dari arah belakang. Aku lalu menebasnya dengan 
pedang tepat pada bagian leher. Orang musyrik tadi menghadap ke arahku 
dan merangkulku dengan kuat hingga aku dapat merasakan hawa 
kematiannya. Dan tidak lama kemudian iapun mati. Lalu saya pergi 
membawanya." Abu Qatadah berkata: "Lalu aku bertemu Umar bin Khattab, 
maka aku pun berkata, "Apa yang terjadi dengan orang-orang musyrik? ' Umar 
menjawab, "Ini sudah menjadi ketentuan Allah Ta'ala." Kemudian orang-orang 
muslim kembali pulang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
'Barangsiapa membunuh musuh dan bisa membuktikannya, maka baginya 
harta yang dibawa musuh itu." Abu Gatadah berkata: "Aku lalu berdiri dan 
bertanya: "Siapa yang bisa menjadi saksi bagiku?" Kemudian aku duduk kembali. 
Beliau bersabda lagi: 'Barangsiipa membunuh musuh dan bisa 
membuktikannya, maka baginya harta yang dibawa musuh itu.'" Abu 


286 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Qatadah berkata; "Aku lalu berdiri dan berkata; 'Siapa yang bisa menjadi saksi 
bagiku?" Kemudian aku duduk kembali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda untuk yang ketiga kalinya, lalu aku berdiri, ketika itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 'Apa yang terjadi padamu wahai Abu 
Qatadah? '." Abu Qatadah berkata, "Lalu aku ceritakan kisah tersebut. Tiba-tiba 
ada seorang laki-laki berdiri dan berkata; "Benar wahai Rasulullah, dan harta 
rampasan yang dibunuh itu ada padaku. Relakankan barang itu untukku, 
wahai Rasulullah! ' Abu Bakar berkata; 'Tidak, demi Allah. Kalau begitu 
caranya, itu berarti ada salah satu dari singa-singa Allah berperang karena 
Allah dan Rasul-Nya, tetapi hartanya diberikan kepada kamu! " Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Benar kata dia, berikanlah kepadanya 
harta itu, ' laki-laki tersebut lalu memberikan harta rampasannya kepadaku. 
Maka senjata-senjata tersebut aku jual dan aku belikan sebidang kebun yang 
hendak panen di Bani Salimah. Harta itu adalah harta pertama yang saya peroleh 
dalam Islam." 


3 1 LE US IS da SE LE oy al IE AB pl IE ebi, 
JI IE BE JSI Ia LAI YEN Ia yag! ae Gal JUS JSI 3S oat 
Íó BLM à Ú Jó 3 JSI JII J8 Sa el pl JUS dl 


- 
£ or 


aero GEA NS JE G OS ME BAIK Ss jg a uii 


SA o -3 "o r “a 
SELI GS Sa 


864. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari al Qasim bin 
Muhammad ia berkata; Aku mendengar seorang lelaki bertanya kepada Abdullah 
bin Abbas tentang Al Anfal (harta rampasan) . Ibnu Abbas menjawab, "Seekor 
kuda itu termasuk ghanimah, begitu juga senjata atau perhiasan yang di dapat 
dari orang yang dibunuh." al Qasim berkata; "Laki-laki tadi mengulang 
pertanyaannya." Ibnu Abbas juga menjawab dengan jawaban yang sama. 
Kemudian lelaki itu bertanya lagi tentang Al Anfal yang termaktub di dalam Al 
Qur'an, lelaki itu terus saja bertanya, sehingga hampir-hampir saja Ibnu Abbas 
mengusirnya pergi. Setelah itu Ibnu Abbas berkata, "Apakah kamu tahu 
perumpamaan orang ini? Yaitu seperti Shabigh yang dipukul oleh Umar bin 
Khattab." 


07. Memberi nafl dari seperlima ghanimah 


JEN Gan PE GS JB AT a oy dam GE SEP Il IE MU IS Ea 


865. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Sa'id 
bin Musayyab berkata: "Orang-orang (peserta Perang) juga diberi tambahan 
harta dari yang seperlima." Malik berkata: "Itu adalah hadits terbaik yang saya 
dengar dalam masalah ini." 


287 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


08. Ghulul (mengambil rampasan sebelum dibagi-bagi) 

AK ai g aÉ SE a RA je GE ika 
a Ia 3G y E55 H3 EN IL Dhadi ih a o Sp 
Sri AN To Is IS ya PE tp IS 
Si AN AE sa gai SA ANE HN AL KA AN SI IP 


z z7 
A e z2 o3 ror ERA 


AS asi IS D GS Yg UK NG IE SAS US Tag y 
SE Ju 3G LAI, SN Si J sg su da $o 


- DE 


G aap ga si E J pai da KAS N be JG É S6 aaea py s 


EA E E RO Si dig 


866. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdu Rabbih bin Sa'id 
dari 'Amru bin Syu'aib berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
kembali dari Hunain, beliau menuju Ji'ranah. Orang-orang bertanya kepada 
beliau hingga unta beliau mendekat pada sebuah pohon lalu selendang beliau 
tersangkut, beliau pun terjatuh dari punggung untanya. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu bersabda: "Kembalikan selendangku, apakah kalian 
takut saya tidak membagi kepada kalian apa yang telah Allah kembalikan 
kepadamu. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Jika Allah 
mengembalikan kepada kalian, seperti pohon samur (salah satu jenis 
tumbuhan gurun) Tihamah dalam bentuk ternak, niscaya saya akan 
membagikan binatang itu kepada kalian. Sehingga kalian tidak 
mendapatiku sebagai seorang yang pelit, penakut dan pendusta." Tatkala 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam turun, beliau berdiri di depan manusia 
dan bersabda: "Kembalikanlah jarum dan pakaiannya, sesungguhnya ghulul 
(mengambil rampasan perang sebelum dibagi) pada hari kiamat adalah 
kecacatan, neraka, dan aib bagi pengambilnya." 'Amru bin Syu'aib berkata; 
"Beliau lalu mengambil bulu unta atau sesuatu yang lain dari tanah. 
Kemudian beliau bersabda: 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. 
Saya tidak mempunyai sesuatupun dari apa yang Allah berikan kepada 
kalian yang berupa rampasan Perang kecuali hanya seperlima, dan 
seperlima itupun dikembalikan kepada kalian." 


BERERE RE” y E D G GE GE 


(-} ” ID 


5 ol ES Pa 5 ap Jb ar Ie 
KAA A SAK ama Te Ul IE Ja Aa TA is Hu 


SA de 5 5 


288 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


KAA CSS JG AN is DI JG dag KE AI o AI Sae 


Orro r 


867. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Yahya bin Habban bahwa Zaid bin Khalid Al Juhani berkata; 
"Seorang laki-laki meninggal saat perang Hunain, lalu mereka 
menyampaikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Zaid 
menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Shalatilah 
teman kalian itu." Maka berubahlah wajah orang-orang karena ucapan 
Rasulullah. Lalu Zaid mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 'Teman kalian itu telah berbuat ghulul di jalan Allah." Zaid bin 
Khalid berkata; "Kami membuka barang-barangnya, ternyata kami menemukan 
marjan (mutiara mahkota) Yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham." 


azr 55 wt $ Zro? ; 2 .. cat 2 z or or r o „97 90. -0r Zaz 
G A1 GESI 35 al o AI oy ML E GE aai o gA oE G BS) 
AR 1 : 

SI Ca ba 


Id 3 SG AI MN KU Ag ala AN IA Jang GI 


Al Io AI Iya MU NAS a J5 Ess ag Ol Gp Jb 
Kawal! IE ata 3 US apa £ HS 5 ding ala 


868. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abdullah 
bin Mughirah bin Abu Burdah Al Kinani bahwa telah sampai kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemui manusia di kabilah- 
kabilah mereka seranya mendoakan mereka semua, kecuali satu kabilah. 
Abudallah berkata, "Dan ternyata kabilah tersebut menemukan sebuah 
kalung marjan pada pelana milik salah seorang dari penduduknya hasil 
pencurian harta ghanimah. Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi mereka dan bertakbir atas mereka sebagaimana 
beliau bertakbir atas orang mati." 


BA gi SE oi Ih de IE ÄN S y A E NG Bi, 
Ji S 6, J5 WAS SAS S5 es pe Aa A Jaa aa G JP 
JS spi US S ae AN ur a GG ph o 
SA gay É y Se si oo Í aa e i Ko MI Jis Ep aeu d 
JUS i uab SG aga iag $y alag EA Go A Jain J65 BE Ia 


DAN Ó on Kami si É un IS A Jay ni Él 


- ae 


-” 
PER ” s $ 
+ 


a É aa GDG JG GE ae JiS MEI amat A I a KS ep EN li 


289 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Di JS Tag KIE TI AI Na J33 2 
Ba Ag ala 


se 


869. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Tsaur bin Zaid Ad-Dili dari Abu 
Al Ghaits Salim mantan budak Ibnu Muthi', dari Abu Hurairah ia berkata: "Kami 
berangkat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada Perang Khaibar, 
namun kami tidak mendapatkan ghanimah yang berupa emas ataupun uang. 
Kami hanya mendapatkan harta berupa pakaian dan perkakas." Abu Hurairah 
berkata, "Rifa'ah bin Zaid lalu memberi hadiah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam seorang budak hitam yang bernama Mid'am. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kemudian menuju Wadil Qura. Ketika kami tiba di Wadil Qura, 
tiba-tiba muncul anak panah yang tidak diketahui pemiliknya mengenai Mid'am 
yang sedang menuntun unta Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam hingga 
tewas. Orang-orang berkata: "Mudah-mudahan dia masuk surga." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekali-kali tidak, demi dzat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, mantel yang telah dia ambil pada Perang 
Khaibar itu adalah termasuk ghanimah yang belum dibagi, dan itu akan 
akan menyalakan api pada dirinya." Abu Hurairah berkata: "Tatkala orang- 
orang mendengar ucapan Rasulullah, datang seseorang dengan membawa satu 
tali sandal atau dua tali sandal kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu tali sandal atau 
dua (yang belum dibagi) bagian dari neraka." 


Or or Anta dut 


Í ÉE y DI E SE iiis i aa y g E a SE Si, 
Sesi EAI aa 
KAN kah ES Vj ann Ol JKN A3 AL 
Fiai AS AI AA ya 33 EV, 


ti 
o 


870. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa telah 
sampai kepadanya dari Abdullah bin Abbas ia berkata; "Tidaklah ghulul 
menyebar pada suatu kaum, kecuali akan ditimpakan kepada mereka rasa 
ketakutan. Tidaklah perzinaan itu tersebar pada suatu kaum, kecuali akan 
banyak kematian menimpa mereka. Tidaklah suatu kaum mengurangi 
takaran dan timbangan kecuali akan diputus rizki kepada mereka. Tidaklah 
suatu kaum berhukum kepada selain Al Haq kecuali akan tersebar 
pembunuhan. Dan tidaklah suatu kamu mengkhianati janji kecuali Allah 
akan menguasakan musuh atas mereka." 


290 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


09. Syuhada fii sabiilillaah 


A 
a 3 o r 


KIE To SI Ina SI 5 Dl Eu 


- sor 


ANU agil s Ioi Suada 


871. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku ingin 
berperang di jalan Allah hingga terbunuh, lalu aku dihidupkan kembali dan 
terbunuh, kemudian aku dihidupkan kembali dan terbunuh." Abu Hurairah 
mengatakannya sampai tiga kali; "Saya bersaksi, demi Allah." 


ae i io Al a oii SA A E RN EN gi E u GE a 
Je o Ka Gi i Giy WAE A JH iis JG Ag 


ar 05 035 - 3e r’ 


ipii BUS ARZIR D 3 Jana 


872. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
Ta'ala tertawa terhadap dua orang laki-laki, salah satu di antara keduanya 
membunuh yang lain. Tapi keduanya masuk syurga. Yang satu berperang di 
jalan Allah lalu terbunuh, kemudian Allah menerima taubat seorang 
pembunuh, lalu pembunuh tersebut berjihad dan terbunuh." 


Kana NA NE EN MP Il IE ML i y 
J aa g A EN Tg Jaa GA AE ta pol lg J6 Ala 
CWA 8) 2 23 Sy 5 UI GS Lan A23 Zal a ay Aes 


873. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi 
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang terluka di jalan 
Allah -dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalan Nya-, kecuali dia 
akan datang pada Hari Kiamat sedang lukanya tersebut mengalirkan darah 
segar, warnanya warna darah namun baunya bau kasturi." 


o 3 HET dá É ENI 3 PERKARA GE ML IE Ia, 


AW ay Ir si sa iban SI bo ja 


291 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


874. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Umar bin 
Khattab ia berdo'a: "Ya Allah, janganlah Kau jadikan kematianku pada tangan 
seorang laki-laki yang menunaikan shalat kepada-Mu meskipun hanya sekali 
sujud, yang dengan hal itu aku akan berhujah di depan-Mu pada hari kiamat." 


So D Sa Il op daa GE dath o GE E G Su 
IL ds G JUS ia e a o A1 Js dy a IE SI al GE S 


ói Jani JS GUS é AA Eni pih HE DAA GE a Jasa G SA 
ds GAN IL ag a Jar 256 JII PAN Bi lag IE 


LAN ji Tp is se ci AS Aa da jan Jr MISA g 
jne JB US BA) da lan ja 


” 
w 


875. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Abu Sa'id Al Maqburi dari Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya berkata; 
"Seorang laki-laki menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya, 
"Wahai Rasulullah, jika saya terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar 
mengharap ridla-Nya, terus maju tanpa lari dari peperangan, apakah Allah 
akan mengampuni dosa-dosaku'. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 'Ya benar'. Tatkala lelaki tadi pergi, Rasulullah memanggilnya kembali, 
atau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya. Beliau bertanya 
kepadanya: "Apa yang telah kamu katakan tad?" laki-laki itu lalu mengulangi 
ucapannya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, kecuali 
hutang. Hal itulah yang dikatakan JIbril kepadaku'." 


AO Fo AI Jaa Si hai Di AU ae pu da PAI Gl IE G SE AS 


AN Ing GAN Gak E pi JUS egde a ai AKA JG da ade 


zZ 


Paan Ko di js a US biag a US WI oniy 
Bias GŠ GÍ JOS 3 s a S3 Ga ISU KAN 


876. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadir mantan budak 
'Umar bin "Ubaidullah, telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata kepada para syuhada' Uhud: "Mereka adalah 
Orang-orang yang telah saya saksikan kematiannya." Abu Bakar Ash Shiddig 
bertanya: "Wahai Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara mereka juga, kami 
masuk Islam sebagaimana mereka masuk Islam, dan berjihad sebagaimana 
mereka berjihad?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Benar, 
tapi saya tidak tahu apa yang akan kalian lakukan sepeninggalku?" Abu 
Bakar menangis, dan beliau juga menangis. Abu Bakar berkata: "Apakah kami 
akan menjadi orang-orang yang seperti itu setelah engkau?" 


292 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


si UN da da A Ian É J5 ga Janin pp BP Uh Su 
SAE LI Fo dl Jaa JS yaa Getah i b Jú Bg 3 Jes SO Hau yi 


3 3. 


ÉI Jawa d Ei Sai LSI Al Jai 6 g id ja gs elu Bah Bb 
San pi KU ee BAN Pb NE 


Oom -— 3 


bad! ga Oa SIB Giu G g bé ii ái 


877. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata; 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk-duduk, sementara 
kuburan yang ada di Madinah sedang digali. Ada seseorang mengamati kuburan 
tersebut sambil berkata; "Alangkah buruknya pembaringan seorang mukmin." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas bersabda: "Alangkah jeleknya apa 
yang kamu katakan itu." Lelaki itu berkata; 'Wahai Rasulullah, bukan itu yang aku 
maksud. Tetapi orang-orang yang meninggal di jalan Allah." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Kematian di medan perang itu tidak 
ada bandingannya. Tidak ada satu jengkal tanah pun di bumi ini yang lebih 
aku sukai untuk menjadi kuburanku kecuali darinya." -tiga kali- maksudnya 
adalah di kota Madinah." 


10. an hal yang menjadikan syahid 
CÍ $ AAN Jai S6 a Sada GA g is 


Z e " A 


la al 9 o 1833 Ola 3 Da 


878. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam bahwa 
Umar bin Khattab pernah berdo'a: "Ya Allah, saya meminta kepada-Mu mati 
syahid di jalan-Mu, dan wafat di negeri Rasul-Mu." 


an GAS yak A3 J3 ABI 3 JAE IN sama ve r a JŽ GE Me GE Gi 


ai ani E 5 SRG AE ii i gi Gai p T ian A 
Laal Ia Ing ia jig aka 5 la G3 TE us 
AN IE kiai 


879. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar 
bin Khattab berkata: "Kemuliaan seorang mukmin adalah ketakwaannya, 
agamanya adalah kehormatannya, wibawanya adalah akhlaknya, 
sedangkan keberanian dan jiwa pengecut adalah adalah naluri yang Allah 
tanamkan kepada siapa yang Ia kehendaki. Orang yang takut akan lari dari 
membela bapak dan ibunya, sedang orang yang berani akan berperang 


293 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


membela sesuatu yang tidak akan dibawa ke dalam rumahnya. Gugur 
dalam peperangan adalah salah satu jenis kematian, sedangkan syahid 
adalah orang yang menyerahkan jiwanya kepada Allah." 


11. Beberapa hal yang harus diketahui saat memandikan syahid 


KR Si 3 ae 


= Si E i AN nE PR Pn AAS 


at AP aga NITA A 


880. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata, "Umar bin Khattab dimandikan, lalu dikafani dan dishalatkan, 
padahal dia adalah seorang syahid, mudah-mudahan Allah merahmatinya." 


12. Hal-hal yang dimakruhkan dibawa fii sabiilillaah 


2 or ” 


fe atii aai ri a ana a AB 
He pai FO II Angan tekan peka Pet 


2-0. I 


3 mbah TN AI ABI 33 P3 JUS al JA IE ara ORAS 
Sa 


881. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, 
"Dalam setahun Umar bin Khattab bisa membawa empat puluh ribu unta, yang 
mana seekor unta membawa seorang lelaki ke syam, dan seekor unta membawa 
dua orang laki-laki ke Irak. Lalu seorang warga Irak mendatanginya dan berkata; 
"Bawalah aku dan Suhaim." Maka Umar bin Khattab berkata; "Aku bersumpah 
dengan nama Allah atas kamu, apakah suhaim itu tempat air yang terbuat dari 
kulit?" laki-laki itu menjawab; "Ya." 


13. Anjuran atau Motivasi Jihad 

SE JB BAY ale Tab lp Bae y BE au PE i 
Mb Seda ol ate AT p TEA A3 JI RS MA 3 MI is 
u ag sié d Jo ka An ea JAS SAI o GÉ CË pia ANE 


“no o 20 ye oz 


yag Bis Up a A s tah d Ik ella Sal a 
PERASA G Soe G Da a Nan 


-” 


SG jl OS SA BI Jia SA fe Ep Au 3 5 Ga AMI 
Kn PS gu pa ha aa Ra 


E 


J d NE E bh GA i Ia on JÓ Kai G l Jaran GD EA EIG iis 


294 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


II Ips 5 ES SE IN a JUS 3 HA E aii hjii Hal E KA Á 


. ez 9. o £ 


LE has SIKA IAI 3 Pl LS J3 MN Ha c já i CEPE FS 
ESIS AA ie ES Se GSIS IE 


882. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin 
Abu Thalhah dari Anas bin Malik berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi ke Quba, beliau menemui Ummu Haram binti Milhan, lalu Ummu 
Haram menyuguhi beliau makanan, Ummu Haram adalah isteri 'Ubadah bin 
Shamit. Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuinya, lalu 
ia memberi makanan kepada beliau. Ummu Haram kemudian duduk menyangga 
kepala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga beliau tertidur. Kemudian 
beliau bangun sambil tertawa, Ummu Haram berkata, "Aku lalu bertanya, "Wahai 
Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa?" Beliau menjawab: "Telah 
diperlihatkan kepadaku beberapa orang dari umatku yang berperang di 
jalan Allah, mereka unggul di atas lautan laksana para raja di atas dipan." 
atau "Seperti raja-raja di atas dipan." -Ishaq ragu akan hal ini- Ummu Haram 
berkata; "Aku lalu bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, doakanlah agar 
aku termasuk dari mereka." Beliau lantas mendoakan Ummu Haram dan kembali 
meletakkan kepalanya untuk tidur. Kemudian beliau bangun dan tertawa, Ummu 
Haram bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat anda tertawa?" beliau 
menjawab: "Telah diperlihatkan kepadaku sekelompok orang dari umatku 
yang berjuang di jalan Allah, mereka seperti para raja di atas dipan." atau 
"Seperti raja-raja yang berada di atas dipan...sebagaimana yang disabdakan 
pertama tadi. Ummu Haram berkata; "Wahai Rasulullah, berdoalah agar aku 
termasuk dari mereka." Beliau bersabda: "Kamu termasuk orang-orang yang 
pertama dari mereka." Anas bin Malik berkata; "Ummu Haram mengarungi 
lautan pada masa Mu'awiyah, lalu ketika hendak menepi ke pantai, dia terlempar 
dari kendaraannya dan meninggal dunia." 


GiS Ia ade SAS G óig J; ade a 


3.222 aa 


es jib giz 3 SB Je g HET 


En SA Jas 


883. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abu Shalih 
As-Saman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Seandainya tidak khawatir memberatkan umatku, sungguh aku 
tidak ingin tertinggal dari pasukan yang keluar untuk jihad di jalan Allah, 
tapi aku tidak menemukan sesuatu yang dapat aku persiapkan untuk 
mereka, dan mereka juga tidak mendapatkan sesuatu pun yang dapat 
mereka bawa hingga mereka dapat keluar berperang. Berat perasaan 
mereka untuk tidak ikut perang setelah kepergianku. Sungguh, ingin sekali 


295 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


aku berperang di jalan Allah hingga terbunuh, kemudian dihidupkan dan 
terbunuh, kemudian dihidupkan dan terbunuh. 


3 
s 


SE AI ad JB SA ay GÉ UI JB Jasa 3 BE ML Su, 
JII DA II Jam 6 PET A a o aa a Nan 


Zer Po Ag o 


Len IN a a A aa Kr 


w s 2? z “ o æ A A 


Gr 030 o- 35 


2 aga ihg dag ala HI Ía 


884. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, "Saat 
terjadi perang uhud Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa 
yang dapat memberitahuku tentang keadaan Sa'ad bin Rabi' Al Anshari? ' 
lalu ada seorang lelaki berkata: "Saya, wahai Rasulullah! " laki-laki itu lantas pergi 
mencari Sa'ad di antara para syuhada'. Sa'ad bin Rabi' bertanya: "Sedang apa 
kamu?" Laki-laki itu menjawab: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengutusku kepadamu supaya aku mendapatkan khabar tentangmu." Sa'd 
berkata: "Pergilah kepada beliau, sampaikan salam dariku dan kabarkan 
kepada beliau bahwa aku mendapat luka tusukan sebanyak dua belas 
tusukan. Aku merasa bahwa kematianku telah dekat. Kabarkanlah kepada 
kaummu bahwa tidak ada udzur bagi mereka di sisi Allah, jika Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam terbunuh sementara salah satu dari mereka 
masih ada yang hidup." 


MM GE Ig KE AN Ta AI Jian DI sama Pula, 
LS a gi Gb KAN o oa j PARET BPPS 


JÉ 5 PU ia pó os G G G Si Ei 5 


885. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu memotivasi para sahabat 
untuk berjihad dan mengingatkan mereka akan keindahan syurga. Saat itu 
ada seorang laki-laki Anshar sedang makan beberapa biji kurma yang ada 
di tangannya, laki-laki itu lalu berkata; "Saya termasuk orang yang tamak 
terhadap dunia, jika saya sampai menghabiskan kurma ini." Laki-laki itu 
kemudian membuang kurma yang ada di tangannya seraya meraih pedang 
dan maju untuk berperang hingga terbunuh." 


296 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ATI Got 01 aor TG aE — ME ae An en Da UT ar san EEES 

SAS 9 Su gal Jb IJ a GE ana DE Hb BA 
oz aeri aE aaa a ee AR PAN SIP se D KIPAS AN 5 
TE AAN DAS a Du yA 33 Ab Png Ob Al a Kan SI ad 


702 (P TE 4 . 2 ” 12 A 2 r7 F- a” $ . ZOR 7 os. 23 
LEZ Ig PIL yd ad PUS Y3 LAN ad Kala YG ASI ad GAS Y 33 
BUS Ala ap Al BERA 


886. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Mu'adz 
bin Jabal berkata; "Perang itu ada dua macam; perang yang didanai dengan 
harta yang berharga (halal), bagi orang-orang yang bergabung dimudahkan, 
panglima ditaati, dan dijauhinya segala bentuk pengrusakan, maka itulah 
perang yang semuanya bernilai kebaikan. Adapun perang yang di 
dalamnya: tidak diinfakkannya harta yang berharga, orang-orang yang 
bergabung tidak dimudahkannya, panglima tidak ditaati, dan segala 
bentuk pengrusakan tidak dijauhi, maka perang semacam itu tidak akan 
bermanfaat bagi bala tentaranya." 


14. Kuda perang, perlombaan, dan memberi anggaran perang 
JG png AE AI a gray Ol TAS o D eng Si 
Digi 


887. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada ubun- 
ubun kuda terdapat kebaikan hingga Hari Kiamat." 


” 
” Aw 


g ag KAA A A E SE a E u a 
Í ai pii a g ghi G uii og iii Ia Oa EA i 5 


” 
9r GS 0514 


Lo Gel Gran OS GAS Gp AAL AAS IG BS? Jl RA Ga Ta 


888. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempertandingkan 
kuda yang telah dipersiapkan untuk pacuan dari Haifa' hingga Tsaniyyatul 
Wada'. Beliau juga pernah mempertandingkan kuda yang tidak 
dipersiapkan untuk pacuan, dimulai dari Tsaniyyah sampai ke masjid Bani 
Zuraig. Dan Abdullah bin Umar termasuk salah seorang pemenangnya." 


oi 47 Pe 2 In Goa! Lo. - 2 r 355 - o Lo or” 0. 3 - 
o 


7s Tr -ok z Pen ing “sangan 7 82, Pa er 3 e, 
É aE DÉS A Ga a GA op JIE Ga GE y ab 


297 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


889. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa ia 
mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, "Tidak mengapa pacuan kuda 
dilakukan apabila ada penghalalnya. Jika dia menang maka dia berhak 
mengambil taruhan, dan jika kalah maka dia tidak wajib membayar 
sesuatupun." 


LOL DAN 


Teman P3 G5 a aE I Id NN A a 
JB GI Sa GI JUS BUS Ka 


890. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bermimpi sedang mengusap wajah 
kudanya dengan selendangnya. Ketika ditanyakan tentang hal itu, beliau 
menjawab: "Tadi malam aku diberi diteguran tentang kuda." 


Ta AE AI Ko Al Sya DI SU gp al IE In MA JA ME aie y 
nd aduk tebal sir SiG) 6 S ati gs pA 


G3 G3 


TI Io AN j gn dg SAS IE 33 SG Laba Aga Lang Sya 


dna ana as (dns gas asa Rin in ke 


891. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas 
bin Malik berkata, "Tatkala Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam keluar ke 
Khaibar, beliau memasuki kota itu pada waktu malam. Jika beliau mendatangi 
suatu kaum pada malam hari, beliau tidak akan menyerang mereka hingga terbit 
fajar. Tatkala pagi hari, orang-orang Yahudi keluar membawa cangkul dan 
keranjang mereka. Ketika mereka melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, 
mereka berkata: "Muhammad! Demi Allah, Muhammad dan tentaranya (datang)! 
" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allahu Akbar, hancurlah 
Khaibar, jika kami memasuki halaman suatu kaum niscaya '(...Maka amat 
buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu) 
"" (Os. Ash Shaffaat: 177) 

AP IS IP 0 PI IE NA AB ol SE Ab IE Ba) 


ror one aÙ 


A1 KA GAN Ga AN Ja di GI ya JG Al NN an 
Semu A oG ie ES AN Jal Ga GÉ 33 HE NAK 
LL Ep P3 Awa LENES ia OS ia) REKA A3 


“0. o Pd a$ 


JE aó da SNI aa Ia F Ia G G A Tin G AA 53 AS oE 


z 


” 
w 
Ò 


o 
” 03 


Lia WN yi A5 SES HA sah Ia IT EN 


298 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


892. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 
Abdurrahman bin 'Auf dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Barangsiapa menginfakkan sepasang barang di jalan 
Allah, maka di surga ia akan diseru, 'Wahai Abdullah, ini adalah sebuah 
kebaikan.' Bila dia ahli shalat maka dia akan dipanggil dari pintu shalat. 
Bila dia ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Bila dia ahli 
sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Bila dia ahli puasa, maka 
dia akan dipanggil dari pintu Ar Rayyan." Abu Bakar Ash Shiddiq berkata; 
"Wahai Rasulullah, jika seseorang dipanggil dari salah satu pintu dari pintu-pintu 
yang ada, itu sebuah kepastian, namun mungkinkah jika seseorang dipanggil dari 
keseluruhan pintu yang ada? Nabi menjawab, "Itu sangat mungkin, dan aku 
yakin engkau di antara mereka yang dipanggil dari kesemua pintunya." 


15. Memakamkan dalam satu liang karena darurat, dan kebijakan Abu 
bakardalam hal ini 


Aa Bag EREEREER a 
Ja Oa LAS OÉ, GaS a San BE 
KES Sa MAKA da VER UI GAS AE ip SEL la Up an A3 $ G6 
Se A pAr a a aa 


m 


A E E a 1253 AP DB 


dlu STES 
893. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Abu 
Sha'sha'ah telah sampai kepadanya bahwa kuburan 'Amru bin Jamuh dan 
Abdullah bin 'Amru -keduanya dari Anshar dari Bani Salam- rusak akibat hujan 
yang merendamnya. Hal itu karena kuburan berada di area banjir, keduanya 
dikubur dalam satu liang, dan mereka termasuk kurban yang terbunuh dalam 
perang uhud. Lalu digalilah kuburan mereka untuk dipindahkan, namun jasad 
keduanya tidak berubah sama sekali, seakan-akan keduanya baru meninggal 
kemarin. Salah seorang dari mereka terluka dan melerakkan tangannya pada 
lukanya, lalu ia dikuburkan dalam kondisi seperti itu. Setelah digali, tangannya 
berusaha untuk diluruskan namun tidak bisa (kembali ke tempatnya semula) . 
Padahal jarak antara perang uhud dan saat penggalian itu dilakukan adalah 
empat puluh enam tahun." 


16. Dua orang atau tiga orang boleh dikubur dalam satu lubang saatdarurat 
e Jú giall i l dE pa JB Sl aI E l oy ig oE MU 3S a 


” 
A 


aa ade a Kis A56 YA a 


Su SSI ió Ml E Ip PS 


s =% sg 8, >$ 
” + “ 
AEST) Ss Bu 3 
Ld - P 
Pr ah 


- 


i< 


5 
S 


299 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


894. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
berkata; "Harta ghanimah dari Bahrain tiba di hadapan Abu Bakar Ash Shiddig, 
lalu ia berkata; 'Barangsiapa mempunyai janji di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka hendaklah ia datang kemari." Lalu Jabir bin Abdullah datang 
menemuinya, lalu Abu Bakar memberinya tiga genggam harta." 


10. Nadzar dan Iman 


01. Bernadzar untuk berjalan kaki 


Pei 
ABIS dn j2 D Gak SGE G3 Kab Ol Ust op D ag 


Oe ror 


GS aail aag ae l To Ó Jaa JUS ai d; 555 Ss ESG 


895. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Abdullah bin Abbas berkata, 
"Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
"Ibuku telah meninggal sedang dia masih mempunyai nadzar yang belum 
dia tunaikan, " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah 
nadzarnya." 


S GEI GE YAN LS Sa AA BE JI CE ai BSI 


m0 


AA GE AS Gili T Jai JUS Ap NU gi 


896. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
bibinya bahwa ia menceritakan dari Neneknya bahwasanya ia pernah bernadzar 
untuk berjalan hingga ke masjid Quba, namun ia meninggal sebelum 
menunaikan nadzarnya. Lalu Abdullah bin Abbas memerintahkan anak 
perempuannya untuk berjalan hingga ke masjid Guba menggantikan ibunya." 
Yahya berkata, "Aku mendengar Malik berkata: "Seseorang tidak layak berjalan 
untuk menggantikan (nadzar) orang lain." 


Mk ngak Man Io MIE SP UUS Su 


Sa ja jay FAIS tr kakak G gi Kan 


Pr aa? 3 ort 


Gi; Eis pas eiis 6 ies Joi ka de Iin sai dB sd GAN NS ai 


"EE 


aall dan Eir CAS élje Mana Pen 
Gis JAN Maag ea J EA gia DS J JS WS ge SG 


300 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


897. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Habibah 
berkata; "Aku berkata kepada seseorang, padahal waktu itu aku masih kecil, 
"Tidak boleh seseorang mengatakan 'Saya wajibkan atas diriku untuk berjalan ke 
Baitullah', dan tidak mengatakan 'Saya bernadzar untuk berjalan'." Lalu ada 
seorang laki-laki berkata kepadaku, "Apakah kamu bersedia menerima buah ini - 
sambil menunjukkan buah mentimun-, dengan syarat kamu mengatakan 'Wajib 
bagiku untuk berjalan hingga ke Baitullah'?" Abdullah bin Abu Habibah berkata; 
"Ya." Hal itu saya katakan ketika aku masih kecil, ketika aku telah dewasa dan 
bisa berfikir, maka dikatakanlah kepadaku, "Engkau mempunyai kewajiban untuk 
berjalan (menepati nadzar) ." Maka aku pun mendatangi Sa'id Ibnul Musayyab 
dan bertanya mengenai hal itu. Dia menjawab; 'Wajib bagimu untuk menepati 
nadzarmu', maka aku pun berjalan hingga ke Baitullah." Malik berkata; "Inilah 
pendapat kami." 


02. Bernadzar untuk berjalan ke baitullah lantas tidak mampu 


S gi Ga pE g Sep NI Tg CN GA Pan GE E 35 
apek bo BA Sat yap sig SU ja aa 
Ia uas 5 CSS lara jas B3 di JAE NIS ab A aa JUS Ia En 


Mn bakat bait 


IN e Ji Ja Vai UE RI at 33 la uh mama! an SARI Al ML 


898. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Urwah bin Udzainah Al 
Laitsi berkata: "Saya keluar bersama nenekku yang mempunyai hutang nadzar 
berjalan hingga ke Baitullah, hingga ketika sampai setengah perjalanan ia merasa 
lemah. Lalu ia mengutus budaknya untuk bertanya kepada Abdullah bin Umar, 
dan aku ikut bersama budak itu menemui Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar 
menjawab: 'Suruhlah nenek tadi berkendaraan, setelah itu ulangilah pada waktu 
lain dengan berjalan dari tempat di mana dia berhenti." Yahya berkata: "Saya 
mendengar Malik berkata: 'Menurut pendapat kami, di samping itu dia harus 
menggantinya dengan sembelihan." Telah menceritakan kepadaku dari Malik 
bahwa telah sampai berita kepadanya, bahwa Sa'id bin Musayyab dan Abu 
Salamah berpendapat sebagaimana pendapat Abdullah bin "Umar. 


PA Go lia Laba ega hi 
IN tinch ba G Gi TE WA 3 adl has IS Ke Me 


A3 cte y GA JO LS bp i Ia AE ail Il Gab KAA 
E S He Is) ŠÍ SI ng dl asia Ae Jai Sa Cile ANE Io JUS 


301 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


899. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata; "Aku 
bernadzar untuk berjalan kaki, tetapi kemudian aku terkena sakit pinggang 
sehingga aku naik kendaraan sampai tiba di Makkah. Aku lalu bertanya kepada 
Atha bin Abu Rabah dan yang lainnya. Mereka menjawab; 'Kamu wajib 
menyembelih hewan." Ketika tiba di Madinah, aku bertanya kepada para ulama' 
yang ada di sana. Mereka juga menyuruhku untuk berjalan sekali lagi dari tempat 
di mana aku berhenti karena kelelahan. Maka aku lalu melaksanakan perintah 
tersebut." Yahya berkata; "Saya telah mendengar Malik berkata, "Menurut 
pendapat kami tentang orang yang berkata 'Wajib bagiku untuk berjalan ke 
Ka'bah', maka jika memang ia tidak mampu, ia boleh berkendaraan. Kemudian ia 
kembali dan berjalan dari tempat semua saat ia merasakan kelelahan. Jika dia 
tidak mampu berjalan lagi maka hendaknya ia tetap berjalan semampunya, lalu 
berkendaraan. Baru kemudian ia wajib menyembelih unta, atau sapi atau 
kambing jika memang tidak mampu kecuali hanya itu." 


03. Nadzar untuk bermaksiyat kepada Allah 


-_ 07” AF 


ÚI Jam SE il CA ET 3 o 5 o y AP NU SE g i 


Pali f sai 3 iy Kish Ís sié i ja 


. .. 


SRA K S1 3S WES Iin JL TES ge 3 SE IG eh Ig 
| sd Kas : baja Dan sié i fo d Jan JS peras a 
Il i AN Gi AB AN HN A G JG Hae Aa o Si; 


PA 
rd 
Zai 


a AN GE GI PERAK u a if Ia ae AN fo AI Iis ial 355 


* æ 


900. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Humaid bin Qais dan 
Tsaur bin Zaid Ad Dili bahwa keduanya mengabarkan kepadanya suatu hadits 
dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu salah seorang dari keduanya 
menambahi keterangan sahabatnya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah melihat seseorang berdiri di bawah terik matahari. Beliau 
bertanya: "Untuk apa dia lakukan ini?" Mereka menjawab; "Dia telah 
bernadzar untuk tidak berbicara dan tidak berteduh dari terik matahari serta 
tidak pula duduk sambil berpuasa." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Suruhlah dia untuk berbicara, berteduh, duduk dan melanjutkan 
puasanya." Malik berkata; "Saya tidak mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menyuruhnya untuk membayar kafarat," Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menyuruhnya untuk menyempurnakan janji kepada Allah berupa 
ketaatan (puasa) dan meninggalkan janji kepada Allah berupa kemaksiatan 
(nadzar di luar kemampuan)." 


302 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


nana aa 


” 


ži oi SSi SI ee yA é 


RA 
3 

NN) 
G 

$ 
a: 
a 
R 
Da : 


A ge KA 


AB ate 5E a JA iE C g bi Ba g e EE A Mai 
S3 i u úI ga ad Jas BO agta Ge tah PAS aii (JBS 


901. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim 
bin Muhammad Bahwasanya ia mendengarnya berkata, “Seorang wanita 
menemui Abdullah bin Abbas dan berkata; "Saya telah bernadzar untuk 
menyembelih anakku." Ibnu Abbas lalu berkata; "Jangan kamu sembelih 
anakmu, dan bayarlah denda atas sumpahmu." Kemudian orang tua yang 
berada di sisi Ibnu Abbas berkata, "Bagaimana bisa dia harus membayar 
kafarah? ' Ibnu Abbas menjawab; "Allah Ta'ala berfirman: "(Dan orang-orang 
yang melakukan zhihar di antara kalian terhadap isteri-isteri mereka) ' (Os. 
Al Mujadilah: 3) kemudian Allah menetapkan kafarah padanya sebagaimana yang 
kamu ketahui." 


SE KAA l ÁA y etl E AI MUSI sop lb IE ML HE GIS, 


SN 338 ag Kala TI malas DN 5S Ia JB dg IE AI Io AI Jaa DI IG 


SA A Ja d Jo J GA Jadi JUS AP cat y GE JO sang F D gani 


” 
w 


Í paa di DL Jai DN GEA DN ra II ga DN Ia A3 
seb Gb oa WI lu PIS PPE E Gu Sua N 
N An AR E WI Ia 


os 


La sU WNI Pb BM ad SY 


A 
Kera 


902. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Thalhah bin Abdul Malik Al Aili 
dari Al Qasim bin Muhammad bin Ash-Shiddiq dari Aisyah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada 
Allah, maka hendaklah ia lakukan. Barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat 
kepada-Nya, maka janganlah ia dilakukan." Yahya berkata; "Saya mendengar 
Malik berkata: Makna sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam "Barangsiapa 
bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka janganlah ia melakukannya, " 
yakni jika seseorang bernadzar untuk berjalan ke negeri Syam, atau ke Mesir, 
atau ke Rabadzah, atau ke tempat lain yang tidak ada nilai ketaatan kepada Allah, 
atau jika dia mengajak bicara kepada seseorang atau selainnya. Maka tidak ada 
kewajiban baginya dari hal itu: jika dia memberi tahu seseorang atau 
mengingkari janji tersebut, karena hal ini tidak ada nilai ketaatan. Janji Allah itu 
harus ditepati jika ada nilai ketaatan di dalamnya." 


303 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


04. Senda gurau dalam masalah sumpah 


Jp ESE GSI a i ASE SE dal SE RS oy plán GE NG SE gA gie 
AG Í Á T N JS ya 3 


903. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari 'Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata; "Sumpah yang tidak 
dianggap adalah ucapan seseorang, "Tidak, Demi Allah, tidak, Demi Allah." 


05. Sumpah yang tidak wajib membayar kaffarat 


BSI JG ia Jai GE Di gat oy D aE GE SEE G EA iis 


o ” a o7 er 5 and gi - 
ESZ ade HS sa gw 


904. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata; "Barangsiapa berkata; 'Demi Allah, ' kemudian dia berkata 
'INSYA ALLAH' (jika Allah menghendaki), kemudian dia tidak melaksanakan 
sumpah tersebut maka dia tidak termasuk orang yang melanggar sumpah." 


06. Sumpah yang wajib membayar kaffarat 


Sr 0 A 


Wad Ol ERA gl SE dal SE gU gl o dt oE NU SE ES 


g o,o 9 y Oo. - £ - - Pn A ” 
-2 MI ERP 3 r or ge 2,9% AR Fe r053 ó “ nu o- “ny o” 
jaag dinas ope End Ya aE Con AS » Bg Als 
P g? 1 A mR 20 OS ni Lai “ “ Sp Pe AJ 9 - 
” 
Goz 
Ja 


905. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih 
dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah, lalu dia melihat 
hal lain yang lebih baik dari apa yang ia sumpahkan, maka hendaknya dia 
membayar denda atas sumpahnya tersebut lalu melaksanakan hal yang 
lebih baik tersebut." 


07. Beberapa hal yang harus diketahui tentang kaffarat sumpah. 


2. Ge os 2 dezy s 5 - o2 orz Lan 0g Qiz 
WAS Uang HS da OS AN AS pa GE Bb SE Uh je GE i 


” 
3 ” $ ” 
” 2 ZA MAS 0 - SI” Ory 2 "e .. 3,0 ð alas 39 OT 21 
- 


Í BI Akad IE SA Ho dya Ih gSa FI HS E PASI AAS 
906. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" dari Abdullah bin 
Umar ia berkata: "Barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah, lalu ia 
menguatkan sumpah tersebut kemudian melanggarnya, maka wajib 
baginya memerdekakan budak atau memberi pakaian kepada sepuluh 
orang miskin. Barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah dan ia tidak 


304 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menguatkan sumpah tersebut, lalu melanggarnya maka wajib baginya 
memberi makan sepuluh orang miskin, setiap orang mendapat satu mud 
gandum. Dan bagi yang tidak mendapatkannya, hendaklah ia berpuasa 
selama tiga hari." 


8. 


$ ÁE plabh T EE T 
Ina 585 SI Sal ga A Lia N SA 


907. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwasanya ia pernah membayar denda atas sumpahnya dengan memberi 
makan kepada sepuluh orang miskin, setiap orang miskin mendapat satu 
mud gandum. Dan jika menegaskan sumpahnya maka ia memerdekakan 
seorang budak." 


” 
Sal 0.0 


SP Ag EL ES JB TJ op BUTA IE aah y EP ALE i 
A a hg ASI KA aaie A gu i PERAR 


908. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman 
bin Yasar ia berkata; "Saya mendapati orang-orang yang jika mereka 
memberikan kafarat atas sumpah, maka mereka akan memberikan satu 
mud gandum dengan ukuran mud yang lebih kecil, dan mereka anggap hal 
itu sudah cukup." 


08. Hal-hal yang harus diketahui tentang keimanan 


o” w 35 


Ás sie o GAN J3 TE 3 MEP ab GE G E AI 535 
ON Jys JAS dian 623 MEI a 3:3 


abu Hei WS GE 3S SU AE 6, [ugi Pa RTA 
Aias T ji o6 Á e a Ko Al Jaran AG ST MU Kn 23 
siih 


909. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" dari Abdullah bin 
Umar berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mendapati Umar bin 
Khaththab bersumpah dengan bapaknya saat sedang berjalan dalam satu 
rombongan. Rasulullah Shalla Allahu "alaihi wa sallam kemudian bersabda: 
"Sesungguhnya Allah telah melarang kalian untuk bersumpah atas nama 
bapak-bapak kalian. Barangsiapa bersumpah hendaklah ia bersumpah atas 
nama Allah, atau kalau tidak lebih baik diam." Telah menceritakan kepadaku 
dari Malik bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: "Tidak, demi Dzat yang membolak-balikkan hati." 


305 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


- pe 
& grle AAS 
| | 


“i l A l GE SUS TAS y KA y OLES Ge G GE AS, 
ks € isai gi 2333 BET Ís G E S6 sa a SE Ie AAN ME 3 Td 
KIS AU io AI Jaa, IK Aga, Í Ml II ia Jb Ga Ara Ie AM 
910. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Utsman bin Hafsh bin 'Umar 
bin Khaldah dari Ibnu Syihab bahwa telah sampai kepadanya, bahwa tatkala 
Allah menerima taubat Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, ia berkata; "Wahai 
Rasulullah, aku akan meninggalkan kampungku yang penuh dengan dosa, 
aku ingin tinggal dekat anda, dan aku akan menyerahkan hartaku sebagai 


bentuk sedekah kepada Allah dan rasul-Nya." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda: "Cukuplah kamu bersedekah dengan sepertiga." 


SE i SE gi EN NE o paia DE h o Oal oE NG GE giis, 
SES KST gé, d gu Íó 3S Kr. D un ; 5 Senja He 


HE AS des Bb j si 3 u JÓ Te E u Pia LSG 
BINA G pg la aie i a GE AS S GN Ó a 


911. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ayyub bin Musa dari Manshur 
bin Abdurrahman Al Hajabi dari Ibunya dari 'Aisyah Ummul Mukminin radliallahu 
'anha tatkala dia ditanya tentang seseorang yang telah berkata; "Hartaku telah 
berada di gerbang Ka'bah (menyedekahkannya) ." 'Aisyah menjawab, "Dia 
harus membayar denda sebagaimana dia membayar denda sumpah." Malik 
berkata mengenai orang yang berkata, 'Hartaku ada di jalan Allah', lalu dia 
melanggar, "Dia harus mengeluarkan sepertiga hartanya di jalan Allah, yang 
demikian itu sebagaimana yang terjadi pada Abu Lubabah." 


11. Sembelihan kurban 
01. Sembelihan kurban yang terlarang 
Ol E pa SK NA BS eg aaa SL 
Teen dus Ü Ghill Ha a Bu ja i ade AI 2 D Jasa, 
rata Raj ASA ber ME ANI e AO J 2 BPA Sa da BA Ss 
SN 3 PURA Kera GA AYAT Air 
912. Telah menceritakan kepadaku Yazid dari Malik dari 'Amru bin Al Harits dari 


'Ubaid bin Fairuz dari Barra bin 'Azib berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya, 'Apa yang harus dijauhi untuk hewan kurban? ' Beliau 


306 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


memberikan isyarat dengan tangannya lantas bersabda: "Ada empat." Barra' lalu 
memberikan isyarat juga dengan tangannya dan berkata; "Tanganku lebih 
pendek daripada tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: (empat perkara 
tersebut adalah) hewan yang jelas-jelas pincang kakinya, hewan yang jelas 
butanya, hewan yang sakit dan hewan yang kurus dan lemah yang tidak ada 
dagingnya." 


Ini III ah KESA lia JE É é Aan nasi, 
| ia G EÑ iag Wu JE WE i ya al 
913. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 


Umar menjauhi hewan kurban yang belum cukup umur dan unta yang masih 
kecil. Malik berkata; "Ini yang aku sukai dari apa yang pernah aku dengar." 


02. Sembelihan kurban yang terlarang 


DX 


“4 AP o$ - 


D A Haa 3 KPI A5 HNS Ih BSN gji 
JS eU Pera se Li Bae dn 


273 so 


AE GA AAS 33 EATA de RENERT ERE 


914. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah 
bin Umar pernah menyembelih binatang kurban di Madinah. Nafi' berkata: "Dia 
lalu menyuruhku untuk membelikan kambing jantan yang bertanduk. Kemudian 
aku menyembelihnya pada hari Idul Adlha di tempat shalat orang-orang." Nafi' 
melanjutkan, "Kemudian aku melaksanakannya, binatang tersebut lalu dibawa 
kepada Abdullah bin Umar. Dia memotong rambutnya saat kambing tersebut 
disembelih, sebab waktu itu ia sedang sakit hingga tidak bisa mengikuti shalat 
idul adlha bersama orang-orang. Nafi' berkata: "Abdullah bin Umar pernah 
berkata: 'Orang yang berkurban tidak wajib mencukur rambutnya." Namun Ibnu 
Umar melakukannya. 


03. Larangan menyembelih sembelihan sebelum imam beranjak 
NA AS E san BR ANA Pi 
Sa kada Ipa Aa Sea Sali 
AE AAA ai So paras 


wé Eis 


- 


307 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


915. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Busyair bin Yasar bahwa Abu Burdah bin Niyar telah menyembelih kurbannya 
sebelum Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam menyembelih kurban pada 
hari Idul Adlha. Abu Burdah beranggapan bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi 
wa sallam menyuruhnya untuk mengulang kembali. Maka Abu Burdah pun 
berkata; "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai kecuali hanya seekor 
kambing?" Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Jika kamu 
tidak mempunyai kecuali hanya seekor jadza' (kambing yang masuk umur 
dua tahun), maka sembelihlah." 


Tab (BAN S ai KDN KE 
SA DIAN Alay la AN JM gig AS P 
au 


SI kouta 


916. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abbad bin 
Tamim bahwa Uwaimir bin Asygar telah menyembelih kurbannya sebelum 
shalat Idul Adiha. Lalu dia menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah 
Shalla Allahu 'alaihi wa sallam, hingga beliau menyuruhnya untuk 
menyembelih lagi." 


04. Menyimpan daging sembelihan 

WN Jo dn Ines SI ant oi Ae PI SI UE un EA pe 

Ki ani ai ga pd Sa 
p 


917. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki 
dari Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam 
melarang untuk makan daging kurban setelah tiga hari, setelah itu beliau 
bersabda: "Makanlah kalian, sedekahkanlah, berbekallah dengannya dan 
simpanlah sisanya." 


a 


IOE aa na gn 
n Al ne JG i 3 s gatal paii JÍ Se aug e I oia Al Oga 
233 tge dai 3 Tara SUB | YAA ne Tah sa Sh SKB SI di 
ERA < Agi Al Ha Gali Cin Oi gag ae AI eka ga 
És Ala AI oka M Upo JE dag Ale eka áI Jas as 
ÁN glia Al pa) Old AG Sg GIS Uli SKA gi ag Melia ma La 
Par arab A AA T 

bé dg IE LAS jl SIA tag ling Ala Ika A OM ai 


308 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Jal Ea kiss Lai) alang die ada Bl la A Ogan OA SS i Ya TA 
FERNOR HAL Lia SARAN ii laá ai Ai AI AAN 

dial 
918. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Abdullah bin Waqid ia berkata; "Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam 
melarang memakan daging kurban setelah tiga hari." Abdulah bin Abu Bakar 
berkata; "Kemudian hal itu aku sampaikan kepada 'Amrah binti Abdurrahman ia 
berkata; 'Benar, aku telah mendengar 'Aisyah, isteri Nabi Shalla Allahu 'alaihi wa 
sallam berkata; 'Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sekelompok 
orang-orang Badui memukul rebana menyambut kehadiran hari Idul Adlha, lalu 
Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Simpanlah daging kurban 
untuk tiga hari dan sedekahkanlah sisanya.' Aisyah berkata; "Setelah itu ada yang 
bertanya kepada Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam; 'Orang-orang telah 
memanfaatkan binatang kurban tersebut dengan menghilangkan lemaknya dan 
menjadikan (kulit-kulitnya) sebagai tempat air?" Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: 'Kenapa begitu?" atau yang semisal itu. Mereka pun 
menjawab, "Anda telah melarang daging kurban setelah tiga hari." Rasulullah 
Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Saya melarang kalian karena adanya 
orang-orang yang datang. Makanlah daging tersebut, sedekahkanlah dan 
simpanlah sisanya, untuk diberikan pada kaum miskin yang datang ke Madinah." 


Oka Wa Aa da a pa Da pa AS A aa al GE ASSN aE l oh iag A a, 
ti ang Ale a eka di Usa Ki al aaa gal GA Lirih NAN ALA AA Ia TA Sa 
Oi éf AG AI ie ltd ata gi ei Val Sling alag aE Al oka dil Jaan Oa SE WAS) IA Aga 
AKG KTB Ge Mg JAN Lihat LK EÉ Sg Lala sal be aiig Di iag gE A di 
lá gha ii T eis GRA Ie Yy Ubah ost Bay de is alas Sua K3 

919. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
dari Abu Sa'id Al Khudri Bahwa ia baru datang dari suatu perjalanan, lalu 
keluarganya menyuguhkan daging kepadanya. Abu Sa'id lalu berkata; "Lihatlah 
ini, apakah ini daging kurban?" Mereka menjawab; "Ya, ini adalah daging 
kurban." Abu Sa'id berkata; "Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
telah melarangnya?" Mereka menjawab; "Telah ada perintah yang lain dari 
Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam setelah kepergianmu." Abu Sa'id lalu 
keluar dan bertanya mengenai hal itu, kemudian dia diberi tahu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya telah melarang kalian 
memakan daging kurban setelah tiga hari, sekarang makanlah, sedekahkanlah 
dan simpanlah sisanya. Saya juga telah melarang kalian menyimpan perasan 
anggur, sekarang lakukan hal itu, dan setiap yang memabukkan itu haram. Saya 
juga telah melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang ziarahlah dan 
janganlah kalian mengatakan ucapan yang jelek (saat berziarah) ." 


309 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


05. Berserikat dalam hewan sembelihan dan untuk berapa orang sembelihansapi 
dan unta? 


- 
e rr Pei 


DI Iya aa GA JB 


pa a 

ea Kan E in aag ae l fo 
920. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki 
dari Jabir bin Abdullah ia berkata; "Pada peristiwa Hudaibiyah kami pernah 


berkurban bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; satu ekor unta 
untuk tujuh orang dan satu sapi untuk tujuh orang." 


”-” ” 
Ai s 


Pra Jap apa 
Sela i MI SGB rs ya GE ie GEN GAI a pa 


i. 
ig 


921. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Umarah bin Shayyad bahwa 
'Atha bin Yassar mengabarkan kepadanya bahwa Abu Ayyub Al Anshari 
mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Kami pernah berkurban satu ekor 
kambing untuk satu orang dan keluarganya, setelah itu orang-orang saling 
berbangga-bangga dan berlaku sombong." 


06. Sebaik-baik yang aku dengar perihal unta, sapi atau kambing kurban,bahwa 
seorang laki-laki 


Sa Ii AE HN bo | daa ú jú Š 
Aga G3 JÉ KÍ al Í ea JÉ fao Seh $5 3 ita ES Nas A 


922. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menyembelih untuk 
dirinya dan keluarganya kecuali satu ekor unta atau satu ekor sapi." Malik 
berkata: "Saya tidak tahu yang mana yang dikatakan oleh Ibnu Syihab." 


07. Hewan sembelihan untuk janin yang masih dalam kandungan, dan lamaidul 
adha 
s EA Ai AA Ola SEN JET s AN E SÍ aG SE G SE HA Bis, 


o r arle 3D 


BIS ji IE g oy ae JA AG Su 3 is 


923. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah 
bin Umar berkata: "Menyembelih bisa dilakukan hingga dua hari setelah hari 
Idul Adiha." Telah menceritakan kepadaku dari Malik Bahwasanya telah sampai 
kepadanya, dari Ali bin Abu Thalib seperti hadits tersebut." 


310 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


EA a G6 Tas HM LES Bo Pn GE giis s 


r Saa 215 


Besi Ba ee In eh, kab Kord AG 


924. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar tidak pernah berkurban untuk sesuatu yang masih di dalam perut ibunya." 
Malik berkata: "Kurban hukumnya sunnah dan tidak wajib, namun saya 
tidak suka bagi orang yang mampu membelinya tapi dia 
meninggalkannya." 


08. Menyebut nama Allah untuk hewan sembelihan 
AE AI Ie Ái Jis Jala JO i ani ag A 
a E ayi SN ora Si Kal Jal Ja KL y AI Jaa GA Jai dag 


234 z2 


D WG JB Lag S Gie AI Iga a Ag ie i Fa AN js JSI AA 
Liig 


925. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya; 
'Wahai Rasulullah, sekelompok orang Badui datang kepada kami dengan 
membawa daging kurban, namun kami tidak tahu apakah mereka 
membaca basmalah ketika menyembelih atau tidak?" Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: 'Bacalah basmalah, lalu makanlah." Malik berkata; 
"Hal tersebut terjadi pada awal permulaan Islam." 


MAN A a BEE 33 AI E Gi ama day EP u E i y 


o 
SA -a P of A ae 


- E S gSa d JA áa ga JG gs Sel Gb kas la SN Ti 
daan ata MEN IE TN EN Bi Jó ag; AL 


926. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa 
Abdullah bin 'Ayyas bin Abu Rabi'ah Al Makhzumi menyuruh budaknya untuk 
menyembelih binatang, dan tatkala budaknya akan menyembelihnya dia berkata 
kepadanya, "Bacalah basmallah! " Budaknya tersebut menjawab; "Saya telah 
membacanya." Abdullah berkata lagi, "Celaka kami, bacalah basmallah! " Budak 
tersebut menjawab lagi; "Saya telah membacanya." Abdullah bin Ayyas berkata 
kepadanya; "Demi Allah, selamanya aku tidak akan memakannya." 


311 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


09. Sembelihan yang diperbolehkan ketika darurat 
DN Io in a pén GK byi a ai i ii S3 S6 Be 


o 
2 daa Ger 


SS Ga Lp sad JUS DUS da 


927. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
Atha' bin Yasar berkata, "Seorang laki-laki Anshar dari Bani Haritsah pernah 
mengembalakan unta perahan di padang uhud, unta tersebut lalu mati 
hingga ia menyembelihnya dengan kayu yang tajam. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu ditanya tentang hal itu, beliau menjawab: "Itu tidak 
mengapa, makanlah daging tersebut." 

OÍ BA op aaa gi aa op BA GE ASN Io II SP BU ALE as) 


“ 
Hg a A A g ” 
#9 . se LO 


5 A PR- Po o r $< an “5 oo... - o os #- - 
PE NA BE Gin HE Eno alan BE IE lb AS Su 
- Sa. - hks 7 r ZT Ag 0 E or 35 9 z ri 4 ay an Aa 


928. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Seorang Anshar dari 
Mu'adz bin Sa'ad atau Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Mantan budak Ka'ab bin 
Malik mengembalakan kambing di Sal'. Lalu ada seekor kambing yang 
hampir mati, ia lalu menyembelihnya dengan batu. Tatkala Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang hal itu, beliau menjawab: "Itu 
tidak apa-apa, makanlah dagingnya." 


Pg o r ” g 355 ma o 5 0 or z o v P A or Li aa a 
ee pu al ke Su aa pr lb BA 
Ses 


Pr ” we 


Só E15 s a sis É Su Aa iE 
929. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Tsaur bin Zaid Ad-Dili dari 
Abdullah bin Abbas Bahwasanya ia pernah ditanya tentang sembelihan 
orang Nasrani Arab. Ibnu Abbas lalu menjawab, "Itu tidak apa-apa." 
kemudian dia membaca ayat ini: "Barangsiapa yang menjadikan mereka 
(orang-orang Nasrani) sebagai wali bagi kalian maka sesungguhnya dia 
bagian dari mereka) ' (Qs. Al Maidah: 51) Telah menceritakan kepadaku dari 
Malik telah sampai kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas berkata; "Sesuatu 
yang dapat memutuskan urat leher binatang, maka makanlah dagingnya." 


312 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Bad BE i a op ana GE ana PARU, 
Sa Ba G aa 


930. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab berkata; "Binatang yang disembelih bila telah terputus uratnya, 
maka hal itu diperbolehkan untuk dimakan apabila kamu 
membutuhkannya." 


10. Sembelihan yang dimakruhkan untuk dimakan 


Gi J2 TE gl op jt Spa FA ERE maa y gÉ E aG E A i 
3 IS ab ak PAK AA aa sa A gA 
BIS IE G3 Ie TI 


931. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abu 
Murrah mantan budak 'Agil bin Abu Thalib, dia bertanya kepada Abu Hurairah 
tentang kambing yang telah disembelih namun sebagian badannya masih 
bergerak. Abu Hurairah lalu menyuruhnya untuk tetap memakannya. Abu 
Murrah menanyakan lagi kepada Zaid bin Tsabit, Lalu Zaid menjawab: 'Bangkai 
itu adalah binatang yang disembelih namun tetap bergerak, ' lalu dia melarang 
untuk memakannya. 


11. Penyembelihan janin yang masih dalam kandungan 


2:65 SN OA GI JA SE SIA op dl aa SE i GE NG SE as 


” 
or e - or o at o sr o% 


-A S3 AN pa Ia gA Bp gat egy 3 13 SE SI BBS Sa à 


932. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" dari Abdullah bin 
Umar ia berkata: "Jika unta disembelih, maka janin yang ada di dalam unta 
tersebut hukumnya sama dengan unta yang telah disembelih, dengan 
syarat janin tersebut telah sempurna dan tumbuh rambutnya. Jika telah 
keluar dari perut induknya maka harus disembelih hingga keluar darah 
dari kerongkongannya." 


933. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Ousaith 
Al Laitsi dari Sa'id bin Musayyab ia berkata: "Hukum janin yang ada di dalam 


313 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


perut induknya sama dengan induknya jika disembelih. Hal tersebut jika 
janin itu telah sempurna dan tumbuh rambutnya." 


12. Menghindari untuk tidak menyantap yang terbunuh karena benda 
tumpulatau batu 


UB uia San Uh A8 MBP En JG ŠÍ Bb ge u iE g i 


aiá a AE 3 AN AE AS EN Eh t 33 da Aa ag Sa as aii 


“ 
z o$ - a ” 


KATA Si Ja oui 


934. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' ia berkata: "Saya 
pernah melempar dua burung dengan batu, saat itu saya sedang berada di 
lereng bukit. Batu itu mengenai keduanya sehingga salah satu dari 
keduanya mati. Abdullah bin Umar membuang bangkai itu sedangkan (yang 
lain) Abdullah bin Umar membawanya hendak menyembelihnya dengan 
kapak namun burung itu mati sebelum disembelih sehingga Ibnu Umar 
membuangnya juga." 


13. Buruan 


01. Buruan hewan yang dilatih 


355 


BES KI a Ii ES o i D mé GP db GE MUA As 
Oh AL KE JS Jp GaG ga SL aa ALIS AB 
Bean Fian 


935. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" dari Abdullah bin 
Umar ia berkata tentang anjing yang terlatih: "Makanlah binatang 
tangkapannya, baik yang telah terbunuh ataupun belum." Telah 
menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia mendengar Nafi' berkata: "Abdullah 
bin Umar berkata: 'Baik buruan tersebut telah dimakan ataupun belum." 


02. Buruan laut 


ADe fE g æ ” o r 


PAE RR AA af AN EE S gE E W dis 


ie Ba ED Al ie ciii Pg Jó MS 3 IE adi EN 
Yan doc JP KE Ie dl la i b sb Ka 
IS ab 


936. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" bahwa 
Abdurrahman bin Abu Hurairah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang 
binatang yang dimuntahkan dari laut. Ibnu Umar melarang untuk dimakan. Nafi' 


314 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


berkata; "Abdullah minta untuk diambilkan sebuah mushaf lantas dia membaca 
sebuah ayat, "Telah dihalalkan bagimu buruan laut beserta makanannya." 
Nafi' berkata; "Abdullah bin Umar mengutusku kepada Abdurrahman bin Abu 
Hurairah untuk mengatakan bahwa binatang tersebut halal dimakan." 


AE ab a ER 


As 
Jó Oa Aa Ud JAS Sin JAR JAN GE TA 33 dl la 
a5 Ja IS aa ol ai Bad A g 


937. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Sa'ad Al 
Jaari mantan budak Umar bin Khattab, berkata: "Saya bertanya kepada Abdullah 
bin Umar tentang sekelompok ikan paus yang saling bunuh, atau ikan paus yang 
mati kedinginan." Ibnu Umar menjawab: "Itu tidak apa-apa." Sa'ad berkata: "Saya 
lalu bertanya lagi kepada Abdullah bin 'Amr bin Ash namun dia juga menjawab 
sebagaimana ucapan Ibnu Umar." 


938. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dan Zaid bin Tsabit bahwa 
keduanya menganggap binatang yang mati terdampar dari laut itu halal untuk 
dimakan." 


Ú; PA 3g PA S5 e pdi i ana VA 
9 ol BU jay Is Bap E Laju Tap gi 
5 5 bga JS 43 Oa 5 a 2 sý 


23 oy 33 Í| Isi 
IIS as ask 


ka Ca 


o 
“9 
N 


939. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman bahwa sekelompok orang datang kepada Marwan bin 
Al Hakam, mereka bertanya tentang binatang yang mati terdampar dari laut?" 
Marwan bin Al Hakam menjawab: "Hal itu tidak masalah." Marwan lalu berkata, 
"Pergilah kalian kepada Zaid bin Tsabit dan Abu Hurairah, tanyakanlah hal itu 
kepadanya, setelah itu kabarkanlah jawabannya kepadaku." Mereka kemudian 
mendatangi keduanya dan menanyakan hal tersebut. Keduanya menjawab: "Itu 
tidak masalah." Setelah itu mereka mendatangi Marwan dan memberitahukan 
tentang jawaban tersebut. Marwan berkata: "Jawaban tersebut sama dengan 
yang aku katakan kepada kalian." 


315 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


03. Diharamkan makan setiap binatang buas yang bertaring 


SÍ gah LS af bE GTE ai a GE GT 


AA eG e SE 3 TI ag aa AN To AN Jas 


940. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Idris Al Khaulani dari Abu Tsa'labah Al Khusyani bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Memakan setiap binatang buas yang bertaring 
hukumnya haram." 


Anya ENG č oa Ip aga DE pS 3 Inah GE NU GE AS, 


G elu ie es E ian Ai 


& 
E 
Gn 
Cr 
Gz 
A3 S 


941. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Isma'il bin Abu Hakim dari 
Abidah bin Sufyan Al Hadlrami dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shalla Allahu 
'alaihi wa sallam bersabda: " Memakan setiap binatang buas yang bertaring 
hukumnya haram." Malik berkata; "Itu adalah pendapat yang kami pegang." 


04. Kulit binatang yang telah mati 
fy Gu ge a ph Aig ae do Ga di Ipa 2 J8 SI pa 
GI Jas G i Gig 


Tan ati ar 209 


NIS AE au a 
gilze c A e da So di jys JA f 


942. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Ubaidillah bin Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud dari Abdullah bin Abbas berkata; 
"Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam melewati seekor bangkai kambing 
yang pernah dia berikan kepada mantan budak Maimunah, isteri Nabi Shalla 
Allahu 'alaihi wa sallam. Beliau bertanya: 'Apakah kalian tidak memanfaatkan 
kulitnya? ' Mereka mengatakan; 'Wahai Rasulullah, binatang itu telah menjadi 
bangkai.' Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Yang diharamkan 
itu memakannya." 


Jne) Ol ohe y D E GE Sa ies l GE pal g j oe G AS, 
AB AAS Dayi A3 5) JG dl ads AI Ko AI 


316 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


943. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Wa'lah Al 
Mishri dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Jika kulit bangkai telah disamak maka itu menjadi suci." 


Pd 
"ro 0.4 
hd 


BEE AN E y KN o DE o ap GE G GE S 


: P Te s3 BD. Za 7 ss 3. or. 35 Za z sa PNS, F s8 
BI GAN Ag AE TI fo AI Tai Dl ba KIE TI Do gól 33 IE GE aki 
EAS GIA opa AN 


944. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin Ousaith 
dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Ibunya dari 'Aisyah isteri 
Nabi Shalla Allahu 'alaihi wa sallam, ia berkata, "Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi 
wa sallam menyuruh memanfaatkan kulit bangkai apabila telah disamak”. 


14. Agigah 
01. Aqiqah 
de a GE Egeo DA IE OP al aa oe AAA Gas 
Sa J ANN 3 SI S3 Gadai CT JUS dial 3S Oh ala II Io MI 


CEPE - 


pi . Th Ga ya aa EN A A 
jg 38 Bata Ol ba 203 


945. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
seseorang dari Bani Dlamrah dari Bapaknya ia berkata: "Rasulullah Shalla Allahu 
'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang hukum aqiqah. Beliau menjawab: 'Saya 
tidak suka aqiqah (seakan-akan beliau membenci penamaan tersebut) ." Beliau 
bersabda: "Barangsiapa dikaruniai seorang anak, lantas dia berkeinginan 
untuk menyembelih kambing untuk anaknya maka laksanakanlah." 

o i Jy Ei pG E553 JG i agi GE ng Su, 


z 30. 
+e 2 
- 


5 “ ” A D Pd 
2. e 7 . "e. EA na 
da M3 Ad 9 C3 22 2 

” -” “La, 


946. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ja'far bin Muhammad dari 
Bapaknya ia berkata: " Fatimah puteri Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa 
sallam pernah menimbang rambut Hasan, Husain, Zainab dan Ummu 
Kultsum, lalu mensedekahkan perak yang sama dengan berat timbangan 
rambut tersebut." 


- v 


W re A 085 - 17 KAN na z SUS or. 35 9 & I 2 An A 
da a y CBIAD pag paa pa ag aade N po N Jaa) Ea ablo 


317 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


947. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
dari Muhammad bin Ali bin Al Husain berkata; " Fatimah puteri Rasulullah 
Shalla Allahu 'alaihi wa sallam menimbang rambut Hasan dan Husain, lalu 
ia bersedekah perak yang sama dengan berat timbangan rambut tersebut." 


02. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah 'aqiqah 


His All Ha s5 Se ja Sa BA LE SEE Uu ES iis 


v0 
o ”” 


SiYi SU GEA AL s3 IE Ja 3GB bi usi 
948. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' berkata, "Tidak 
seorang pun dari keluarga Abdullah bin Umar meminta kambing untuk 
dijadikan aqiqah kecuali ia memberikannya. Ibnu Umar beraqiqah untuk 
anak-anaknya dengan seekor kambing; baik untuk anak laki-laki maupun 
anak perempuan. 


i e oE o a A EA A 


pa "NA Lor Il Gara je 


949. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi berkata: "Aku mendengar 
Bapakku menganjurkan agigah walaupun dengan seekor burung." 


03. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam masalah 'agigah 


zf 
Sar z o Zozo? ag 


SU aas GE SA GE AN S EN GS o pla GE NG SE i 
aÓ slá Se 


950. Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Hisyam bin Urwah bahwa 
bapaknya Urwah bin Zubair mengaqiqahi anak laki-laki dan perempuannya 
masing-masing dengan seekor kambing." 


15. Faraidh 
01. Warisan kakek 


CEES KORET A EARE REIRE sis 


-” 


dt g ah gé Lai 


£ z a $ 


"o ” pr 


Si OKI sea È sá S5; aiii gas HASIL ad gai Gs SL Oh, 
SEN Ia sedia A 19 PI ES bp ENI aa SIA an ENI aa AA 


951. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa 
telah sampai kepadanya, bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan menulis surat kepada 


318 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Zaid bin Tsabi menanyakan tentang bagian waris untuk seorang kakek. Zaid bin 
Tsabit lalu mengirim balasannya; "Kamu telah menulis surat kepadaku dengan 
menanyakan tentang bagian kakek dari harta warisan. Maka Allah yang lebih 
tahu, sebab yang demikian itu belum ada yang memutuskan kecuali para Amir 
yakni para khulafa'. Saya pernah hidup semasa dengan dua Khalifah 
sebelummu, yang keduanya telah memberikan bagian untuk kakek 
setengah bersama satu saudara laki-laki dan sepertiga jika bersama dua 
saudara laki-laki. Jika saudara laki-laki itu banyak jumlahnya maka hal 
tersebut tidak mengurangi sepertiga dari bagiannya. 


PA BESI A SE ON al GE UU GE Gi, 
BA Ml Pi Sa 
952. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Gabishah bin 


Dzu aib bahwa Umar bin Khattab menentukan bagian warisan untuk kakek 
sebagaimana yang ditentukan oleh manusia sekarang ini." 


02. Warisan nenek 


SI a GE KAS oy Ke op OGAE Al NWG SE SS 
AS IDUL NIS Ea IS páa Ag II AA bag Gó 
ae Pn Aap MAAN AA a seo All 


aerae etheen Sa JB ME JLS El 
G f J iya a ma Ip IA plis Ba ian Ja on gi ana 


US ÉLI yi Sa an Se Š dala A Mn an era 
teu luka G5 ie l nu Wil 


£ -e 


T> 


j a EÍS SA USS H3 MAAN SB uiai WS LSI, G3 aii 3 i 


” 


K 


953. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
'Utsman bin Ishaq bin Kharasyah dari Qabishah bin Dzu aib ia berkata, "Seorang 
nenek menemui Abu Bakar Ash Shidiq untuk menanyakan tentang harta waris 
yang menjadi bagiannya. Abu Bakar lalu berkata kepadanya; "Saya tidak 
mendapatkan dalam Al Qur'an atau As Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bagian untukmu, maka kembalilah sehingga saya bertanya kepada 
kaum muslimin." Kemudian Abu Bakar bertanya kepada orang-orang, lalu Al 
Mughirah bin Syu'bah berkata; "Saya pernah hadir dalam majelis Rasulullah 
Shalla Allahu 'alaihi wa sallam, Beliau memberikan bagian untuk seorang nenek 
seperenam dari harta warisan." Abu Bakar bertanya; "Apakah ada saksi yang lain 


319 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


selain kamu?" Muhammad bin Maslamah Al Anshari berdiri seraya mengatakan 
sebagaimana yang diucapkan Al Mughirah. Abu Bakar Ash Shiddiq lalu 
memberlakukan hal itu kepada nenek tersebut. Lalu seorang nenek yang lainnya 
datang menemui Umar bin Khattab dan menanyakan harta warisan yang menjadi 
bagiannya. Umar pun berkata kepada nenek tersebut, "Tidak ada bagian 
untukmu dalam kitab Allah dan juga tidak ada ketentuan yang telah 
diputuskan kecuali untuk selainmu. Saya tidak ingin menambah 
sesuatupun bagian untuk seseorang dalam masalah waris, tapi saya kira 
bagiannya adalah seperenam. Jika kamu berdua, maka harus membagi di 
antara keduanya, namun jika salah satu di antara kamu meninggal dunia 
maka semua bagian itu untuk dia yang masih hidup." 


Í sea SI JB 4 SA op aa GE aa ERIRE 


2 Si da des IIS AI a GE IG gian 
A A Jaó éy UI IE EA LI al IS 


954. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim 
bin Muhammad berkata: "Dua nenek menemui Abu Bakar Ash Shiddig. 
Kemudian Abu Bakar hendak memberikan bagian seperenam untuk nenek 
dari pihak ibu, lalu ada seorang lelaki Anshar bertanya: 'Bagaimana kamu 
meninggalkan seorang nenek, yang jika dia mati sedangkan kerabatnya 
masih hidup maka (kerabat tersebut) mendapatkan semua harta nenek 
tersebut.' Abu Bakar lalu memberikan seperenam untuk dibagi di antara 
keduanya." 


ISA) Sa 
955. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdu Rabbih bin Sa'id bahwa 


Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam tidak memberikan (bagian 
seperenam) kecuali untuk dua orang nenek. 


03. Warisan kalalah 

KAS HI $o HN Jai Sta ASIN 3 AE SI LN pa IE Ma PA ii 

SIN AN ASIN SUS ge aai aiig ade a niii Is 
PA Haa el Hal G 

956. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam bahwa 


Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
sallam mengenai kalalah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bersabda 


320 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


kepadanya: "Cukup bagimu mengenai hal itu dengan sebuah ayat yang 
diturunkan saat musim panas' yaitu di akhir surat An Nisa'." 


04. Bibi dari ayah 
La 


PAN AE Pa dari dg ia 


Le i% ja SI Ka Uas OS nil jy GE yS EK 33 Ig 


o 
Tg 


yu IS A GESi a Aa 6 g J6 i $o 2 UNS Éli y At Sis 


Pi 
of “0 -S 0-1 


SE i u igi | Iya Jaa E Dasa saka 


Pa “3 


ISI oke, IIS IG AN eng PES 3 


a 


957. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari Abdurrahman bin Handzalah Az 
Zuraqi bahwa ia mengabarkan kepadanya, dari mantan budak seorang laki-laki 
Quraisy -dahulu ia dipanggil dengan nama Ibnu Mirsa- ia berkata; "Aku pernah 
duduk di samping Umar bin Khattab . Ketika shalat zhuhur selesai ia berkata; 
'Wahai Yarfa, bawalah kitab itu kemari -sebuah kitab yang ia tulis untuk bagian 
bibi dalam waris-. Kami lalu bertanya minta penjelasan tentang kitab tersebut. 
Yarfa kemudian membawakan kitab tersebut, Umar lantas minta diambilkan 
sebuah bejana atau periuk yang berisi air, lalu Umar menghapus tulisan tersebut. 
Umar kemudian berkata, "Jika Allah meridlai kamu (seorang bibi) menjadi ahli 
waris, niscaya Allah akan menetapkannya. Jika Allah meridlai kamu, niscaya Allah 
akan menetapkannya." 


SAS IE Jai GS IN ama Dl PS 3 E g oy BULE Bh 
DAN Ep IN USS Jaka MEA 


958. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Abu Bakar bin 
Hazm bahwa ia mendengar Bapaknya sering berkata: " Umar bin Khattab pernah 
mengatakan: 'Sungguh mengherankan bagi seorang bibi, dia dapat mewariskan 
hartanya tetapi tidak mendapatkan harta warisan (dari kerabatnya) ." 


05. Warisan orang yang beda agama 


” 
pa) 


YME ye DE HE y ga no Toe go UN EA is 

BE aati é Y ani aai os gé 
959. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ali bin 
Husain bin Ali dari 'Umar bin 'Utsman bin 'Affan dari 'Usamah bin Zaid bahwa 


Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang muslim tidak dapat 
mewariskan hartanya kepada orang kafir." 


321 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


AERLE EERE FERIE 
HAN Ip Kere GSS WAS JÓ gg a d; Ds Ja AB é 


960. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain 
bin Ali bin Abu Thalib bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa 'Aqil dan Thalib 
telah mewarisi harta dari Abu Thalib, sedang Ali tidak mewarisi hartanya. Ali bin 
Husain berkata; "Maka dari itu, kami tidak mengambil bagian kami berupa 
tanah yang ada di lembah." 


-9 -3-3 Si o z HOT 0 


SI GE HE e KE Ay IA GE aan y gÉ E G GE i 


2 J8, ÉLI og a E A E r ea A N 
eg g ouit di 3 Yao Jl Giy odi G yat d a Gs a 


Gas Jai g oiii 33 KE ai jó u ias II guie JUS 


961. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman 
bin Yasar bahwa Muhammad bin Al Asy'ats mengabarkan kepadanya bahwa 
bibinya yang beragama Yahudi atau Nasrani telah meninggal. Muhammad bin Al 
Asy'ats lalu menceritakan hal itu kepada Umar bin Khattab dan bertanya 
kepadanya, "Siapa yang akan mendapatkan harta warisannya?" ' Umar bin 
Khattab menjawab; "Yang akan mendapatkan warisannya adalah orang yang 
seagama dengannya". Kemudian dia mendatangi Utsman bin Affan untuk 
menanyakan hal itu juga, Utsman balik bertanya; "Apakah kamu lupa dengan apa 
yang dikatakan Umar bin Khattab, bahwa yang mendapatkan warisan adalah 
orang yang seagama dengannya?" 


se ar? 31 


TAMAK HSE Il oi Jani GE sama ag FE NU HE IS 

Jai a d u fai i aai 33 3 GA ANA pd aa 
962. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Isma'il bin 
Abu Hakim berkata, "Seorang Nasrani yang telah dibebaskan oleh Umar bin 


Abdul Aziz meninggal dunia. Isma'il berkata; "Lalu Umar bin Abdul Aziz 
memerintahkan kepadaku agar memberikan semua hartanya ke Baitul Mal." 


06. Orang terbunuh dan tidak teridentifikasi pembunuhnya 


” æ 
o ge -” D 


A SOE e 2 AÉ GE AP MEI oi Tah DE ML GE HA gs 
ie isi Sip J3 Has ap SS LAN As babe pe JAN JA ba SI 
bela JA Ja BE GAN) ES bala 


322 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


963. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman dari beberapa ulama mereka, bahwa orang-orang yang terbunuh 
dalam perang Jamal, perang Shiffin dan perang Harrah tidak dapat saling 
mewarisi. Adapun pada perang Qudaid, tidak seorangpun yang mewarisi harta 
temannya kecuali jika diketahui bahwa dia terbunuh sebelum temannya." 


16. Nikah 
01. Khitbah (peminangan) 
AN Ian E E IE Bb an ge iis 
Sa f aisi LAZ Y IE ai 
964. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin Yahya 
bin Habban dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi 


wa sallam bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian melamar pinangan 
saudaranya." 


Í 


TE Á IE Yo Á Ta NS y A ANI ae SE E SE NU SE ia, 


Sa f ibisi LB 


965. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah salah 
seorang dari kalian melamar pinangan saudaranya." 


02. Janganlah salah seorang dari kalian meminang atas pinangan.... 
BSA JS o dai oÉ Ši aoi GE pai oy YAI E IE G E i g 


Asa ke ata: 


- 
$ 


SINI ho AA T isl SESE Ls Al 
SARS 
J Sa 1a É 5 3 GS 


A 
A 


966. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Qasim dari 
Bapaknya bahwa dia berkata mengenai firman Allah Ta'ala: '(Dan tidak ada dosa 
bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu 
menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah 
mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu 
janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, 
kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf) ' 
(Qs. Al Baqarah: 235) yaitu seorang laki-laki yang berkata kepada seorang wanita 
yang masih berada pada masa iddah dari kematian suaminya, 'Kamu begitu 


323 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


mulia bagiku, saya ada rasa cinta terhadapmu, semoga Allah menuntunmu 
kepada kebaikan dan jalan rezki', atau ucapan lain yang semisalnya. 


03. Meminta persetujuan gadis dan janda 
Ae aa Ap aa YAA 
Gai HS SIG gas e Gii GET SIN IE Tag ALE AI J2 LI Is 


Bks BI 


967. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Al Fadl dari Nafi' bin 
Jubair bin Muth'im dari Abdullah bin 'Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: "Seorang janda itu lebih berhak memilih suami 
daripada walinya sedang seorang gadis harus dimintai persetujuannya, dan 
tanda persetujuannya adalah sikap diamnya." 


04. Mahar atau maskawin 
Ie ut EA aÚ ya LS 5 S l Jam, G EL ih, 


5 Sus 


Oo Om. 


Si jan Gi 3 Teu Wan a J5 jas aa 
Á Iyan IE a GI VI sale G Ju AG) Wa pi Ia Dia Ja Alay ala 
JS Int u IE BA ae WI YES ae SI GE a Ig ae HI Ia 


-0 r o ær 


ia ae AN o AI jis JB ES S SS LSG ayat Ia SET ysl 
Jag i JUS LS ya ISS 57 yag IS daa ga a5 JS Ag IAI Ia Oka Ja 
STA Ia Sa Un SAI 33 5 i ala AI La As 


968. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar 
dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi berkata, "Seorang wanita datang kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah 
menyerahkan diriku sepenuhnya kepada anda." Beliau lalu berdiri lama, hingga 
ada seorang laki-laki berdiri seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, jika anda 
tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu bertanya kepada laki-laki tersebut: "Apakah 
kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya?" laki-laki 
itu menjawab: "Saya tidak mempunyai sesuatu kecuali kain sarung ini." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu memberikan kain 
sarung itu padanya, maka kamu akan duduk tanpa sarung. Carilah yang lain." 
Laki-laki itu mengadu: "Saya tidak mempunyai sesuatupun." Beliau bersabda lagi: 
"Carilah walau hanya sekedar cincin besi! ." Laki-laki itu lalu mencari namun 
tidak mendapatkannya. Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bertanya: 


324 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab; 
"Ya, saya telah hafal surat ini dan ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Maka aku nikahkah kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa 
yang telah engkau hafal dari surat Al-Qur'an." 


(J 


BEN G sab IIA NE oi meat GE aent gi GA GE NG GE SE 
Kg WI UÉ Gia WB WAS Ap NAS Or 193 BAG OP ja G si 
gE 


969. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab ia berkata; Umar bin Khattab berkata; "Laki-laki mana saja yang 
menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia 
menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara 
penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas 
suaminya." 


05. (Mahar) menjadi hutang wali wanita untuk diberikan kepada suami jikawali 
wanita tersebut. . 


oas 2 o O o PEFS „r? o teri os Zro zf 7 0. p o r Ziz 
E E E 


Gio Gi Laai bo G aa i; G Jii i; SSS y A aa ol EÉ 


Gai 2G WAS Ip Anni STIK BESI IS ra JM 
Sial G3 G G iao Y ij i Ag aS land a JS SI 


970. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, "Puteri 
Ubaidullah bin Umar - ibunya adalah puteri Zaid bin Al Khattab- adalah 
isteri dari puteranya Abdullah bin Umar, lalu ia (putera Abdullah bin Umar) 
meninggal dunia dan belum sempat menyetubuhinya serta belum 
disebutkan maharnya. Maka ibu dari isterinya menginginkan mahar 
puterinya, Abdullah bin Umar lalu berkata; "Tidak ada mahar baginya, 
sekiranya ia berhak tentu kami tidak akan menahan mahar tersebut atau 
berbuat zhalim kepadanya." Ibunya merasa keberatan menerima keputusan 
itu, lalu orang-orang mengambil seseorang yang bisa menjadi penengah, yaitu 
Zaid bin Tsabit. Lalu Zaid memutuskan bahwa wanita tersebut tidak 
mendapatkan mahar, tetapi ia mendapatkan warisan." 


06. Jika sama-sama telah berselimut 
á MEI 33 AR oa gi sn GÉ sa ve Ee 
BEARS eT 353 3 gd Ba BESI Ja gs (3 SI BAN 


325 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


971. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab memberi putusan tentang 
wanita yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki: “Jika tirai telah 
diturunkan, maka mahar wajib dibayarkan." 


SAS ab 3 5 SB ol E Uu IE BI, 
orz 2 2 r 0. s2 
dila DS AS P D D 


972. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa Zaid bin 
Tsabit berkata; "Jika seorang laki-laki menemui isterinya dan tirai telah 
diturunkan, maka mahar wajib dibayarkan." 


07. Berdiam di rumah gadis dan janda 
án Sa Joe al an g FD a 
Da sis DGA a E a i a a A 


Laa 
KT A 93, “ 


IG IS 53 a jis é Pe Hadis La AS Eas 


973. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar 
bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam Al Makhzumi dari Bapaknya berkata, 
"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah dan 
telah bersama, beliau berkata kepadanya: "Tidak ada peremehan atas 
keluargamu. Jika kamu mau, saya akan tinggal selama tujuh hari untukmu 
dan tujuh hari untuk isteriku yang lain. dan jika kamu mau, saya akan 
tinggal selama tiga hari bersamamu, lalu saya menggilir." Ummu salamah 
lantas menjawab, "Berikan aku tiga hari." 


wa 


SA Denai 


974. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas 
bin Malik berkata; "Bagi seorang gadis tujuh hari, sedangkan bagi seorang 
janda cukup tiga hari." Malik berkata; "Itulah pendapat yang kami pakai." 


08. Nikah muhallil dan semisalnya 
TSB y AN IE en EG, oy paali GE G SE Li 
S As së d fa A gy5 iÉ G ig Eh Ead fi SE gie G EG, 


P vr Da o 


Sf ieg, ES gis bf aaas ai Gie jé LAS I G3 A IE ESS 


326 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


dn fo A J a S3 GL ka SÄI JI 1333 35 GG 


D Te SU í já y Í JÚ; a 


975. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Al Miswar bin Rifa'ah Al 
Quradli dari Zubair bin Abdurrahman bin Zubair berkata, "Pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam Rifa'ah bin Simwal mentalak isterinya yang bernama 
Tamimah binti Wahab sebanyak tiga kali. Kemudian bekas isterinya menikah 
dengan Abdurrahman bin Zubair. Namun Abdurrahman mempunyai masalah 
karena tidak mampu menyetubuhinya, sehingga ia kembali mencerikan 
Tamimah. Maka Rifa'ah ingin menikahinya kembali, karena dia adalah suami 
pertama yang pernah menceraikannya. Lalu hal itu disampaikan kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, namun beliau melarangnya seraya 
bersabda: "Tidak halal bagimu untuk menikahinya lagi, hingga ia merasakan 
nikmatnya madu laki-laki yang lain (bersetubuh) ." 


AN ka A a DE E Op pe SE yan Pena 
SE Ga pang a Ga E PERSEA se Elh GI da ada 
gii gi fe Tige daga ganas 25 Ia aa 


976. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim 
bin Muhammad dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia pernah 
ditanya tentang laki-laki yang menceraikan isterinya dengan thalag ba'in 
(thalag tiga), kemudian ada laki-laki lain menikahinya dan mencerikannya 
lagi sebelum melakukan persetubuhan dengannya. Maka apakah boleh 
bagi suaminya yang pertama untuk menikahinya lagi? 'Aisyah menjawab: 
"Tidak boleh, hingga suaminya (yang kedua) dapat merasakan nikmatnya 
hubungan intim dengannya." 


09. Wanita yang tak boleh dipoligami bersama 


E 


Wi en Jaa o PRA an 


qis Íd sy J gies d gs KET IE Ja ala 


977. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidak boleh menikahi seorang perempuan bersamaan dengan bibinya dari 
pihak bapak dan tidak boleh menikahi perempuan bersamaan dengan 
bibinya dari pihak ibunya." 

BOR J E Di aali o aa GE aa y BE G SE BS, 


PT Ih 2G 


JAR Sat Wala da fad SEN IG WAE Be Bia 


327 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


978. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab berkata; "Tidak boleh menyatukan wanita dengan bibinya dari 
pihak bapaknya atau dari pihak ibunya. Tidak boleh juga seseorang 
menyetubuhi isterinya yang sedang mengandung janin orang lain." 


10. Nikah seorang laki-laki atau perempuan yang tidak diperbolehkan 


” 


s$ $ 
- ” Pad w 
-” o r w A ye 8, 


PESAR AORE JA ES aan iui 
SS Gi ya KA ANT ep D3 IS GIA JA Uma ol IS 6S 
S3 BAN Sy 


979. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata: 
" Zaid bin Tsabit ditanya tentang seseorang yang menikahi wanita 
kemudian menceraikannya sebelum menyetubuhinya, apakah ibunya halal 
untuk dinikahi?" Zaid bin Tsabit menjawab: "Tidak boleh. Karena setatus ibu 
tidak dirinci, dan tidak ada syarat padanya. Adapun yang disebutkan 
syaratnya adalah pada anak tiri." 


11. Himpunan pernikahan yang tidak diperbolehkan 


PA ” 
Ka anu o” y 35 9. z3 ” 3 5 a pe (-) D Oo. o r TA o r a o r 07 Zaz 
* & $ 
adu AS ANI be ANI Ap KA pe NN ANI Berasa Bea gu S le No G pa 
kad 
- r 
$ r Iero “33 0o $ 


giLa Lagian y Al EN aa Ol dE a a Ea ol aK a A 


980. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang tentang 
nikah Syighar. Syighar adalah seseorang yang menikahkan puterinya 
dengan orang lain dengan syarat orang tersebut menikahkan puterinya 
dengan dirinya tanpa mahar antara keduanya." 


O yg ” zo 82 , -r Or 90 g z$ o -z Or or - 0. EEE 
PR AL E GE dal GE ll 2 KI e G e a g 
- z PEN - o -z o r w PE Z- P 
An las plis i Elis ye DN 2) 


2... 


PA KKS - P 2x s amri s 
a Dar ai S3 G5 Gi 


Si 

Si IA da nd ES 
981. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Bapaknya dari Abdurrahman dan Mujamma' keduanya adalah anak Yazid 
bin Jariyah Al Anshari, dari Khansa binti Khidam Al Anshariyah waktu itu ia 
adalah seorang janda, lalu bapaknya menikahkannya tetapi ia tidak mau 
menerima pernikahan tersebut. Lalu ia menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hingga beliau membatalkan pernikahan tersebut." 


328 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


| ae Sr P 5 z igi HI gi iE Ab i 


SET ad EAS LS Ip iyo MA S3 an As Ia JS ian 335 


982. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki berkata, 
"Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang 
hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka Umar 
berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya 
saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya." 


AE IA SA 33 oa gp aan IP GA ol SE G a 
ps DARA a a UR Was a EK LA 


Ahn... 


Gis d Lé ifl Ber SERI 3 PE Bin pu KAA (33 


- dor au? G5 


Se Ge Eg SSE S Giy SA G JEN S GESS gd ap 
O Buka gas maoae 
“i 


PA EE I EE Í ga S i ek i 


aro 


Gi Jól G 


983. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id Ibnul 
Musayyab dari Sulaiman bin Yasar berkata, "Thulaihah Al Asadiyah adalah isteri 
Rusyaid Ats Tsaqafi, tetapi kemudian ia menceraikannya. Thulaihah kemudian 
menikah pada masa iddahnya. ' Umar Ibnul Khattab lantas memukulnya, 
demikian juga dengan suaminya, ia memukul Thulaihah dengan cambuk berkali- 
kali. Umar kemudian memisahkan antara Thulaihah dengan suaminya (yang 
kedua) . Setelah itu ia berkata, "Wanita mana saja yang menikah pada masa 
iddahnya, jika suaminya yang menikahinya belum menyetubuhinya maka 
keduanya harus dipisahkan, lalu ia harus melanjutkan sisa masa iddahnya 
dari suami yang pertama. Dan suami yang kedua itu setatusnya sebagai 
pelamar saja. Tetapi jika ia (suami kedua) telah menggaulinya, maka 
keduanya dipisahkan, lalu Isterinya melakukan iddah pada sisa masa 
iddahnya dari suaminya yang pertama kemudian ditambah dengan iddah 
dari suaminya yang kedua, dan keduanya tidak boleh bersama lagi untuk 
selamanya." Malik berkata; "Sa'id Ibnul Musayyab berkata; 'Perempuan tersebut 
berhak mendapatkan mahar (dari suami kedua), karena ia telah 
mensetubuhinya." 


12. Menikahi hamba sahaya, sedang isterinya wanita merdeka 


ans 


TA SI JA BE a Jan Y EP a, 
mi Ia ÉÉN GÍ BA EL sg BAU SY si g 


329 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


984. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id Ibnul 
Musayyab ia berkata; "Hamba sahaya tidak boleh dinikahi untuk dimadu 
dengan wanita merdeka, kecuali jika wanita merdeka tersebut ridla. Jika 
wanita merdeka tadi menyetujui maka dia berhak mendapatkan dua 
pertiga dalam pembagian." 


13. Laki-laki menikahi isteri, kemudian menceraikan 


S JAS E Se oi a5 GE AP nE f E Oa ol GE NG GE HA ii 


z z 92 32 


$ já TAS SOE jin 


oz r 


AS 


985. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Abdurrahman dari Zaid bin Tsabit Bahwasanya ia berkata tentang seorang 
laki-laki yang mentalak budak wanitanya dengan talak tiga, kemudian 
membelinya kembali, "Budak wanita itu tidak halal baginya sehingga ia 
menikah dengan laki-laki lain. 


14. Sa'id Ibnul Musayyab dan Sulaiman bin Yasar ditanya tentang seoranglaki- 
laki yang menikahkan budak lelakinya 


36 133 ú 6 ii AE ESE Sy GA TU Ši ML 3S SS, 
perrea a G sad diny S JÉ JS iiey Gil 


2 - r 


SAS gj TS ES Aan 


986. Telah menceritakan kepadaku dari Malik Bahwasanya ia pernah bertanya 
kepada Ibnu Syihab tentang laki-laki yang mempunyai isteri seorang budak, 
lalu ia membelinya setelah ia mentalaknya dengan talak satu. Ibnu Syihab 
menjawab, "Budak itu tetap halal baginya karena status kepemilikan budak, 
selama ia tidak menjatuhkan talak ba'in. Tetapi jika ia telah menjatuhkan 
talak ba'in, maka tidak halal baginya walau statusnya sebagai budak 
miliknya, hal itu hingga budak tersebut menikah dengan laki-laki lain." 


15. Dimakruhkan menggauli dua saudara perempuan kandung karena sumpah 
Gp Oh AI oh MA GE Ola o GE Aj gé gt 
SA Sas ali (5, se e ye GN PAR E jh AN EN G3 sg sa 
IN 3 Ki A 
987. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Bapaknya bahwasanya 


Umar bin Khattab ditanya tentang seorang budak wanita dan puterinya, 
yang telah disetubuhi salah satunya setelah yang lainnya juga. Umar 


330 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


berkata; "Saya tidak suka jika menggauli keduanya." 'Umar Ibnul Khattab 
melarang perbuatan tersebut. 


Api aan 


RAK JA IE Sl iS oy Lai E oG ol SE AU IE GI, 


Ta Gi Et Zi Pegang BUAS ouit IS US Ab ab al Ia ri 
KE TN K2 Ó Jatah Sudi Ia NE dis sale s aie ba CA SN SAS Ca 
Te Hal M3 HS ISA 


ai Ea aa aa 


Sig Bb ASi Sa J OE JS Ob ES Ap 
SE di BE je 


988. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Gabishah bin 
Dzu aib bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Utsman bin Affan 
tentang dua perempuan yang bersaudara berada di bawah kepemilikan 
seseorang, apakah keduanya boleh digauli? Utsman menjawab: "Ayat Al 
Qur'an telah menghalalkan keduanya, namun ada juga ayat lain 
mengharamkan keduanya (untuk digauli) . Tetapi aku sendiri tidak suka 
untuk melakukan hal itu (menggauli dua-duanya) ." Oabishah berkata: "Laki- 
laki tersebut kemudian keluar meninggalkan kediaman Utsman dan berjumpa 
dengan seorang sahabat Nabi shallallahu "alaihi wasallam, lalu ia tanyakan hal itu 
kepadanya. Sahabat itu lalu menjawab, "Sekiranya aku mempunyai wewenang 
dalam hal itu, lalu aku mendapati orang yang melakukannya niscaya aku 
akan memberinya hukuman." Ibnu Syihab berkata: "Menurutku sahabat 
tersebut adalah Ali bin Abu Thalib." 


16. Larangan seseorang menggauli hamba sahaya ayahnya 
SE An AI aa Ip Ja LA Jó i aii, 


o -2f AAA “30 


qi AS 33 Gái GB WS J3 


989. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Mujabbar 
berkata: "Salim bin Abdullah pernah memberikan hadiah berupa budak wanita 
kepada anak laki-lakinya sambil mengatakan, "Kamu jangan mendekatinya, aku 
ingin menggaulinya, hanya saja aku belum bernafsu terhadapnya." 


Pena aa OTTEN 
A 3 AI G BR 5 SY esai a Ga 33 


9 


990. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Abu 
Nahsyal bin Al Aswad berkata kepada Al Qasim bin Muhammad, "Saya melihat 
pakaian budak wanitaku tersingkap, lalu aku mendudukinya layaknya seorang 


331 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


suami menduduki isterinya (posisi senggama) . Lantas ia berkata, "Saya sedang 
haid!" Aku lalu berdiri dan tidak mendekatinya setelah itu, maka apakah aku 
boleh memberikan budak tersebut kepada anakku supaya menyetubuhinya?" 
Tetapi Al Qasim melarangnya. 


a cá Ši ona Ma 3S Tu 
Eida ne ada 
Ta GS i PAGI SN Ata sin sat pala be 


991. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibrahim bin Abu 'Ablah dari 
Abdul Malik bin Marwan bahwa dia pernah memberi hadiah kepada sahabatnya 
seorang budak wanita. Kemudian dia bertanya tentang perihal budak wanita 
tersebut, sahabatnya lalu berkata, "Aku punya keinginan untuk memberikan 
budak tersebut kepada anakku hingga dia dapat melakukan ini dan itu." Abdul 
Malik berkata: "Sungguh Marwan lebih wara' (menjaga diri) darimu, dia pernah 
memberikan budak perempuan kepada anaknya seraya berkata: "Kamu jangan 
mendekati budak wanita itu, karena aku pernah melihat betisnya tersingkap." 


17. Tentang Ihshan (legalitas pernikahan) 


Pein 2 KA ZF D r - o r - s P -07 Zaz 
Ia Sasa! A op aaa IE A l HE G E g 


G3 an IK dj 5 ah ani Da 
992. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id 
bin Musayyab ia berkata; "Yang dimaksud dengan '(Perempuan-perempuan 
yang menjaga kehormatan) ' adalah perempuan-perempuan yang memiliki 
suami. Demikian ini karena Allah mengharamkan hukum zina." 


P” ” ” ” I ” 


SAKA op A AE 
Ba II Get US Jai SE era Kana BN 22 


993. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab telah sampai 
kepadanya, dari Al Qasim bin Muhammad keduanya berkata: "Jika seorang laki- 
laki merdeka menikahi budak wanita lalu menyetubuhinya, maka budak 
itu telah menjaga kehormatannya." Malik berkata: "Hampir semua orang yang 
saya temui mengatakan, 'budak wanita itu menjaga kehormatan laki-laki 
merdeka: yaitu jika ia menikahi lalu menggaulinya, maka artinya budak itu budak 
tersebut telah menjaga kehormatannya." 


332 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


18. Nikah mut'ah 


> $ pe 23 x P E - - 2. - 2 - 97 Zaz 
HE ai o E y E HN gad D E SE AB l GE G GE gA i 
ZE s0. 


iE A aig ae aa IL g oy E SE Genl E 
KA PAN p JSI SES KS ip U aa 


994. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Abdullah dan Hasan keduanya adalah anak Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, 
dari Bapaknya dari Ali bin Abu Thalib berkata, "Pada perang Khaibar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang nikah mut'ah makan daging keledai 
jinak". 


NN 


a J ods 55 SS Ea A3 Ol I a EIE oe oA l oe G e ia 
ES PBB G3 ae a ELS iah SES KN G Kang O) EIG PES oy 

LAJ Ga Ea IS S iail sa JW 315, 
995. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin 
Zubair bahwa Khaulah binti Hakim menemui Umar bin Khattab dan berkata; 
"Rabi'ah bin Umayyah telah menikah secara mut'ah dengan seorang 
wanita, lalu wanita itu hamil!" Umar bin Khattab kemudian keluar dengan 
membawa selendangnya, lalu ia berkata, 'Ini adalah Nikah mut'ah, sekiranya 
aku mendapatinya, maka akan aku rajam." 


19. Nikah budak 


IE 3353 BI LAN S3 ESE ORE ER EEE 
DS 3 Dan G as ML 


996. Telah menceritakan kepadaku Yazid dari Malik telah mendengar Rabi'ah bin 
Abu Abdurrahman ia berkata: "Seorang budak itu boleh menikahi empat 
wanita." Malik berkata: "Pendapat ini adalah pendapat yang paling baik yang 
telah saya dengar dalam masalah itu." 


20. Pernikahan laki-laki musyrik, jika isterinya masuk islam sebelumnya 


Tan KA TN G2 Inn AE BB AS NU Sl oya RUU ia 
Bab o SAI Eno Ea GUE Gadil Gee Hee PAN RI a a 
PLN Ia Eal 3 agio WI o TB py IG Ty ono Sex 


- a5 A en PK 


SN [o Ó Iga ap Fiat GS SRG AA Gal lg ade AI Da A01 Sya al) S 


333 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Bas Op UNI Ke HN Ie SI Ist 2653 GI y Ok Bui dls la hn 
sie ái $o Ái Jas E ogia pa GD gag ag AS Gl gs an 


elza 


Sp GAS e Gp gag NAD o LEG JUS Us gih a, Ane, 


Ed 


É Ig IS yA pr J LS rai Eng OÉ aE ai Sena 
Lada IS IE SIA NG TIA seng Gi Ip da ala AI Te 


sj ds clé dn an SAS pii (pe SO Jp At ae 
JAS Uas ai Basi dis E Wap Asi E TA 0 GAS dl Ke 


Ás aé o a ea gii gag asi SE és i 
adé i LA ju ya 2 Ig Ka Bat B6 ag SBU US a BE gag 


SE gE SN aan Sg Sip gi ge sia a i gi F 


Bendi IL G3 GAS a G5 GÉ JB ST oa gl IE we 
J) AE jay Lah BE 33 dang AA Aa ú fi hal BI UAS A3 o Sl 
Gie gai TAHAP paka 


..0. 


SL M3 D WI pia C3 


997. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab telah sampai 
kepadanya, bahwa para wanita pada masa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
telah masuk Islam di tanah kelahirannya dan mereka tidak termasuk orang yang 
berhijrah. Ketika mereka masuk Islam, suami-suami mereka masih dalam 
keadaan kafir. Di antara mereka adalah puteri Al Walid bin Mughirah. Ia adalah 
isteri Shafwan bin Umayyah, lalu ia masuk Islam pada waktu Fathu Makkah, 
sedangkan suaminya, Shafwan bin Umayyah belum mau masuk Islam. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengutus keponakannya, Wahab bin Umair 
kepadanya dengan membawa selendang Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
sebagai bentuk jaminan keamanan untuk Shafwan bin Umayyah. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengajaknya masuk Islam dan 
menginginkan agar ia menemui beliau. Jika ia setuju dengan hal itu maka ia akan 
menerimanya, jika tidak setuju maka beliau akan memberi waktu dua bulan." 
Tatkala Shafwan menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
membawa selendang beliau, dia memanggil Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam di depan para tokoh. Ia mengatakan, "Wahai Muhammad, Wahab bin 
Umair telah menemuiku dengan membawa selendangmu, dia menyatakan 
bahwa engkau menyuruh agar aku menghadapmu, jika aku menyetujui hal 
tersebut maka pasti aku terima. Jika tidak, kamu akan memberi waktu 
penangguhan selama dua bulan?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai Abu Wahab, turunlah (dari kendaraan)." Dia menjawab: "Tidak, 
Demi Allah, saya tidak akan turun hingga engkau menjelaskannya kepadaku." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Bahkan penangguhanmu 


334 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


selama empat bulan." Selanjutnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berangkat menghadapi Hawazin di daerah Hunain. Beliau mengirim utusan 
kepada Shafwan bin Umayyah untuk meminjam peralatan perang dan senjata 
miliknya." Shafwan berkata; "Berdasarkan paksaan atau kerelaan." Beliau 
menjawab: "Kerelaan." Lalu Shafwan meminjamkan peralatan perang dan 
senjata miliknya. Kemudian Shafwan pun ikut berangkat bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, sementara ia masih dalam keadaan kafir. Ia pernah 
mengikuti peperangan Hunain dan Tha'if. Waktu itu dia masih kafir sedang 
isterinya telah masuk Islam, tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
memisahkan antara ia dan isterinya hingga Shafwan masuk Islam, dan isterinya 
masih mengakuinya dengan pernikahan yang lama." Telah menceritakan 
kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab berkata: "Jarak waktu antara Islamnya 
Shafwan dan Islamnya isterinya itu sekitar dua bulan." Ibnu Syihab berkata: 
"Tidak ada kabar yang sampai kepada kami, bahwa jika seorang perempuan 
berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya sedang suaminya kafir dan masih menetap 
di Darul Kufr, kecuali hijrahnya akan menjadi pemisah antara dirinya dengan 
suaminya, kecuali jika suaminya datang untuk berhijrah sebelum habis masa 
iddah isterinya." 


- ” 


u Ss EP EÉ ES páa o MAN Eh eS FÍ GÍ Ga o GE G GE i s 
á je p e i gl s i Se G5 Ss iii py EG i gi o 
J5 IE 33 AME SM Jl kena yh a ade Ea SA 4 SES Ha 
Span 33 lag AE DI A TES GEA pe ag AE a Ie A 


Arl Serr Gar G 


BIS Galé e ES G GS IS) aE Lag 


998. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab ia bahwa: "Ummu 
Hakim binti Al Harits bin Hisyam adalah isteri Ikrimah bin Abu Jahl, lalu dia 
masuk Islam pada waktu Fathu Makkah sedang suaminya, Ikrimah bin Abu Jahl 
kabur karena tidak mau masuk Islam, sehingga ia (Ikrimah) sampai ke kota 
Yaman. Ummu Hakim lantas menyusulnya hingga ke Yaman, lalu ia mengajak 
suaminya masuk ke dalam Islam. Akhirnya Ikrimah pun masuk Islam, ia lalu 
menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat terjadi pembukaan kota 
Makkah. Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, beliau 
menyambutnya dengan gembira, sementara Ikrimah tidak membawa selendang 
(sebagai tanda jaminan) hingga ia membaiat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Setelah itu beliau menetapkan kembali pernikahan mereka berdua." 


21. Walimah 


AR IE AI LE Wb El Ini KA EU Ai, 


“3g 


Ing AE AI Ie AN Sya TES AS Al 0g Ag IE To Al Jaa 


335 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Sarji a a g afe ai GPS FF 
Has 33 Ani Iga Me ANI 1 ANI Je A ji Ga 


999. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Humaid Ath Thawil dari 
Anas bin Malik berkata, "Abdurrahman bin 'Auf menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, sementara pada dirinya terdapat warna 
kuning bekas za'faran. Sehingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menanyakan sebabnya, lalu dia memberitahukan bahwa dirinya baru saja 
menikah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Berapa mahar yang 
kamu berikan kepadanya?" 'Abdurrahman menjawab; "Emas sebesar biji 
kurma." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Adakanlah 
walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing". 


PE 
r 2 


Tag IE TN K2 AI Iga OI AG i JB 5 aa p GA DE G HE i y 


PERANTE 


1000. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata; 
"Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah mengadakan walimah, sementara di dalamnya tidak terdapat roti 
maupun daging sama sekali." 


p 


J8 ig IE AN ISA Ia SÍ gat ba kan 


SUS 13 JI isi £ ISI 


1001. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 'Umar 
ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah 
seorang di antara kalian diundang untuk mendatangi acara walimah, 
hendaklah dia mendatanginya." 

5i 


Za 
ð 


Pa pG 58 Jais OÉ ii aa g TIE SAN GE ga o E A GE G5 
dan RI aE A3 i3 BE OI 333 HI NG Ea 


1002. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah ia berkata: "Seburuk-buruk makanan ialah makanan walimah 
yang di dalamnya hanya diundang orang-orang kaya, tanpa orang-orang 
miskin. Barangsiapa tidak mendatangi undangan walimah, berarti dia telah 
bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." 


336 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


S dn ges E a eg se G jas 


SIA US GGS Bra pai da GE a SS PAN S a 


Z g 
2. sherr or. 35 


BIS S3 SEA Lai Isi S3 JASA IS Ie 263) AE dag IE DA Io AN Tag 
sa 


1003. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishag bin Abdullah bin Abu 
Thalhah Bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik ia berkata: "Seorang 
penjahit mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghadiri 
masakan yang telah buat." Anas berkata: "Aku lalu pergi bersama beliau 
menghadiri undangan tersebut. Beliau dipersilahkan menikmati hidangan 
berupa roti dari gandum beserta kuah yang di dalamnya terdapat sejenis 
labu." Anas melanjutkan, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mencari-cari labu tersebut di dalam nampan kuah tersebut. 
Maka semenjak hari itu, sayapun menyukai sejenis labu." 


22. Hal-hal yang perlu diketahui tentang pernikahan 


235 131 Jő Ás ae n fo Ips G E o 3 GE NG GE gA is 


SEI adi SAI i aaie é sds Wet iri aral giia assi 
JUL ye MOU Sa dal Sa 


1004. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang di antara 
kalian menikahi seorang wanita atau membeli budak wanita, hendaklah 
dia memegang ubun-ubunnya dan berdo'a agar diberkahi oleh Allah Ta'ala. 
Apabila salah seorang di antara kalian membeli seekor unta, hendaklah dia 
memegang bagian atas punuknya dan berlindung kepada Allah Ta'ala dari 
kejahatan setan." 


Í 


ESE SI SAN yan dl ES Ya II Kar E giis 
5 A5 has SE Aas MEI 33 KARO ATA Da 


1005. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair Al Maki 
berkata, "Seorang lelaki melamar seorang wanita melalui saudaranya. 
Saudara wanita itu memberitahukan bahwa saudara wanitanya dahulu 
pernah berzina. Hal itu disampaikan kepada Umar bin Khattab, maka 
dipukullah saudara laki-laki perempuan itu, atau hampir saja dia dipukul. 
Kemudian Umar berkata; "Apa urusanmu memberi kabar itu?" 


337 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


o ge 


BB jl Serui Bes, 
5 Jy a a SAS GE 3303 ASI ie ó BI G oi 


HE S pati Í EN KE oi Kg GE NG GE fis y Gie gats Hi 


C0 


Nepal IFE du Ba asa ale JII aa 3 SAPI BI 3: NT 
5 JŽ o je 


1006. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman bahwa Al Qasim bin Muhammad dan Urwah bin Zubair berkata 
mengenai seorang laki-laki yang memiliki empat isteri, lalu ia menceraikan 
salah satu isterinya dengan talak tiga: "Dia boleh menikah lagi sesuai 
kehendaknya tanpa harus menunggu 'iddah isterinya selesai." Telah 
menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman bahwa Al 
Oasim bin Muhammad dan Urwah bin Zubair menfatwakan demikian kepada Al 
Walid bin Abdul Malik ketika dia datang ke Madinah, hanya saja Al Gasim bin 
Muhammad mengatakan, "Talaklah ia dalam beberapa majlis (tidak dengan 
talak tiga sekaligus) ." 


” ” 


Z . -o Bau Tia ZF w 97 - - - Zaz 
S JB SI Kendal! 3 san Ibas YO Juta ba Y BE Nb SE AS) 


RAI EDSA aa 
1007. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 


Musayyab berkata: "Ada tiga perkara yang tidak ada kata 'main-main' di 
dalamnya: nikah, talak dan membebaskan hamba sahaya." 


2 y Seria eta 
SILAM Saci Gie BEN SG BE WAE a33 en Ia sale SKS GAN 


SBN SIKU SU p SE A 5 Gh já 236 ISI $= Kn 5 iko si> A E 


r 
E aa “ .. Sen Pa a 


iel SE SI abs G JUS ing SA nin 50 s6 5 Wa 5 PE Gas 


LAN 


SAN 3 taui i eó JS ci a ol a R3, b o% 


ana 5 g a a ua 


1008. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Rafi' bin 
Khudaij bahwa dia menikahi anak gadis Muhammad bin Maslamah Al Anshari. 
(gadis itu) tinggal bersamanya sampai tua. Kemudian Rafi' menikah lagi dengan 
seorang gadis yang masih muda. Ternyata dia lebih mengutamakan sang gadis 
itu daripada (isterinya yang lama) . Sehingga isterinya yang lama menggugat cerai 
kepadanya. Lalu Rafi' menceraikannya dengan talak satu, dia berlaku baik dan 


338 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


lembut kepada (isterinya yang lama) hingga menjelang masa iddahnya habis, ia 
ruju' kembali. Setelah ruju', dia masih memperlakukannya sama seperti semula 
(lebih mengutamakan isteri mudanya) sehingga (isteri lamanya) menggugat cerai, 
maka jatuhlah talak dua. Kemudian dia ruju' kembali, namun dia tetap 
mengulangi tindakannya dengan mengutamakan yang gadis sehingga isteri 
tuanya menggugat cerai. Rafi' bin Khudaij berkata; "Sekarang terserah kamu, 
jatah talak hanya tinggal satu. Jika kamu mau, kamu boleh tetap tinggal dan 
menerima apa adanya. Jika tidak, saya akan menceraikanmu." (wanita itu) 
berkata; "Saya akan tetap tinggal walau kamu berlaku demikian." Akhirnya Rafi' 
tidak jadi menceraikan isterinya. Rafi' tidak melihat bahwa hal itu berdosa ketika 
dia menetapkannya untuk tetap tinggal (isteri lamanya) dengan perlakuan yang 
demikian. 


17. Thalak 


01. Mentalak secara sekaligus 


a JG jaya aa Ep AL A a y g AS LI 
SAS JUS iih AS DAS Ip SGI SE a SAS D pl JÓ Ud UE Jai La Ki 


KAI G5 AAS TI JB Ya GA Ga KN LA 


1009. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abu 
Bakar bin Hazm bahwa Umar bin Abdul Aziz berkata kepadanya: "Apa yang 
dikatakan orang-orang tentang talaq ba'in?" Abu bakar menjawab: " Aban bin 
Utsman menganggapnya sebagai talak satu." Umar bin Abdul Aziz pun berkata: 
"Kalau seandainya talak dibolehkan sampai seribu kali, niscaya tidak akan 
tersisa talak bain sedikitpun. Barangsiapa mengatakan talak ba'in, berarti 
dia telah sampai pada batas akhir." 


pg a a š ea D 5 

Alyah Gk Sal 3 san GS Ai « 
PER . A - - Pd o A m R a Z zZ a -IF za °? 
S3 AI Dan G LS N G JB SAS SN Gi kel 


- 
s - 


Q` 
& 
RS 
Cs 


+ 


1010. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa Marwan 
bin Al Hakam memberi putusan bahwa suami yang menceraikan isterinya 
dengan talak ba'in, maka itu adalah talak tiga. Malik berkata; "Ini adalah 
pendapat yang paling saya sukai." 


02. Ucapan ‘Engkau terisolir’ atau ‘Engkau terlepas’ dari pernikahan 
S G, DG III 3 dis OS TS Ml LES BE Na Pu 


339 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1011. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar mengatakan tentang khaliyyah dan bariyyah, "Kedua-duanya adalah talak 
tiga." 


an ES IN Sl 3 (ee yel sa PAKAI, 

di Sr IE Wa JUS 
1012. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim 
bin Muhammad berkata, "Seorang lelaki yang mempunyai isteri dari suatu kaum. 


Kemudian dia berkata kepada keluarga isteri: "Tentang dia terserah kalian." Maka 
orang-orang menganggap itu sebagai talak satu. 


ata iis Ge Sp STAN daki HD 3 Jai Oa GA sa layu ga gia, 

KA Dika oU Sa 
1013. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia mendengar Ibnu Syihab 
berkata tentang seorang suami yang berkata kepada isterinya: 'Kamu berlepas 


diri dariku dan saya berlepas diri darimu', ucapan itu kedudukannya sama 
dengan talak tiga." 


03. Yang menjadi thalak dari ucapan 'Urusanmu kuserahkanpadamu' 


aai aia Je al G jei Sy EREEREER 


Sa E Ai n VIII Ioi WE S i a L u ió 


1014. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berkata; “Jika seorang suami menyerahkan urusannya kepada 
isterinya, maka keputusan akhirnya ada di tangan isteri. Kecuali bila suami 
mengingkarinya (ucapannya) dan berkata; 'Saya tidak menginginkannya 
kecuali talak satu, ' maka ia wajib bersumpah hingga ia tetap berhak atas 
diri isterinya selama masih dalam masa iddah." 


04. Yang dianggap sekali thalak dari ucapan ‘Urusanmu kuserahkanpadamu' 


3 o j y AE 3S ol o a5 o Bl op man E G GE EA TE 
Ds gaas iis gat a at Mali st 


IA JS WE IK a i5 i JS GS al GA SS Jus al u G 


an El iseh KG ea 


340 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1015. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Sa'id bin Sulaiman bin 
Zaid bin Tsabit dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit bahwa ia mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia pernah duduk-duduk bersama Zaid bin Tsabit, tiba-tiba 
Muhammad bin Abu 'Atiq menemuinya dengan kedua mata meneteskan air 
mata. Zaid lalu bertanya kepadanya; "Ada apa denganmu?" Dia menjawab; "Aku 
telah menyerahkan keputusan (talak) kepada isteriku, dan ia memutuskan untuk 
berpisah dariku." Zaid bertanya lagi; "Kenapa kamu lakukan hal itu?" ia 
menjawab, "Karena faktor ekonomi." Zaid berkata; "Jika mau, ruju'lah ia. Karena 
yang demikian itu hanya talak satu, dan kamu lebih berhak atas dirinya." 


SIA aia ai a al yg AI KE IE UU 33 iis, 
SI IE 5 AB Oi JUS ii Kin EKA GIE Ssi SI Ga 


” ” 
wo 


aer ji G u y Gaa ú édi g jy JI La a JÚ ju EDIAL 


janu gasi 133 JUGA a Lon KAN SE YAN LE JG MIL JB Ai) 8533 
J Eh as eka a gati sas ga at 


1016. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Bapaknya ia berkata, "Seorang lelaki dari suku Tsaqif menyerahkan 
keputusan talak kepada isterinya. Isterinya lalu berkata; "Kamu saya ceraikan." 
laki-laki dari Tsaqif itu terdiam. Isterinya berkata lagi, "Kamu saya ceraikan." laki- 
laki itu berkata; "Di mulutmu ada batu." Kemudian isterinya berkata lagi, "Kamu 
saya ceraikan." laki-laki itu berkata; "Di mulutmu ada batu." Lalu keduanya 
mengadu dan meminta Marwan bin Hakam untuk memutuskan perselisihan 
mereka. Marwan kemudian meminta laki-laki tersebut bersumpah bahwa yang 
dia inginkan hanyalah talak satu. Lalu Marwan menyerahkan wanita tersebut 
kepada suaminya." Malik berkata; Abdurrahman berkata; "Al Qasim sangat 
menyukai keputusan itu. Dia memandangnya sebagai keputusan yang paling 
baik." Malik berkata; "Ini adalah pendapat yang paling baik, dan pandapat yang 
saya pilih." 


05. Yang tidak menjadi thalak dari ucapan ‘Urusanmu kuserahkanpadamu' 
GÍ eaii pi LENE GE al GE estil o FN IE IS EE 


Fata ” 035 


LE GE Mba A Ih 3 Senai 
Ai jas nan ERÉ YAN JI LSG EGG IE UE FUI 


Z æ re fte č S 


Bs 2 5 SE a a SEAL Lang K3 


1017. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim dari Bapaknya dari 'Aisyah Ummul Mukminin, Bahwasanya ia pernah 
melamar Oaribah binti Umayyah untuk Abdurrahman bin Abu Bakar. Mereka lalu 
menikahkan 'Abdurrahman (dengan wanita tersebut), tetapi kemudian mereka 


341 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


mencela 'Abdurrahman bin Abu Bakr. Mereka berkata, "Kami tidak 
menikahkannya kecuali karena (kedudukan) 'Aisyah." 'Aisyah lalu mengirim 
(utusan) kepada Abdurrahman untuk menceritakan hal tersebut, kemudian 
Abdurrahman menyerahkan keputusan talaknya pada isterinya. Lantas isterinya 
memutuskan untuk memilih suaminya, sehingga hal itu tidak dianggap sebagai 
talak. 


” 


KIE AI Io Bl a33 AAS BI di SE ali yh PAP SE SE NG SE SAS 
Kas USG pub CE AP 3 aj Sa o ED da C3) J; 


o” ” 4 


JUS ASIN G3 jak A13 tage SS SEN aga EA gias JO LS 
Lais SE alas Al SN ES Uu Ia JS FI ae aa petai 
BE WS Si Ig all is 


1018. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Gasim 
dari Bapaknya bahwa 'Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam menikahkan 
Hafshah binti Abdurrahman dengan Al Mundzir bin Zubair, padahal 
Abdurrahman sedang berada di Syam. Ketika Abdurrahman kembali, dengan 
nada kecewa dia berkata: "Orang sepertiku memang pantas diperlakukan seperti 
ini, dan tidak pantas dimintai pertimbangan." Aisyah memberitahukan 
kekecewaan Abdurrahman kepada Mundzir bin Zubair. Mundzir pun balik 
berkata: "Hal itu terserah kepada Abdurrahman." Abdurrahman berkata: "Aku 
tidak mungkin menolak sesuatu yang telah kau putuskan." Maka Hafshah pun 
tetap menjadi isteri Mundzir, dan perkataannya tidak dianggap talak. 


06. seorang laki-laki yang menyerahan urusan (perceraiannya) kepadaisterinya 
SETAN JAN Ska IS) JG GT canda oy aa GE ai a y Ae ga, 
GMS S3 AE At 2533 Si KE asal 
1019. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab ia berkata: "Apabila seorang suami menyerahkan keputusan cerai 


kepada isterinya, kemudian sang isteri tidak menghendaki untuk berpisah dan 
masih tetap tinggal bersama suaminya, maka hal itu tidak dianggap talak." 


07. Ila’ 


342 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1020. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ja'far bin Muhammad 
dari Bapaknya dari Ali bin Abu Thalib ia berkata; "Bila seorang laki-laki 
bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya, maka belum dianggap talak 
walaupun telah berlalu empat bulan lamanya sampai dia diminta untuk 
mempertegas perkataannya. Baik dia menceraikannya atau tidak." Malik 
berkata; "Begitulah yang berlaku di antara kami." 


Pad 
KA 35 55 pe 


n EE a AA È 
Sua $ GB Abe DG a Pan Hj HN BNI aa Laga 


dil 


1021. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata; "Seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi 
isterinya, jika hal itu telah melampaui batas empat bulan. Maka ia diminta 
ketegasan dari perkataannya: menceraikannya atau ataukah tidak. Dan 
belum terjadi talak sampai laki-laki tersebut mempertegas perkataannya 
walaupun telah melewati batas empat bulan." 


” 
” zE 


GE RI E HA Ch cam Gp Kam Il Pk Ol GE UU IE HI, 
GIE We 3 KS BANI AA DEA SI ar Sa da JET ó olá 

FA BSE u igl 
1022. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa Sa'id bin 
Musayyab dan Abu Bakar bin Abdurrahman berkata tentang seorang laki-laki 
yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi isterinya, “Jika telah melampaui 


batas empat bulan berarti dia telah menjatuhkan talak satu, dan dia boleh 
ruju' kepada isterinya selama masih dalam masa iddah." 


08. Ila' budak 
SAE Gg AA Io AA JUS KAI SU IE oa Gl JA Uu ES Sis 
Ia KAN bl Cp 
1023. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dia bertanya kepada Ibnu 
Syihab mengenai ila' hamba sahaya. Ibnu Syihab menjawab: "Ila' hamba sahaya 


sama seperti ila' orang merdeka. Hukumnya juga wajib. Masa ila' hamba 
sahaya batasnya adalah dua bulan." 


343 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


09. Zhihar laki-laki merdeka 


Si ju Sig Man ea nu jis 


A pay. 


S aki MAS IE GA fa Ia 3 t AB IPA LAI JS WS pa IIA Gb 333 
ABANG IS Pa SBI taman en ba 


1024. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Sa'id bin 'Amru bin 
Sulaim Az Zuraqi bahwasanya ia pernah bertanya kepada Al Qasim bin 
Muhammad tentang seorang laki-laki yang akan menceraikan isterinya jika dia 
menyetubuhinya. Al Qasim bin Muhammad lalu menjawab; "Pernah seorang 
lelaki menganggap isterinya seperti punggung ibunya jika dia 
menyetubuhinya. Maka Umar bin Khattab menyuruhnya untuk tidak 
mendekatinya, kecuali jika ia membayar denda zhiharnya." 


10. seorang laki-laki bertanya kepada al Qasim bin Muhammad danSulaiman. . 
AD Heh Bag! Ia JAE Jaa d JI SL bagi GE LE gi pia GP lh GP Pang 
AE Il op Tang GE MIL IE AS, Fla BS II aks 5 S| sa kakimu 


é f ya 


1025. Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya Bahwasanya ia berkata tentang seorang laki-laki yang melakukan 
zhihar terhadap empat orang isterinya dengan satu kalimat, "Dia hanya 
wajib membayar kaffarah satu kali saja." Telah menceritakan kepadaku dari 
Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman seperti di atas. 


11. Allah berfirman berkenaan dengan kafarah 


SA ; i JUS SESI 
ni AD S ié JS AS Id le LAN etika $ sa 


KER 


1026. Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Hisyam bin Urwah 
Bahwasanya ia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Urwah bin Az 
Zubair tentang seorang laki-laki yang berkata kepada isterinya; "Setiap 
wanita yang aku nikahi setelah kamu dan kamu masih hidup, maka dia 
seperti punggung ibuku". Urwah bin Zubair menjawab; "Untuk menebus 
ucapannya itu, ia cukup membebaskan budak." 


12. Zhihar budak 


Peri 38 oe JL 


S 
o 
N 
t 
x 


344 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1027. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik Bahwasanya ia pernah 
bertanya kepada Ibnu Syihab tentang zhiharnya hamba sahaya, maka dia 
menjawab: "Zhiharnya seperti zhihar orang yang merdeka." 


13. Khiyar 


F RENE GE Aj AN Pn gi Ta GE NU AI ed 
SERA UGT SEN GAN GIA SK A EE A saka 


or 35 


SN $o ó Sin JG FS o Ag Ig IE IN $o Iin 3 Geis o 
DN IS AI Jay JUS oa A Pa KI) S3 A ai KAI I Ad 


18 34 d 


iaa E y SA ii a beis ML G Ga 
Dak SI gag 23 Pr Sua Anisa SET Eh, 


1028. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah Ummul Mukminin, ia 
berkata; "Ada tiga pelajaran yang berkenaan dengan Barirah, salah satunya 
ialah ketika dimerdekakan dia diberi pilihan atas suaminya padahal 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Hak perwalian ada pada 
orang yang memerdekakan'. Suatu kali Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menemuinya, dan saat itu ada panci dari batu sedang mendidih 
berisi daging, tetapi beliau hanya dihidangi roti beserta lauk pauknya. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya; "Bukankah panci tadi 
berisi daging?" Mereka menjawab; 'Benar wahai Rasulullah, tapi daging itu 
adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah, sedangkan anda tidak 
boleh memakan sedekah? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; 
"Bagi Barirah daging itu berstatus sedekah, tapi bagi kita itu adalah 
hadiah." 


Ka SE s a g JA IE ya E ab Pan ie s 


Gie gilang 233 a Op UG GG Gass A G ENANS 3 3 
Gaa iÍ 3 P3 Í; IE Ip AN a EVE di 


1029. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata tentang seorang budak wanita yang menjadi isteri seorang budak laki- 
laki, kemudian wanita itu dimerdekakan, "Budak wanita tersebut berhak 
memilih selama belum disetubuhi." Malik berkata; “Jika suaminya telah 
menyetubuhinya dan ia mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahui jika ia 
mempunyai hak pilih, maka ia disangsikan dan pengakuannya bahwa ia tidak 
tahu tidak bisa dibenarkan. Dan ia tidak mempunyai hak pilih lagi setelah 
disetubuhi." 


345 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


or z 


A5 BIM dat AN Peni 


- 


“8 30 


Senai GI SIG Sih san bag as ed sei Sa re 
G Jao Jl Ol á ne s akad if Cal Jy Tas Bu SI SIS GE ag ANE a 
GLEN 3 INI ja di SIB Ag AI Ia dl AAS Oa 3S Ka 


a7 


ENG 153 ju GBI 5 


1030. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin 
Zubair bahwa mantan budak wanita Bani 'Adi yang bernama Zabra' 
mengabarkan kepadanya, bahwa ketika ia masih berstatus budak, ia adalah isteri 
dari seorang budak lelaki. Kemudian ia dimerdekakan (oleh tuannya, pent) . Lalu 
ia berkata, "Hafshah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam mengutus seseorang 
agar aku menemuinya, Hafshah lalu berkata, 'Aku akan mengabarkan kepadamu 
sebuah kabar, tapi aku tidak ingin kamu melakukan hal yang buruk. 
Sesungguhnya sekarang ini putusan ada di tanganmu selama suamimu belum 
pernah menidurimu. Jika suamimu telah menidurimu, maka kamu tidak memiliki 
hak lagi." Zabra menuturkan: "Saya pun segera mengatakan, 'Talak, talak dan 
talak'. Dia telah menjatuhkan talak kepada suaminya tiga kali. 


14. Dari Sa'id Ibnul Musayyab, bahwa ia berkata: Lelaki mana saja yangmenikahi 
seorang wanita... 


” 
” 
39 r9 set o 3 35 3e z 99S ” oo 0 - 07” E 


a Sur Sil Ja! KE ISI Jai Aha D1 Sai ol GE Mb IE BS, 


1031. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab Bahwasanya ia 
mendengarnya berkata, "Jika seorang suami memberikan pilihan kepada 
isterinya, kemudian isterinya memilih untuk tetap bersama suami, maka 
yang demikian itu tidak dianggap talak." Malik berkata: "Ini adalah sebaik- 
baik pendapat yang pernah aku dengar." 


15. Khulu' 
kana IE SS Ei EI ae i AE GE ana Ana daan pp SS Mb ye SS das 


an S 


cié án Ya Api Sh oa jo aji Ë SSE G ya gio ci 
jo ó Jas WIB i g g e jan ALS ag 0 Par 
Tele au G Jó Ái ara G ie Ei Kas CL ETS ah Iya dag AE 
SAP AN Ia 20 Ap AIO op dah AF LIS Ui oa 5 SNI 


z of 


RE KS SI SIG SÍ i a G iS WA Eh Ta aa Ai 


346 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Z - 
gz- -9$ 


Lei aig ade l a Jaan JUS gaie GUSI 


- 


1032. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
'Amrah binti Abdurrahman Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, dari 
Habibah binti Sahl Al Anshari bahwasanya ia adalah isteri Tsabit bin Qais bin 
Syammas. Suatu kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar rumah hendak 
menunaikan shalat subuh, lalu beliau mendapati Habibah binti Sahl berada di 
depan pintu rumah beliau, padahal saat itu hari masih gelap. Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam lalu bertanya kepadanya: "Siapa itu?" Habibah 
menjawab: "Wahai Rasulullah, saya Habibah binti Sahl." Beliau bertanya lagi: 
"Apa keperluanmu?" Habibah menjawab: "Bukan salahku juga bukan salah Tsabit 
bin Qais." -Ketika itu Tsabit bin Qais masih menjadi suaminya- Saat Tsabit bin 
Qais datang, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lantas bertanya kepadanya: 
"Ini Habibah binti Sahl telah mengadukan permasalahannya, sesuai kehendak 
Allah apa yang dia sebutkan." Habibah lalu berkata: "Wahai Rasulullah, semua 
yang diberikannya kepadaku masih ada padaku." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian berkata kepada Tsabit bin Qais: "Ambillah darinya." Maka 
Tsabit bin Qais mengambil darinya, sehingga hari itu Habibah binti Sahl tinggal 
bersama keluarganya." 


r r 
AA Or 3 | o z3 - 


w ” ad ” 
Za - oz o 2 ala vE aa . aajo 0 7 +7 0. JI A KAK 
JS Ye) 3 | ge Q - 3, nn” -2 P OS D OS Ja OS & 3 
peh 30 e Se” 1? 0 oa ST A 2 
$ 
FE i D D3 Si LV 


1033. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Mantan budak 
Shafiyyah binti 'Ubaid Bahwasanya ia telah melakukan khulu' atas suaminya 
dengan semua harta yang ia miliki, dan Abdullah bin 'Umar tidak mengingkari hal 
itu." 


16. Mencerai wanita yang meminta khulu' 

AT iiz aa Seng Ain La KA Ri oez a ez 2g Mi 

D ae JI gess GD Sale a a Ti ay ol U ae Il SE a 

LO ARA AR ATT ai BA agar agen oo Tan a eh 8 

P Oh ala Ulas y olie Sa dee oa Lalin Al SS TAS ya 
aan :? 25 -25 aa o 5 or ga sorl? Si A 2. 
KANAN GAS GAS TAS Cp BAL AS Jep 0 Sin ala las 


1034. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi" bahwa Rubai' 
binti Mu'awwadz bin 'Afra dan pamannya menemui Abdullah bin Umar dan 
mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah minta khulu' cerai kepada suaminya 
pada masa khalifah Utsman bin 'Affan. Hal itu sampai kepada Utsman dan ia 
tidak mengingkarinya. Abdullah bin Umar berkata: "Iddahnya seperti iddah 
wanita yang ditalak." 


347 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


17. Li'an 
ga A ant G3 Jia Ol Oa yl SE U SE EA is 


da Ye) asal a Ang Yee Sal aoe La Ju Sei Sa » ep E dl sb 


” s 3 Oo,” 
- 
£- dana 


Jos da ade a Jaan WI IS Koe GI Ja Jaan HS pl Makita 
JAN Ag KE AI IA Ja 253 WS a Da HI Jgn Moe 


Íj ke 3 GD Ig IA ISA Ii Ia AU me ES SY 
LA JAS Ig AE AN Io AU Jaa, OS JB BU Lele G JUS IA SAS ada 
Bn DUS Ta la AM Go Al Ir 3 3 LR 
Aa ae ii fo i j SIS Ik AB GE Ei SA 
Ss diii Ses SA ga 153 Ses ehi A J G IE é E 
JS Ap Ob LSI Ola Gp Bd BIA dag AE HI o Al Iga JS jai 
JB WES ea du ye aa Ui KESHA 
ón Ío á js iah ii G5 GSE gin Ka Sl Jas GE SIS Sanga 

elii E i ah ESK alga Gal JG wu JG dl ae 


1035. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa 
Sahl bin Sa'id As Sa'idi mengabarkan kepadanya, bahwa 'Uwaimir Al 'Ajlani 
menemui 'Ashim bin 'Adi Al Anshari dan berkata; "Wahai 'Ashim, bagaimana 
pendapatmu jika ada seorang laki-laki mendapati isterinya berselingkuh dengan 
lelaki lain. apakah ia boleh membunuhnya sehingga mereka membunuhnya 
(sebagai qishah) . Atau apa yang harus dilakukannya? Wahai 'Ashim, tolong 
tanyakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 'Ashim lalu 
menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tapi beliau 
malah membenci pertanyaan tersebut dan mencelanya sehingga apa yang 
didengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membuatnya semakin 
berat. Ketika 'Ashim pulang kepada isterinya, Uwaimir menemuinya dan 
bertanya; "Wahai 'Ashim, apa jawaban Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
kepadamu?" 'Ashim menjawab; "Tidak ada yang baik, bahkan beliau malah 
membenci pertanyaan yang saya lontarkan kepada beliau." 'Uwaimir berkata; 
"Demi Allah, saya tidak akan puas sampai saya menanyakan sendiri kepada 
beliau!" Kemudian Uwaimir segera beranjak menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang. 
Ia lalu bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda, jika ada 
seorang suami yang mendapati isterinya berselingkuh dengan lelaki lain. 
Bolehkah dia membunuhnya, sehingga keluarga pihak isteri membunuhnya 
sebagai qishah, atau bagaimana?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


348 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


lantas menjawab; "Telah diturunkan ayat yang berkenaan dengan dirimu 
dan isterimu. Maka pergi dan bawalah isterimu kemari." Sahl berkata; 
"Mereka berdua akhirnya saling melaknat, sementara aku bersama orang- 
orang berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika mereka 
selesai dari mula'anah (saling laknat), Uwaimir pun berkata, "Wahai 
Rasulullah, saya telah berbohong atasnya jika saya tetap 
mempertahankannya." Uwaimi lalu menjatuhkan talak tiga kali kepada 
isterinya sebelum Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkannya." Malik berkata: Ibnu Syihab berkata, "Peristiwa itu terjadi 
setelah turun wahyu tentang bermula'anah (saling laknat bahwa dirinya tidak 
berzina) ." 


D Jaa GGS A Sal GE Se Ol TS wp MS GE Bb Mb IE a, 
gii AE dag ae i IA Sain SA Uap Ia JG dg aa Ia 
AKI 


1036. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata, "Pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang 
laki-laki melakukan li'an atas isterinya dan meminta anaknya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu memisahkan keduanya dan memberikan 
anaknya kepada sang isteri. 


18. Thalak gadis 
Ap MAP SGS oi AN ab MA DE Ob Gl GE NG je YA pl 
ren G JA ST J3 GIE a gp 


Pe” Z a N 35 0 £ Ie s 9 


DS OB A Lan a 2133 


G Ia Ia EL Si Gil JB He WEI II LSG JG IE 5 $ 


1037. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Muhammad bin Iyas bin Bukair 
ia berkata; "Seorang lelaki menjatuhkan talak tiga kepada isterinya sebelum dia 
menyetubuhinya. Lalu ia berkeinginan untuk menikahinya. Maka dia ingin 
meminta fatwa, lalu saya menemaninya pergi untuk memintakan fatwa. Lalu ia 
menanyakannya kepada Abdullah bin 'Abbas dan Abu Hurairah, mereka berdua 
kemudian menjawab; “Kami berpendapat bahwa kamu tidak boleh 
menikahinya lagi hingga mantan isterimu tersebut menikah dengan lelaki 
lain." laki-laki itu pun membantah; "Talakku kepadanya itu hanya talak sekali 
saja." Dan Ibnu 'Abbas balik menyanggah; "Kamu telah melepaskan keutamaan 
yang telah berada di tanganmu." 


349 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Su op ayal Sua JUS a JG Di LS o lae IS SY! Gale 


” 
“ “ ” 
ya 2... o s 7o 


J Ji lot Ki GIE US) Eli ue JG WAS bi JS BDG ia DS g5 GE 


ON Ba - 2 


G a SS BSE GiS Sial AA Ei l o gye é l E 


-” 
age 


ð 


” 


1038. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Bukair 
bin Abdullah bin Al Asyaj dari An-Nu'man bin Abu 'Ayyasy Al Anshari dari 'Atha 
bin Yasar ia berkata, "Seorang lelaki menemui Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash 
bertanya tentang seorang lelaki yang menceraikan isterinya tiga kali, 
padahal dia belum pernah menyetubuhinya." 'Atha berkata; "Lalu aku 
berkata, "Hanyasanya talak untuk gadis adalah satu kali." Abdullah bin 'Amru 
bin Al 'Ash kemudian berkata kepadaku, "Kamu ini tukang dongeng! (tidak 
tahu hukum) Satu kali itu bain, dan tiga kali menjadikannya haram hingga 
ia menikah dengan laki-laki lain." 

ia g gaii Jai Se S5 óy J6 ASI op Us G3 AA A JB PUS 
Jý AD AN SL SI 33 AI PNG JK SI IS UE 
SS Gi 5 KAS 
Ps 
Jó BIS Fa AE II IG GE 3 SS SWA BAG Wal Hot IIA 


Gaie AYI OS s WIL 


o w T 
LASE AR An pa AE AI ar Kk E 2 TI aa H o E 
ASE ue P GU RA gh hE y W as D a 
-” -” - £ z e - - £ . 
oz Pad 
S- O 3 ” E oZ gorx 


(Tn Ari gi 2 A Da Zala A z sj oe r f ng 2 qT A1 7 es 
JÓS laa D i Ganga GIG aal aa gY kE ial JG Uda Da 


H .. 


1039. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Bukair 
bin Abdullah bin Al Asyaj Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, dari 
Mua'wiyah bin Abu 'Ayyasy Al Anshari bahwasanya ia pernah duduk-duduk 
bersama Abdullah bin Zubair dan 'Ashim bin Umar bin Khattab." Mua'wiyah 
berkata; "Muhammad bin Iyas bin Al Bukair menghampiri mereka berdua dan 
bertanya; "Ada seorang lelaki Badui menceraikan isterinya tiga kali, padahal 
dia belum pernah menyetubuhinya. Bagaimana pendapat kalian berdua? ' 
Abdullah bin Zubair pun menjawab; 'Dalam masalah ini, kami belum mempunyai 
pendapat. Temuilah Abdullah bin 'Abbas dan Abu Hurairah, aku telah 
meninggalkan mereka berdua di tempat 'Aisyah. Bertanyalah kalian berdua 
kepada kepada mereka, setelah itu kembalilah dan kabarkan kepada kami! ' 
Muhammad bin Iyas lalu pergi dan menanyakan hal itu kepada mereka berdua, 


350 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Ibnu Abbas lalu berkata kepada Abu Hurairah; "Wahai Abu Hurairah, berilah 
fatwa kepadanya. Ia telah datang kepadamu dengan membawa suatu persoalan 
yang rumit." Abu Hurairah lantas menjawab; 'Talak sekali bagi isteri yang 
masih gadis berarti talak ba'in, dan talak tiga kali dapat mengharamkannya 
untuk dinikahi sampai dia menikah dengan lelaki lain." Dan Ibnu Abbas juga 
mengatakan seperti itu." Malik berkata: "Itulah yang kami gunakan dalam 
pendapat kami." 


19. Thalak Orang Yang Sakit 

HI G3 a 3 5 IE SB gl SE UUS EA i 

pa É STA IS SE AI KE SE y PI KE yi TI ga Mba 
Wis aii Sah Ala SUS G3 IKA IP ani 


Í 


1040. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Thalhah bin Abdullah bin Auf ia berkata; -dan dia adalah orang yang paling tahu- 
dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf bahwa Abdurrahman bin 'Auf 
menceraikan isterinya dengan talak tiga, padahal dirinya waktu itu sedang sakit. 
Utsman bin Affan kemudian memberikan hak warisan kepada isterinya setelah 
masa iddahnya selesai." 

l LG Sa Ip OKE Si II an IE SAS g 

r g B 053 ia Ja 

1041. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Al Fadll dari Al 
A'raj bahwa Utsman bin Affan menetapkan hak waris kepada mantan isteri-isteri 
Ibnu Mukmil, Ibnu Mukmil menceraikan mereka pada waktu dia masih sakit." 


o -9z o- -$ o T aita 2 3. -9z o- £ .. Bia SAS Tia 355 S Ver 
p YTD a a Ja KI a a ama Al II ye WAN 
YAN KE Jaja HE AA ru a Wil an Ge 
£ az 


AE GEN da GE j3 ED HS 


-“ 


7 30777 9 


KA GALS A33 Da5 G HS 33 
La z a Ke 20 z 2. o 4 -93 EA 9 e roor PI o -2z PER 
a Lail Kan Ala Gle iy olie Be a Alay BS Oa GP 3 


1042. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia telah mendengar 
Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata: telah sampai kepadaku, bahwa isteri 
Abdurrahman bin 'Auf meminta kepada Abdurrahman untuk menceraikannya. 
Abdurrahman bin 'Auf berkata: "Jika kamu telah haid lalu suci kembali, maka 
beritahukanlah kepadaku." Namun isterinya tidak kunjung haid hingga 
'Abdurrahman bin Auf jatuh sakit. Ketika isterinya telah suci dari haid dan 
memberitahukan kepadanya, 'Abdurrahman lalu menceraikannya dengan talak 
ba'in, padahal Abdurrahman bin Auf saat itu masih dalam keadaan sakit. 


351 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Kemudian Utsman bin Affan menetapkan warisan wanita itu setelah selesai masa 
iddahnya." 


Zz 9 ZD AR 2 2 PLA 2 Ge a 2 -0x A a anr 
SI ue ES JU SLS o EL E t o » ge AWU ye Bag 


zer 


T 


- 
” 
3 o2 woz Ga 95 - -& o 
» 


KS BMA TAN pd Sa GIE Ala Koala gbi OLS 
Ú 


Ara $ 2 X 2 1S 23 2r? A ds rro 7 9 End A rA o o3 r 
SANG Nyl a SUS oy LAS dl Kadis aal JA Gl EG as ag 


HE GI Gp Ae aan Tip UE JL ja OS ol JAE Su DUS a 
1043. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Yahya bin Habban ia berkata: "Kakekku, Habban memiliki dua 
orang isteri, yang satu dari keturunan bani Hasyim dan yang lain dari kaum 
Anshar. Dia menceraikan isterinya yang berasal dari Anshar, padahal isterinya 
sedang menyusui. Setelah setahun berlalu Habban meninggal dunia dan 
isterinya belum haid sama sekali. Isteri itu berkata: "Saya berhak mewarisi 
hartanya karena aku belum pernah haid sejak diceraikannya." Kedua isteri itupun 
berselisih pendapat dan mengadukannya kepada Utsman bin 'Affan. Utsman bin 
'Affan memutuskan untuk memberikan warisan itu pada wanita Anshar, hingga 
isteri dari keturunan bani Hasyim mencelanya. Utsman bin 'Affan berkata, " Anak 
pamanmu juga melakukan hal yang sama, bahkan dia menyarankan kepada kami 
untuk melakukannya." Yang dia maksud ialah 'Ali bin Abu Thalib. 


GE Gan a UE STAN JSI GA SI Ja Oa Gl ma Ll Ulu GE gila, 
T Sina a H5 G Up JAS SN IS can gag GEB Ip elu Ju 5, 


OP s 0 
. 


iga Eks A Sial 28 HN GD WAS Sp YSS Al Wa 


” 
“ 


” a 


” 
sis 


1044. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia mendengar Ibnu Syihab 
berkata; "Jika seorang laki-laki menceraikan isterinya tiga kali sedang dia dalam 
keadaan sakit, maka isterinya berhak mewarisinya." Malik berkata; "Jika suami 
menceraikannya dalam keadaan sakit, sedang dia belum pernah 
menyetubuhinya, maka isterinya berhak menerima setengah dari maharnya, juga 
berhak atas harta warisannya, serta dia tidak perlu menjalani masa iddah. Jika 
suami pernah menyetubuhinya lalu dia menceraikannya, maka isteri berhak 
menerima maharnya secara penuh dan berhak mewarisinya. Dalam hal ini, gadis 
maupun janda hukumnya sama saja." 


20. Memberi hadiah kepada wanita yang dicerai 


G ” 
8.0 4f 


Eere za 3 2- a 35 „3 o z Or 0. eZ 07 P - Ri- 
3 | a Jalla HI Jb E al gae pa yo Bes Ul ye Ban) 
A 3 - 8 0, A0. 0.03 ot. 9 -- Pg 7 2 oR, a 
W PP La Hai AI a sa La YP A83 Gl 


” 
Iri & 


352 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1045. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
ia berkata: "Setiap isteri yang diceraikan berhak menerima mut'ah, kecuali 
wanita yang maharnya telah ditentukan dan dia belum pernah disetubuhi 
oleh suaminya, maka dia hanya berhak menerima setengah dari mahar 
yang telah ditentukan untuknya." 


-r 6 A glS 


y SE a G JÓ i Zia Ha IE SI Oa gl IE au JA Gia, 
SERAHAN Span IS bale Kab Al NU JB UI Jia a 


1046. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata: 
"Setiap isteri yang diceraikan, dia berhak menerima mut'ah." Malik berkata: 
"Telah sampai kepadaku kabar dari Al Qasim bin Muhammad seperti ini." Malik 
berkata: "Bagi kami mut'ah tidak ada batasan minimal dan maksimalnya." 


21. Thalak budak 


LI AI GE Ga SAS IK BMN Ii Eau SE SS 
Penis Ts egg ae jia ja ya 


BIS ge MLS SUS PI gh ii Ig ae To ga ih AB Gala 
Eais Uda SA ya SAS GEUS o o a5 ap isl a e KS 
ai 


1047. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari 
Sulaiman bin Yasar berkata, "Nufai' adalah seorang mukatab atau budak milik 
Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nufai' memiliki seorang 
isteri orang merdeka, ia telah mentalaknya dua kali dan ingin meruju'nya 
kembali. Maka para isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun menganjurkannya 
untuk menemui Utsman bin 'Affan guna menanyakan hal itu kepadanya. Nufai' 
lantas menemui Utsman yang saat itu sedang berada di Darj (nama tempat), 
menggandeng tangan Zaid bin Tsabit . Ia lalu bertanya kepada mereka berdua, 
keduanya kemudian menjawab; "Dia haram bagimu, dia haram bagimu." 


sor? s£ 


AU ska sean Lak Abah MAN Au Tai 
TES BUS a guie a PGA 5 333 TA g Ang EA AD 
IIS ¿a NYE 


1048. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab berkata, "Nufai' adalah seorang mukatab milik Ummu Salamah, isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ia mentalak isterinya dua kali, seorang wanita 


353 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


merdeka. Kemudian ia minta fatwa kepada Utsman bin Affan, lalu Utsman 
menjawab, "Dia haram bagimu." 


2013 35 oz 1 A o -° o Zr? gr - o 8, Or or -or E 
AR ERT IRE R E EERROR Bg 
r a. 2 - a - F 3 i 
ota 7 AR T - ea er D T & 5 z 2 Kere 2E 7 G FR 
SAS GI JUS cab Gp D3 KE a ade AI Io ll gah ada a OS G 


” 
- 


” 
ae 0... Z so 30. ZZZ or% oz Ega Ef o0 
de caj t pa JU etil a a 


1049. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdu Rabbih bin Sa'id dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimi berkata, "Nufai' adalah seorang 
mukatab milik Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dia minta 
fatwa kepada Zaid bin Tsabit seraya berkata; “Isteriku seorang wanita 
merdeka, aku telah mencerainya dua kali?" Zaid bin Tsabit lalu berkata; "Dia 
haram bagimu." 


OLR pz sz o sorg E Te Ro a 
gaus ia Kah HS j Iis 


OT, fga £ 01 oz g of- 9 0x3 
ESE PS ai SS ala Da MA 
P. 

Sa HATI 


SE DM KEB P Ba 
| 


1050. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin 
Umar berkata: "Jika seorang budak menceraikan isterinya sebanyak dua 
kali, maka isterinya menjadi haram baginya hingga ia dinikahi oleh laki-laki 
lain, baik isterinya seorang budak atau wanita yang merdeka. Dan masa 
iddah wanita merdeka adalah tiga kali haid sedangkan masa iddah budak 
wanita adalah dua kali haid." 


. TG 2r? »- 0 eri eor zF +, 07 . 0 - 38 - 
Cr 3D OS jas Ip D de be BS 
- A A Pr d - -07 =° - 
U Sea aB Era AAS ana a a 


“ 


Ore SK, 
AS Fl 
bola la 


1051. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin 
Umar berkata: "Barangsiapa mengizinkan budaknya untuk menikah, maka 
keputusan talak juga ada padanya dan tidak ada orang lain yang berhak 
memutuskan talak atasnya. Jika seorang lelaki mengambil budak wanita 
milik anak lelakinya atau milik anak perempuannya, maka hal itu tidak ada 
dosa baginya." 


354 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


22. Masa iddah yang suaminya hilang (tak dimengerti keberadaannya) 


AK A o aa GE aa ERRER RETE: as 


Ta AA KAN AA A3 Gan SN AS UG JA GAN yA (9 3 SS IA 
da WIN Ga GP la Ag Se In aa DA 


ya. 


SE R3 3 f IS 33 WES op Cie SNI an awu TE IN Ka 
IE ST MEI AE TE oa Jaan JB SR MEN Eh Uu JB G 


A A 


JÓ ÉLI g TS ol An lu JB aial 33 Bio ISI JA Tera 


IÉ eil III Mai Jas Op Si 


| 
Ls seru au ea 


1052. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab berkata: "Seorang wanita yang 
kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya, maka 
hendaklah dia menunggunya selama empat tahun. Kemudian menjalani 
masa iddah selama empat bulan sepuluh hari dan setelah itu boleh 
menikah lagi." Malik berkata: "Jika dia menikah setelah masa iddah selesai, 
kemudian suaminya (kedua) telah menggaulinya atau belum menggaulinya, 
maka suami pertama tidak berhak lagi atasnya." Malik melanjutkan, "Inilah yang 
berlaku di kalangan kami selama ini. Namun jika suaminya datang sementara dia 
belum menikah lagi, maka suaminya lebih berhak atas dirinya." Malik kembali 
melanjutkan, "Saya mendapati sekelompok orang mengingkari pendapat yang 
dilontarkan sebagian kelompok terhadap Umar bin Khattab, ketika ia 
mengatakan 'Diberikan pilihan bagi suaminya yang pertama, untuk mengambil 
maharnya atau kembali pada isterinya'." Malik berkata: "Telah sampai pula 
kepadaku pendapat Umar bin Khattab mengenai seorang wanita yang 
diceraikan suaminya yang sedang pergi, lalu dia ruju' lagi kepadanya. 
Namun ruju'nya tersebut tidak sampai pada pihak isteri, dan hanya kabar 
talaknya sampai kepada isterinya, kemudian isteri menikah lagi dengan 
lelaki lain. Jika suami yang kedua telah menggaulinya atau belum 
menggaulinya, maka suami yang pertama yang telah mentalaknya, tidak 
ada lagi hak atasnya." Malik berkata: "Pendapat ini adalah pendapat yang aku 
pandang paling baik dalam hal ini dan dalam hal suami yang hilang." 


23. Ouru', iddah cerai, mencerai wanita haidh 


Joe ME IP AS G3 STAN GE SAS GA LE OI BU GE G EA piia 


A gE ig ae i fo Ó MEN Ip JA JUS Ig nn 


355 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


5 BEBAS BN Wati an A IS 
Gilas BIAN sat AE SI J3 HIS AS Ip das SL PER 
ENG 


1053. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah 
bin Umar menceraikan isterinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Umar bin Khattab menanyakan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hal itu. Beliau menjawab; "Suruhlah dia 
ruju' kembali kepada isterinya dan hendaklah dia menahannya sehingga ia 
suci, kemudian haid, dan suci lagi. kemudian jika mau ia boleh 
menahannya, dan jika mau ia boleh menceraikannya sebelum ia 
mensetubuhinya kembali. Begitulah aturan iddah yang ditetapkan oleh 
Allah dalam menceraikan kaum wanita." 


E anr 


EÍS Ei oeh ai 3G GE y EE oE oG l GE a E i 
SA JB AEON ISA Ia pl 3 CAS pa E gi o YAH a Eh Anis 
DES wi WS i WE 133 3 33 Bh IS YA XS eh PERAI 
aI G gji aaa iae EIG dg BIG MS Blah A 


as 


SI Olga yl GE NG iE CTE ai c$) 


IS Zæ 


LEG JB dag NA Jis A ESA Jai AI 


o p o z2 To 
uE pj Ol Enam JU a 


- 


1054. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin 
Zubair dari "Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia menyuruh Hafshah binti 
Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shiddig pindah tempat tinggal ketika memasuki 
masa haid yang ketiga. Ibnu Syihab berkata: "Hal itu lalu diadukan kepada 
'Amrah binti Abdurrahman. Amrah berkata, "Urwah benar." Waktu itu banyak 
orang yang mendebatnya. Mereka mengatakan, "Sungguh Allah Ta'ala telah 
berfirman dalam kitab-Nya: "Tiga kali guru' (Os. Al Baqarah: 228) "Aisyah lalu 
menjawab; "Kalian benar, dan tahukah kalian apa itu guru ? Guru adalah suci." 
Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab berkata: Aku 
mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata: "Aku tidak mendapati seorang 
ahli fikih pun dari kalangan kita kecuali dia sependapat dengan hal itu." 
maksudnya pendapat 'Aisyah. 


Oo. Yaa s o r 


BIL SG oy IKA gg u SE S 


zZ 


PEYS o 


Sia. A 3 Kana $ Gis 36 153 5, JÉJ a e ail o iial SES ee 


356 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Lai Sa aN EA A EA 
Wp V3 G3 Yg Wo tang Kia ES pa Sa ÉJI 


1055. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dan Zaid bin Aslam dari 
Sulaiman bin Yasar berkata, "Al Ahwash meninggal dunia di Syam, sementara 
isterinya telah memasuki masa haid yang ketiga dari masa iddahnya, karena ia 
telah menceraikannya." Mu'awiyah bin Abu Sufyan lantas mengirim surat kepada 
Zaid bin Tsabit menanyakan tentang hal itu, Zaid bin Tsabit kemudian membalas 
dan mengatakan bahwa bila wanita tersebut telah memasuki haid yang ketiga 
dari masa iddah, berarti dia telah bercerai dari suaminya dan suaminya pun 
telah bercerai darinya, dia tidak mewarisi harta suaminya, dan suaminya tidak 
mewarisi hartanya." 


24. Dari al Qasim bin Muhammad, Salim dan Abu Bakar... 


set o sws „r? 


PRSE ALE 3 Al IE SEE MU IE BA, 
aa SAI gas U un ES AAS SBI LAN Ja pl G HAK 


1056. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata: "Bila seorang suami menceraikan isterinya, lalu isterinya telah 
memasuki masa haid yang ketiga, berarti keduanya telah bercerai." Malik 
berkata, "Beginilah yang berlaku di kalangan kami." 


3 


Aa Gii y Aé f oi YAA a, 


Kia ESG S A adi Ia l o c ih A oi GE Á a 
i 


1057. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Al Fudlail bin Abu Abdullah 
budak Al Mahri, bahwa Al Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah 
berkata; "Jika seorang isteri diceraikan kemudian dia memasuki masa haid 
yang ketiga, maka dia telah bercerai dari suaminya dan halal untuk 
menikah lagi." 


25. Dari Sa'id Ibnul Musayyab, Ibnu Syihab dan Sulaiman... 


ØA A AA 


SELS Ol 3 AAN KALI iie j Aga Gal aa ST NU je GAS, 


o 
O 


1058. Telah menceritakan kepadaku dengan Malik telah mendengar Ibnu Syihab 
berkata; “Iddahnya wanita yang diceraikan adalah beberapa quru', 
walaupun jaraknya berjauhan." 


357 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


JB á IA AI Sial MO LSI Se RS PEN ESA ERIR TEE 


” Sesi Aee AA PX Lara -” ” 


GA ASI Sab G Gas JÜ Ob pi JB 433 SSS D er ca 


AN 


dB 3 iaa G Erna ling UG JB 


1059. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari seorang 
laki-laki Anshar, bahwa isterinya pernah meminta talak kepadanya, lalu ia 
berkata kepadanya, "Jika kamu datang bulan (haid), beritahukanlah 
kepadaku! " Ketika datang haid wanita itu pun memberitahukan 
kepadanya. Suaminya berkata, "Jika kamu telah suci, beritahukanlah 
kepadaku! " Ketika telah suci wanita itu kembali memberitahukan kepada 
suaminya. Setelah itu suaminya pun menceraikannya." Malik berkata; "Ini 
adalah pendapat yang paling baik yang aku dengar." 


26. Iddah wanita yang di rumahnya jika dicerai disana 


aor p 355 On. 073 Nata 


Giai DI LS oy GKS KB ap all GE sana EN AS 
Seri PER 
Kya Saat ag A9 dini 33 AI 
SEE FI LE II emas d Iya IS Wes II IA aa a 
Si As S SI or aa JGA UJI ai saat Yna JG 
ÉN Ia pi Ga G OS A eh OÉ LA WS TAB Saat BAN 


1060. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al 
Qasim bin Muhammad dan Sulaiman bin Yasar bahwasanya ia mendengar 
keduanya menyebutkan bahwa Yahya bin Sa'id bin 'Ash menceraikan puteri 
Abdurrahman bin Hakam dengan talak ba'in, lalu Abdurrahman bin Hakam 
menyuruh puterinya untuk pindah rumah." 'Aisyah, Ummul Mukminin lalu 
mengirim utusan kepada Marwan bin Al Hakam yang ketika itu menjabat sebagai 
gubernur Madinah, ia mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah dan kembalikan 
wanita itu ke rumahnya." Dalam hadits Sulaiman, Marwan menjawab, 
"Abdurrahman telah mengalahkanku (tidak taat) ." Atau dalam hadits Al Qasim 
Marwan memberi jawaban, "Tidakkah kamu telah mendengar peristiwa yang 
terjadi pada Fatimah binti Qais?" 'Aisyah menjawab: "Tidak penting engkau 
sebutkan hadits Fatimah." Marwan berkata: "Jika pada pendapatmu ada 
keburukkan, maka cukuplah bagimu pada dua permasalah itu saja." 


AN at ES ESE GË kari g a5 on S Í G SE G GE giii y 
pa IN LS GIE WS ai SAE TA YAA BUS y BKB o gt oy 


358 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1061. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' berkata, "Anak 
perempuan Sa'id bin Zaid bin 'Amru bin Nufail adalah isteri Abdullah bin 'Amru 
bin Utsman bin Affan, lalu ia menjatuhkan talak bain kepada isterinya. Isterinya 
kemudian pindah, namun Abdullah bin Umar mengingkari hal itu." 


a gij Kas Pauh SATA GAS SAS G3 AN KE OI D GE aa GE AA 
Spa JS A GAN BII SES sei ua a Ja 
WA IE Wa jateis 3 Ha als 


1062. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar mencerai salah satu isterinya di kediaman Hafshah, isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, padahal di situ adalah jalan yang biasa dilewatinya menuju 
masjid. Setelah itu dia menempuh jalan lain di belakang perumahan karena dia 
tidak mau harus selalu izin kepadanya (Hafshah) hingga ia meruju'nya." 


$ 


G5 Allan ial 3S Jana Gen 3 Seni Ol aai o GÉ GE G IE AS 
is Ig SI S6 Ken JP Soma G3 Sana JUS AI Ia Ge ng 


“pr 


MI GB JB tis Sé DIP J6 GAS IE Gei 


1063. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Sa'id 
Ibnul Musayyab ditanya mengenai seorang isteri yang diceraikan suaminya, 
padahal dia sedang tinggal di sebuah rumah kontrakan. Maka siapa yang harus 
membayar sewa kontrakannya? Sa'id Ibnul Musayyab lalu menjawab: 
"Suaminya." Orangyang bertanya itu kembali berkata, "Bagaimana jika suaminya 
tidak mampu?" Sa'id Ibnul Musayyab menjawab, "Kalau begitu isterinya." Orang 
yang bertanya itu berkata lagi, "Bagaimana jika isterinya juga tidak mampu?" 
Sa'id Ibnul Musayyab menjawab, "Maka pemimpinnya yang harus 
membayarnya." 


27. Nafkah wanita yang dicerai 


” ” 
s 5 


Mi C gi EA WAS oai G gt US o eh KU GE IR o FI 
Aya S SaS sf ba GE gi G d5 JS Gaai pe US E 
A ay d ES Kas Il aah 3 BN ya JSI US SSS Tg AE TI o 
gti je ŠE aa i o A aie ais GIA gil ha Fiat ala Ju Ja 
IGE ai a Kyaa NO OS eli i EIG gab oiio Bp iaie SU Ina 


Irr grer 


la ab S3 sep gal úi dag AE AI IAI Iya JUS GGE pia G 42 Ui, 


359 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


JG 5 KAI SIG an H3 uui ge Ju J ai KW Uh wae GE 
a ESEN pe KE WS BANI a KS 205 Gp Kalu gatal 


1064. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Yazid 
mantan budak Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf 
dari Fatimah binti Qais bahwa Abu 'Amru bin Hafsh menjatuhkan talak ba'in 
kepadanya, padahal dia sedang berada di Syam. Lalu Abu Amru mengutus 
wakilnya untuk mengirimkan gandum kepadanya, hingga menjadikan Fatimah 
marah kepada. Abu Amru berkata, "Demi Allah, kamu tidak berhak atas apapun 
dariku." Fatimah bin Qais lantas mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan mengkisahkan kejadian itu kepada beliau. Beliau lalu bersabda: 
"Kamu tidak berhak mendapatkan nafkah darinya." Kemudian beliau 
menyuruhnya untuk menunggu masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. setelah 
itu beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para 
sahabatku. Maka tunggulah masa iddahmu di rumah Abdullah bin Ummi 
Maktum, dia adalah seorang yang buta, sehingga kamu dapat meletakkan 
pakaianmu di sisinya. Jika masa iddahmu telah selesai maka beritahukanlah 
kepadaku." Fatimah berkata, "Ketika masa iddahku telah selesai, aku ceritakan 
kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm bin Hisyam telah 
melamarku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Jahm itu 
seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, 
sedangkan Mu'awiyah adalah seorang laki-laki miskin yang tidak 
mempunyai harta. Nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Fatimah berkata, 
"Sebenarnya aku tidak menyukainya." Kemudian beliau berkata lagi: 
"Nikahlah dengan Usaman bin Zaid." Maka aku pun menikah dengannya, 
dan ternyata Allah menjadikan kebaikan di dalam pernikahan itu, hingga 
aku merasa bahagia." 


FE FP Ep ABRI Ih ae al aa Wan ye db, 


” 
Pd w G 
rhor 2... ron r AOA, Da 


Gáis D Ula JB Gi AAS fo WAE a SA a 


1065. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia pernah mendengar Ibnu 
Syihab berkata: "Wanita yang dicerai dengan talak ba'in tidak boleh keluar 
rumah sampai masa iddahnya selesai. Dia tidak mendapatkan nafkah dari 
mantan suaminya kecuali apabila dia sedang hamil. Jika ia dalam keadaan 
hamil, maka mantan suami wajib menafkahinya sampai dia melahirkan." 
Malik berkata: "Pendapat itulah yang dipakai pada kami." 


28. Himpunan pengetahuan iddah perceraian 


ak Psi ba g SN É Gp Sa GP se ASAS 


Sa Ias Ebu LAB a Gii oii 33 2 PETE 


360 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


” AI æ 0 


-” ” - 
aa Dasi ek Ina AR orn aeia TELS 
6 . . » - “ > - 
A | AS Sel 15 Oku J Le jb ol Pa AR BS Ya Yaa Lian, 
- 
cis AM ENG IM 


1066. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dan 
dari Yazid bin Abdullah bin Ousaith Al Laitsi dari Sa'id Ibnul Musayyab ia berkata, 
Umar Ibnul Khattab berkata: "Wanita mana saja yang dicerai kemudian dia 
mengalami sekali atau dua kali haid dan setelah itu dia monopause (tidak 
lagi haid), maka hendaklah dia menunggu sampai sembilan bulan. Jika dia 
dalam keadaan hamil maka ia menjadi halal setelah melahirkan, tetapi jika 
tidak hamil maka ia harus menjalani masa iddah lagi selama tiga bulan. 
Setelah itu dia boleh menikah." 


Pr 2 Tama d 3. . 3 sz 5... - - - -0T - pa - Zaz 
JE S Jai OS A1 a o a E a a SW HE BA 3 
PERAI Si 
sand) Sandi 


1067. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab ia berkata: "Talak adalah hak laki-laki dan 'iddah adalah hak 
wanita." 


A oA o e Z 35 E o - Pe - o r 23 Pi Zaz 
Ala Top Ora! SAS JB A1 all o aaa HE GA ol E Ella HE i 3 


1068. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id Ibnul 
Musayyab ia berkata: "Iddahnya wanita mustahadlah adalah satu tahun." 


29. Waktu untuk tidak menggauli isterinya 
55 0 Gen or 2 3 P sz Zza? o . or i o o r - 0” -07 Zaz 
isat EIS Oa Jai OS A1 aa o ata GE Oles l DE G E gA iias 
sor PW? A P E r En G-E o Sr -Irr of o r or 91 
Gas SP Gaa Op ia Ja Dias A Upah Ol aias ali 


1069. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id 
Ibnul Musayyab berkata; "Barangsiapa menikahi seorang wanita kemudian 
dia tidak bisa menyetubuhinya, maka dia diberi tenggang waktu satu 
tahun. Jika dia mampu menyetubuhinya (maka pernikahannya diteruskan), 
jika tidak mampu maka keduanya dipisahkan." 


E ad om Gowa dk A is, 


SSI gaa AB ei GG Sl JG GUN JI ag ag Ga J JUS GUN Í iag 
Í 


PP 
nee ASI o s aws Os 0 


Uas ó Ty Jaia oi Di ai 


361 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1070. Telah menceritakan kepadaku Malik dia bertanya kepada Ibnu Syihab, 
"Semenjak kapan masa tenggang suami dihitung, sejak hari pertama 
tinggal satu rumah dengannya? Atau sejak hari ia diajukan kepada 
penguasa?" Ibnu Syihab menjawab; "Sejak diajukan kepada penguasa." Malik 
berkata; "Adapun suami yang tadinya mampu menyetubuhi isterinya kemudian 
terhalangi (tidak mampu), maka dalam hal ini aku belum pernah mendengar 
pendapat yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut diberi waktu tenggang, atau 
dipisahkan dari isterinya." 


30. Himpunan pengetahuan masalah thalak 


” 
Ío 


A ybs Gi jala dlii pe sie éne Sa lai da LB Iya pa 


1071. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab berkata, 
"Telah sampai kabar kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda kepada seorang lelaki dari suku Tsaqif yang masuk Islam sedangkan 
saat itu dia mempunyai sepuluh orang isteri: "Pilihlah empat orang dari isteri- 
isterimu, dan ceraikanlah sisanya" 


- 
- s 9 - aws 


AE G A a G3 Tata Eana JÓ Í oa ol SE G IE i y 


Se z 


Esen Ís E SE mk o TEE oi Á aé Gi K Sb Gi o 
ANS Gi aS Gh gi sha ST j MEI 3 EA As aa CI 
LE E P IE Sa IU E naga 

Ka SIT Ii bale i CN NS Ip OIL JB BSE Sa 


1072. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata: 
Aku mendengar Sa'id Ibnul Musayyab dan Humaid bin Abdurrahman bin Auf dan 
'Ubaidullah bin Abdullah bin "Utbah bin Mas'ud dan Sulaiman bin Yasar 
semuanya berkata: aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Umar 
Ibnul Khattab berkata: "Wanita mana saja yang diceraikan suaminya dengan 
talak satu atau dua, kemudian ia dibiarkan hingga masa iddahnya habis, 
lalu ia menikah lagi dengan lelaki lain. Kemudian suaminya (yang kedua) 
meninggal dunia atau mencerikannya, kemudian ia dinikahi lagi oleh 
suaminya yang pertama, maka ia tetap melanjutkan sisa talak yang pernah 
dijatuhkan oleh suaminya yang pertama." Malik berkata: "Beginilah sunnah 
yang berlaku di antara kami, dan tidak ada perselisihan di dalamnya." 


AE o a5 o PIN 5 AGS NASI gaib au PI, 


-9z ” PER 


Ba Gisa i MB i a5 o ED E y Á E ge jó 


362 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


pa Gal V3 WAS JA a BA a anal ja IKI B Epy 
AT aaa E AN HO pa AS aL D 


+ 
> A - 


Jj Odi vá j 
i Bab gie ta Kas 
Pa Bye Í & aní Ii 2 A sa TP: BJ, Pekan JI i 1 35 


me” o- - 0 We Pe” -3 0$ Sa 


Pen g GE I A aE g Mtb Pe Seal 33 
ÁI E ea e GIES G3 SIA AE op A EA A 


wA 


Jó KAN Sa ÉGES S aE oy 


1073. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Tsabit bin Al Ahnaf bahwa dia 
menikahi ummu walad milik Abdurrahman bin Zaid bin Khattab. Tsabit berkata, 
"Abdullah bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab memanggilku, lalu aku datang 
dan masuk menemuinya. Dan ternyata di dalam telah ada cambuk tergeletak, 
dua rantai besi dan dua budak miliknya yang didudukkan. Abdullah bin 
'Abdurrahman lalu berkata, "Ceraikanlah isterimu, jika tidak maka demi Dzat 
yang nama-Nya digunakan untuk bersumpah, aku akan memperlakukanmu 
begini dan begini." Aku lantas berkata, "Dia aku ceraikan seribu kali! " kemudian 
aku keluar dari kediamannya, dan di jalanan Makkah aku bertemu dengan 
Abdullah bin Umar . Kemudian aku ceritakan kepadanya peristiwa yang baru aku 
alami. Maka Abdullah bin Umar pun marah dan berkata, 'Itu bukanlah talak, dan 
dia masih halal bagimu. Maka pulanglah kepada isterimu'." Tsabit bin Al Ahnaf 
berkata; "Namun hatiku belum tenang, maka aku pun menemui Abdullah bin 
Zubair, yang ketika itu menjadi gubernur Makkah. Aku lalu menceritakan peritiwa 
yang terjadi padaku serta respon Abdullah bin Umar akan hal itu. Abdullah bin 
Zubair lalu berkata; "Dia masih halal bagimu. Kembalilah kepada isterimu." 
Kemudian ia menulis surat kepada Jabir bin Aswad Az Zuhri yang ketika itu 
menjabat sebagai gubernur Madinah, ia meminta kepadanya agar menghukum 
Abdullah bin Abdurrahman dan membiarkan aku kembali kepada isteriku." 
Setelah itu aku kembali ke Madinah, lalu Shafiyyah, isteri Abdullah bin Umar, 
menyiapkan isteriku untuk diserahkan kepadaku atas sepengetahuan Abdullah 
bin Umar. Lalu aku mengundang Abdullah bin Umar pada hari pernikahanku, 
dan ia pun datang." 


| jug sanak bh 


AP SBI IU Ga db JB Seks pi ) Sains ALAN HA 13 e 


pA 
z æ 
An ” 


5 


363 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1074. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar berkata, 
aku mendengar Abdullah bin Umar membaca ayat: '(Hai nabi, apabila kamu 
menceraikan Isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka..." 
(Qs. Ath Thalaq: 1) pada permulaan masa iddah mereka." Malik berkata; 
"Maksudnya hendaklah menceraikan satu kali pada setiap dalam keadaan suci." 


” “ roz AA 


dan i G aa E Wis gaki i IS GBI 
SI IIA Y; á dog T Sa S gy Gis ail CU II $ 


” 
uu” 


dan DUA sea GMBI | JR IS SI gb 


Í 


” 
$ H90 


GE gi aia GAP GÉ GA Jani a GEN ca 


1075. Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya berkata: "Jika seorang laki-laki menceraikan isterinya, dia berhak ruju' 
lagi kepadanya selagi masa iddahnya belum habis, meski dia menceraikannya 
sampai seribu kali. Seorang laki-laki sengaja menceraikan isterinya, hingga ketika 
masa iddahnya akan selesai ia kembali meruju'nya, lalu kembali 
menceraikannya. Setelah itu ia berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan 
menggaulimu dan kamu selamanya tidak akan menjadi halal (tidak pernah habis 
masa iddahnya karena selalu diruju") ." Kemudian Allah Tabaraka Wa Ta'ala 
menurunkan ayat: "(Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh 
ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang 
baik) ' (Os. Al Baqarah: 231) Semenjak turunnya ayat ini, orang-orang 
menghitung talak dari awal lagi, baik yang sudah pernah mentalak ataupun yang 
belum pernah." 


LAS Y Wati BETA TIK Ka gp Pan II, 


“ 
D ç osz A . EPE. 


(JG Sa ISU uuaa Sii GE ai Jins US BU a V3 Gi 


” 
Pa ” ” o o 


AT a3 AN A 3 OT NT OKI pa Cat Oryg par #1”. 52 : o2 (P 
Dun egas | Ainan IS AAS US Jaan a Gino Ganas V3 


1076. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Tsaur bin Zaid Ad Dili 
berkata, "Seorang lelaki menceraikan isterinya kemudian meruju'nya lagi padahal 
ia sudah tidak membutuhkannya dan tidak ingin menjadikannya isteri lagi. Ia 
hanya ingin memperpanjang masa iddahnya sehingga isteri merasakan 
penderitaan. Kemudian Allah Tabaraka Wa Ta'ala menurunkan ayat: "Janganlah 
kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan 
demikian kamu menganiaya mereka) ' (Os. Al Baqarah: 231) Allah 
menasehatkan demikian kepada mereka. 


364 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


31. Iddah wanita yang ditinggal mati suaminya jika hamil 
du ej US Ipa Se GS Kaya ly bE ia D Jaa 
AE AI KE y EL pi JAS BIN A 
Ia Eh IL Id at ja aki Ta ME Io AI ag 
Íj eka JS y SS a WAS H3 a Gia i5 as KUA 
Salad G ah ol Gai e SL kal 63 AAA JUS SUN 

cia Ia SIG el A3 JUS Alap SE AI a Iga 
1077. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdu Rabbih bin Sa'id 
bin Qais dari Abu Salamah bin Abdurrahman ia berkata: " Ibnu Abbas dan Abu 
Hurairah ditanya tentang seorang wanita hamil yang ditinggal mati oleh 
suaminya. Ibnu Abbas menjawab, "Iddahnya adalah yang paling lama 
waktunya di antara dua masa iddah." Dan Abu Hurairah menjawab, "Jika ia 
telah melahirkan bayinya, berarti masa iddahnya telah habis." Abu Salamah 
kemudian menemui Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
menanyakan hal tersebut kepadanya. Ummu Salamah lalu menjawab: "Subai'ah 
Al Aslamiyah telah melahirkan anaknya setengah bulan setelah ditinggal 
mati suaminya, lalu ada dua orang lelaki melamarnya, yang satu masih 
muda dan yang satu sudah tua. Lalu Subai'ah cenderung telah kepada laki- 
laki yang umurnya lebih muda, maka laki-laki yang umurnya lebih tua 
berkata, "Masa iddahmu belum selesai." (ia mengatakan begitu karena) 
Keluarga Shubai'ah sedang pergi, sehingga ketika mereka telah datang, 
mereka akan mengutamakan dirinya (atas laki-laki yang lebih muda). 
Subai'ah kemudian menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
pun bersabda: 'Masa iddahmu sudah lewat, nikahlah dengan siapa yang 
kamu mau'." 


Me UAS Gg iba GS A yA IE GE Bb ALE HL) 
SE AI Ia Sri MBA Can TS na JUS he 3 


-” 
” nr’ GE gro 


1078. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
Bahwasanya ia pernah ditanya tentang seorang wanita yang ditinggal mati 
suaminya, padahal ia sedang hamil. Abdullah bin Umar lalu menjawab; 
"Bila dia telah melahirkan bayinya, berarti masa iddahnya telah berakhir." 
Lalu seorang lelaki Anshar yang sedang bersamanya mengabarkan kepadanya, 
bahwa Umar bin Khattab pernah berkata; "Seandainya ia telah melahirkan 


365 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sementara jasad suaminya masih terbaring di atas tempat tidur dan belum 
dikuburkan, maka ia telah menjadi halal." 


sENON dl o pdl E al E gae op plia e D ye a g 
cis dn o D da E JAS S 133 389 i EA TKA 


”" 

o r 
de De “ia 
Le YP TT 
”" P a 


1079. Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Al Miswar bin Makhramah ia mengabarkan bahwa Subai'ah Al 
Aslamiyah masih mengeluarkan darah nifas setelah beberapa hari 
meninggalnya sang suami. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Masa iddahmu telah usai, kamu boleh menikah dengan lelaki yang kamu 
mau." 


Ei gi IE J Geis 35 a AAS an 
B3 pl ó Ni aT éE Sal J; ga ei un 

If oE o I aé Jya GR ias K G aas i o g G G 
EN ai a 33 Gl an ega 
55 JS iig aie i IA Joe) IS SS IU 33 AA 


Gie ehali Jai ae Ia ai sa JAN Mag U JB cha Ia pa 


N 
Li Yu 


LI Ei 
o 
N 
x 


1080. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman 
bin Yasar bahwa Abdullah bin Abbas dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf 
pernah berselisih pendapat mengenai iddahnya seorang wanita yang melahirkan 
setelah beberapa hari ditinggal mati suaminya. Abu Salamah berpandangan; "Jika 
dia telah melahirkan bayinya, berarti dia sudah boleh menikah lagi dengan lelaki 
lain." Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat; "Iddahnya adalah (iddah) yang paling 
lama masa waktunya." Abu Hurairah datang lalu berkata; "Aku sependapat 
dengan anak saudaraku, Abu Salamah." Kemudian mereka mengutus Kuraib, 
mantan budak Abdullah bin Abbas untuk menemui Ummu Salamah, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, untuk menanyakan hal tersebut. Kuraib kemudian 
datang kepada mereka, mengabarkan bahwa Ummu Salamah berkata, "Subai'ah 
Al Aslamiyah pernah melahirkan anaknya setelah beberapa hari ditinggal mati 
suaminya, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu bersabda kepadanya; 'Masa iddahmu telah usai, nikahlah 
dengan siapa saja yang kau mau." Malik berkata; "Menurut kami pendapat inilah 
yang masih dijadikan pegangan oleh ahli ilmu." 


366 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


32. Lama wanita yang diitnggal mati suaminya di rumahnya hinggadihalalkan 


-” 
o o sp- 9 


- Eo CA Maa IP TS Gi Ga Gi Ga oh yah GP Ola IE Ap Se 
HIS Ei WS OA san alel an gi o amen aa Giat oi 


af 


Peran SONG S as daa ANN 
{o gas BIUS ció i ii pi Spa PE) ge piid ei i 
ERE TES Sean a d Ai dja g S eiss aé a 
Heads AEDA AE Ya 


35,3 


SSA od KS IN Lang GA Ag ae a J5 GIE an 
Ia Ge da Ja aat HA JE gl GE p SRS g Lah a 


“5 Da me 3 Oa á g 


Sa ál Kasi Gas ip oles SS Ada SIG as Pt Si KEL AE 
Pudina 


1081. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Sa'ad bin Ishaq bin 
Ka'b bin 'Ujrah dari bibinya Zainab binti Ka'b bin 'Ujrah bahwa Furai'ah binti 
Malik bin Sinan -yaitu saudara perempuan Abu Sa'id Al Khudri- mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia pernah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
meminta izin agar ia dibolehkan pulang ke rumah keluarganya di Bani Khudrah. 
Sebab ketika suaminya pergi mencari budak-budaknya yang melarikan, sampai di 
perbatasan dan menemukan mereka, justru mereka beramai-ramai 
membunuhnya." Furai'ah binti Malik berkata; "Aku minta izin Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pulang ke rumah keluargaku di bani Khudrah, karena 
suamiku tidak meninggalkanku di rumah miliknya dan tidak memberi nafkah." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengatakan: "Ya." aku 
kemudian kembali, dan ketika aku sedang berada di kamar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memanggilku atau mengutus seseorang untuk memanggilku. 
Beliau lalu bertanya: "Apa yang kamu katakan tadi? ' aku lalu mengulang kisah 
tentang suamiku tadi, lantas beliau bersabda: 'Berdiamlah di rumahmu sampai 
masa yang diwajibkan atasmu selesai." Furai'ah binti Malik berkata: "Aku 
menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari." Maka saat 
pemerintahan Utsman bin Affan, ia mengutus seseorang menemuiku untuk 
menanyakan hal tersebut, lalu aku kabarkan kepadanya, sehingga Utsman pun 
mengikutinya dan memutuskan seperti ini." 

ON Koe o Ke GE LA Gp yah SE II ye y KA IE AL IE AS) 


KAN Ian MAN Ia ET Sa 5% OS SWA Gp as 


367 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1082. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid bin Qais Al Maki dari 
'Amru bin Syu'aib dari Sa'id Ibnul Musayyab bahwa Umar Ibnul Khattab pernah 
menyuruh pulang para wanita dari Baida yang ditinggal mati suami 
mereka, dia melarang mereka melaksanakan haji. 


Se o 


b Ar < S z Zas 2g r? rgs < ZE agl- a55 g 2 -0 07 “ 0 En 
sb da ol Bo SS Ga AI Sd A ha pu yg Wa ye BAN 


nm pa 
- 


A ator oe aen aza or for a oE oa gina LET AA A HL T 
Ya Ja lg E EN oS ena g a S ag d 
. ae Lor . Z Br A a” -$ o% ADT A? - 2... è g z F 
Ang his PA maa e aall a TA SO A E G ad E ol 


or “3 "æ gA 


or , “7 -of z ge 2 2A oz zh 
Gas 3 Sania Ca Il SN 3 Wana 


1083, Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id telah sampai 
kabar kepadanya bahwa As Sa ib bin Khabbab wafat. Kemudian isterinya 
menemui Abdullah bin Umar dan mengabarkan kepadanya bahwa suaminya 
telah wafat, dan ia juga menceritakan bahwa keluarganya mempunyai kebun di 
sebuah lahan. Kemudian ia berkata, "Apakah dia boleh bermalam di lahan 
tersebut?" Ibnu Umar pun melarangnya. Akhirnya wanita tersebut berangkat dari 
Madinah menuju ladang miliknya di waktu sahur, dan sepanjang siang ia berada 
di sana, lalu kembali lagi ke Madinah di sore hari sehingga ia bisa bermalam di 
rumahnya sendiri." 


11 
x 


Sepa gE AU e Ba 
Diis AN IS WU JÓ Gi il Eas g 


A aer pee Teras at foi aga 
l Ga EE Su aal al 3 Ja OS a 


1084. Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Hisyam bin Urwah 
Bahwasanya ia berkata tentang seorang wanita Badui yang ditinggal mati 
suaminya, “Ia boleh berpindah-pindah mengikuti keluarganya." Malik 
berkata; "Itulah pendapat yang kami pakai." 


D SNN 
go 


PE y A as GE U e ag gia 
Ya d Y Dali YG Gai 
1085. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 


ia berkata; "Wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita yang dicerai 
dengan talak bain, ia tidak boleh menginap kecuali di rumah miliknya." 


33. Iddah ummu walad jika majikannya meninggal 


-9 - A 8 3 Z-A Lo. zl 30 5... o o 
SAR da t i lil Saras JO A at o EC 


- 


br GA AKI Ar r Z$ 2 -zÊ SP. o PN 25 - PER a33 29 o- 
Jas Gagang ISA Jl SG opal S3 Kel D Ily In Gp Ml na 


368 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


“0 


- 
5 o 3-0- 1559 Or e Oo. | PN 
Po 


Z-A ao a Zu “UT zyr sof Z-ro Cea : zar An o 
mA y elil Ja isg gil dal n G n G a 3 


| 


* 
z ” 


C3 Ia SA G PEN Sajang Klan Digi aah 1 a In 


1086. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id ia 
berkata: Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata: "Suatu ketika Yazid 
bin Abdul Malik memisahkan para suami dari isteri-isteri mereka. Para 
wanita itu adalah para ibu dari anak-anak yang ditinggal mati bapaknya, 
lalu mereka menikahinya wanita-wanita itu ketika baru berlalu satu atau 
dua kali haid. Kemudian Yazid memisahkan mereka sampai para wanita itu 
menjalani masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari." Al Qasim bin 
Muhammad berkata: "SUBHANALLAH, Allah berfirman dalam kitab-Nya: "Orang- 
orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri 
(hendaklah para isteri itu)..." (Os. Al Baqarah: 234) padahal mereka itu tidak 
mempunyai suami sebelumnya?" 


Win GS Gp BII Bike JS SE pu GE BEE MU FI) 
8... 


+ 


1087. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ia 
berkata; "Iddah ummul walad jika ditinggal mati oleh majikannya ialah satu kali 
haid." 

No. Hadist: 1088 


Id Kemis Wig ale Ap NY lg dl Se Uai JS AS Ae oi alil GE aat a la dp a, 
AI AG Leah Gian Oka USS Al Ulas Sila Ji Uie GAY! gag Sha 


1088. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al Gasim 
bin Muhammad ia berkata: “Iddahnya ummul walad jika ditinggal mati oleh 
majikannya ialah satu kali haid." Malik berkata: "Begitulah pendapat kami." Malik 
menambahkan, "Jika dia tidak lagi haid (monopause), maka iddahnya ialah tiga 
bulan." 


34. Iddah hamba sahaya yang ditinggal mati majikannya atau suaminya 


35 T 2r CA o ot Sah o ZE agg- S5 A Ra 
sae Olga GE LS Gp Gdg pi pa l a l Ula E AS 


- 
-0 A r3 0. Ca Z 


BIS Si oG oyl HE NG SE AS y JE AES oA a GE Ola BI NI 


1089. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik telah sampai kepadanya 
bahwa Sa'id Ibnul Musayyab dan Sulaiman bin Yasar berkata, "Masa iddah 
budak wanita yang ditinggal mati suaminya ialah dua bulan ditambah lima 
hari." Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab seperti hadits 
tersebut." 


369 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


35. Azli (Coitus Interuptus) 


PEP AO LE AE In Pn AI SIS 


” 
o r <i a Ta 


J yji 33 ii a eii GE a 2 Gi era iÍ a pA 


Ge gaii g g a Á sie iu ja rs BE HB san 


roro F Ing 20 “02. 0 


Í; MEENE al A iia KAS biin JUN KU oa 5 Ip da 


1 


ofS ro a90 o r ed ag 


IE WS jd JUS Si J3 CSI G lag Ab a Iyan Jas GG 
SS ji a JE an Kn Sedia 


1090. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Ibnu Muhairiz ia 
berkata: "Suatu hari aku memasuki masjid dan melihat Abu Sa'id Al Khudri. Aku 
lalu duduk bersamanya dan bertanya tentang 'azl. Abu Sa'id Al Khudri lalu 
menjawab: 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
pada saat perang Bani Musthalig. Lalu kami mendapat tawanan (anak-anak dan 
para wanita) Arab, lalu kami berhasrat kepada para wanita tersebut, dan hasrat 
kami semakin kuat hingga kami ingin menebus (membeli) mereka. Lalu kami 
merencanakan 'azl, kemudian kami berkata, "Apakah kita akan melakukan 
'azl sebelum bertanya, sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
ada di antara kita? kemudian kami menanyakan kepada beliau tentang hal 
itu. Beliau bersabda: "Kenapa kalian tidak melakukannya, tidak ada jiwa 
yang ditakdirkan hidup kecuali dia akan hidup hingga Hari Kiamat." 


CA IN op Ian op PE GE D Ams g rE dy pai IS MU Bu 
Iya S8 Sl aa iE 
1091. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadir mantan budak 


'Umar bin 'Ubaidullah, dari 'Amir bin Sa'd bin Abu Waggash dari bapaknya bahwa 
dia pernah melakukan 'azl." 


1092. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nadir budak 'Umar bin 


'Ubaidullah, dari Ibnu Aflah mantan budak Abu Ayyub Al Anshari, dari Ummu 
Walad milik Abu Ayyub Al Anshari, bahwa dia pernah melakukan 'azl. 


IN si ; 563 ds TEA NAS yA nE GE BEE NG SE ie 


1093. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa dia tidak melakukan 'azl dan dia membencinya. 


370 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Sai Ol kan GG an akta a edi 
Jb akar S gir 4S Uda bala Á eth SSi gS IS AI lg 


"o rz 


pora e e oe 


E y re y TEB SE G aa oy geo GE G as) 


Cai 
Gi 
j 
N 


Iya kol cab ya ai Eia Op Kain cia b aiis ga Adás JB aan 
E EE 


1094. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Dlamrah bin Sa'id Al Mazini 
dari Al Hajjaj bin 'Amru bin Ghaziyyah Bahwasanya ia pernah duduk-duduk di sisi 
Zaid bin Tsabit . Lalu Ibnu Qahd, seorang laki-laki dari Yaman, datang 
menemuinya dan berkata, "Wahai Abu Sa'id, aku mempunyai beberapa 
budak wanita. Dan isteri-isteriku tidak lebih menarik cantik dari mereka, 
tetapi tidak semua dari mereka yang aku inginkan hamil dariku. Maka 
apakah aku boleh melakukan 'azl?" Zaid bin Tsabit lalu berkata: "Wahai Hajjaj, 
berilah fatwa kepadanya! " Al Hajjaj bin 'Amru berkata; "Aku lalu berkata, 
"Semoga Allah mengampunimu. Padahal tidaklah kami duduk di sini kecuali 
untuk belajar darimu." Zaid bin Tsabit kembali berkata; "Berilah fatwa 
kepadanya! " Al Hajjaj bin 'Amru berkata; "Maka aku pun berkata, 'Itu adalah 
ladangmu. Jika mau, kamu bisa menyiraminya dan jika mau kamu boleh 
membiarkannya tandus." Al hajjaj meneruskan, "Aku dengar hal itu dari Zaid." 
Zaid menyahut, "Dia benar." 


SA JE J6 Si AaS i AE IE ai KA S3, 
dat iias a E eaa GS ne sae es Ji 35 vč 


1095. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid bin Qais Al Makki 
dari seseorang yang bernama Dzafif berkata; " Ibnu Abbas pernah ditanya 
perihal 'azl, lalu ia memanggil salah seorang budak wanitanya, seraya berkata; 
'Kabarkan pada mereka." -budak wanita itu terlihat malu- Ibnu Abbas lalu 
berkata; "Itu boleh, aku juga melakukannya." Yakni, Ibnu Abbas juga melakukan 
'azl. 


36. Berkabung (Ihdad) 
ea a a a E A. SS 


AE 455 CA E6 A A ak AHA AAS a f oh Bi SE ab 
ac 


kana A TSI HP i Okia pl Laga pita 


371 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


aaa a A : 
Ke PN JET IA Bag sie ái [o i jy daei an HN AS ISS Ia bL 


AA 


Ga Ai Sl ‘J yá pÜ PE SÍ aS adi du 


“2 


Not 


1096. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari Zainab 
binti Abu Salamah Bahwasanya ia mengabarkan ketiga hadits ini kepadanya, 
Zainab berkata; "Aku menjenguk Ummu Habibah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika bapaknya, Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Ummu 
Habibah lalu meminta minyak wangi yang agak kekuning-kuningan, lalu 
melumurkannya kepada salah satu budak wanitanya, setelah itu dia 
mengusapkannya pada kedua pipinya dan berkata: 'Demi Allah, saya tidak 
memerlukan minyak wangi ini, tapi saya pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Wanita yang beriman kepada Allah dan 
hari Akhir tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga 
hari kecuali atas suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari'." 


A P eer AA ¿lss 3 23 SI 


Jo bah GI PE SS seb IU Ag EIG dia Cant Calo LEÓ lal 
ME áj en PE lt du Ia sya 3 JA Y Js i AE Ia 


o £ PA 


a ea Kal Ga E jı Já 


Í 


1097. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya), 
Zainab berkata; "Saya mengunjungi Zainab bin Jahsy isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika saudaranya meninggal dunia. Dia meminta minyak wangi, 
kemudian ia mengusapkan pada badannya seraya berkata, "Demi Allah, aku tidak 
memerlukan minyak wangi ini, tapi aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman 
kepada Allah dan hari Akhir untuk berkabung atas kematian seseorang 
lebih dari tiga hari kecuali suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh 
hari'." 


kal OS Ja i s ae i Ío ai gs EE fi A Eang DS SIG 
EŠ IG 3 KE ó SSL AI Jay 8 SUS Ara! MENIKMATI 
Y J 3 SPEE 3 Pp Abe ada ANI io a| J ji IEE NA EO- 
bia g a a Mega 


H3 SIS YA on Ba IP 3 A Gb 3 LA JB AN oa 


372 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


{ ja lE Bi SE Kala a Ga 
Ailg oyu JB aé 3 ab e DG G i iali Dp UI Ki 


1098. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya), 
Zainab berkata; " Ummu Salamah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata, "Ada seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, suami anak perempuanku 
meninggal dunia hingga kedua matanya sakit (karena banyak nangis), 
apakah dia boleh memakai celak? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Jangan, " -dua atau tiga kali-, dan setiap ditanya beliau menjawab: 
"Jangan." Kemudian beliau bersabda: "Berkabung itu hanya selama empat 
bulan sepuluh hari. Sungguh, pada masa Jahilliyah dahulu salaj seorang 
dari kalian melempar kotoran unta di awal tahun." Humaid bin Nafi' berkata; 
"Aku lalu bertanya kepada Zainab, 'Apa maksud 'melempar kotoran unta pada 
awal tahun?" Zainab menjawab; "Dahulu jika seorang wanita ditinggal mati oleh 
suaminya, ia masuk ke rumah jelek dan mengenakan seburuk-buruk pakaian 
serta tidak menyentuh wewangian selama setahun. Setelah itu akan didatangkan 
kepadanya seekor keledai, atau kambing, atau burung, lalu ia menyentuh 
kulitnya sebagai bentuk terapi, dan tidak ada yang ia sentuh kecuali akan mati. 
Kemudian ia keluar dan diberikan kepadanya kotoran unta, ia lalu melemparkan 
kotoran tersebut sebagai tanda habisnya masa penantian. Kemudian ia kembali 
menjalani kehidupan seperti biasa, memakai wewangia dan selainnya." Malik 
berkata: "Al Hifsy ialah rumah kecil yang jelek atau gubug reot, dan taftadldlu 
ialah mengusap kulitnya semacam jampi." 


IP ai ai Kang a IS ant gl en Kan IP BE Un PAS, 
AI BG doy Ga TAN JET IG Aa IE AN Fa AN Jo Si Alap sa Ha 


1099. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Shafiyah binti Abu 
'Ubaid dari 'Aisyah dan Hafshah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang 
wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir berkabung atas kematian 
seseorang melebihi tiga hari, kecuali untuk suaminya." 


373 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


37. Ummu Salamah, isteri Nabi, berkata kepada wanita yang meninggalkandari 
berhias karena kematian suaminya, 
Se 3 WAE BA al Eh Kao Ol Bb aa i y 


A æ af A ADe PS -r ’ 


ja WA DSE E Ji a ae ag 


1100. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Shafiyyah binti 
Abu 'Ubaid menderita sakit pada kedua matanya, sementara saat itu ia sedang 
berkabung karena kematian suaminya, Abdullah bin Umar, sehingga ia tidak 
mengenakan celak. Sehingga kedua matanya hampir tertutup oleh kotoran." 


18. Penyusuan 


01. Menyusui anak kecil 
Pa s5 “0 Oo. o PN” o r o r s o er 0 o r . 0 5 A 
al AE Ol yA ae Kn is a l a D Wu Bu 
TA PA TA A -3E 22o - 5 83. ot. aZ 2 z - 3. gf egg o 
JJ Spo caes h aie OS lag ade D po D Jys ol El 

ZZZ ay 0r e Pacis Ga. z2 3 “ - 7 IT Ata SAR in Or ž œ „$ 
JB aay a btaa SI l Gaas G ELS AE EI iais cs | ja 


“na 
” 
A 


D J GKE EIG SG Ip LAS a GSG agi Ig AE TI 3 AI js 
S3 alg ade A ea Sa 
SEPAT LUSA 


1101. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu 
Bakar dari 'Amrah binti Abdurrahman bahwa 'Aisyah Ummul Mukminin, 
mengabarkan kepadanya bahwa saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berada di sisinya, ia mendengar suara seorang laki-laki minta izin untuk 
masuk ke dalam rumah Hafshah. 'Aisyah berkata; "Aku lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah, lelaki itu minta izin untuk masuk ke dalam rumahmu! " Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Dia adalah paman satu susuan 
bagi Hafshah." 'Aisyah bertanya; "Wahai Rasulullah, kalau seandainya si 
fulan paman karena susuan masih hidup -yakni paman sepersusuannya-, 
apakah dia juga boleh menemuiku." Beliau menjawab; "Ya, penyusuan dapat 
menyebabkan seseorang menjadi mahram sebagaimana keturunan." 


PE o Ba r p 
ur - oR AU va o ZE Reser or $ or Zso o A or -0r E 
SEA SIG PI aa GE dl GE Sge op pia GS G SE is g 


-z (-] 
© Eae Or 


Sea $o gi Jaran SGi GE ge aTi EE Ap bas LELE Ja 
SIB Á G ake Ši JUS as 3S iii iag ae AN a da WS 
die a ke SPS G a A3 iali GAS UI a G Sl 


.. 
Sa 


374 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


je KEL e aA a Eó Oei KIE Su G ia WI a CG 
SY 


1102. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari 'Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata: "Paman sepersusuanku 
datang meminta izin kepadaku, namun aku tidak memberinya izin hingga 
aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai hal 
itu. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, aku langsung 
tanyakan hal itu kepada beliau. Maka beliau menjawab: 'Dia adalah 
pamanmu, maka izinkanlah dia masuk." Aku lalu berkata kepada Rasulullah, 
"Wahai Rasulullah, yang menyusuiku adalah seorang wanita bukan seorang 
lelaki! " Beliau bersabda: "Sungguh, dia adalah pamanmu maka izinkanlah dia 
masuk." 'Aisyah berkata: "Peristiwa itu terjadi setelah hijab diwajibkan atas 
kami." Kemudian 'Aisyah melanjutkan, "Penyusuan dapat menyebabkan 
seseorang menjadi mahram sebagaimana keturunan." 


AS ASN G Aie owahi fi LE GE AN oh E SE AA oii GE G ja HS 
EE aa A a A ui ai y 
ToP sÍ AH 3 z 5 


Ig KIE o AI Ja, Sui SS HB 
Í 


1103. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin 
Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin, ia mengabarkan kepadanya bahwa Allah, 
saudara Abu Al Qu'ais ingin bertemu dengannya. Abu Al Qu'ais adalah paman 
sepersusuan, hal itu terjadi setelah turunnya perintah hijab. Aisyah menuturkan, 
"Aku lantas menolaknya masuk, dan setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam datang aku segera mengabarkan apa yang baru saja aku lakukan. 
Beliau lalu memerintahkan agar aku memberinya izin untuk menemuiku." 


2- ” 


G J 6 Si E y A E SE a a 
PA g iih La G6 S oi 


1104. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Tsaur bin Zaid bin Ad Dili dari 
Abdullah bin 'Abbas ia berkata; "Persusuan anak di bawah umur dua tahun 
menjadi sebab pengharaman meskipun hanya satu husapan." 


375 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


SKK WA G Sa y ee Pl pl AG Ban) 
Ro BA JB DE EN Ebi GIE Lalai D obia a ESE jas 


i>; FI JA SEA AI 


1105. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Amru bin 
Asy Syarid bahwa Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang seorang lelaki 
yang mempunyai dua orang isteri. Salah seorang dari mereka menyusui 
seorang bayi laki-laki, dan yang satu lagi menyusui seorang bayi 
perempuan. Lalu ditanyakan kepadanya: "Apakah bayi laki-laki nantinya 
boleh menikahi bayi perempuan?" dia menjawab: "Tidak, karena yang 
menjadi sebab keluarnya air susu itu sama." 


-” 
„r? P Z8 


3 AN ietis Y Ji oÉ gae al bi i gE NG ag 
nS 5 Y; Aa 


1106. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berkata; "Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali bagi yang disusui 
sewaktu kecil. Tidak ada hukum penyusuan bagi orang yang sudah 
dewasa." 


5 o gh 2. sa zf PERAI z - 2 hir” 35 p pr Di > Tap 
Se ai AASE NE e y A Sa Gi Be P Su, 


AE A E EE E AN E S oq- of 
Dan AE dai JU a E l ag a al l dl an g a Ela 
SERI Ea E PN Na T 222 087 aya US Ta Faer G- 
DW PS Sab AB Tab ya Ai a DO pagi al dim Olla JG FE Jaa Ge 
33 0 F yak 


255 ie Jis i aig ai i Ji ie ae JAS IST NB ola, 


1107. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Salim bin 
Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah Ummul Mukminin 
mengirimkan Salim bin Abdillah untuk menyusu kepada saudara 
wanitanya, Ummu Kultsum binti Abu Bakar, lalu ia berkata; "Susuilah dia 
sampai sepuluh kali hingga dia boleh menemuiku." Salim berkata; "Ummu 
Kultsum menyusuiku hanya tiga kali, sebab setelah itu dia sakit hingga 
tidak bisa menyusuiku lagi. Saya pun tidak bisa menemui 'Aisyah karena 
Ummu Kultsum menyusuiku tidak sampai genap sepuluh kali." 


- 3 Pad ad pad Pd 
0 of Ha oat SE ge Sea or A $ A KB, - 2 $ e7 07” AG o r Rir 
Cakung! Casa God! A RAI C3 Ad A | at 3 o AAR ği AA „S Dr ye Pa 


3 
"e -r ? - 0$ 


agi „e EA e aaa A aaa a aa Ia 
ar GA An PURA o pas ci Kbb ET d ai o W E y melu 
-o7 


A EE MIA Lo GB ye 5 noT a 
Ya J} A use Sdais ERI JAS P9 vr dd 


376 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1108. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Shafiyyah binti 
Abu 'Ubaid mengabarkan kepadanya bahwa Hafshah Ummul Mukminin 
mengirim 'Ashim bin Abdullah bin Sa'd kepada saudara wanitanya, Fathimah 
binti Umar bin Khattab untuk menyusuinya sebanyak sepuluh kali, sehingga dia 
dapat bertemu muka dengannya -Ashim saat itu masih kecil-, Fatimah binti 
'Umar lalu menyusuinya sehingga dia bisa bertemu muka dengana Hafshah." 


TA” 


Sena ga be GE enl o AII 5 GE ML IE Su, 
YA IE BY Kl SS Sl ia ya la Jala Se ds aa 


"4 Pa 


nyes Sal da 


o La 
£ 98 
Ia. 


A 


1109. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim 
dari Bapaknya Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengizinkan orang yang dulunya pernah 
disusui oleh saudara perempuannya atau anak gadis dari saudara lelakinya 
untuk menemuinya, namun dia tidak mengizinkan orang-orang yang 
disusui oleh isteri saudara-saudaranya." 


JB KS Kp Sah JL SI KAS o malai SE WG Su 


wA 


Andikona adha Ae 


iaa Jó G fi JUS Kl Gp e i S Kis a JG USG pub 
me 


1110. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibrahim bin 'Ugbah 
Bahwasanya ia pernah bertanya kepada Sa'id Ibnul Musayyab tentang hukum 
persusuan. Sa'id lalu menjawab: "Walaupun hanya setetes, jika masih pada 
masa dua tahun, maka bisa menjadikannya mahram. Adapun setelah dua 
tahun, itu dianggap sebagaimana makanan yang biasa ia makan." Ibrahim 
bin 'Ugbah berkata: "Aku kemudian menanyakannya kepada Urwah bin Zubair, 
dan dia pun sependapat dengan Sa'id Ibnul Musayyab." 

Y 


KEY Jai a 3 Sani dan JG i Jaa 9 BP UU ia 


Lag ala euy ad a 


jas 


1111. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id ia berkata: 
Aku mendengar Sa'id bin Musayyab berkata: "Tidak berlaku hukum penyusuan 
kecuali pada bayi yang masih dalam gendongan. Jika tidak, maka apa yang 
akan menumbuhkan darah dan daging." 


377 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Sa LELI Ki GG Jai GE ST P3 ol SE ML IE Bia, 
ge: AJI Is 
1112. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab ia berkata: 


"Penyusuan baik sedikit maupun banyak dapat menjadikan mahram. 
Penyusuan dari jalan laki-laki juga dapat menjadikan mahram." 


02. Menyusui setelah dewasa 

hp 3g Aya JÉ SI ea AS ol nu i 
f A 
IN jes SES a ai dy DI GAN IL Bergu 
E iaai i i aa ghg UG ESS SG BS G3 5 A3 AR Ya 
Pena pi HA RI Ban o KE y adji Eh Kb ssi 


-“- 
” 
O geo „0 a70 | 


Ig an penari a 


MENAS Ea Sg daa 33 e 


Aa a 
en a a a 
SBS A Tas EN ja B5 Pe ie 


GIS gU di UG ioh È o sJ a La Jas i de JA o% 1; LIL 
ASSES CEE a TE PENEMA 


“3 or 0$ ziz 


JII € Cp ls AN aÍ Ci SE ya EA Mena Wis LAS AS LSI 


Sea sn Kata AN ės al eh au ARE 
ais gee JARAN ag a ge JG EN de GE JAR 
dn IA s u óg Í alis l Ia AS E 
J iasg Ja aliy dg e i Áo AI Jas ie kais II ya eh 5 


Pai RAI 


AI or 


Is das A AWA) ig ule J ï Ad 
AS 
1113. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa dia 


pernah ditanya tentang hukum menyusui orang yang sudah dewasa. Lalu ia 
berkata, " Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hudzaifah bin 


378 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


'Utbah bin Rabi'ah -salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
yang ikut perang Badar-, dia telah mengadopsi Salim yang biasa dipanggil 'Salim 
mantan budak Abu Hudzaifah' sebagai anaknya, yaitu sebagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat 
beliau. Abu Hudzaifah menganggap Salim sudah seperti anaknya sendiri, oleh 
karenanya dia menikahkan Salim dengan anak saudaranya, yaitu Fathimah binti 
Al Walid bin 'Utbah bin Rabi'ah. Ketika itu Fatimah termasuk orang-orang yang 
pertama-tama ikut berhijrah, dia juga termasuk janda dari kalangan Quraisy yang 
utama. Tatkala Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam kitab-Nya berkenaan dengan 
kasus Zaid bin Haritsah, yaitu: '(Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 
(memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah 
Ta'ala, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah 
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-mu) ' maka 
setiap anak yang diadopsi dikembalikan kepada bapaknya masing-masing. Jika 
tidak diketahui siapa bapakanya, maka dikembalikan kepada para walinya. 
Sahlah binti Suhail, isteri Abu Hudzaifah dari Bani 'Amir bin Lu ai menemui 
Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam dan berkata; "Wahai Rasulullah, kami 
dulu melihat Salim sebagai anak yang masih kecil, dia sering memasuki 
kediamanku, sedang saya memakai pakaian sehari-hari dan kami tidak 
mempunyai rumah kecuali hanya satu. Menurutmu bagaimana kami harus 
menyiasatinya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Susuilah dia 
sebanyak lima kali susuan, sehingga dengan itu dia menjadi anak dari jalan 
persusuan." Aisyah Ummul Mukminin lalu melakukannya terhadap orang-orang 
yang ia ingin bertemu dengannya. Maka ia menyuruh saudara wanitanya, Ummu 
Kultsum binti Abu Bakar Ash Shiddiq dan anak-anak perempuan dari saudaranya 
untuk menyusui orang yang dia sukai untuk bertemu dia. Namun seluruh isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menolak menjadikan penyusuan sebagai sarana 
agar seseorang boleh bertemu dengan salah satu di antara mereka. Mereka lalu 
berkata; "Tidak, demi Allah, menurut pendapat kami perintah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kepada Sahlah binti Suhail tidak diberikan kepadanya 
kecuali sebagai keringanan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan itu 
khusus baginya. Tidak, demi Allah, seseorang tidak boleh bertemu dengan kami 
hanya lantaran penyusuan semacam ini." Begitulah pandangan isteri-isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengenai penyusuan anak dewasa atau yang 
beranjak besar." 


P ur y ME GE NU GE S3, 


aed) Je e ae Hi JS Ši 1E LE EEA pe 
çi Hi gia gi gia baas SSI 2 ina, d ES% Ni oii 


ie AELA SB a oh Gimi a Ju ASI Li Oi ela 
yaa 


- 


379 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1114. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar berkata; 
"Ketika saya bersama Abdullah bin Umar di darul gadhla', ada seorang lelaki 
yang mendatanginya dan bertanya mengenai hukum menyusui orang dewasa. 
Abdullah bin Umar lalu menjawab: "Suatu ketika ada seorang lelaki mendatangi 
Umar bin Khattab dan berkata: 'Saya memiliki seorang budak wanita yang selalu 
saya setubuhi, lalu isteriku dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut. 
Maka ketika aku ingin menyetubuhi budak itu isteriku berkata: Jangan kau 
lakukan, demi Allah aku telah menyusuinya'?" Lantas Umar berkata: 'Hukumlah 
isterimu dan gaulilah budak perempuanmu, sebab persusuan itu untuk yang 
masih kecil." 


Sama 5 ERPE" S5, 


j P. - - 
ZZZ OTP osar 0% 2E t se ronz or e AZT Z AI o “$ o, o7 
Jas éhe ca a PAGI ga pi dls ahs g gaia G Up ie gal Gs 


y ISU p pi JAS a gó BG SESI agana a 
3 JW osd EG Yi Eg Y apana S 
PEF 


1115. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, 
"Seorang lelaki bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari; "Saya pernah 
menetek pada payudara isteriku hingga air susunya masuk ke dalam 
perutku?" Abu Musa menjawab; "Menurutku isterimu setatusnya telah berubah 
menjadi mahram kamu." Abdullah bin Mas'ud pun berkata; "Lihatlah apa yang 
telah kamu fatwakan kepada lelaki ini! " Abu Musa bertanya; "Bagaimana 
pendapatmu dalam hal ini?" Abdullah bin Mas'ud berkata; "Tidak berlaku 
hukum penyusuan kecuali bila masih pada masa penyusuan." Kemudian Abu 
Musa berkata; "Janganlah kalian menanyakan suatu perkara kepadaku selama 
orang alim ini (Ibnu Mas'ud) masih berada di tengah-tengah kalian." 


03. Himpunan pengetahuan masalah penyusuan 


Da PA ASUS iye aA JG a ale AI a AN Jaag ol a a GS 

SY 
1116. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Sulaiman bin Yasar dan dari 'Urwah bin Az Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin 


bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang diharamkan dari 
jalur keturunan, diharamkan pula dari jalur penyusuan." 


380 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


wr 0 


SE D Gi E aa e D sai Pei, 
Si 


” 
Aa OR - 
-” 


a A aa 2385 HE Had AJA ann Lea ptg 


35 o 


203 B3 BTA JAS oma ol iali eya JB Nai As SG a 


A y on Ae K3 Gea HAJI Al A AG 


“ æ 


1117. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin 
Abdurrahman bin Naufal berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az 
Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Judamah binti Wahab Al Asadiyah ia 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, aku pernah berkeinginan untuk 
melarang kalian dari ghilah, sehingga aku mengingat bahwa orang-orang 
Ramawi dan Persi juga melakukannya, dan hal itu tidak membahayakan 
anak-anak mereka." Malik berkata: "Ghilah adalah suami yang menyetubuhi 
isterinya, padahal isterinya masih menyusui." 


Lg MA Ba na pi Pena bp 


Ss daa kn a i5 OA Se JA Us 6 da EA ja AU 
Suliana AS SA 
KIS IS daa MIL JS EA 


1118. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin 
Hazm dari 'Amrah binti Abdurrahman dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, ia berkata: "Pada awalnya yang tertera dalam Al Qur'an mengenai 
hukum penyusuan yang bisa menjadikan mahram adalah sepuluh kali. Lalu 
hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali. Kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam wafat, sementara ketetapan itu masih termaktub dalam Al 
Our'an." Yahya berkata: "Malik berkata: 'Dasar ini tidak bisa dijadikan sandaran 
dalam beramal'." 


19. Jual Beli 
01. Harta budak 


#0 ” 


KE PSN EA i E Gi E op N aE GE iE GE aya E gA fE 

ei Su 3 ʻ SN AS Ju 4; 
1119. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar bahwa Umar bin Khattab berkata; "Barangsiapa menjual budak, dan 


budak tersebut mempunyai harta benda, maka harta bendanya menjadi 
hak milik si penjual kecuali jika pembeli menjadikannya sebagai syarat." 


381 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


02. Masa toleransi garansi penjualan budak 


” æ 


OUG ee BI Oa an aa 


rd 


” 
3 


o æ 
Ta ðL 
* 

* 
A D 
-” 


KN 2133 BIA A A3 


o? 
ne 


1120. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm bahwa Abban bin 'Utsman dan 
Hisyam bin Isma'il menyebutkan dalam khutbah mereka, "Jaminan atas budak 
adalah tiga hari; dari hari di mana seorang budak lelaki atau budak 
perempuan dibeli, dan jaminan setahun (jika budak tersebut dalam 
kategori gila) ." 

03. Cacat yang terdapat pada budak 

Sa GAS o AL A AEGI Al J h hEN hj Tile KA Gé 
AS jig as SRS g MAS EU YEN JUS BUS oy ouie Íj Kau j3 
LAN KE IN HE NS IN BBS Ip JUS eh set Ka AI 


AKI rbr Dy 30r AL rF arD A r E AA ojs Zor o £ G Se” -fz aa Oor - a 
SIS Sag AMI ALS AE DAS guad AI MEI MAS SW GM dahan 215 da Lag 


Aa la oa HL 


1121. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar menjual budak lelakinya dengan 
harga delapan ratus dirham. Dia menjualnya dalam keadaan tidak ada cacat. 
Orang yang membeli budak darinya berkata: "Budak yang kamu jual kemarin 
ternyata ada cacatnya dan kamu tidak memberitahukannya kepadaku." Maka 
mereka berdua membawa perkara ini kepada khalifah Utsman bin Affan. Sang 
pembeli berkata: "Dia telah menjual budak kepadaku, sementara ada cacat 
padanya yang tidak ia beritahukan kepadaku." Abdullah bin Umar membantah, 
"Saya menjualnya dalam keadaan baik dan tidak ada cacat." Utsman bin 'Affan 
lalu memberi putusan: ia meminta Abdullah bin Umar untuk bersumpah bahwa 
dia telah menjual seorang budak dalam keadaan tidak cacat. Namun Abdullah 
bin Umar menolak dan tidak mau bersumpah, sehingga budak itu dikembalikan 
lagi kepadanya. Dan ternyata budak tersebut kembali sembuh saat berada di 
sisinya, Abdullah menjual lantas menjualnya dengan harga seribu lima ratus 
dirham." 


382 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


04. Hal-hal dan syarat yang harus diperlakukan pada budak jika dijual 


YEN 3 0 y y RT: x AN O z Ta Úi PRE A a S| 0 Mila e PS Ja Rir 
ss 0” 


dn ya ala eng pan cg bin ya Taj EGI ata gada E 
IE MEI 3 TE BIS IE maha Y II LS JUS Wi SAN YEL JI ai 
ASI BS Uas Se SEA 35 gae 


1122. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
'Ubaidullah bin Abdullah bin "Utbah bin Mas'ud ia mengabarkan kepadanya, 
bahwa Abdullah bin Mas'ud telah membeli budak perempuan dari isterinya, 
Zainab Ats Tsagafiyah. Dan isterinya mengajukan syarat kepadanya, bahwa jika 
suatu saat dia menjualnya kembali berarti yang berhak membeli hanya 
(isterinya) dan dengan harga yang sama pula. Ibnu Mas'ud lalu menanyakan hal 
itu kepada Umar bin Khattab, Umar lalu menjawab: "Jangan kamu mendekati 
budak tersebut selama ia masih terikat dengan syarat seseorang." 


355 


Kan adaa Spg Su, 
GG i olg GSi SI a ol GEG AG ó ES 


1123. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
ia berkata; "Janganlah seorang lelaki menyetubuhi budak perempuan 
kecuali budak perempuan yang jika kamu mau, maka kamu bisa 
menjualnya, atau menahannya, atau menghibahkannya, atau budak yang 
kamu bisa melakukan apa saja kepadanya." 


05. Larangan menggauli hamba sahaya yang mempunyai suami 


AA al IE U E GA iis 
"A o 


K3 AE SL BU e SY OK JUS sad GEGA E35 G; 
at 


Í 


Ke DUS oy DARI sial ae i dl E 25 


1124. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa 
Abdullah bin 'Amir menghadiahkan seorang budak wanita kepada Utsman bin 
Affan . Budak wanita itu mempunyai seorang suami yang telah membeli dirinya 
ketika di Bashrah. Utsman lalu berkata: "Saya tidak akan mendekatinya sampai 
suaminya menceraikannya." Lalu Ibnu 'Amir meminta suaminya agar 
merelakannya, maka (suaminya) akhirnya menceraikannya. 


O A 7. 


AN E G SE y A E y Ka al IE Oa ol EE Nu 3, 
B3 G3) SS WAR Siah PI SS 


da + pA 


383 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1125. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin 'Auf pernah 
membeli seorang budak wanita, dan ternyata budak itu telah bersuami. Lalu 
Abdurrahman bin 'Auf mengembalikannya. 


06. Menjual pohon namun sudah berbuah 


JB lag aie n AK ERA ra IE SEE Mn IE GE ika 

PE AA SL) SU audi 
1126. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
menjual pohon kurma yang telah masak buahnya, maka buahnya menjadi 
hak milik penjual, kecuali bila pembeli mensyaratkannya." 


07. Larangan menjual buah hingga nampak matang 


Zaz 
Mua 


Sin Id Ol PS ol GE gi SE NG SE Es 
PEG I AS GELA ji Sa as 


1127. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual buah 
kecuali telah tampak masak. Beliau juga melarang orang yang menjual dan 
membelinya." 


a ade W po I Jag ol WG o ol E al ae E G GE Ban, 
Jas JG TS ia Ja S Gg D Jys ba Ja S GS UE a oe a 


KAN Ju KA iE ó AN AT aa GI SIG dag ae i Ño A 


1128. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid Ath-Thawil dari Anas 
bin Malik berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual 
buah-buahan hingga tampak telah masak. Lalu dikatakan kepada beliau, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana ciri-cirinya?" Beliau menjawab, "Sampai berwarna 
merah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan: "Bagaimana 
pendapatmu jika Allah tidak menjadikan buah tersebut masak, lalu dengan 
alasan apa salah seorang kalian mengambil harta orang lain." 


PA o PE- ô p o 3 Ja A or - 0o” an 
o -3 0 Br or 


D Ea JPU GS LA aa ES Ag kala a a Iga Ol yA 


384 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1129. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Ar Rijal Muhammad bin 
Abdurrahman bin Haristah dari Ibunya 'Amrah binti Abdurrahman ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan 
sampai dia terbebas dari hama. 


08. Larangan menjual buah hingga nampak matang 


Z 7 ZF A y - A 2 Zr z - Tw - 
VE S1 ooh ep 3 P ya wp IE GE TI BI 


3 


2 
” g ” 
“Data TN BA Iera 2 7 
BA Sa ma 


1130. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Kharijah 
bin Zaid bin Tsabit dari Zaid bin Tsabit bahwasanya dia tidak pernah menjual 
buah-buahan miliknya hingga terlihat bintang (masak) ." 


09. Jual beli kurma masih dalam tangkai 

Ie Jaa DE RER EELT ERT ELERES 
Gof Gag SAI a ASI dag aE a 

1131. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 

Umar dari Zaid bin Tsabit berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


memberi keringanan bagi pemilik pohon kurma yang berbuah untuk 
menjualnya dengan cara mentaksir." 


OA BLS SAT Il ol dy Olah gl IS oa o 5315 P IE SAS g 
33 ggl IN Ud Leo G a À Al a aE Wi o A Jaa 


£ -oF z sf Na Ud ARA -2 Alai a. 
Ka Si IG 391 JAS aa 


1132. Telah menceritakan kepadaku dengan Malik dari Daud bin Al Hushain dari 
Abu Sufyan budak Ibnu Abu Ahmad, dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan dalam menjual 'araya, 
dengan taksiran selama beratnya di bawah lima wasaq atau seberat lima 


wasaq." Daud masih merasa ragu, apakah Rasulullah mengatakan lima wasaq 
atau kurang dari lima wasaq. 


10. Kerusakan pada jual beli buah-buahan dan pertanian 


Ag Hu Tag EN YO Ig dah a A Ga 


KP 2g Ol LAL ós a SN SS Sa 


Jai Y oi Hias D Gl 


nan 


” 
Oo er Z% 


IP #81 asi JE i HIS S da ade AN Ko Al Jys OE AKA YO 


385 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ae Ñ Ío Ó Js ÁD bidi Wi aa Yoi GE a 
EAEAN 


1133. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Ar Rijal 
Muhammad bin Abdurrahman dari Ibunya Amrah binti Abdurrahman 
Bahwasanya ia mendengar Amrah berkata, "Pada masa Rasulullah ada seorang 
lelaki membeli buah dari sebuah kebun. Laki-laki itu kemudian memeriksa dan 
menelitinya hingga mengetahui cacat yang terdapat pada buah tersebut. Laki-laki 
itu kemudian meminta kepada pemilik kebun untuk membatalkannya atau 
mengurangi harganya. Pemilik kebun itu lalu bersumpah bahwa dia tidak akan 
melakukannya. Maka Ibu laki-laki itu mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
sallam dan mengadukan hal itu kepada beliau. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
sallam kemudian bersabda: "Dia telah bersumpah tidak akan melakukan 
kebaikan." Pemilik kebun itu mendengar ucapan beliau, lalu ia segera bergegas 
menemui Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata; "Saya bersedia 
mengembalikan kepadanya." 


11. Mengecualikan kurma yang diperbolehkan 
abilo BI Ip Ka i EN E y iag GE G SS as 


Aia Cat, 


1134. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin 
Abdurrahman bahwa Al Qasim bin Muhammad menjual buah-buahan yang ada 
di kebunnya, lalu dia mengecualikan sesuatu darinya. 


SNP yag D A a ol a OS LI GS Jian 3 


PPIE RETEN a OT SN IBI 23 


1135. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar 
bahwa kakeknya Muhammad bin 'Amru bin Hazm menjual semua buah yang ada 
di kebun miliknya, yang biasa disebut Al Afrag, dengan harga empat ribu dirham. 
Lalu ia mengecualikan kurma darinya senilai delapan ratus dirham." 


Ke ea sat ee Baba in 
Gu Ai IBL am CSS YAI 


1136. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Ar Rijal Muhammad bin 
Abdurrahman bin Haristah bahwa Ibunya 'Amrah binti Abdurrahman pernah 
menjual buah-buahan miliknya dengan mengecualikan sebagian darinya." 


386 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


“ 
as 
31 


12. Yang dimakruhkan pada jual beli kurma 
JA ot eE GE l oi 5 GE A 
AS geran pan Sii 3 G akse GI Ja yi Sia pan AN Da la 
Tag AE TN AIA Ag ale AI G2 AI Sya 
IIS gua EL SA Jari G G aan ALAN ALI 
Kat EU NS GA Ed a Ta ói Jai 


Wi Ko AI Ja, JÓ JA 


1137. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
'Atha bin Yasar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Menjual kurma dengan kurma harus sama timbangannya." Lalu dikatakan 
kepada beliau, "Pekerja anda di Khaibar menjual satu sha' kurma dengan dua 
sha'?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu laki-laki itu: "Panggillah dia! " 
Maka dipangillah pekerja Rasulullah tersebut, beliau lalu bertanya: "Apa benar 
kamu menjual satu sha' kurma dengan dua sha' kurma." Dia menjawab: "Wahai 
Rasulullah, mereka tidak mau menjual kepadaku satu sha' kurma dengan satu 
sha?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda kepadanya: "Kalau 
begitu, juallah kurma jelek itu beberapa dirham, kemudian belilah dengan 
dirham itu kurma yang bagus." 


o - o” .0” o -9z o- o PE. o 20 or ar J ož er 
ja da a Go AI Jaran ig gl iE G a a 


KE FS SN Ag SE AU So AI ga AJE Seni Pb AS KE GE, 
JE SBY GEA GELI IKA Ia PLAN LE Ó AI Jai 6 óg JR NA 


YPN N 


oro, 22 


Gus AAL ASI S AU Ke AN 0 AI a 


1138. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdul Majid bin Suhail bin 
Abdurrahman bin Auf dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudri dan dari 
Abu Hurairah berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat 
pegawai yang ditugaskan di Khaibar, lalu dia membawa oleh-oleh kurma kepada 
beliau. Beliau bertanya; "Apakah setiap kurma Khaibar rasanya seperti ini?" dia 
menjawab; "Wahai Rasulullah, tidak. Demi Allah, kami biasa menjual satu sha' 
kurma dari jenis ini dengan dua sha' kurma jenis lain, dan dua sha' kurma dari 
jenis ini dengan tiga sha' kurma dari jenis lain." Maka Rasulullah Shalla Allahu 
'alaihi wa sallam pun bersabda: "Janganlah kamu melakukan hal itu! tapi juallah 
kurma yang jelek dengan dirham, lalu pakailah dirham itu untuk membeli kurma 
yang bagus." 


387 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


gl Gp San Í SI GE pes GI BIA 3 yA a Sa 
ey A Ii JB jahi WI iaa JUS a atii 3E ek; 


AN dys JG Sa gil 3 JUS Ig AAA Jy Sana 


s 3 0,£ 


a5 yé AS In PA Tag la 


1139. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Yazid bahwa 
Zaid Abu Ayyasy mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya kepada 
Sa'd bin Abu Waggash tentang hukum menjual gandum dengan sult (dua-duanya 
adalah sejenis gandum) . Sa'd bin Abu Waggash lantas bertanya: "Di antara 
keduanya, mana yang lebih bagus?" Zaid menjawab, "Gandum." maka dia pun 
melarangnya. Kemudian Sa'd berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam ditanya tentang jual beli tamr (kurma kering) dengan 
ruthab (kurma basah) ." Maka beliau menanyakan: "Apakah jika kurma basah 
akan berkurang jika kering?” Mereka menjawab: "Ya." maka beliau pun 
melarangnya. 


13. Muzabanah dan Muhagolah 


(-) ” Aw 


Éis aé d fo di fys Ú oi Ka. 
AS Iy PSI aa 3 AS PA, AI 23 Sea AS 


1140. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar bahwa Rasulullah Shallallahu "alaihi wa sallam melarang jual beli 
dengan cara muzabanah: yakni menjual tsamar (kurma yang belum jadi) 
dengan kurma masak dengan menentukan takarannya, atau anggur 
dengan kismis (anggur kering), dengan menentukan takaraannya." 

Í = Ai al e 


2 ier 


al dy G gi IE a GE i s 
AG ii 5 Se Sai da ES 


Sah 


ASI pi 8S TA, PI ETIS S r 


” 


aa 


1141. Telah menceritakan kepadaku dengan Malik dari Daud bin Al Hushain dari 
Abu Sufyan mantan budak Ibnu Abu Ahmad, dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara 
muzabanah dan muhaqalah. Muzabanah adalah menjual kurma yang belum 
jadi dengan kurma yang masih di pohon, sedangkan muhaqalah ialah 
menyewakan tanah dengan gandum." 


388 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


DEAL AA 

a gii agil Kw, a A AGAN igin ig AS E 
AI en SR Bi Ap | JÓ akid AA 
Du JA JUS dng an 


1 


1142. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang 
muzabanah dan muhagalah. Muzabanah ialah menjual kurma yang belum 
jadi dengan kurma masak, sedangkan muhagalah ialah menjual hasil 
tanaman dengan gandum, atau menyewakan tanah dan dibayar dengan 
gandum." Ibnu Syihab berkata, "Saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab 
mengenai hukum menyewakan tanah dan dibayar dengan emas atau uang." Lalu 
dia menjawab: "Tidak apa-apa." 


14. Menjual emas dengan perak batangan atau perak yang berujud uang 
ng ie i Ya ái din A JS TI yan gp GE YP Ula E Ai 


“.. (-) o gw 


HAIEN: BIG HE ahi gi i Ia A Leg O AI 


EN 


Ar #0» 


Bua AE AN fo AI Ia WP JS SI KI 


1143. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id 
berkata; "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menyuruh dua orang 
sahabat yang bernama Sa'd (Sa'ad bin Abu Waqash dan Sa'd bin 'Ubadah) untuk 
menjual bejana emas dan perak yang didapat dari ghanimah perang. Mereka 
menjual setiap tiga barang dengan empat barang, atau setiap empat barang 
dengan tiga barang. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda 
kepada mereka berdua; "Kalian telah melakukan riba. Kembalikanlah! " 

li, i ngamen pn kanak aan 


” ” 
WA o RE 


E EPSE Ig ae HN Io dia 


Ó 


1144. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Musa bin Abu Tamim dari 
Abu Al Hubab Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Satu dinar dijual dengan satu dinar, dan satu dirham 
dengan satu dirham. Antara keduanya tidak boleh ada yang lebih." 


TE Ig IE i Ko i js SI ai aan ai GE Pau, 


Sa Ha Ia Yg P a A A 


mý GÉ GA Gi as y ARAHAN Ja Sie 


- 
z 


389 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1145. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri 
bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian 
menjual emas dengan emas kecuali serupa, kalian jangan melebihkan sebagian 
atas sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak 
kecuali serupa, kalian jangan melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Dan 
janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada dengan barang yang sudah siap! 


3, - 356 
ai 


FS Mae mt 5 Je Si $E SAI mema 
Sea ail eal f ASTANE Í 


a Guan JAR BIS 55 K an 
LS JS 5 Asal deng AP 25 gs al Kia, BUSI 
GA CI En ME A TI WIN AG MENU AN 3 


1146. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid bin Qais Al Maki dari 
Mujahid berkata: "Ketika saya sedang bersama Abdullah bin Umar, datanglah 
seorang tukang emas dan berkata kepadanya: 'Wahai Abu Abdurrahman, saya 
bekerja sebagai perajin emas, lalu saya menjual karyaku ini dengan emas yang 
lebih berat timbangannya, saya minta dilebihkan sesuai dengan pekerjaanku?" 
Lalu Abdullah pun melarangnya. Orang itu mengulangi pertanyaannya dan 
Abdullah juga tetap melarangnya hingga dia sampai di depan pintu masjid atau 
di dekat kendaraan yang ingin ditungganginya. Akhirnya Abdullah bin Umar 
berkata: 'Satu dinar dengan satu dinar, dan satu dirham dengan satu dirham, 
antara keduanya tidak boleh ada yang lebih. Begitulah wasiat Nabi kami kepada 
kami, dan wasit kami kepada kalian." 


15. Dari kakeknya, Malik bin Abu Amir, bahwa Utsman bin Affan... 
Si ii ABE GP SL gp an GP UU GE a, 
P A AU i a dio Sr Aoa Jaa "y ba Ki "BY, af a Ka 


Fe 


AAN yi JS EGG gin al ah AS ie Fis J) G Jia SE AG 


- 
Pi or 


Ja eoe At IE DI To AI Ip SA 
Seni a Ba Swa aro aU 


oS DKI 


g5 É Jie Si Y) BIS gas TSI Batan dj AA 


1147. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin 
Yasar berkata, "Mu'awiyah bin Abu Sufyan telah menjual bejana dari emas atau 


390 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


perak dengan lebih banyak dari beratnya. Maka Abu Darda' pun berkata; "Saya 
telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli 
seperti ini kecuali jika sama timbangannya." Lalu Mu'awiyah membantah dengan 
mengatakan; "Saya menganggap hal ini tidak apa-apa! " Lalu Abu Darda bertanya; 
"Siapa yang akan membantuku memberi alasan dari yang dilakukan Mu'awiyah? 
Saya mengabarinya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia malah 
membantahnya dengan pendapatnya. Saya tidak akan mendiami suatu wilayah 
yang engkau ada di dalamnya." Kemudian Abu Darda menemui Umar bin 
Khattab dan melaporkan perihal tersebut, maka Umar bin Khattab menulis surat 
kepada Mu'awiyah; "Janganlah kamu menjualnya kecuali jika serupa dan 
beratnya sama! " 


SAI lens Ý JBS ERER RE ERF REIRE 
5 Jie Sh NI SG TE Wa ia V3 Jin Si II a 
Í AGAN 33 Sai 2NG sebaga pa Papa 


aa z A sd 


GII 38 IG uI Ae SET $ oei IG as an ó 


1148. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Umar bin Khattab berkata; "Janganlah kalian menjual emas dengan 
emas kecuali sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas 
sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali 
sebanding, dan janganlah kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang 
lain. Janganlah kalian menjual perak dengan emas, yang satu kredit dan 
yang lain cash. Jika ada seseorang yang meminta penangguhan kepadamu 
hingga ia masuk ke dalam rumahnya maka janganlah engkau beri 
penangguhan, karena aku khawatir kalian akan mendapat tambahan, 
sebab tambahan adalah riba." 


Í jé PE g pat SÍ at oy A a Sea ay Bu 
HiL a G Ga V3 Jia Si Y) a AAN a 


A e Ôg 


bl dj IEE ól rG GE Gi Wah ESA 
GA A BUS GII aie SE 5 YG 


| 


jan basa 


1149. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin 'Umar bahwa Umar bin Khattab berkata: "Janganlah kalian 
menjual emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan 
sebagian dengan sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak 
dengan perak kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian 
dengan sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual sesuatu: yang satu 
ada sementara yang lain tidak ada (di tempat) . Jika ada seseorang yang 
meminta penangguhan kepadamu hingga ia masuk ke dalam rumahnya 


391 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


maka janganlah engkau beri penangguhan, karena aku khawatir kalian 
akan mendapat tambahan, sebab tambahan adalah riba." 

16. Dari al Qasim bin Muhammad, ia berkata: Umar Ibnul Kthaththabberkata: 
'Dinar...' 


Í a6 


faig Y dá a G3 Sen gama Bl aG 


1150. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Zinad Bahwasanya ia 
mendengar Sa'id bin Musayyab berkata; "Tidak ada riba kecuali pada emas 
dan perak, atau sesuatu yang ditakar dan ditimbang dari jenis makanan 
atau minuman." 


p Ail ab ja iii 
1151. Telah mengabarkan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 


Musayyab berkata; "Memotong (mengurangi bagian) emas dan perak adalah 
salah satu bagian dari kerusakan di muka bumi." 


17. Sharf 


” 
“3 aa Ie Ir 


MAT Ad gi aa BD Sa ga ga da JS Bat yul 2 


sale. San ea AS DA ERN 
AB IN 6) medik pal say AS II BL a 2 aa Zig sú 
sg 


1152. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Malik 
bin Aus bin Al Hadatsan An Nashri bahwa dia pernah menukar uang sebesar 
seratus dinar. Malik bin Aus berkata: "Thalhah bin Ubaidullah memanggilku 
hingga kami pun saling tawar. Lalu ia menukar dariku dan mengambil emas 
sembari membolak-balikkannya di atas tangan, kemudian ia berkata: "Tunggulah 
hingga bendaharaku datang dari hutan." Saat itu Umar Umar bin Khattab 
mendengarnya, lantas ia berkata: "Jangan kamu tinggalkan ia sehingga kamu 
benar-benar telah mengambil barang darinya." Umar kemudian berkata lagi, 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 'Emas dengan emas adalah 
riba kecuali tunai, perak dengan perak adalah riba kecuali tunai, gandum 


392 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


dengan gandum adalah riba kecuali tunai, kurma dengan kurma adalah 
riba kecuali tunai dan gandum dengan gandum adalah riba kecuali tunai." 


18. Jual beli emas dengan perak secara timbangan 


Sat - - r 3 ZF o5 o2 o Z o z O p r r - r Pe ya 
Kama! Gpp Tas SA IS op MMI KLS op Tap HE Mb HS EA HS 


KS Sa ibig all Kls E g Nell TS 3 15 Pa a AI jb 
BE IIA a ITE BÉ GNI oil 


1153. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yazid bin Abdullah bin 
Ousaith Al Laitsi Bahwasanya ia melihat Sa'id bin Musayyab menjual emas 
dengan emas secara ritl (timbangan) . Sa'id bin Musayyab meletakkan emasnya 
pada piringan neraca, sementara sahabatnya yang bertransaksi dengannya 
meletakkan emasnya pada piringan neraca yang lain. Jika kedua piringan neraca 
seimbang, maka terjadilah jual beli." 


19. Jual beli 'inah 


” 


JG Fay ae áo a 


E s 
Nia 


PE pp W IS IS BS lb 3 Las 


Ireo Or Gar 


Ae GS an YG Vúb é La A 


1154. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia benar- 
benar memegang barang (yang akan dijual) nya." 


E 3 o & Oo. or r o & oa. oo. . or” Zaz 
EREE RECRE ERROR SB 
Lai G5 iag DI GGE EI Sya JO aag ade 


+ 
-” 


Wen Jaa 5 


1155. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah Shallallahu "alaihi wa sallam bersabda: 
"Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali 
hingga ia menerimanya." 


” 
“3 “ - ” 
3 273 si ja 


Wan Jana UU) BUS al pa GE BUS MLS ES, 
Íj de BUAS GA OKI Ga diah UG Sa UAS San PA EGS Al sae 


- 
--” 


-” 
II” A roZ as 


iae Ol Je Ngu OA 


1156. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata; "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kami pernah 
membeli makanan, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


393 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


mengutus seseorang kepada kami untuk memerintahkan agar kami 
memindahkan makanan dari tempat kami membelinya ke tempat lain 
sebelum kami menjualnya." 


PETAK DS 


AAA RA AS AS 
1157. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Hakim bin Hizam 
membeli makanan untuk diberikan kepada manusia karena diperintahkan Umar 
bin Khattab. Lalu Hakim menjualnya kembali sebelum dia menerimanya. 
Kejadian itu lalu sampai kepada Umar bin Khattab, maka Umar pun 
mengembalikan makanan tersebut kepadanya. Kemudian Umar berkata; 
"Janganlah kamu menjual makanan yang telah kamu beli, sehingga kamu 
menerimanya." 


20. Pada masa Marwan bin al Hakam pernah dikeluarkan surat buktikepemilikan 
untuk masyarakat 


(-) A 3 2 Oo z 0 


ai asa Jas GIA YAN E G3 IA aa Baal gi GA GE ML IE SS, 


asi ol iyi BAN AE CE PEN AS al II Ja EGT J5 dl cell 
SAE Gl BEN Ak Ie KE AN Sal Tan JUS Ja JI AE Seal aÉ 


” 
oo. = AZ 


OI 3 3 


1158. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa dia 
telah mendengar Jamil bin Abdurrahman Al muadzin berkata kepada Sa'id bin 
Musayyab: "Saya adalah orang yang membeli rezeki-rezeki yang diberikan 
kepada orang-orang di Al Jar berkat kehendak Allah. Saya hendak menjual 
makanan yang dititipkan kepadaku dengan penangguhan." Sa'id pun bertanya 
kepadanya, "Apakah kamu akan memberi (harga) penuh dari barang yang telah 
engkau beli?" dia menjawab: "Ya." Maka Sa'id melarangnya. 


21. Dimakruhkan menjual makanan dengan pembayaran ditangguhkan 


s “0. 1r s EE Ia D ANA YA 35 - 2 r s5 Tu A - 5 - PE Zaz 
Ol GE US pa a a aea Dl II I E G E GE i 


SAN i SS GAS Aih GA yel Jl ob Ta A 


1159. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad bahwa 
dia mendengar Sa'id bin Musayyab dan Sulaiman bin Yasar bahwa mereka 
berdua melarang seseorang menjual gandum dengan emas dengan 
penangguhan, lalu membeli kurma dengan emas sebelum menerima emas 
tersebut. 


394 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


o 5 - - "3. 
ô . # 2 5 La E ra 
En ; Sa 2 Oo “nata 3 
5 - 
0- ae ror PE 53 La P 


CAN Si da 3 3 J Ai YAI Ia ARI ang JA 


zZ 


BIS ie oG ol GE sa Lai 


N 


1160. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Katsir bin Fargad 
Bahwasanya ia bertanya kepada Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm 
tentang seorang lelaki yang menjual makanan dengan emas kepada lelaki lain 
dengan penangguhan, lalu dia membeli kurma dengan emas sebelum emas 
tersebut diterima. Lalu Abu Bakar bin Muhammad membenci hal tersebut dan 
melarangnya." Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab seperti 
hadits tersebut. 


22. Salaff dalam pembelian makanan 


33 -2 3 of a 3 r 


JI Al Gb b Y JB 5 FE g SA aa nE IE Bb Uh EA is 
P0 an de Isu Kah YA SI pelan jang Sop PAI 3 JI 


1161. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata: "Seseorang boleh menghutangkan makanan tertentu kepada 
orang lain, dengan harga yang telah diketahui, dan dengan tempo 
pembayaran yang telah ditentukan, selama hal itu bukan berupa tanaman 
yang belum jelas kematangannya atau kurma yang belum tampak matang." 


23. Penjualan makanan dengan makanan, tak ada kelebihan antara keduanya 


$ 355 


SANG AN KE NAS y KAA SE G SE ana gs 
Gp Kan Wa KG UAS Bli il ja Mb se JS SI HE Gi Oei 
a o SE ÁE gp mi ye lan oa ga gi, Abay) AG 

bais II s Wu JB M3 His 


1162. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Sulaiman bin Yasar 
ia mengabarkan kepada, bahwa Abdurrahman bin Al Aswad bin Abdu Yaghuts 
suatu ketika makanan ternak miliknya habis. Lalu dia menyuruh budaknya: 
"Ambillah gandum keluargamu. Gunakan itu untuk membeli jemawut, dan 
jangan kamu ambil kecuali jika sama beratnya." Telah menceritakan kepadaku 
dari Malik telah sampai kepadanya, dari Al Qasim bin Muhammad bin Mu'aigib 
Ad Dausi seperti hadits tersebut. Malik berkata: “Itulah pendapat yang kami 
pakai." 


395 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


24. Himpunan pengetahuan tentang jual beli makanan 


Ra Tea EA Gé gA ii 


pa. 


d3 Hai) Jaa Aa Cara 0033 pest EREA P A sai 25 A 3) 
R E Unta isi AA A AG 


8. 


1163. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin 
Abdullah bin Abu Maryam Bahwasanya ia pernah bertanya kepada Sa'id bin 
Musayyab: "Saya membeli makanan saat surat berharga beredar di Al Jar. 
Kemudian ketika saya telah membeli makanan itu seharga satu dinar setengah 
dirham, saya diberi separuh dari makanan yang ada." Sa'id menjawab: "Tidak, 
berikanlah satu dirham, dan ambillah sisanya berupa makanan'." 


25. Menimbun dan menunggu waktu 


ha S aE AA AA 


1164. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yunus bin Yusuf dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa Umar bin Khattab pernah melewati Hathib bin Abu Balta'ah 
yang sedang menjual kismis di pasar. Umar bin Khattab lalu berkata kepadanya; 
"Ada dua pilihan buat kamu, menaikkan harga atau angkat kaki dari pasar kami." 


26. Yang diperbolehkan dalam jual beli hewan dengan hewan dan istimsalaff 
padanya 


IPA y oaa GE IU i lo SE G E g is 


AI Cat Sarika a FN E EG 


1165. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Shalih bin Kaisan dari 
Hasan bin Muhammad bin "Ali bin Abu Thalib bahwa 'Ali bin Abu Thalib menjual 
untanya yang diberi nama 'Ushaifir dengan dua puluh unta secara tempo." 


MIE Bln ia Kan Ha Aula SA, 

BAL el Gdg 
1166. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar pernah membeli seekor unta yang layak dijadikan tunggangan dengan 


empat ekor anak unta, dan dia baru akan membayarkannya kepada pemiliknya 
setelah sampai di Rabadzah." 


396 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


idla snp l OA a & akan 


1167. Telah menceritakan kepadaku dari Malik ia bertanya kepada Ibnu Syihab 
tentang hukum menjual dua ekor hewan dengan satu ekor secara tempo. Ibnu 
Syihab menjawab; "Tidak apa-apa." 


27. Jual beli hewan yang tidak diperbolehkan 
Ing IE IN Io AI Jaan DE pl RA a a Kite 
SI dl aa PES JAN SE hi Man úy 3 pu ee 


Ka 3 ane ale 
1168. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual 
anak yang masih janin. Itu adalah model perdagangan orang-orang 
Jahiliyah, seseorang yang membeli unta hingga unta itu melahirkan anak, 
lalu anaknya itu melahirkan anak lagi." 


z 


SS AB Ye ASI a Gp da dsn YP Pp ol GE IL HE GS, 
SE) op d U áy Ialah, IA a sae e BS 9S Olga Ia 
JA pb SER BA ya 
1169. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab berkata: "Tidak ada riba dalam jual beli hewan. Hanya saja ada 
tiga hal yang dilarang dalam jual beli hewan: madlamiin, malagiih dan 
habalul habalah (menjual janin yang masih di dalam perut induknya) . 


Madlamiin ialah menjual janin yang masih berada dalam perut unta betina. 
Sedangkan malagiih ialah menjual barang yang berada di atas punuk unta." 


28. Menjual hewan dengan daging 

bape SIS 
Se AN g ANE an 

1170. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 


Sa'id bin Musayyab bahwa Rasulullah Shallallahu "alaihi wa sallam melarang 
menjual hewan dengan daging. 


397 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


JAN had Oa Ji Cal G3 Taat Ra KA o 33 SE MU GE AS, 


1171. Telah menceritakan kepadaku dengan Malik dari Dawud Ibnul Hushain 
Bahwasanya ia mendengar Said Ibnul Musayyab berkata, "Termasuk perjudian 
orang-orang Jahiliyah ialah menjual hewan dengan daging, dan menjual 
seekor kambing dengan dua ekor kambing." 


IKI as SS BB Jai É DÍ aa! oy ana E GI gi SE MIL GE IS, 
Ju a JA SAN S5 Gol a pp end EL G pl JS salih 


* P A a 
- 


SEN ea ESL Oa K JET pl JG MIS o HS IG San BIAN GS Ol ana 


JT IAI at 3 CE WI GÉ SEN pi JB SU SBN ag GE Gi 
BIS SE Op Jatah op png GLS up 


1172. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Sa'id bin 
Musayyab berkata: "Telah dilarang menjual hewan dengan daging." Abu Zinad 
berkata: "Saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyab: "Bagaimana pendapatmu 
dengan seorang laki-laki membeli unta yang sudah tua ditukar dengan sepuluh 
ekor domba? ' Sa'id menjawab: "Jika dia membelinya untuk disembelih, maka 
tidak ada kebaikan di dalamnya." Abu Zinad berkata: "Setiap orang yang saya 
temui, mereka semua melarang jual beli hewan yang masih hidup dengan 
daging." Abu Zinad melanjutkan: "Hal itu termaktub dalam kontrak perjanjian 
kerja yang berlaku pada masa Aban bin Utsman, dan Hisyam bin Isma'il juga 
melarang praktik semacam itu." 


29. Penghasilan bisnis anjing 


aa z Tk A N AS Ta na NA Nah EN 23 a PURA -07 EE 
z$ 
| 


GA pang HTI A A Aly AE AI a Jay Ol ai ya l 


Bra ya BII BL GBI G AA AWAS Ugal AD aa ya ois 


- 

PED o $ 
. v0. s| 
2 O 


1173. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Abu Mas'ud Al Anshari 
berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang memakan harta 
hasil penjualan anjing, upah pelacur dan upah dukun. Yang dimaksud 
dengan upah pelacur ialah harta yang diterima oleh seorang wanita dari 
hasil zina. Upah dukun adalah uang sogokan yang diberikan kepadanya 
atas jasa pelayanannya." 


398 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


30. Salaff dalam jual beli barang dengan barang 


G3 AN LE Eun JÓ ET Ki GE naa daa y BP Mb SE i 


Seda Ka So Kant Haag A yes o Ma Jess oat 


- 
- - of s 


Sa Agan GL SG á ELANG GP UB MI aa JE A dag dag Aka 
SIN KE Ia GEG ŠÍ Ip o WEI Ga a Ie SL LL Ur il gÅ Qai 


G e 


yo AÉ 3g i i kil 


Ao 


1174. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Al 
Qasim bin Muhammad ia berkata; "Aku mendengar Abdullah bin Abbas bersama 
orang yang bertanya kepadanya mengenai seseorang yang melakukan jual beli 
kain dengan membayar dimuka. Kemudian dia ingin menjualnya lagi sebelum 
menerimanya. Ibnu Abbas berkata; "Itu seperti perdagangan perak dengan 
perak, " dan Ibnu Abbas membenci praktik semacam itu. Malik berkata; "Hal itu 
termasuk pendapat kami -wallahu a'lam-, maksudnya ialah dia ingin menjualnya 
kembali kepada sang penjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga saat dia 
membelinya. Sekiranya ia menjual kepada orang lain -bukan orang yang ia 
pernah membeli barang tersebut darinya-, maka tidak apa-apa." 


31. Jual beli penipuan 
SN IA Jaya ON Somad o den a y pe gi E Nu GE A ji 


JA as oE A ag sa ba 


1175. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar 
dari Sa'id bin Musayyab berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
melarang jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan.” 


32. Mulamasah dan munabadzah 

Da AU ju sai f aai oa s sis ade AI Lo Ó Ia 5 

SI ad dan Tp SE ES TU TE A a EA a 

Wan E Ie Wa FEE ES E Kis 5 BN JD 1 
KAA aN i a & Sa ME Kg Iis 

1176. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin Yahya 

bin Habban dan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah berkata, 


"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara 
mulamasah dan munabadzah.” Malik berkata; "Mulamasah ialah seseorang 


399 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menyentuh pakaian, tidak membentangkannya, tidak memperjelas apa yang ada 
dalam pakaian itu, atau membelinya pada malam hari, hingga dia tidak tahu 
bagaimana pakaian itu. Sedangkan munabadzah yaitu seseorang melemparkan 
bajunya kepada orang lain, dan orang lain juga melemparkan bajunya kepadanya 
tanpa pertimbangan sama sekali dari keduanya, dan setiap mereka mengatakan; 
'ini dijual dengan ini. Mulamasah dan munabadzah dengan cara inilah yang 
dilarang." 


33. Jual beli dengan pilihan 
Sea a en 
Pa An a UP AA 


1177. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang 
saling bertransaksi jual beli mempunyai hak memilih selama belum 
berpisah, kecuali transaksi dengan pilihan." Malik berkata; "Menurut kami hal 
ini tidak ada batasan tertentu maupun pengecualian." 


34. Riba dalam hutang 
Si 


SMAN Íj JO gf ana E DE Aa pd GE UPI AE ML EA i 
ai HP bea BAN IA E gel TEJ pal Sa J G é 


f- 6 £ 


A KA BESI aT T JUS cab G3 Bi giii g a 


Ana Pa 


1178. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Busr 
bin Sa'id dari 'Ubaid Abu Shalih mantan budak As Saffah, ia berkata; "Aku 
menjual kain daganganku dengan tempo kepada penduduk dar nakhlah. 
Kemudian aku ingin pergi ke Kufah, namun mereka memintaku untuk 
mengurangi harga hingga mereka dapat membayarnya secara tunai. Maka hal itu 
aku tanyakan kepada Zaid bin Tsabit. Dia menjawab; 'Saya tidak menyuruhmu 
untuk memakan harta itu dan tidak memberi makan dengan harta itu'." 


sabah Jne Bihun AA oi g OE EA gi 
Co AS alan S II ET LI A iE a pl at 
EA NGK AN AS WS S3 2 Kn 


1179. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Utsman bin Hafsh bin 
Khaldah dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar bahwa 


400 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berhutang kepada laki-laki lain 
dengan pembayaran tempo. Kemudian pemilik hak menguranginya dan pihak 
lain minta untuk disegerakan. Maa Abdullah bin Umar membenci hal itu dan 
melarangnya." 


EI EN gi 5i Haldi d 631 S6 JB 5 
Tea wa ea IP pl ea 


IA gn GE G ga 
Si JG ji ja 6ú JÍ Í $á 


"o 
$ 


yig 


1180. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam ia berkata; "Riba 
jahiliyah ialah seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dalam jangka 
waktu tertentu. Lalu jika telah jatuh tempo, dia berkata; 'Apakah kamu mau 
membayar sekarang atau memberikan bunga? ' Jika dia membayarnya saat itu, 
maka dia akan mengambilnya. Namun jika tidak, hutangnya akan bertambah dan 
dia akan mengakhirkan pembayarannya pada lain waktu." 


Ci 


35. Utang dan pengalihan utang 


” 35 


KIS AI io AI Ia 8 


” ” 
£ $ 
13, | 


AA g E gi E 3 Ig SE G 3 AB 
a sya E ibisi aii sg s g j da 


1181. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Orang mampu yang menunda-nuda pembayaran hutang adalah 
kezhaliman, dan jika salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya 
kepada orang kaya (ditanggung pelunasannya), hendaklah ia terima." 


. .. 


ad ma de 5 M 


a 


Kaka op ga HE G i 

Ws Il Eau da Yin J a 
1182. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Musa bin Maisarah ia mendengar 
seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Musayyab; "Saya adalah orang yang 


biasa berjualan dengan cara kredit." Sa'id menjawab; "Janganlah kamu menjual 
barang kecuali apa yang kamu bawa ke rumahmu." 


36. Pengutang yang bangkrut 
Mena a Ep DN AA Kn 
si Jó Pa rs An! Ki KO d5 
jeki a E E SG 


401 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1183. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menjual barang dagangan, lalu 
orang yang membeli dagangannya mengalami kebangkrutan padahal dia 
belum menerima uang pembayaran dari barangnya tersebut, Jika ia 
mendapati barang dagangannya tersebut maka ia lebih berhak atas barang 
itu. Jika pembeli meninggal dunia, maka sang pemilik barang adalah 
panutan orang-orang yang memiliki hutang." 


Ra Ad ma kah Gp BP Ul ai, 
SN Jgn DI EA Ii SE pia g HE AP KE o A gl GE pal sé 
E Ia yA bala AI GEN 2536 SSI ga Ul JB Aa ala AM Ya 


1184. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakar bin 
Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari "Umar bin Abdul Aziz dari Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja mengalami kebangkrutan, 
lalu seseorang (pemberi pinjaman) menemukan harta milik orang yang 
bangkrut tersebut, maka dia lebih berhak atas harta itu daripada orang 
lain." 


37. Utang yang diperbolehkan 
dk abah ab bab Ie ea Ja 


” 
s0 r or. 35 oro -Z 355 5 o7 aa AT w 


Ja dl só pi Tg AE AN Aa HIS JI Ig a an! Io 
AKA i PENA an an 


” 


SG óp iG abi iag e A A TANI Up 


3 
Yelo 
Go. 
Ç o 


1185. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
'Atha bin Yasar dari Abu Rafi' mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata; "Rasulullah pernah meminjam seekor anak lembu dari 
seseorang. Setelah itu beliau menerima sedekah berupa sekumpulan unta." Abu 
Rafi' berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menyuruhku 
membayarkan hutangnya berupa seekor anak lembu kepada orang yang telah 
meminjaminya." Akupun berkata; "Aku tidak mendapatkan kecuali unta yang 
bagus dan telah berumur tujuh tahunan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
lantas bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik orang ialah yang membayar 
hutang dengan yang lebih baik." 


402 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


P 
gms 
| 


Pengisian Ja 


1186. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Humaid bin Qais Al Maki dari 
Mujahid ia berkata; "Abdullah bin Umar pernah meminjam beberapa dirham dari 
seorang lelaki, lalu ia membayarnya dengan dirham yang lebih baik. Laki-laki itu 
lalu berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, ini lebih baik dari dirham yang aku 
pinjamkan kepadamu?" Maka Abdullah bin Umar menjawab; "Saya tahu, namun 
dengan demikian jiwaku menjadi lebih nyaman." 


38. Utang yang tidak diperbolehkan 


D A AN PAR K An eh BR Aa MA an ae 


” 
” 
I DnR 


0s 


1187. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi" Bahwasanya ia pernah 
mendengar Abdullah bin Umar berkata: "Barangsiapa meminjamkan pinjaman, 
hendaknya tidak memberi syarat kecuali pembayarannya." 


39. Penawaran dan perjanjian yang terlarang 


JG Gg dala ad Ol TAS op D ae IE Bb SE MLS AS 


20 a an Y 


1188. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
sebagian kalian menjual barang yang sedang ditawar orang lain." 


| 


In AE ad Ol IA Gl SE AN SE MTI Gl LU NS, 
MI EA YG AAS Tp daki as G Kaka Ak YES Y J6 


” ” A" A A9 


Ga ol GAZ Si a Ong KE jas WS s GEI a TG GY lekas V3 
A a SS Gaa olg a 


1189. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
kalian mencegat pedagang sebelum sampai di pasar. Janganlah kalian 
menjual barang yang sedang ditawar orang lain. Janganlah kalian bersaing 
dalam menawar. Janganlah orang kota tidak menjual barang kepada orang 
dusun. Janganlah kalian menahan air susu unta dan kambing dalam 


403 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


kantungnya (hingga tampak besar saat dijual) .. Barangsiapa terlanjur 
membelinya dan memerahnya maka dia mempunyai dua pilihan; jika dia 
ridla ia boleh menahannya, jika tidak ia boleh mengembalikannya dengan 
menyertakan satu sha' kurma." 


40. Janganlah salah seorang dari kalian membeli... 


Aa aa dg Ol AS oy W aE GE i SE G JB 


Óh S ARA L 3 as G Ia FST ail iia oi a Mu JÓ 


1190. Malik berkata; dari Nafi' dari Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang berjualan dengan cara najasy." Malik 
berkata; "Najasy ialah engkau beli barang dagangannya dengan harga yang lebih 
tinggi, tidak dengan niat untuk membelinya; hingga orang-orang mengikutimu." 


41. Himpunan penegtahuan masalah jual beli 

ÉI JI P3 IE NE y Al E SE a y Ml E IE G IE A iis 

JAS sgg dag AE AN Ao A Jas JS gii g gat Bl ig sa o 
Kie T já a JAN SKS JG Sale Y 


1191. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin "Umar berkata, "Seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ia telah ditipu dalam transaksi jual belinya. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Jika kamu berdagang maka 
katakanlah: Jangan ada unsur penipuan'. Semenjak itu dia selalu mengatakannya 
ketika berdagang: "Jangan ada penipuan." 


gp Sa Jai a Ga Kata Rata DI Jan oy gÉ E G a, 
Mp Alas! JS Sa JSI Gerai Lol So Isa Up a JESSI 


1192. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id Bahwasanya ia 
mendengar Sa'id bin Musayyab berkata: "Jika kamu datang ke sebuah negeri 
yang penduduknya jujur dalam hal takaran dan timbangan, maka tinggallah di 
sana lebih lama. Namun jika kamu mendatangi sebuah negeri yang penduduknya 
suka mengurangi takaran dan timbangan, maka singkatkanlah keberadaanmu di 
sana." 


Z r Zoe & sa f 3 2- sz : - Gen r SF r 0 e A Zaz 
Oj Ba IE I SI Ja SN Ip E Ra A1 aata y GE GE G ai g 


(-] 
"An Z 0 s e 9 o Z Os æ 


AAN O) eai aS O Uta PUS OI Urat EG 


* 


404 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1193. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id Bahwasanya ia 
mendengar Muhammad bin Al Munkadir berkata; "Allah mencintai hamba yang 
bermurah hati saat menjual; bermurah hati saat membeli; bermurah hati saat 
membayar (hutang); dan bermurah hati saat minta pembayaran hutang." 


42. Seseorang membeli unta, kambing, kain, atau kambing, kain ataubudang.... 


Ú ASI Ka KAN K5 PI naik Kau sa 


1194. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab bahwa ia pernah 
ditanya tentang seorang lelaki yang menyewa seekor binatang yang ditunggangi, 
lalu binatang tersebut dia sewakan lagi kepada orang lain dengan harga yang 
lebih tinggi daripada harga sewanya. Ibnu Syihab menjawab: "Tidak apa-apa." 


20. Pinjaman 


01. Oiradh (Pemberian Modal usaha dengan sistem bagi laba) 


bg pe 


a GE alan Ma pet 
5 gial gi Ia EG a JEGA SALE Gasa pal 


- 
PN AA 


IN 63a TE SI GA A Dai PN JI a 65S oncle das 


+ 


AN 
AN 
9 
N 
o 
te 
a 


aIr I 


Ú gu TES i Gi; ca i AS Liu gagi 


ss EAA aa Ola S a TA aae 
33 AS JÓS Lk e a G ya Ís Sunan 


í- 3-3 


y FS NA Ina Aa án SE ed Jang ad yh je SG un ia 


kuta Ie gp 


da1 9 


1195. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Bapaknya ia 
berkata: "Abdullah dan Ubaidullah, keduanya anak Umar bin Khattab, pernah 
bergabung dalam sebuah pasukan menuju Irak. Tatkala kembali, mereka berdua 
melewati Abu Musa Al Asy'ari yang pada saat itu menjadi gubernur Bashrah. Abu 
Musa kemudian menyambut keduanya dengan senang hati seraya berkata: 


405 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Sekiranya aku bisa memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat kepada kalian 
di hari kemudian, niscaya akan aku lakukan." Abu Musa berkata lagi, "Oh ya, ini 
ada harta dari harta Allah, saya ingin menyerahkannya kepada Amirul Mukminin, 
saya pinjamkan harta ini kepada kalian berdua sehingga kalian bisa berbelanja 
barang dagangan di Irak dan menjualnya kembali sesampai di Madinah. Nanti 
serahkanlah modalnya kepada Amirul Mukiminin, dan keuntungannya untuk 
kalian berdua. Mereka berdua berkata; 'Kami senang dengan hal itu.' Maka Abu 
Musa melakukannya dan menulis pesan untuk Amirul Mukminin agar dia 
mengambil harta darinya yang dititipkan kepada kedua anaknya. Tatkala mereka 
berdua tiba (di Madinah) mereka menjual dagangannya hingga mendapatkan 
keuntungan. Namun tatkala hendak menyerahkan harta tersebut kepada 'Umar, 
Umar bertanya; 'Apakah Abu Musa meminjami setiap pasukan sebagaimana dia 
meminjamkannya kepada kalian berdua? ' Mereka berdua menjawab; 'Tidak'. 
Umar bin Khattab berkata; 'Jadi karena kalian anak dari Amirul Mukminin 
sehingga dia meminjamkannya?! Serahkan semua harta serta keuntungannya! ' 
Mendengar hal itu, Abdullah hanya bisa diam. Sedangkan Ubaidullah berkata; 
'Tidak sepatutnya engkau bersikap demikian, wahai Amirul Mukminin, bukankah 
jika harta itu berkurang atau hilang, kami harus menanggungnya? ' Umar masih 
bersikukuh; 'Serahkan, ' Abdullah juga masih terus diam, sedang Ubaidullah 
masih terus berusaha mendesaknya. Lalu ada seorang lelaki yang berada di 
majelis itu berusaha untuk menengahi dan berkata; 'Wahai Amirul Mukminin, 
bagaimana jika harta itu engkau pinjamkan kepada mereka berdua? ' 'Aku telah 
meminjamkannya kepada mereka berdua', jawab Umar bin Khattab. Kemudian 
Umar mengambil harta itu ditambah setengah dari keuntungan, sedang Abdullah 
dan Ubaidullah juga mendapat setengah dari keuntungan." 


” - ai 
| Y -A s w 


Ju iuti SUS 33 gui gi Sedia, 


e A ry 


aS n SÍ Bas Jaa na 


1196. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala` bin Abdurrahman dari 
Bapaknya dari Kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman 
harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka 
berdua. 


21. Penyiraman 
01. Musaaqaat 
KIS AI 2 AI Ka SI sea og man SE Oa oil GE ML GE AS 
mpe kapan ana pa BE an HS aa JG Aa 
Tn a a a 


Aa. 3 3 D 0d-0- 


SSS SES ad aiia SA aia b Ji 5 43 


406 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1197. Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada 
kaum Yahudi Khaibar pada saat di taklukkannya Khaibar: "Saya akan 
menetapkan bagi kalian apa yang telah ditetapkan Allah Azza Wa Jalla, 
bahwa kurma harus dibagi antara kami dengan kalian." Sa'id bin Musayyab 
berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengutus Abdullah 
bin Rawahah untuk menaksir harga yang berlaku antara beliau dan mereka, 
kemudian ia berkata, "Jika kalian berkehendak maka ini untuk kalian, dan 
jika kalian berkehendak maka ini untukku." Akhirnya mereka pun 
mengambilnya." 


Cad 
Cad -9 


S8 ag sha TIA G2 AA Jae SÍ US o GU SE Ga l SE NU GE y 


Ia G i haca ó JÓ TAS a WAS) Ka PP D a ÈS 
Ala Gang 33 LSI eii g é Č PASES jani B3 ds 


ee es 35 u; AI Ál g i $l Ó agl 
SS 9 AN Ea j aé Ma 
PNG óga aÉ Ipa JUS GIE A GEG ais Ie AA 


1198. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin 
Yasar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abdullah 
bin Rawahah ke Khaibar, dia menentukan pembagian antara beliau dengan 
kaum Yahudi Khaibar. Sulaiman bin Yasar berkata; "Mereka 
mengumpulkan perhiasan isteri-isteri mereka, kemudian mengatakan 
kepada Abdullah bin Rawahah; "Semua perhiasan ini untuk kamu, tapi 
berilah keringanan kepada kami dan berilah tambahan pada bagian kami." 
Abdullah bin Rawahah pun menjawab; "Wahai kaum Yahudi! Demi Allah, 
kalian adalah makhluk ciptaan Allah yang paling saya benci, meski 
demikian itu bukan alasan bagiku untuk berbuat lalim kepada kalian. 
Adapun semua perhiasan yang kalian berikan kepadaku sebagai suap, itu 
semua adalah haram, kami tidak akan pernah memakannya." Mereka pun 
berkata; "Dengan kebenaran ini, tegaklah langit dan bumi." 


22. Sewa Tanah 


01. Sewa-menyewa tanah 


9 BBI oa aA OB oy S GE AI E Il o Tang GP Nu IE EA i 
Sedia IP ygd IS SE K ieg e io Ii 


Da 


a b 3 SA Gi ji 235 SI aó 


1199. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais Az Zuragi dari Rafi' bin Khadij berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang sewa menyewa kebun." 


407 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Hanzhalah berkata; "Aku lalu bertanya kepada Rafi' bin Khadij jika disewakan 
dengan emas dan perak, maka dia menjawab; 'Adapun jika dengan emas dan 
perak tidaklah mengapa'." 


a Ss a IL BA 


1200. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab berkata; "Saya 
pernah bertanya kepada Sa'id bin Musayyab tentang sewa tanah menggunakan 
emas maupun perak, maka dia menjawab; 'Tidaklah mengapa'." 


355 


sE g aa J pa a, 
Í Eii oka è SAE gii ái ý ab 
GET ies J ië s 5 BT JUS as 


TI gyal IS GE aE oy D E 
Hb EA gi édi chi 


1201. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab Bahwasanya ia 
bertanya kepada Salim bin Abdullah bin Umar tentang sewa menyewa kebun, 
lalu dia menjawab; "Tidak mengapa jika menggunakan emas maupun perak." 
Ibnu Syihab berkata; "Saya bertanya; 'Bagaimana menurutmu dengan hadits 
yang disebutkan dari dari Rafi' bin Khudaij? ' Dia menjawab; 'Rafi' terlalu 
berlebihan. Jika saya memiliki kebun, niscaya akan saya sewakan'." 


02. Abdurrahman bin Auf menyewakan tanah, dan di kedua tangannya masihada. 


3 0 


Ha HL 15 IN ap GÉ ki IE TE oy pa GE el GAS, 


1202. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya 
Bahwasanya ia menyewakan tanahnya dengan menggunakan emas dan perak." 
23. Syufah 


01. Sewa menyewa tanah yang berlaku syuf'ah 


” 
ar 
+ 


FP aé o ELS gl GES tl o ma dmn GE oi pl oE ay EA 
BÉ KA SG Tana Li SUS RAIN B3 Ag IE AN To AI Jaan SI SE 3 


ad Kab YG 4 3 DUA 


P o r 


1203. Telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan syufah dari barang-barang yang 


408 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


belum dibagi di antara anggota persero, namun jika telah jelas batas-batasnya di 
antara mereka, maka tidak ada syuf'ah di dalamnya." 


02. Sewa menyewa tanah yang tidak berlaku syuf'ah 


- 
w 


8 € ERRER KERA RA JG 3 3S UG JÓ SE 
de Ab J8 YAN Jó o J; A g il V3 Go Kii Segan 
Gus SS A 


1204. Yahya berkata Malik berkata; dari Muhammad bin Umarah dari Abu Bakar 
bin Hazm bahwa 'Utsman bin 'Affan berkata; "Jika telah di pasang batas-batas 
pada tanah, maka tidak ada syuf'ah. Tidak ada syuf'ah dalam sumur, begitu juga 
dalam pohon kurma." Malik berkata: "Pendapat ini yang menjadi pendapat 
kami." 


24. Peradilan 


01. Anjuran memutuskan perkara Ha adil 


” 
w. cis 


EA Ap K Ni RE D a a AS 
äni SEAL) is aé dn Ja dn dasi SI ag al At Ga GAN G3 
Sai Ei gaii a ia i > TE: Pend Da 


žo r 


JB ia ana Ú Ani SBS ai SG S aai Ip sa Jelas RE 


1205. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah 
dari Bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: “Saya adalah manusia, dan kalian mengadukan 
persengketaannya kepadaku. Dan mungkin sebagian dari kalian lebih 
cerdas dalam menyampaikan bukti dari yang lainnya, sehingga saya 
memutuskan perkara atas apa yang saya dengar darinya. Maka 
barangsiapa saya putuskan untuknya dengan mengambil hak saudaranya, 
jangan sekali-kali mengambilnya. Sebab pada hakekatnya saya telah 
mengambilkan potongan untuk dia dari api neraka." 


aaa Di sea Gp se x. Sa y GE Nb B 


APTPT pii ji Di ia 33 yet Kai 
SA Gal) saga MA D da sa La Jj Be gai 


A a P 


Ar ea EANES 


409 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1206. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab berkata, "Ada seorang muslim yang sedang berselisih dengan seorang 
Yahudi menghadap kepada Umar bin Khattab, lalu Umar melihat bahwa 
kebenaran ada pada pihak Yahudi, sehingga ia memenangkan orang Yahudi 
tersebut. Orang Yahudi tersebut berkata kepadanya; "Demi Allah, kamu telah 
memutuskan perkara dengan benar." 'Umar bin Khattab memukulnya dengan 
tongkat, lalu berkata; "Apa yang kamu ketahui?" Orang Yahudi itu menjawab; 
"Sungguh kami mendapati bahwa tidak ada seorang hakim yang 
memutuskan suatu perkara dengan benar, kecuali di sebelah kanan dan 
kirinya ada malaikat yang akan selalu membenarkannya dan 
meluruskannya kepada kebenaran, selama dia bersama dengan kebenaran. 
Manakala dia meninggalkannya maka mereka juga meninggalkannya." 


02. Persaksian 
OS daa AA 3 dari o Lo id aii 
án Jys aga gan ya gaga E A GE UE pb oy Ó aa 


-” 
3 aa 2 
aa IN ng % 


SE IPS SI 5g IG sa AGAN 3 3 Sd 8 Pan se a $o 


GL gí Ts A5 GA 


1207. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari Bapaknya dari Abdullah bin 
'Amru bin "Utsman dari Abu Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhani 
bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Maukah saya 
kabarkan kepada kalian, sebaik-baik para saksi? yaitu seorang saksi yang 
datang dengan persaksiannya sebelum dia diminta untuk bersaksi atau 
yang mengabarkan persaksiannya sebelum dia diminta." 


JÍ Sa Jas ÉE oy gat G p SG Si le Ol o Kang GE IU AS, 


o 
aa al 


EE pnpa ot a 
aA 3 PI Ah ana ia Cash 


Ig ” A s 


E EMAA Pen SS ia JG Sg a 


1208. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
berkata; "Seorang penduduk Iraq menemui 'Umar bin Khattab dan berkata 
kepadanya; 'Saya datang kepadamu dengan membawa suatu perkara yang 
tidak memiliki ujung pangkalnya.' Umar bertanya; 'Apakah itu? ' Dia 
menjawab; 'Persaksian palsu telah melanda penduduk kami.' Umar bertanya; 
'Sudahkah hal itu terjadi? ' Dia menjawab; 'Ya.' Maka Umar berkata; 'Demi 
Allah, tidaklah seseorang itu di kekang dalam Islam tanpa keadilan.' Telah 
menceritakan kepadaku Malik bahwa telah sampai kabar kepadanya, 


410 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


bahwa 'Umar bin Khattab berkata; 'Tidak boleh persaksian orang yang 
memusuhi atau orang yang tertuduh." 
03. Keputusan dalam kesaksian yang terbatas 


Si a 5 GE eh KEL ia JUS SKA be iai i au SE GE IE 
dia iie KA iie ab y a da BA 
IG l J M3 bai Si WII AA JG pe Gp Olahan JL Jep JUS Gl 


J; ida Gal aÚ Ian Pb SB ban Ogan al { an 


pe? Dao, A A 


TI S dot WS as Ia G Haa Paska A sg is 


ti 


a 


1209. Yahya berkata; dari Malik bahwa telah sampai kepadanya, dari Sulaiman 
bin Yasar dan yang lainnya bahwa mereka ditanya tentang persaksian seorang 
yang telah dihukum cambuk, apakah diterima persaksiaannya? Mereka 
menjawab; "Boleh, jika telah bertaubat." Telah menceritakan kepadaku Malik 
Bahwasanya ia telah mendengar Ibnu Syihab ditanya tentang hal itu, maka dia 
menjawab seperti apa yang dikatakan Sulaiman bin Yasar. Malik berkata; "Itulah 
pandapat kami, sebagaimana firman Allah Tabaraka Wa Ta'ala: "(Dan orang- 
orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan 
mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka 
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 
kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang 
yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan 
memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang) ' (Os. An Nuur: 4) 


04. Keputusan dengan sumpah dan saksi 
aol GE E a IE IU JÓ GE IS 
MUI 4 om 


” 35 


Sa Ag ala HI Ko Al Jaan 5 


| 


1210. Yahya berkata, Malik berkata: dari Ja'far bin Muhammad dari Bapaknya 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberi putusan atas 
sebuah perkara dengan sumpah disertai saksi." 


PAD KE o bl tt II 3 Spa 33 ae Ig IE Uu 
sÉ áa gnb iui Ja IE gag SELI a 


411 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1211. Dan dari Malik dari Abu Zinad bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat 
kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, seorang pegawai di 
Kufah; "Putuskanlah urusan dengan sumpah disertai saksi." 


05. Keputusan mengenai dakwaan 


357 


AI pp IE Sh E 554 SEAT OA AN KE oh JA GE au JG E Jó 
IE ESE Ip 3S KN JA SAS IP UE SS cah 


JAS SBI Ia Iu Kad KAS l ali HM Han 


1212. Yahya berkata: Malik berkata: dari Jamil bin Abdurrahman Al muadzin 
Bahwasanya ia pernah menghadiri majlis Umar bin Abdul Aziz saat memberikan 
putusan antara manusia. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menuntut haknya dari 
orang lain. Maka Umar pun meneliti: jika di antara keduanya ada ketidakjelasan 
dan kesalahpahaman, maka orang yang menggugat diminta untuk bersumpah. 
Jika tidak ada pertentangan maka tidak disumpah." 


06. Keputusan dengan kesaksian anak kecil (dibawah umur) 


A,A A a 


GA SG oai SS MI Sa a a aa bi 


SA Ia cg Gnd 
1213. Yahya berkata Malik berkata: dari Hisyam bin 'Urwah bahwa Abdullah bin 
Az Zubair memutuskan perkara dengan persaksian anak-anak di bawah umur 


dalam perkara sengketa yang berakibat pencideraan yang terjadi di antara 
mereka." 


07. Pelanggaran sumpah yang pernah diucapkan diatas mimbar Rasulullah 
Na Ea EU RU ea 
JSI Ea AA, Dan Gi 


jin 


1214. Yahya berkata: telah menceritakan kepada kami Malik dari Hasyim bin 
Hasyim bin 'Utbah bin Abu Waggash dari Abdullah bin Nisthasi dari Jabir bin 
Abdullah Al Anshari bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah di atas mimbarku ini dalam hal dosa, maka dia 
telah mempersiapkan tempatnya di neraka." 


”- [e] ” . 
& 


je s Aa ?: 


an GE YA 


-” 
” 
8 æ 
| åh 


C 
T 
E 
Q 
, 
ko 


Na MET IE ala HS up agan 
SE da J3 Ag AE a 


EI 


G Paa AL 5 36 Sip PE ENI oh ii ade Á | AS dina ea 


| 
A 


412 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


” 
$ 


II Ia Ka G6 Dp Ii Sa Cerah S8 D3 JA Í 


1215. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala` bin Abdurrahman dari 
Ma'bad bin Ka'ab As Salami dari saudaranya Abdullah bin Ka'ab bin Malik Al 
Anshari dari Abu Umamah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan 
sumpahnya, maka Allah mengharamkan surga atasnya dan baginya 
neraka." Mereka bertanya: "Walaupun perkara yang kecil ya Rasulullah?" Beliau 
menjawab, "Walau hanya siwak dari kayu arak, walau hanya siwak dari kayu arak, 
walau hanya siwak dari kayu arak." beliau mengatakannya tiga kali. 


08. Himpunan pengetahuan tentang sumpah diatas mimbar 


KAA Ig GAN Ag 53 GUBE UI Rab A1 AAA o 535 GE dlu JÉ GE JB 
Semua op Ola SI AN ESE 5 3 geli a cab Ip A3 
IKA IL ab 33 ae ab op nh TE Ona AAS Hal 
TE Sera Tara JS Ge Su iie Y Ah Y Oa J3 J6 
GI WG JG BIS Ia bag AI Ip Ula Jab Jb el CHE SI Eb3 

23 B WN aa 3 ba Bi BRI BIS HI 


w 
” 
” bad ä 


1216. Yahya berkata; Malik berkata; dari Daud bin Al Husain bahwa ia mendengar 
Abu Ghatafan bin Thariq Al Muri berkata; "Zaid bin Tsabit Al Anshari dan Ibnu 
Muthi' berselisih tentang sebuah rumah, kemudian mereka mengadukan perkara 
tersebut kepada Marwan bin Hakam, yang saat itu menjabat sebagai gubernur 
Madinah. Lalu ia memberi putusan agar Zaid bin Tsabit bersumpah di atas 
mimbar, Zaid bin Tsabit pun berkata; "Saya akan bersumpah di tempatku." 
Marwan bin Al Hakam berkata; 'Tidak! Demi Allah, kecuali di tempat terjadinya 
pemutusan hak." Abu Ghathafan berkata, "Zaid bin Tsabit pun bersumpah bahwa 
haknya adalah benar, dan menolak bersumpah di atas mimbar." Sikap Zaid bin 
Tsabit tersebut membuat Marwan bin Al Hakam heran." Malik berkata; "Menurut 
pendapat kami, seorang tidak diminta bersumpah di atas mimbar atas dakwaan 
uang yang kurang dari seperempat dinar atau tiga dirham." 


09. Kepemilikan jaminan hutang (gadai) yang tidak diperbolehkan 


KI AI Tt A1 Jas Ol Kom oy a DE PA ol SE u B g ÍÓ 
AI JEA Gan ol ael ANN ap Ged US isg G a S Y JU ag 


J DAS Ilir d o GAN Ji a Ga) GE a a a a 


413 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


LE GB Sa ag JA Tp las TA JB dh Ga) Ga SI PE YG MAS ya 
: L 


Gk BIAN ISS 35 0 3 JEN 305 a GAS sa ala E Ul 


- 


1217. Yahya berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 
Sa'id bin Musayyab bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Jaminan utang tidak boleh di miliki." Malik berkata: "Tafsir dari sabda beliau - 
Wa allah 'alam- bahwa seorang laki-laki menggadaikan barangnya kepada pihak 
lain, sementara barang gadaian tersebut nilainya lebih besar dari jumlah hutang. 
Lalu orang yang menggadaikan berkata kepada pihak penerima gadai, "Saya akan 
datang kepadamu membawa hakmu sampai waktu yang ditentukan, tetapi jika 
tidak maka barang gadaian itu menjadi milikmu." Malik berkata: "Inilah tidak 
benar dan tidak halal, praktik semacam inilah yang dilarang. Yakni, jika pemilik 
barang tersebut melebihi waktu yang telah ditentukan maka barang yang 
digadaikan tersebut menjadi milik si penerima gadai. Dan aku melihat bahwa 
bahwa syarat seperti ini tidak sah." 


10. Wanita yang dipaksa diperkosa 


PAN 
x 


KE dieel ial G A Bia 5 MN LES Oo bE au Gita 
Pang Gk 
1218. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab bahwa Abdul Malik 


bin Marwan memutuskan tentang seorang wanita yang diperkosa secara paksa, 
maka laki-laki yang melakukannya harus memberikan mahar." 


11. Murtad dari Islam 

Kg AE a JG Tia A RA iE ala ya gA Sis 
Kang TS Ia SEL AN SP Aa Dig del HUI Go GI Ja Sa AAS Ip o 
Pei Jia oki JI UNI Ie ada SI KAS Ip bG 
AYI Sa Till Doi lp Ke MS SAS T SY Ipa Op Uas ada 
RP aa II PI Se GS Sa deh al ia Jab Yg Aja ia Ol al dg 
J ei bi si a KE UB BI UI Ja VI SE ag SI SP AS 
AN SP Ud Uli ya Ag Ika Ing Ola Kala SUS GS Ip Gl Iisa SDI 
kap A Ha Ng Tong! JI RSA GA II Road! Se GE Ha Asi 
GE gi SIA DS 5 Ka NY GS GGS YA Sa 


Ie Ag a 


414 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1219. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
mengganti agamanya (murtad), maka penggallah lehernya." Waallahu A'lam, 
menurut yang kami ketahui bahwa makna sabda Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam: "Barangsiapa mengganti agamanya, penggallah lehernya" yaitu orang 
yang keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam agama selainnya, seperti 
zindig dan yang semisalnya. Jika mereka menampakkan diri mereka, maka 
mereka boleh dibunuh dan tidak perlu untuk diminta taubat. Karena taubatnya 
tidak diakui, dan mereka mungkin dapat menyembunyikan kekufuran dan 
menampakkan keIslamannya. Jadi menurut kami, orang-orang seperti itu tidak 
perlu diberi kesempatan bertaubat, dan ucapannya tidak diterima. Adapun orang 
yang keluar dari Islam dan masuk ke dalam agama lain kemudian 
menampakkannya, maka hendaklah ia diminta untuk bertaubat, jika tidak 
bertaubat maka dibunuh. Kemudian, jika suatu kaum dalam keadaan seperti itu, 
maka menurutku mereka diajak masuk Islam, jika mereka tidak menerima maka 
diperangi. Dan bukan maksud hadits tersebut adalah berpindahnya seorang 
Yahudi ke dalam agama Nasrani atau seorang Nasrani ke dalam agama Yahudi. 
Atau, bukan dari agama lain ke agama lain. Kecuali Islam, sebab maksud dari 
hadits tersebut adalah orang yang keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam 
agama lain, lalu menampakkannya." Waallahu A'lam. 


pa nat ama La ga opa yg JAN jp s 


ee a J5 KAS JS jp A Ia ihai SE Ji 
SE Da ab Usb os RAN Ap lara mg JUS ES Ba 
peran Pal Ig Ka ata jalu BBM Anas 


1230. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdurrahman bin Muhammad 
bin Abdullah bin Abdulgari dari Bapaknya berkata: "Seorang laki-laki dari pihak 
Abu Musa Al 'Asy'ari menemui Umar bin Khattab, lalu Umar bertanya kepadanya 
tentang keadaan manusia saat itu, lalu diapun menjawabnya. Setelah itu Umar 
bertanya kepadanya: 'Apakah ada kabar baru pada kalian? ' Laki-laki itu 
menjawab, "Ya. orang yang murtad setelah Islam." Umar bertanya lagi, "Lalu apa 
yang kalian lakukan kepadanya? ' Laki-laki itu menjawab, "Kami dekati dia, lalu 
kami penggal lehernya." Umar berkata: Tidakkah kalian penjarakan dulu dia tiga 
hari, lalu kalian beri roti setiap harinya, kemudian kalian minta ia bertaubat 
hingga benar-benar bertaubat, setelah itu kalian serahkan urusannya kepada 
Allah?" Kemudian Umar berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya saya tidak hadir ketika 
itu, saya tidak memerintahkan dan saya tidak rela ketika kabar itu disampaikan 
kepadaku." 


415 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


12. Menemukan isteri bersama laki-laki lain (Selingkuh) 
SAKA PAN PAI Io dy HA E U GE AE 
ai ge 5 Jia aa bis 36 Pang ala AA To SI JS 


A3 Ate KIS DI Ao ABI Jay Suu A 
1221. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih 
As Saman dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata, "Sa'd bin 'Ubadah bertanya 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat anda jika 
saya mendapati seorang laki-laki bersama isteriku, apakah saya 
menundanya sampai saya mendatangkan empat orang saksi, " maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya." 


SANA JG (LAN YAN da a Oi di GE dan da op GE AL BA 
AGAN HL gl up Tak Bra ls ala SAE GAS 


E sap JS A E IE as ANI b A3 
DI Ip ITE LA Lp La AGAN GA GI AE SJ ab gl 3 ap OS 
TE AS i Gi AE JS US IE BA NN f os ia Sah g 


1222. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Said bin 
Musayab berkata, "Seorang penduduk Syam yang bernama Ibnu Khaibari 
mendapati seorang laki-laki sedang bersama isterinya, maka ia pun 
membunuhnya atau membunuh mereka berdua. Sehingga hal itu menyulitkan 
Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam memutuskan perkaranya, dia kemudian 
menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari agar bertanya kepada Ali bin Abu 
Thalib tentang hal itu. Kemudian Abu Musa bertanya kepada Ali bin Abu Thalib 
tentang hal itu, Ali lantas berkata kepadanya: "Perkara ini tidak terjadi di 
wilayahku, maka saya ingin kamu memberikan memberikan informasi kepadaku 
dengan benar." Maka Abu Musa Al Asy'ari lalu berkata: "Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan menulis surat kepadaku agar aku menanyakan hal ini kepadamu! " Ali pun 
menjawab: "Aku, Abu Hasan! Jika dia tidak mendatangkan empat orang saksi 
maka berikan hukuman kepadanya." 


13. Anak yang dibuang 


s; 
ná ASI p MEA JUS MBA oy e dla iiw JB oE o ae Ulah 


416 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


í J JS 35 SI SAH O JA TA 


BE D 5 3 LAN MEI 33 TAG zat JS 33 JS ISI yat 


1223. Yahya berkata Malik berkata: dari Ibnu Syihab dari Sunain Abu Jamilah 
seorang pemuda dari Bani Sulaim, dia menemukan seorang anak dari hasil zina 
yang dibuang pada masa Umar bin Khattab. Sunain berkata: "Saya membawanya 
kepada Umar bin Khattab." Lantas Umar bertanya: "Apa yang menyebabkanmu 
mengambil anak ini?" Sunain menjawab: "Saya menemukannya terlantar 
sehingga saya mengambilnya." Orang yang mengenal anak itu berkata: "Wahai 
Amirul Mukminin, dia anak yang shalih." Umar berkata kepadanya: "Benarkah?" 
Orang itu menjawab: "Ya." Umar bin Khattab kemudian berkata: "Pergilah! anak 
itu telah bebas, engkau mendapatkan hak perwaliannya, sedang kamilah yang 
akan menafkahinya." 


14. Menghubungkan nasab anak kepada ayahnya 


SAE TN a AN oy EP AB PR Ur AU 


aas i SSI ŠÍ ebs al o aa sel) Sa Leg al ai Ka SE ci Gi is 


Go. azz 


Kb) Se SE BAN SN EE aan Ha 


$o ÁI Yara dj EA data BA Uli Gp SN J3 Tg Ip AS) A3 


ror g0 30r 


Lan Ip IS JU; ad AS E KB NA Ira G han JA Ia AE TI 


„9 sr 
* 


Ba g al gh an fo A des A5 BM di Sisi 
a a a ia aa 
Pen GA SIB ag Ti Mb Ip ob ML era Th 
J3 


1224. Yahya berkata: dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 
Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: "Utbah bin Abu Waggas 
berjanji kepada saudaranya, Sa'd bin Abu Waggash, "Anak budak wanita Zam'ah 
adalah darah dagingku, maka rawatlah dia." Aisyah berkata: "Tatkala terjadi 
pembukaan kota Makkah, Sa'd mengambil anak tersebut dan berkata: 'Ini adalah 
anak saudaraku, ia telah berpesan kepadaku agar aku mengambilnya." Tetapi 
kemudian 'Abd bin Zam'ah berkata, "Ini adalah saudaraku, ia anak budak wanita 
bapakku, yang lahir di atas kasurnya." Lalu keduanya sepakat untuk mengadukan 
hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sa'd berkata: "Wahai 
Rasulullah, ini adalah anak saudaraku, ia telah berpesan agar aku 
mengambilnya." Abd bin Zam'ah berkata: "Ini adalah saudaraku, ia anak budak 
wanita bapakku yang lahir di atas kasurnya." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian bersabda: "Wahai Abd bin Zam'ah, dia adalah milikmu." 


417 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Beliau lalu bersabda lagi: "Anak itu adalah untuk pemilik kasur, sedangkan 
bagi pezina adalah hukuman rajam." Setelah itu beliau berkata kepada Saudah 
binti Zam'ah; "Berhijablah darinya." Karena wajahnya yang hampir sama dengan 
Utbah bin Abu Waqqash. Aisyah berkata; "Maka dia tidak pernah melihatnya 
hingga bertemu Allah Azza Wa Jalla." 


or oz n A o -° o Sa gr Ê o z o z o z ka EA 3 Ver 
DE MA HE ap Radial dh Gal op D Sape BUS) 
Zero aÔ La Pra o 


KRS A a Sia SI al al o DI ae IE AS oy OKI 


” 


SNN 


Pd 
30S PTA 


a3 033 5 KA San Mal Kan 


3 # o ar? 


sas KBS eLa Ha gad SERI WS ES OE o AS dl IS ÓÓ 


Ao gm A0 o ZET 03 z n Nee 54 An 
+ kad e 
Ge Kis LIS LIS a ESS a Tiang 


"A a 


” ” 
” g IER 


SIZ Ipa Gaj da GE Iyi Gi Gaia iial EIGG DI Ge A 
SLS Wi all 5 GLS US Was Sa a IAI Aa Ela dia 


ASI al JA Ji; Wen ó MBA a adi a GAJI IE ASI II 
of or a7 


Ji dji BG y usi ii 


e 
Eai 


ti N 


? 


1225. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yazid bin Abdullah bin Al Hadi 
dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At Taimi dari Sulaiman bin Yasar dari 
Abdullah bin Abu Umayyah berkata, "Seorang wanita ditalak suaminya, lalu dia 
melakukan iddah selama empat bulan sepuluh hari. Setelah selesai ia menikah 
lagi, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sempurna setelah empat 
bulan setengah hidup serumah (dengan suami keduanya) . Maka suami (kedua) 
nya menemui Umar bin Khattab mengadukan hal tersebut, lalu Umar memanggil 
para wanita dari wanita-wanita jahiliyah pada masa dahulu dan menanyakan hal 
itu. Salah seorang di antara mereka lantas bercerita, "Saya beritahukan 
kepadamu tentang wanita ini. Ia ditinggal mati suaminya saat dalam keadaan 
hamil, dan anak itu pun berkembang dalam perutnya. Ketika suaminya yang 
keduanya menggaulinya, dan sepermanya mengenai anak itu, maka anak yang 
ada di dalam perut itu pun bergerak dan menjadi besar." Umar bin Khattab 
membenarkan wanita itu lalu memisahkan mereka berdua. 'Umar berkata; 
"Tidaklah sampai kepadaku dari kalian berdua kecuali kebaikan." lalu dia 
menetapkan anak itu kepada suami pertama. 


Sf A GE i 33 at NAS os SUAE SE sang AR NG 3, 
ASI 33 PE E iha g ei aN OS, dB Ni g BESI ga Kiai 
ai E3 4 in a Lead a A Haa JUS Ke) AS 3 
Sering a a E LIS JI andi 


Aa a 


ju 


418 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


an a A de Q JE Sin, m 


355 


Eia Upi Ji a JUS Pi JG ja Ket? Sya gi Ü i a 


1226. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin 
Yasar bahwa Umar bin Khattab mengikutkan nasab anak-anak Jahiliyah kepada 
siapa saja yang mengaku Islam. Lalu datanglah dua orang laki-laki yang saling 
mengklaim anak seorang wanita, maka Umar bin Khattab pun memanggil 
seorang ahli nasab untuk memeriksa mereka berdua. Ahli nasab itu berkata; 
"Mereka berdua telah bersekutu dalam nasab anak tersebut." Umar bin Khattab 
akhirnya mencambuk mereka berdua dengan alat pemukul, kemudian 
memanggil wanita tersebut dan berkata, "Beri tahu saya tentang dirimu! " Wanita 
itu lalu bercerita, "Anak ini adalah anak salah seorang yang telah menggauliku." 
Ketika wanita itu sedang berada pada pengasuhan keluarganya, laki-laki itu tidak 
pernah meninggalkannya hingga dia dan wanita tersebut mengira bahwa 
kandungan itu masih bersamanya. Kemudian laki-laki itu meninggalkan sang 
wanita, setelah itu keluarlah darah dari wanita tersebut. kemudian datang laki- 
laki kedua dan menggaulinya. Maka aku tidak tahu dari laki-laki mana anak ini 
berasal." Ahli keturunan itupun bertakbir dan Umar berkata kepada anak tadi; 
"Ikutlah di antara keduanya, yang kamu mau." 


15. Ummu walad (Hamba sahaya yang mempunyai anak dari majikan) 

sal GE JE g Å KE y Ia GS g GE HG Jó 54 Jó 

A3 ol B an da tag g S Saip B a ai o >=) Jb bud 
ANTA ISU ud; ag Sia 


1227. Yahya berkata: Malik berkata: dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin 
'Umar dari Bapaknya bahwa Umar bin Khattab berkata: "Kenapa kaum lelaki 
menggauli budak-budak wanita mereka kemudian melakukan 'azl, tidaklah 
seorang budak wanita yang majikannya mengakui bahwa ia telah 
menggaulinya kecuali anak tersebut akan aku nasabkan kepada 
majikannya. Maka setelah ini kalian boleh melakukan 'azl atau pun tidak." 


Ie JE ABI 3 eat ai as ulah Lin je ae bau 3, 


” ” 
f SI ui 5 


ryo in ja a Peg eg ghs den 
BRA 1 Ska Uda ye 


1228. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Shafiyah binti Abu 
Ubaid Bahwasanya ia telah mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Khattab 
berkata: "Bagaimana halnya laki-laki yang berhubungan dengan budak 
wanita mereka lalu membiarkannya mereka pergi. Tidaklah datang 
kepadaku seorang budak wanita yang tuannya mengaku telah 


419 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menggaulinya, kecuali saya tetapkan nasab anaknya itu kepada (tuannya), 
maka lepaskan budak-budak wanita itu atau pertahankanlah mereka." 


16. Pengolahan lahan tidur (tidak produktif) 
Jd a a Dl dl GE A op pia P 
PES DU Sa Uu SS a a LS ia 


- 3 
#- oz - 43 af ay $ 
CPI ye Alena 


Í 


1229. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah 
dari Ayahnya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Barangsiapa menghidupkan tanah yang telah mati maka itu adalah 
miliknya, dan keringat orang yang berbuat zhalim (merampas tanah) tidak 
mendapatkan hak apapun." Malik berkata; "Keringat yang zhalim adalah setiap 
apa yang dilubangi atau diambil atau ditanam tanpa hak." 


or 7,73 SA 2o „23 zF EENT z o- o A A P 6. 35 z Aan 
8 J8 PES Ip JAS ol aol IA op al GP OB pl 3S bay 
“0 $ 


Bn Ba JB R3 a siai 


1230. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah dari Bapaknya bahwa Umar bin Khattab berkata; "Barangsiapa 
menghidupkan tanah yang telah mati, maka tanah itu menjadi miliknya, " 
Malik berkata; "Inilah pendapat kami." 


17. Air 


- 
& IK 355 
hd 


Jap 3 gas G3 Ban A aa Je d GG a adé AI a da 
JA Bb BNI 
1231. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm telah sampai kepadanya, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda mengenai aliran air yang 
dibuang; "Hendaklah air itu ditahan hingga sebatas mata kaki, kemudian 
yang atas mengalirkannya kepada yang bawah." 
| o 


“ 
Pa P 
0 

“ 


AI EN BAP al iie y 
KI 2 Kadi Adi Jia ana Y je 


Ing KS a Jaa o 


420 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1232. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kelebihan 
air tidak boleh tahan, untuk menghalangi tumbuhnya rerumputan." 


A” 
Zs 


kal « JI ab ab GB YG AI Ep LS JSI Gl ye AG HA, 
A ai ka TI png ALE AN Ga AI Ian DN pes 


1233. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Ar Rijal Muhammad bin 
Abdurrahman dari ibunya Amrah binti Abdurrahman Bahwasanya ia 
mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu "alaihi wa sallam 
bersabda: "Limpahan air sumur tidak boleh dihalangi." 


18. Sarana Umum 
Ate ade 4l Ao D Sas O ao 
je GP 


1234. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru bin Yahya Al 
Muzani dari Bapaknya bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 
"Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat 
kemudharatan pada orang lain." 


” 35 -° 


As se Ya Jaa ól 5 Plg NE OB l a as, 


WS nigus EE s3 ulka AA TE ae ie 


” 


LRT SA Kp Ga dh < Gr yaa 


4 


1235. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah 
seorang di antara kalian melarang tetangganya menyandarkan kayu di 
temboknya." Kemudian Abu Hurairah berkata; "Demi Allah, tidaklah saya 
melihat kalian berpaling darinya, kecuali saya akan melemparkannya di antara 
pundak-pundak kalian." 


Ia Weda a a a SI A ps Su, 
jis GE RAN JS Pan ia 
EÉ MEI 33 TE IE ad K3 AA GB alas S pal Tii a OS Taka dl 


G3 a oS 


ES je LET IS Ina BI Hn sada ER MEI Sa 


421 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Peru A Ja aii Y A un iais G Ii 
BELI Jai ag 23 GIE ia aus E Sa 3 KAN, 


1236. Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Amru bin Yahya Al Mazini dari 
Bapaknya bahwa suatu ketika Dlahak bin Khalifah pernah membuat aliran anak 
sungai, kemudian dia ingin melewati tanah milik Muhammad bin Maslamah, tapi 
Muhammad menolaknya. Dlahak berkata; "Kenapa engkau melarangku padahal 
itu ada manfaatnya untukmu, kamu bisa selalu minum darinya, dan hal itu tidak 
membahayakanmu?" Muhammad tetap menolaknya, lalu Dlahak mengadukan 
hal itu kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab kemudian memanggil 
Muhammad bin Maslamah dan menyuruhnya agar memberinya jalan. 
Muhammad berkata; "Tidak." Umar berkata; "Kenapa kamu menghalangi 
saudaramu untuk sesuatu yang bermanfaat baginya dan bagimu juga, kamu bisa 
minum darinya, dan itu tidak membahayakanmu." Muhammad berkata; "Tidak, 
demi Allah." Umar berkata; "Demi Allah, dia akan melewatkannya walau di atas 
perutnya." Umar lalu memerintah agar melewatinya, dan  Dlahak 
melaksanakannya. 


Pa A Pa a DEN BER 
la get SE op YAI 


1237. Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari 
Bapaknya dia berkata: "Pada kebun kakeknya terdapat sungai kecil milik 
Abdurrahman bin 'auf, lalu Abdurrahman bin 'auf ingin memindahkan sungai 
kecil tersebut ke pojok kebun hingga lebih mendekati tanahnya. Namun pemilik 
kebun itu melarangnya. Abdurrahman bin 'auf mengadukan hal itu kepada Umar 
bin Khattab, lalu Umar memberi putusan bahwa Abdurrahman bin 'auf boleh 
memindahkannya." 


19. Pembagian harta 


sie á Ío Joe SÍ GRI JET AN 5 ap GE Mn Ai 


ar Kaldi Ba hadi d ai Gi jú A 


SM an Je A a a3 ASN Wal 
1238. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Tsaur bin Zaid Ad Dili 
Bahwasanya ia berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu 


'alaihi wa sallam bersabda: "Rumah atau tanah manapun yang dibagi pada 
masa jahiliyah maka itu adalah atas dasar pembagian jahiliyah, dan rumah 


422 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


atau tanah manapun setelah datangnya Islam dan belum dibagi, maka 
pembagiannya harus berdasarkan Islam." 


20. Hewan ternak yang merusak tanaman orang 


j des sia a a a 


ea - 0 


Gai f ito Jb Gagal aiia Sh KAL Gii 


1239. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Haram bin Sa'd bin Muhaishah berkata, "Unta milik Bara bin 'Azib memasuki 
kebun seseorang dan merusaknya, maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
memutuskan bahwa pemilik pagar agar menjaganya di waktu siang, sedangkan 
kerusakan yang dilakukan hewan pada malam hari, yang menanggungnya adalah 
pemilik hewan." 


AAS oii JA G GaS E ya ya bok yaa 
DAN ón 213 IE LAS ayi Í at JUS Uas ea 


da TU ai Ip ln ES 3 Ba JS A 3S Sar Je 
NY banya apa 


3 
a Zo% 
- 


E 
D: 


1240. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya 
dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib bahwa budak milik Hatib mencuri seekor 
unta milik seorang dari Muzainah dan menyembelihnya. Hal itu diadukan kepada 
Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab menyuruh Katsir bin Shalt 
memotong tangan mereka. setelah itu Umar berkata; "Kulihat kamu sengaja 
membuat mereka lapar?" Demi Allah aku akan mendendamu dengan denda yang 
berat." Umar lalu berkata kepada orang yang untanya dicuri, "Berapa harga 
untamu?" dia menjawab; "Demi Allah, saat untaku ditawar empat ratus dirham 
aku tidak membolehkannya." Umar lalu berkata; "Bayarlah seharga delapan 
ratus dirham." 


21. Mas kawin yang diperbolehkan 
9 3 E IE y AT E y PP SB ol E G ie g 


6y 
~” 
A 


ÉI Jaan dl a da SI JB Ara Susu y yA 
ae AI $o 1 Tas JS g a WE a a la HJ da a Ia 


240 “9 ge “0 


SEE Dg IE AI o Ab Jai JET JS IA Jie KIE Dal, JT Is 


423 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1241. Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Humaid bin Abdurrahman bin Auf dan dari Muhammad bin Nu'man bin Basyir 
bahwa keduanya menceritakan kepadanya, dari Nu'man bin Basyir ia 
mengatakan bahwa bapaknya, Basyir, membawa dirinya datang menemui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Saya telah memberi anakku 
seorang pelayan." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lantas bertanya: 
"Apakah setiap anakmu telah kamu beri juga?" dia menjawab; "Tidak." Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kalau begitu, ambil kembali pemberian 
itu." 


a Te” 


rr on EE SE GE ol E G a 
Sas CS gai u ja a pa GE GE gii Ai 
sabar sak ia gais Se Gy El El E Ge Ban a 
uri Li ie Se IE ES Hp Il 


AG csi G Oa iis 
aiie h oi ds si asuh Kuna E 


sE SJÓ É SE nya 5G Juki IE ASI, ir ju 


1242. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az 
Zubair dari Aisyah isteri Nabi Shallallahu "alaihi wa sallam, ia mengatakan bahwa 
Abu bakar Ash Shiddig telah memberinya dua puluh wasag (enam puluh sha") 
dari dari harta miliknya di wilayah Ghabah. Ketika Abu Bakar mendekati ajalnya, 
dia berkata: "Wahai anakku! Demi Allah, tidak ada seorangpun yang saya senangi 
untuk menjadi kaya setelahku kecuali dirimu. Tidak ada orang yang susah 
kefakirannya setelahku dari kamu. Saya telah memberimu dua puluh wasag 
(kurma) dari hartaku, sekiranya kamu telah memanen dan mengumpulkannya, 
maka itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta warisan. 
Berilah dua saudara laki-lakimu dan dua saudarimu, bagilah atas dasar 
Kitabullah." Aisyah berkata: "Wahai ayahku! Demi Allah, jika terjadi ini dan itu 
(kematianmu), sungguh aku akan meninggalkan kepemnilikanku itu. Saudaraku 
adalah Asma, lalu siapa lagi yang harus aku perhatikan?" Abu Bakar berkata: 
"Kandungan yang ada dalam perut binti Kharijah, saya lihat dia seorang budak 
wanita (tanggunganku) '." 


PNG ia 
G JÓ dani HOUSE EL SE Ia EEP 


Ba JA Ia 3G) st 23 3 33 HI 3 JB p DL Op ISS abs d 


«C 

T. 

a A 

T E 

C i 
ES 

E £ 5 
o lo 


3 
C T 


NN 
.0 
Yo 
x 


424 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1243. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az 
Zubair dari Abdurrahman bin Abdulqari bahwa Umar bin Khattab berkata; 
"Kenapa kaum lelaki memberi sesuatu kepada anak-anaknya kemudian 
memintanya kembali, jika kemudian salah seorang dari mereka 
meninggal?" Ia mengatakan, 'Harta yang ada di tanganku ini belum pernah 
aku berikan kepada seorang pun'. Tetapi ketika anak tersebut telah meninggal 
ia berkata, 'Harta itu milik anakku, aku telah memberikan kepadanya'. 
Berhati-hatilah (yang melakukan hal ini), barangsiapa memberi sesuatu 
pemberian, lalu pemberian itu belum diterima oleh si penerima sehingga ia 
meninggal, maka tidak sah jika harta itu menjadi warisan." 


22. Keputusan mengenai Hibah 


BA a SÍ Gi iE oy GUBE Kej gn giie 


UI á Si sa Ka SA dan Ga go TS Saa ats E i 3 a Ka Ha 
Gi Pp SSI Ga Anna aa TE jab SIN Ag SG 


1244. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Daud bin Al Hushain dari Abu 
Ghatafan bin Tharif Al Mari bahwa Umar bin Khattab berkata: "Barangsiapa 
memberi sebuah pemberian untuk menyambung silaturahim, atau untuk 
tujuan sedekah, maka dia tidak boleh menariknya kembali. Barangsiapa 
memberi suatu pemberian, dengannya dia mengharap pahala, maka dia 
boleh menariknya kembali jika dia tidak ridla dengan hibah tersebut." 


23. Umra 


A ” 
o r ” 
ary r wea 


ÉI E o PEP HE PI aE o Ula gi E o l ai 
Pati a Ja di des apai 
| veí al Íj ani J Guu gal 


AA 


Bag ad Eai; ARE dasi SY S 


1245. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman bin Auf dari Jabir bin Abdullah Al Anshari bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa saja yang diberi tempat tinggal 
untuk dirinya maupun keturunannya, maka hal itu menjadi milik si 
penerima, dan selamanya tidak bisa kembali kepada si pemberi. Karena dia 
telah memberi pemberian yang ada hak pewarisan di dalamnya." 


Spa NA ama II ml op YAI AE SE aah Phi Sa 


ii a A Mi JS 
paii kis ai 3 ub EL 


w $ D 


Tt 


425 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1246. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman 
bin Al Qasim bahwa dia mendengar Makhul Ad Dimasyqi bertanya kepada Al 
Qasim bin Muhammad tentang 'umra dan pendapat orang-orang tentangnya, 
maka Al Qasim bin Muhammad berkata; "Tidak ada yang saya temui kecuali 
meraka dalam kesepakatannya dalam (perkara) harta dan apa yang telah 
mereka berikan." 


24. Menurut kami umra itu kembali kepada orang yang ... 


PU R Aar Pe Ou Ui 3 Z s aa 29 & rr zF e7 07 - Zar 

2363 JU Lais JAS cuy iais oya LI ge ia l ae ol Bb ge G an) 
.) w Aa LAM ET US O Zj A” SA o O - 0 AGE Oa Na eh 
Pai Sin EP Da a PSA ap 03 Eh SES a 


355 


A S1 sis Se aa aS iot 


1247. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar 
mewarisi rumah Hafshah binti Umar. Nafi' berkata; "Hafshah telah 
memberikan hak penempatan kepada anak perempuan Zaid bin Khattab 
selama dia masih hidup. Tatkala anak perempuan Zaid wafat, Abdullah bin 
Umar menahan rumah itu dan dia berpendapat bahwa rumah tersebut 
adalah miliknya." 


25. Luqathah (barang nan 


KA a da DA Sh E ER ab lo Ka GE MG gi 
ae Sa Ja ain gé IL de di Yan g5 dh Jis a & je Si 


La ae En 


Jó ABI Ja, 6 Lenga an jis Kalo ra gia ai Nan 
AS 35 ila Wilis Gas G3 Ol G JG pyi å SANI 


a a IST, 


1248. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
dari Yazid budak Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid AL Juhani ia berkata; "Seorang 
laki-laki menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya tentang 
Luqathah (barang temuan), beliau lalu bersabda: 'Kenalilah tutup dan 
talinya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika pemiliknya datang maka 
berikanlah, dan jika tidak maka itu menjadi milikmu." laki-laki itu bertanya 
lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing yang tersesat?" Beliau 
menjawab: "Kambing itu untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk 
serigala." Laki-laki itu bertanya lagi; "Bagaimana dengan unta yang tersesat? ' 
beliau menjawab: "Apa urusanmu dengan unta, ia bisa minum dan punya 
kaki! Ia akan mencari minum dan makannya sendiri hingga bertemu 
dengan pemiliknya." 


N 


AA 


426 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Isi 


SEA ANA gp AU ay Ta SE sang Oni IE NG ii, 
í jú aa aE A a safe Besi 


ast a 


” 


Lg 


- 


Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ayyub bin Musa dari Mu'awiyah bin 
Abdullah bin Badr Al Juhani bahwa Bapaknya mengabarkan kepadanya, bahwa ia 
pernah mampir di suatu kaum dalam perjalanan ke Syam. Lalu dia mendapatkan 
sebuah kantong berisi delapan puluh dinar, ia pun memberitahukan hal itu 
kepada Umar bin Khattab. Umar lalu berkata, "Umumkan di pintu-pintu masjid 
dan beritahukan kepada siapa saja yang datang dari Syam selama setahun. Jika 
telah lewat satu tahun terserah kamu." 


Sin IIS Sy Al ae PERAS IN Bl Bb Rae aie 
¿Jaó 38 JG 5; JB dd Pe aga al mak aren Makasi 
Wise JI EA 33 G Ea Aa ju 


Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi" berkata, "Seorang laki-laki 
menemukan sebuah barang, lalu dia menemui Abdullah bin Umar seraya 
berkata: "Saya menemukan sebuah barang, bagaimana pendapatmu?" Abdullah 
bin Umar menjawab: "Umumkan! " Laki-laki itu berkata: "Sudah saya lakukan." 
Abdullah berkata, "Lakukan lagi." Laki-laki itu berkata, "Sudah saya lakukan." 
Abdullah berkata: "Saya tidak menyuruhmu untuk memakannya, jika mau maka 
janganlah kamu ambil." 


26. Hewan yang tersesat 


o $ 
” 
A 


PEKAN sesak ne 


Po SA yan Pa 


TMP o ri s2 EFE 


JÉ ok SS Kara i i A A 


” 
A 


1251. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin 
Yasar bahwa Tsabit bin Dlahak Al Anshari mengabarkan kepadanya, bahwa ia 
pernah mendapat seekor unta yang terlepas di suatu tempat, lalu dia 
mengikatnya dan melaporkannya kepada Umar bin Khattab . Umar lalu 
menyuruhnya untuk mengumumkannya tiga kali. Tsabit berkata; "Hal itu telah 
menyibukkanku hingga aku tidak bisa mengurus ladangku." Umar pun berkata, 
"Lepaskanlah unta itu ke tempat di mana kamu mendapatkannya! " 


427 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Ika G9 BABA g je SI Ke o ana HE ana oy EP MU AS, 


2 


In Bas Ke dl 


1252. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa Umar bin Khattab berkata dengan menyandarkan pungungnya 
ke Ka'bah, "Barangsiapa mengambil hewan yang tersesat maka dia telah sesat." 


-” 


Í ALI ap AS OLI 3 pY Ip SE IL AB Ha Mau i y 
SB E S Waah GA JUS y OLES Il GS 5 $ Pepe ana 


si “3 


1253. Telah menceritakan kepadaku Malik bahwa dia mendengar Ibnu Syihab 
berkata: "Unta yang tersesat pada masa Umar bin Khattab amat banyak, bahkan 
sampai berkembang biak dan tidak ada seorang pun mengambilnya. Sementara 
masa Utsman bin Affan, setelah dikenali ciri-cirinya dia memerintahkan untuk 
menjualnya, jika pemiliknya datang maka uang penjualan tersebut diberikan 
kepadanya." 


27. Sedekah orang yang hidup atas nama orangyang telah meninggal 


AI DE daa GE SIGE pga o Jas pe pa GE NG GAS 
Pena aki Ag SA DN Go SN Jis GB Si AN 


o f roz 


SI J3 ei aah ju jui us sen CÍ sesi G jä Kau PG 2 


A A Go. SA A 


js p s PAKA JUS i WS S3 Ge 33 AAA pai USG Aan ai 


s3 
A3 


” 
w 


| 
| 


AW so 148; 5% dian To A gs JS GS GAN 


m0 


dua bia gs 


1254. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Sa'id bin 'Amru bin Syurahbil bin 
Sa'id bin Sa'ad bin 'Ubadah dari Bapaknya dari kakeknya berkata; "Saad bin 
'Ubadah keluar bersama Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam pada 
beberapa peperangan. Sementara Ibunya yang berada di Madinah mendekati 
ajalnya, lalu dikatakanlah kepada ibu tersebut, "Berwasiatlah." Ibunya lalu 
berkata; 'Sesungguhnya harta itu adalah milik Sa'd." kemudian dia meninggal 
sebelum Sa'd sampai di Madinah. Ketika Sa'd bin Ubadah tiba, maka hal itu 
diberitahukan kepadanya. Sa'd pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah jika saya 
sedekahkan harta itu akan memberi manfaat pada ibuku?" Rasulullah Shalla 
Allahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Ya." Sa'ad lalu berkata; 'Kebun ini dan ini 
adalah sedekah atas nama ibuku." 


428 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


a pa er aa, 
NW AA iias Pn gai BABA gi $ ds da i Ga da yo JS S5 


25 pra 


S3 Ian KE AI Ya AN Ja IS GE “ai 


1255. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya 
dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Seorang laki-laki 
berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Ibuku telah meninggal 
dengan tiba-tiba, kukira jika dia sempat bicara, dia akan mensedekahkan 
sesuatu. Apakah saya bisa bersedekah untuknya?" Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi 
wa Sallam menjawab: "Ya." 


28. Perintah washiyat 
G jú gig aie i o A f ói 


PEPEE 


1256. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidaklah benar 
seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk di wasiatkan lalu 
membiarkannya dua malam, kecuali (hendaknya) wasiatnya ditulis terlebih 
dahulu." 


29. Dibolehkan wasiat anak kecil, orang lemah, yang terkena musibah danpandir 


Nea aai a aa G3 Si aal GE aja y A ai o D aE SE A 


ze z 


A 

Ju 3 Pan Sa Ia ME A EG GÉ er a Ja 

Í JG Ju G oG J6 G a Jó Í že ii i Gu d ai; 
ajai in IE a A 


ISA BE ami RARA are 
A a IS S3 AMAN 563 Kos AG AS ras BE Ipa CE 
PE DE AN PARA AN 


F z- 
-2 o ” æ .. 


e Gi SI Gai GELS eta es ii EN Cw 
1257. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm 
dari Bapaknya bahwa 'Amru bin Sulaim Az Zuragi Bahwasanya ia mengabarkan 
kepadanya, bahwa telah dikatakan kepada Umar bin Khattab: "Sesungguhnya ada 
seorang anak laki-laki yang belum baligh dari Gassan, sementara pewarisnya 
adalah orang yang berada di Syam. Anak itu adalah anak yang kaya namun tidak 
memiliki seorangpun kecuali anak perempuan pamannya." Umar bin Khattab 


429 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menjawab; "Hendaknya dia berwasiat kepada anak pamannya tersebut." 'Amru 
bin Sulaim berkata; "Anak laki-laki itu berwasiat anak perempuan pamannya 
dengan harta yang dinamakan sumur Jusyam." 'Amru bin Sulaim berkata; "Maka 
dijuallah harta itu dengan tiga puluh ribu dirham dan nama anak perempuan 
pamannya yang diberi wasiat itu adalah ibu 'Amru bin Sulaim Az Zuraqi." Telah 
menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakar bin Hazm 
bahwa di Madinah ada seorang anak laki-laki dari Gassan mendekati ajalnya, 
sedang ahli warisnya berada di Syam. Hal itu lalu sampaikan kepada Umar bin 
Khattab. Dikatakan kepadanya; "Seseorang telah meninggal, apakah dia 
berwasiat?" Umar berkata; "Hendaknya dia berwasiat." Yahya bin Sa'id berkata; 
Abu Bakar berkata; "Anak itu berumur sepuluh atau dua belas tahun, lalu dia 
berwasiat dengan sumur Jusyam, lalu keluarganya menjual sumur itu dengan tiga 
puluh ribu dirham." 


30. Wasiat hanya sepertiga, tak lebih 

jsi GAS JB Sl si 38 voli, Serai SAS 
5 da damar at kana Se GI a Fe Gaya Her IS AI io AN 
AN T JG Ju S 5 GS JI SN Jú Cp s G azil ia g á 


> r o 


” 


diin is aa Hn ani Sa a Pe aa 


Ya ya fay áe SS saka 3333 33 i SI IS LI, 
Ag rh Ei JG aia g o FÉ u Opi II a G GAS TS 5 
o ps i gaist ja AL Jonas JS gal as HIS 


ýy a Pa HN E Api 3 DIA da, A53 ds S5 NI 


VERSET 3 ah SN 3 Lp AA ) 
Su ou Si aig ae AI La dl 


1258. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'd 
bin Abu Waqqas dari Bapaknya berkata; "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
mengunjungiku pada peristiwa Haji Wada', karena saat itu saya sakit keras. Saya 
berkata; 'Wahai Rasulullah, saat ini saya sakit keras dan saya memiliki banyak 
harta, namun tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku, 
apakah saya bersedekah dengan dua pertiga hartaku? ' Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda; 'Jangan, ' saya bertanya; 'Ataukah setengahnya? ' 
Beliau bersabda: 'Jangan, ' kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: 'Sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Kamu meninggalkan ahli 
warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka 
miskin lalu meminta-minta manusia. Tidaklah engkau infaqkan hartamu dengan 
mengharapkan ridha Allah kecuali engkau akan diberi pahala hingga apa yang 
kau berikan ke mulut isterimu." Sa'd bin Abu Waqqas berkata, "Saya berkata; 


430 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Wahai Rasulullah, apakah saya boleh tinggal di Makkah setelah teman-temanku 
pergi?" Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Sekalipun kamu tetap 
tinggal di Makkah, dan kamu beramal shalih, niscaya akan bertambah kemuliaan 
dan kehormatanmu. Bisa jadi dengan kamu tinggal di dalamnya akan 
mendatangkan manfaat bagi suatu kaum dan mencelakakan yang lainnya. Ya 
Allah, muluskan perjalanan hijrah para sahabatku, jangan Kau surutkan 
(semangat) mereka." Tetapi nasib tragis menimpa Sa'd bin Khaulah, ia menemui 
ajalnya di Makkah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam sempat memintakan 
rahmat dan ampunan untuknya." 


31. Waria dan hak mengasuh anak 


#33 SG 


3 ” Pa 
Aa CA ae ea SERA D Ga 


” 


BPN SAE aan dag A Ipang TA KATAK A 
b A WB BIKE AA TE SUS BIKE HAN La a 


ST 0 r 


anse A ag UNA l 


A r 
. 


1259. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya 
bahwa ada seorang banci berada di samping Ummu Salamah, isteri Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata kepada Abdullah bin Abu Umayah dan 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mendengarkan: "Wahai Abdullah, jika 
kelak Allah membukakan Thaif untukmu, maka akan saya tunjukkan 
kepadamu anak perempuan Ghailan. Sesungguhnya dia akan tampak dari 
depan empat dan dari belakang delapan." Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: "Jangan sekali-kali mereka masuk menemui kalian." 


-I z A 2 2a 5-2 nn PP z$ = Ki r -07 r - 13 - 
HS KS ESE Jas AS Gp mill Sara JP Sang Hb PE Mb AS 
Aa aa ag z AA 3-3 s -7 Ra 7 35 zd 273 29 2 - sÑ ` Ers PE o G£ o SA 
asal ar SUS se Wala G| Aa AS Ce MEN SAP a ya slah DN 

Tar 25- 305 otr „m A O oe LO. Ia. 3. 1 21 o ° ” P Pe z Z 
adi An A HU Zal ds Aa SI ARD GI AAU As PERAI ASET Ga lo 


” 
o KI o æ ..$ Ca 


E E y JUS P SO ció; SN ps JB bia Pa Sa 


Ag KET sal PAN Ning Jai JUS AB eh g JB ARI 2 KA 3 an 


«e 


js å 


1260. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id ia berkata; Aku 
mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata; "Umar bin Khattab menikah 
dengan seorang wanita Anshar, kemudian mereka dikaruniai anak bernama 
'Ashim bin Umar, kemudian Umar menceraikannya. Saat Umar datang ke Quba, 
ia mendapati anaknya bermain di teras masjid. Maka Umar pun memegang 
lengan anaknya dan meletakkan di pangkuannya, di atas kendaraannya. Namun 
hal itu dilihat oleh nenek anak laki-laki itu (Ashim anak Umar), hingga mereka 


431 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


berdua datang kepada Abu Bakar Ash Shaiddiq. Umar lalu berkata, "Ini adalah 
anakku." Dan sang nenek berkata, "Wanita (ibu anak tersebut) adalah anakku." 
Abu Bakar As Shiddiq lantas berkata; 'Biarkanlah anak itu bersama neneknya." Al 
Qasim (perawi) berkata; "Setelah itu, Umar tidak mengucapkan kata-katanya 
lagi." Yahya berkata; "Saya mendengar Malik berkata; 'Seperti itulah pendapat 
yang kami anut dalam masalah ini'." 


32. Himpunan pengetahuan masalah peradilan dan kemakruhannya 
BERKATA KAA AAN GI SI anna 9 LE MU ES 
SA 153 AS BUSI oa US UST ABI 33 Bj gac AI) SES SAN 


o AA o $ “9 


Sus a a A nba Ip id sela al 


” 20 


AN il Jp Legal a An 5 EL 3 oa Il AA gi o6 UI Jaa 
Ag Salt Ss 


1261. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Abu Darda 
pernah menulis surat kepada Salman Al Farisi agar kembali ke tanah yang di 
sucikan. Salman membalasnya: "Tanah itu tidak mensucikan seseorangpun, 
namun yang mensucikan seseorang itu hanyalah amalannya. Saya telah 
mendapatkan kabar bahwa engkau telah diangkat menjadi tabib (hakim), jika 
engkau bisa menyelesaikan perkara maka itu adalah kebaikan untukmu. Jika 
engkau telah menjadi penentu penyelesaian masalah, maka berhati-hatilah 
engkau dari membunuh manusia (salah dalam memberi putusan) hingga 
menjadikanmu masuk neraka. Maka jika Abu Darda sedang memutuskan suatu 
perkara di antara dua orang, kemudian kedua orang tersebut meninggalkannya, 
diapun melihat mereka berdua seraya berkata: "Kembalilah dan ulangi perkara 
kalian." Demi Allah, (setelah itu) ia pun dapat menyelesaikan perkara." 


33. Barangsiapa minta tolong kepada seorang budak tanpa minta seizintuannya 


An aa an 
PA ai obb NN ia FA La E Ap JS Jet a ó édi ja 


suk a aaa BN 36 Ki wis jus sei Sa 


Ba Ass 


Z A ” p ena 


bs 2 a ah asi up pall 3 aa AP at au 


1262. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Umar bin Abdurrahman bin Dalaf 
Al Muzani dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Juhainah suatu ketika 
pernah pergi haji, lalu membeli beberapa unta yang layak ditunggangi secara 
berlebihan. Dia mempercepat perjalanannya untuk mengejar orang yang pergi 
berhaji, namun mengalami kepailitan. Kemudian perkaranya diadukan kepada 


432 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Umar bin Khattab dan dia pun berkata; "Amma badu, Wahai para manusia, 
kebinasaan itu adalah kebinasaan Juhainah, dia telah merelakan agamanya 
dan amanatnya dengan tindakannya sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya dia 
telah berani mendekat dengan bahaya sehingga diapun terjebak dalam 
perangkap yang sulit lepas darinya. Barangsiapa yang memiliki piutang 
kepadanya hendaknya dia datang kepada kami besok pagi, kami akan 
membagi hartanya, dan jauhilah berhutang karena awalnya adalah 
kesedihan dan akhirnya adalah kefakiran dan kerugian." 


34. Pemberian (Mas kawin) yang diperbolehkan 
2 193 JÉ Sa SE SEE g ouie BI AS o aa IS Ob pl IS UU as 


Merak sih Dan jab ae sa in tas 


1263. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa Utsman bin Affan berkata: "Barangsiapa memberi anak yang 
masih kecl dengan sesuatu yang belum pantas untuk diberikannya, 
kemudian ia umumkan dan persaksikan atasnya, maka hal ini boleh 
walaupun ayahnya telah menguasainya." 


25. Memerdekakan Budak dan Wala' 
01. Memerdekakan sebagian hak kepemilikan budak 


La Jb dig IA Go Je SA ga D ab yh Ah ik 


bb S Dan Pera ang an sa 


Ia - 


1264. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
memerdekakan bagian miliknya dari budak yang dimiliki secara berserikat, 
padahal ia masih mempunyai uang senilai harga budak tersebut, maka 
harga budak itu ditaksir dengan harga umum. Lalu hendaklah ia berikan 
bagian orang-orang yang berserikat, setelah itu barulah ia dapat 
memerdekakan budak tersebut. Namun jika tidak, berarti ia hanya 
membebaskan apa yang menjadi bagiannya saja." 


02. Membebaskan budak padahal tak punya harta lain 
s č il d y di E ao arh AS HE) deai p ES Ab a Has 


Lte bae teh sana ne 
Kn Í aadi Si Tlah AE AI Ta dl Ist G6 AS Ya 


pe PER WN p ái 


“GD 


433 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1265. Telah menceritakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id dan dari Beberapa 
orang dari Al Hasan bin Abu Al Hasan Al Basri dan dari Muhammad bin Sirin 
berkata, "Seorang laki-laki pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam membebaskan enam orang budaknya saat ia akan meninggal. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ikut dalam mengundi mereka di 
antara budak tersebut, sehingga laki-laki itu hanya membebaskan 
sepertiga dari budak-budak tersebut." Malik berkata; "Telah sampai kepadaku 
bahwa laki-laki tersebut mempunyai harta selain budak-budak tersebut." 


P E o s $ 


| Aan ai a IE BE II AI ae lah Tag E UU SS, 
5 Gi 213 gap aly guie G3 SA aae Ju AG Oa LA iE 
si ciin gas SNN i KA S3 aii el meea 
n le 


1266. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
bahwa seorang lelaki pada masa pemerintahan Aban bin Utsman membebaskan 
seluruh budaknya, sementara dia tidak memiliki harta kecuali mereka. Maka 
Aban bin Utsman memerintahkan agar budak-budak tersebut dibagi menjadi tiga 
bagian. Kemudian ia mengundi mereka, siapa saja yang undiannya keluar maka 
mereka akan dibebaskan. Lalu jatuhlah undian tersebut kepada salah satu dari 
bagian-bagian tersebut, sehingga ia membebaskan budak yang terkena undian 
tersebut." 


03. Harta budak jika telah bebas 


du ia a gig ai SI i Ea Ips iaa DI Oa gl SE NG i 


1267. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab bahwa ia pernah 
mendengarnya berkata, "Sudah menjadi kebiasaan, bahwa jika seorang 
hamba sahaya dibebaskan maka harta yang dimiliki juga diikutkan." 


04. Membebaskan budak perempuan yang memiliki anak dan hukum 
membebaskanbudak 


Ia DI 31 5 cil IS sa gi ah 3 SÍ t pa gn ia 


A ó DU IS G en Wp 2 V9 Up V3 Gis Y SB a 


1268. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Umar bin Khattab berkata: "Seorang budak wanita manapun yang 
melahirkan anak dari tuannya, maka tuannya tidak boleh menjualnya, 
tidak boleh memberikannya dan tidak boleh mewariskannya (kepada orang 
lain), sedang dia masih menggaulinya. Jika tuannya meninggal, maka ia 
menjadi bebas." 


434 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


05. Pembebasan yang boleh dilakukan terhadap budak wajib 


- o A 2 - - an 
JB ŠÍ LAI up jab GE JUS op alat HE BUÍ op Ja HE ML bas 
-30 Z PPRA - ox o “5 Za m 5 z Ao Si aa ag Pe PAN or y 5 z3 - z S 
a JS SP E d G A Jaag G Elias da ade Wi a AI Jya 
Pard -o o2 oF H f< oz PD o ZZZ r0 - os. -zs ð - o0 A oR, 
aT 3 Ira ESS Gle DA LS GISI ES WS GALS SAI Ga A Daa A3, 


A2 Pd 
rata ri ORTE Mn 


SI A1 Gol aag ae AI dia Gibi A35 es Gig Ma 
Gisti da ade u Ko A jig E AAU Japan SIN ES UI ua 


1269. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hilal bin Usamah dari 'Atha bin 
Yasar dari Umar bin Al Hakam ia berkata; “Saya menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, budak 
perempuanku mengembala kambing milikku. Saat saya mendatanginya, 
ternyata kambingku telah hilang satu ekor. Saat aku tanyakan kepadanya, 
ia menjawab, "Kambing itu telah dimakan serigala." Aku merasa menyesal 
dengan kejadian tersebut, dan aku hanyalah manusia biasa, maka aku pun 
menampar wajahnya. Aku memiliki seorang budak, maka apakah aku harus 
memerdekakannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas bertanya 
kepada budak tersebut: "Di mana Allah?" dia menjawab; “Di langit." Beliau 
bertanya lagi: “Siapakah aku?" dia menjawab; "Engkau Rasulullah, " lalu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bebaskanlah dia! " 


Ia DG da op KAS op Ml KE op D IE HP AA pl SE MIL as, 
F ól AN Jos KIS AA Tie Ata ale AN Ja À Yaa Jj ag pai 


ors Z # 
Pad 2 oa D 


SA da dala AI po l Jya O IMS Giel dagu Un SSS Se a Ah 


LAB BI Jan KAA SI agii JB SS Eó WI VA Y 5 
Gii Dag KIE AI To Ab Jas JUS S3 SSB or ag 


1270. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin "Utbah bin Mas'ud berkata, "Seorang lelaki Anshar menemui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membawa budak wanitanya yang hitam, 
kemudian dia bertanya: "Wahai Rasulullah, saya mempunyai budak yang 
mukmin, jika anda melihatnya benar-benar beriman, maka akan saya 
bebaskan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya: "Apakah 
engkau bersaksi bahwa tiada tuhan yang patut di sembah kecuali hanya 
Allah?" dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau bersaksi 
bahwa Muhammad utusan Allah?" dia menjawab: "Ya." Beliau bertanya lagi: 
"Apakah engkau percaya akan ada hari berbangkit setelah mati?" dia 
menjawab: "Ya." Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pun bersabda: 
"Bebaskan dia! " 


435 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


06. Orang yang hidup membebaskan budak atas nama orang yang telah mati 


- 
- 3 
w S p 

” e w ? 


W SAS sep ol SSi aal o 


- 
S w 
| - 


- 


MSN GAS Ul KI 3 MU iis 
ga 2 An Sa “0 Or ZZZ z 02 of oz- 0S ok, o PrF z 02 g oz 
KB op lil EL EN LE JUS g ob ES ESE i ESI mm oi A 


-” 


eers LO 20. F Or p OS OS 3 mon 


Ig ake a Eo AI Jan PES G3 aa OI adi JUS GS gi SI Yak 


SS alag adé AI IP AI Jay JAS WAE Gel SI Kah Jp EMS A 


1271. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdurrahman bin Abu 'Amrah Al 
Anshari bahwa ibunya ingin berwasiat, kemudian ia mengakhirkannya hingga 
keesokan harinya dan terburu meninggal sebelum wasiatnya terlaksana, padahal 
ia berniat untuk memerdekakan seorang budak. Maka Abdurrahman berkata: 
"Aku kemudian bertanya kepada Al Gasim bin Muhammad, "Apakah bisa 
bermanfaat jika aku membebaskan untuknya?" Al Gasim menjawab: "Sa'd 
bin Ubadah pernah berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
"Sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah bermanfaat jika aku 
membebaskan seorang budak untuknya? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu menjawab: "Ya." 


fz Ie oF e o r E ,o -z Ss a a% - o 0. or - hir 
TEA AA pa 3 Il N a ET JU 4 da y EP Bl aS y 
z Py 


ag WU JG s GG, aa ade a ie 
O 


- 


1272. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Said berkata: 
"Abdurrahman bin Abu Bakar meninggal ketika dia tertidur, Aisyah, isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu membebaskan budak yang banyak." 
Malik berkata: "Dalam hal ini pendapat inilah yang paling saya suka untuk 
didengar." 


07. Keutamaan membebaskan budak, memerdekakan wanita pezina dan 
anakzina 


Ang ade n [o gil gy ERE SE el GE KA oi pia SE MU gii 
si áu Jo á jys J6 faii gi oin a Ja ki Í 


oa 
EAR ET, 


Kai iie ah K3 BNI a 


Í 


” 
w 
Ò 


1273. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya 
dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang budak yang 
bagaimanakah yang paling utama. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
menjawab: "Yang paling mahal harganya, dan yang paling berharga dalam 
keluarganya." 


436 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


355 
as 


FS yA KE IE Bb IE lb as, 


1274. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa dia telah membebaskan anak hasil zina beserta dan ibunya." 


08. Wala adalah bagi yang memerdekakan 

Nag aé AI Ga GP g5 TENE GE sal GP LP gi pda GE AG yA 
SIS gib kal ae K a Ii es G Ai BI SLS Tap Sae el 
Í ip E E NG g 33 SE AE ag iE MENARI 


dn fo Á jag GAI ais Ia Ora GIE gG WS ai Wa 


3 BTP ba IN a ea Fai IS ME 


o $r PAIDE 


ade en Jasa, JUS a BS is Ig adé HN Ta Á a 
pen a VE S A DA ar beo 


” 


J6 g ae gi ói A 
Me a a In A G sang Mega 23 


gi ga afi uiy dna ag 


1275. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya 
dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; "Barirah datang dan 
berkata; “Saya telah memerdekakan diriku dari majikanku secara 
mukatabah dan membayar sembilan uqiyah, dengan cicilan setiap satu 
tahun satu uqiyah. Maka bantulah aku." Aisyah berkata; “Jika keluarga 
(majikan) mu setuju, maka saya akan membayarkannya kepada mereka 
atas nama kamu, tetapi perwalianmu harus kepadaku." Barirah lantas pergi 
menemui keluarganya dan menyampaikan hal itu kepada mereka, namun 
mereka menolaknya. Tidak lama kemudian dia datang dari keluarganya, 
sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk mendengarkan. Barirah 
berkata kepada Aisyah; "Saya telah tawarkan kepada mereka tapi mereka 
menolaknya, kecuali jika hak perwalian tetap pada mereka." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam yang mendengar percakapan tersebut langsung 
bertanya, lalu 'Aisyah memberitahukan kepada beliau. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Ambillah dia dan tetapkanlah 
persyaratan kepada mereka, karena perwalian adalah hak bagi orang yang 
membebaskannya." Aisyah kemudian melakukan saran beliau, setelah itu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di hadapan orang banyak lalu 
bertahmid dan memuji Allah. Beliau lantas bersabda: "Amma ba'du, kenapa 
orang-orang memberi persyaratan yang tidak berdasarkan kitab Allah. 


437 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Syarat apapun yang tidak terdapat pada kitab Allah adalah itu adalah batil, 
meskipun itu seratus syarat. Ketetapan Allah-lah yang lebih berhak dan 
syarat Allah adalah lebih kuat. Perwalian itu bagi orang yang 
membebaskan." 


” 
“ 


sos KÍ el a BEE yA je BU ale gi 
ie KIE i AI SSS UN, SIP USA al JS Wa 


Sai ga afai an oa yk 


1276. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Aisyah Ummul Mukminin, berkeinginan membeli seorang hamba sahaya 
untuk dibebaskan. Lalu pemilik budak tersebut berkata, "Kami akan jual 
kepadamu tapi hak perwalian tetap milik kami." Aisyah lantas mengadukan hal 
itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Janganlah 
engkau terhalangi oleh hal itu, sesungguhnya perwalian itu bagi yang 
membebaskan." 


Í 


LESE Ia SS BP AI a HP hamka dasi op GE Mb IS) 
eae bt Sabat ES g LEG SIS oa kl AI 


AN 


r 
- 3 rz 0$ 


HS ELES maaa 3 G JG i; i 243 ILY) T E GaS iay WS 5313 
ia ade TI fo AN Jas JUS g ae AI Io A1 J Jp is He Bi 
SSI Ga INI US Gish Su 


1277. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah binti 
Abdurrahman bahwa Barirah menemui 'Aisyah Ummul Mukminin untuk 
meminta pertolongan kepadanya. 'Aisyah lalu berkata, "Jika keluargamu mau, 
maka aku akan membayarmu secara tunai kepada mereka, lalu 
membebaskanmu." Barirah lalu menanyakan hal itu kepada keluarganya, mereka 
berkata: "Tidak, kecuali jika perwalianmu menjadi milik kami." Yahya bin Sa'id 
berkata: "Amrah berkeyakinan bahwa Aisyah mengatakan hal itu kepada 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
pun bersabda: "Beli dan bebaskanlah ia, karena perwalian itu kepada siapa 
yang membebaskan." 


” Iw 


KIS AI 2 l Ing oi ga 


. 0 


Perai 


438 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1278. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah 
bin Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli 
perwalian dan hibahnya." 


09. Budak yang menarik perwalian ketika dimerdekakan 
Na A SA PGA 33 ASN si AN nE g op iaj LG AS 


AIA 03 agros 


gia ie dedd 5 JB: PA 
23 Up MU GRES i GUS op KAS JI pai 


1279. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
berkata, "Zubair bin Al 'Awwam membeli seorang budak kemudian 
membebaskannya, sementara budak tersebut memiliki anak-anak dari wanita 
yang merdeka. Maka ketika Zubair membebaskannya, ia pun berkata: "Anak-anak 
itu di bawah perwalianku." Lalu para wali dari pihak ibu mereka berkata; "Tidak, 
mereka ada di bawah perwalian kami." Kemudian mereka mengadukan 
permasalahan tersebut kepada Utsman bin Affan, lalu Utsman memutuskan 
bahwa hak perwalian itu kepada Zubair." 


10. Warisan perwalian 


33 1333 diag YG IG AI San 
KAI AG KN A3 III 33 JS Sg a alta 3 IL ih KN 
Dar g hl Ih or t 5 Juil Ie Ul Ku Sia Jus 
BI SAN adl ai ala SES Iri AN, Eh JW aisi 


On Ì3 


IG Ng HE Ai JUL oy oui 


1280. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin 
Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin 
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Bapaknya bahwa ia mengabarkan 
kepadanya, bahwa Al 'Ashi bin Hisyam wafat dan meninggalkan tiga orang anak, 
dua anak seibu dan seorang anak tiri. Kemudian salah satu dari dua saudara 
seibu tersebut wafat dengan meninggalkan harta dan beberapa budak. Lalu 
saudara sebapak dan seibu mewarisi harta dan perwalian budak-budaknya. 
Kemudian orang yang mewarisi harta dan perwalian budak-budak tersebut wafat 
dengan meninggalkan seorang anak dan saudaranya sebapak. Sang anak lalu 
berkata, "Saya memperoleh harta dan perwalian budak-budak yang ditinggalkan 
oleh bapakku." Dan saudaranya seayah berkata, "Bukan begitu, kamu hanya 
berhak mendapatkan harta, adapun perwalian budak-budak tersebut bukan 


439 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menjadi hakmu. Tidakkah kamu tahu, jika saudaraku wafat hari ini maka akulah 
yang akan mewarisinya?" keduanya lalu menghadap kepada Utsman mencari 
putusan hukum, Utsman lalu memutuskan bahwa hak perwalian budak tersebut 
diberikan kepada saudaranya." 


i Iis UI SEA Í sal EN P3 up A Na ae aa 


TAN ES ma y WEI Bea Ia JSI CARA KE 
2553 sia SS G aa i AE gt 5 Su Su J5 His 
sa KS SE AS IG NG is SW BG da3 
A3 33 Sa at, SG KÉ a Jiga SI UAS ad Dengan JS 
IG Na Sal KE en 


1281. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm 
bahwa Bapaknya bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah 
duduk di samping Aban bin Utsman. Kemudian ada beberapa orang dari 
Juhainah dan beberapa orang dari Bani Harits bin Al Khazraj datang kepadanya 
minta putusan hukum. Ada seorang wanita dari Juhainah berurusan dengan laki- 
laki dari Bani Harits yang bernama Ibrahim bin Kulaib, lalu wanita itu wafat 
dengan meninggalkan harta dan budak. Maka anak dan suaminya pun mewarisi 
peninggalannya, setelah itu anaknya juga ikut meninggal. Ahli warisnya anak itu 
berkata: "Hak perwalian budak -yang diperoleh anak itu dari ibunya- kepada 
kami." Orang-orang Al Juhainah berkata: "Bukan seperti itu, sesungguhnya 
mereka adalah budak sahabat kami, maka ketika anaknya meninggal, perwalian 
itu menjadi milik kami, dan kamilah yang mewarisinya." Maka Aban bin 'Utsman 
memutuskan bahwa hak perwalian budak tersebut menjadi milik orang-orang Al 
Juhainah." 


11. Warisan Sa'ibah, dan perwalian budak yang dimerdekakan yahudi dan 
nasrani 


1282. Telah mengabarkan kepadaku Malik Bahwasanya ia pernah bertanya 
kepada Ibnu Syihab tentang Sai bah. Ibnu Syihab menjawab: "Dia berwali 
kepada siapa yang dia mau, jika dia mati dan tidak memiliki wali maka 
warisannya untuk kaum muslimin dan pemenuhan diyatnya kewajiban 
mereka." 


440 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


26. Budak Yang Di Merdekakan 


01. Hukum mengenai budak mukatab 


a Ge UE SIK Isis GÉ AS gp MN LE dn ga 


1283. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar 
berkata: "AI Mukatab adalah tetap seorang budak, selama masih ada sisa 
tanggungan pembebasan yang harus dia bayarkan." 


02. Urwan bin Zubair dan Sulaiman bin Yasar berkata: 'Al-Mukatab.... ' 


ra FAN GI SE SE NE ia, 


sE II SA ad JA IS a pë f K IS ÉU Ép asis Ha 5 
KU a l ggh Ka ST ui LS ah 3 as ja AU aa 3 a 
ag SISI Ha 


1284. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Humaid bin Qais Al Makki 
berkata, "Seorang budak mukatab milik Ibnu Mutawakkil meninggal di 
Makkah, ia meninggalkan beberapa sisa pembayaran untuk pembebasan 
dirinya, hutang ke beberapa orang serta seorang anak wanita. Pegawai 
pemerintahan yang ada di Makkah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 
urusan tersebut. Maka ia menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk 
menanyakan perihal tersebut. Abdul Malik bin Marwan kemudian menjawab; 
"Selesaikanlah dahulu urusan hutang-hutangnya kepada orang-orang, 
kemudian selesaikan urusan yang tersisa dari pembebasan dirinya dan 
setelah itu bagilah harta miliknya yang tersisa untuk diberikan kepada 
anak perempuannya dan majikannya." 


03. Memerdekakan budak mukatab jika angsuran telah lunas sebelum 
waktuperjanjian 


“ 
žes, Zs - 3.0 - 355 


LAYAN GÉ SKA S | SI AE YA AP EK ya Malu gita 
ea pan SAI AN IE Si JAN jas 
WI Jua 4 GAN GA AAN GS K aah Ina is (AN ai 
SE Jó; IT ed abó HI Ku IL Ina 25 Gb 

JI 23 Last WS ce CD ES a 


1285. Telah menceritakan kepadaku Malik bahwa dia mendengar Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman dan Selainnya mereka menyebutkan bahwa mukatab milik 


441 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Furafishah bin 'Umair Al Hanafi, menawarkan dirinya untuk membayar lunas apa 
yang menjadi beban pembebasannya, namun Furafishah menolaknya. Lalu 
budak mukatab tersebut menemui Marwan bin Hakam, gubernur Madinah, guna 
menyampaikan hal itu. Marwan lantas memanggil Furafishah dan menyampaikan 
persoalan tersebut kepadanya, namun ia tetap menolaknya. Akhirnya Marwan 
memerintahkan agar harta milik budak Mukatab tersebut dimasukkan ke dalam 
baitul mal, dan kepada budak tersebut Marwan berkata, "Pergilah, engkau telah 
bebas." Ketika Furafishah melihat hal itu, dia mengambil harta tersebut. 


27. Mudabbar 


01. Seseorang menggauli hamba sahayanya jika telah dijanjikan merdeka 
sepeninggalnya 


GAA ahs Gajas SES GEN A LE SIS IE eU giaa 


1286. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar 
berjanji akan memerdekakan dua orang budak perempuan jika dia meninggal 
dunia, dan ia tetap menggaulinya meskipun setatus budak tersebut mudabbarah. 


ge 55 AA JAN SG) dahh SE aji, 


A A ar” 0 


a Ga Pe A 


1287. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Sa'id bin 
Musayyab berkata; "Jika seorang tuan menjanjikan merdeka kepada budak 
wanitanya selepas kematiannya, maka dia boleh menggaulinya namun dia 
tidak boleh menjualnya atau menghadiahkannya (kepada orang lain). Dan 
anak (budak) tersebut sama kedudukannya dengan ibunya." 


28. Hukuman Pelanggaran 


01. Rajam 


357 


SI fo i gy5 Jh inal Sila JB SAS op ad é GE gE GP oya ia 
G isg aé á Ío ó Jas HS 5 Sag ba Se S3 REAA 
BP AS aA G3 AI LS JS a ai G SI SE BIG 3 a 
Kan Up WS UII SIT in ASI aoi Wali AL G3 II Gi 
Kd LSG s ÁL I e AT Gea BG RA Dig ABI AI Ip MN AS KE Jk 
EA ab i ia Kl JUS ae dag MEA fo i Ian Gp P5 ea KI 
Hedi ai UI CN yA ak ala JO Ha Ken il GE II 
A 


- 


442 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1288. Telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata; "Orang-orang Yahudi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki dan wanita dari 
mereka telah berbuat berzina. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bertanya: 'Apa yang kalian dapatkan dalam Taurat tentang rajam? ' Mereka 
menjawab, "Kami akan membuka aib mereka dan mencambuknya." Abdullah bin 
Salam pun berkata; "Kalian dusta! Sesungguhnya di dalamnya ada hukum rajam.' 
Maka mereka pun menghadirkan kitab Taurat seraya membukanya, namun salah 
seorang dari mereka meletakkan tangannya pada ayat rajam. Kamuidan ia 
membaca ayat yang sebelumnya dan sesudahnya. Abdullah bin Salam lalu 
berkata orang itu, "Angkatlah tanganmu! ' Orang Yahudi itu lantas mengangkat 
tangannya dan ternyata di dalamnya ada ayat rajam. Mereka berkata; 'Wahai 
Muhammad, ia benar. Dalam Taurat memang ada ayat rajam." Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk merajam 
mereka berdua." Abdullah bin Umar berkata; "Saya melihat lelaki itu 
membungkuk ke arah wanita untuk melindunginya dari lemparan batu." Malik 
berkata; "Laki-laki itu melindungi wanita tersebut dengan tubuhnya hingga batu 
yang dilempar mengenai tubuhnya sendiri." 


S= g JAS BA E 5 SN Kama oi AN IE IL iis 
Í j BI JS gik ds TE E E a 
$E iads i 5 ake bE 5 KEN Jaa D SIS AI aa Ye PU IS Ayi 


” 
” 


Í i IBU P yt i E An BI jóu ú Ji i J oii g LAI 


Sa SES 33 ANN i JUS dn a Ó g SAE SAR 


Ío ói Jan ie Jas WS S oha SE aia ae HI Do A1 Jan iie P3 
TES ai JI ia ae AA En ae BU ge Pa da 


- o$ 


is ale AN fo ó ji AK AG AU Sya 6 penar 
2 Dag AE A AI Jas 5 2S Aa AEN 


1289. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa seorang pemuda Aslam menemui Abu Bakar As Shiddiq. Dia 
berkata; "Sungguh Al Akhir telah berzina." Abu Bakar bertanya; "Apakah engkau 
telah mengatakan hal itu kepada selainku?" dia menjawab; "Tidak." Abu Bakar 
berkata kepadanya; "Bertaubatlah kepada Allah dan tutupilah dengan penjagaan 
Allah. Allah menerima taubat hamba-hamba Nya." Namun hatinya belum puas 
hingga dia menemui Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan seperti yang 
dikatakannya kepada Abu Bakar, dan dia pun menjawab seperti yang dikatakan 
Abu Bakar. Hati laki-laki itu tetap belum puas hingga dia mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Ia sampaikan, "Al Akhir berzina! " Sa'id kembali 


443 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menceritakan; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpaling darinya sampai 
tiga kali. Setiap dia mengatakan maka beliau berpaling darinya, sampai beberapa 
kali. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mengutus kepada keluarganya 
dan bertanya: "Apakah dia suka mengadu atau dia memang sudah gila?" Mereka 
berkata: "Ya Rasulullah, demi Allah dia adalah orang yang sehat." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah dia masih bujang atau sudah 
menikah?" mereka menjawab; "Sudah menikah, wahai Rasulullah." Maka beliau 
memerintahkan untuk merajamnya." 


Pd 
aa Zz 


Ái {o ói Iyan SI gi jó S 2 a og dai GE mat Op GA GE NG gias 


ES NE NW sa Ja GI IIS IL 3 s 3 IG Aa sha 


Li JS gl YP y SR Hb aa 3 caai Kg Sió aan 33 
Sai sia JGA 


1290. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab berkata: telah sampai kabar kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda kepada seorang pemuda Aslam yang bernama Hazzal: 
"Wahai Hazzal, Jika engkau menutupinya dengan selendangmu, niscaya itu lebih 
baik bagimu." Yahya bin Sa'id berkata: "Saya menceritakan hadits ini di suatu 
majelis yang di dalamnya ada Yazid bin Nu'aim bin bin Hazzal Al Aslami, lalu 
Yazid berkata, 'Hazzal adalah kakekku dan hadits ini adalah benar'." 


SN Jaa aib TE BL dai TE SAE A SI GEN ST Oa il IE MIL Gila 


” Aw 


Áis SAB AN See Baa 
Amis am Ey JEN IL WS JET Is Oka Gl JS Ka 


1291. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab bahwa ia 
mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang laki-laki yang mengaku telah 
berbuat zina pada masa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam, dan ia 
bersumpah atas dirinya sendiri sebanyak empat kali. Maka Rasulullah 
Shalla Allahu 'alaihi wa sallam kemudian memerintahkan untuk 
merajamnya." Ibnu Syihab berkata: "Oleh karena itu, seorang laki-laki boleh 
dihukum berdasarkan pengakuannya." 


gÍ o ÓI KE GE iag oi a5 saf GE Bs jai o Oia gp au giie 
2 53 r ai EEG Jera aE A IEL 
W J3 SAS ED 3 la a ERS da ae i Áo Al Je Uy JAS pe 


444 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Ga JS Lag Kab Ki $ Pa Sg ae AI Kol du da 


” agro 


wE Lp E K3 i 5 NEIE je YME 


1292. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ya'gub bin Zaid bin Thalhah dari 
papaknya Zaid bin Thalhah dari Abdullah bin Abu Mulaikah Bahwasanya ia 
mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang wanita menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, mengabarkan bahwa dirinya telah berzina dan 
hamil. Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kamudian bersabda: "Pergilah 
hingga engkau melahirkannya! " ketika telah melahirkan, ia kembali datang 
kepada beliau. Beliau lalu bersabda: "Pergilah hingga engkau menyusuinya." 
Ketika telah menyusui, ia kembali menemui beliau lagi. Beliau pun bersabda: 
"Pergi dan titipkanlah anak itu." Wanita itu lalu menitipkan anaknya, setelah itu ia 
mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau 
memerintahkan untuk merajamnya dan ia pun dirajam." 


EA i GE gya oy ERE oy D E op D ana GE OB el IP MIL gia 
da adé in Lo di Ja Jy akh gi Seru NE yaa 
SN Tai 6 JA UBI gag Ka Han UG a Jaa 5 KAS JUS 
i ó J IE IP AI aa phen G sai 


A a 


S 
Mak hd onani Bila ka SKB SI al E Gi aË HB 


.. 


Sea 


” 
as 


Ú aial fE amil G5 Da3 pE cai Pele Au Í at a 


z Pa 


s8 fagi aiie Usi gA Hu Bag Ala SI iss ln at 


Op. 


PAS SAM JG Jó Wa 53 AR GA, 53 


1293. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari "Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani 
mereka berdua mengabarkan, bahwa ada dua orang yang mengadukan 
perkaranya kepada Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam. Salah seorang dari 
mereka berkata: "Wahai Rasulullah, putuskanlah perkara kami sesuai kitab Allah, 
" sedang yang lainnya -dan dia lebih fakih- berkata: "Benar, ya Rasulullah! 
Putuskanlah perkara kami ini sesuai dengan kitabullah, namun ijinkan saya untuk 
berbicara." Beliau bersabda: "Bicaralah." Laki-laki itu lantas berkata, 
"Sesungguhnya anakku adalah buruh yang bekerja kepada orang ini, lalu dia 
berzina dengan isterinya. Lalu ia mengabarkan kepadaku bahwa anakku harus 
dirajam. Maka aku segera menebusnya dengan membayar seratus ekor kambing, 
dan membebaskan budakku. Setelah itu aku bertanya beberapa ahli ilmu 
mengenai hal itu, mereka mengatakan bahwa seharusnya anakku didera seratus 


445 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan wanita itu harus dirajam." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi yang jiwaku berada 
ditangan-Nya, sungguh akan saya putuskan perkara kalian dengan kitabullah. 
Kambing dan budakmu, maka akan dikembalikan." Beliau kemudian mendera 
anak orang itu seratus kali dan diasingkan selama satu tahu. Kemudian beliau 
menyuruh Unais Al Aslami agar mendatangkan isteri tersebut, jika mengakuinya 
maka ia akan dirajam. Wanita itu lalu mengakuinya, maka Unais pun 
merajamnya. Malik berkata; "Asif adalah pekerja." 


Ae rI 10 0. F Zo £ o r 5 A o 0 o r pe z5 
sewa sajak bond belia “Dn Sa ma Atap 
PP o 25 8, al a San - 35 


org 


aas Äis ae in jan dan JA 


1294. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari 
Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Sa'd bin 'Ubadah bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam; "Bagaimana pendapat anda, jika saya mendapati 
isteriku bersama seorang laki-laki lain, apakah saya harus menunggunya 
hingga saya mendatangkan empat orang saksi?" Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: "Ya." 


PB E SE agaia oy KE oy D E op MN E SE Ia gl SE NU a 
erni ani 


$ aw? 


SENI a S6 gigi 228 h asi SI IG 


1295. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari "Ubaidullah bin 
Abdullah bin "Utbah bin Mas'ud dari Abdullah bin Abbas ia berkata, "Aku 
mendengar Umar bin Khattab berkata: "Rajam dalam kitabullah adalah sesuatu 
yang hak, yaitu untuk laki-laki atau perempuan yang berzina: jika mereka telah 


menikah: jika ada bukti; atau jika wanita tersebut hamil: atau adanya 
pengakuan." 


Semua PE Mb Gas 


Pi 
35 


Gi ABI 33 gat EA Is Sa KOK bu 3 Kan EVEN 
4233 JB Jasi Gij igi Gaiss BE a ge dus sa Ji 2 331p 


BS Sl ee pa WS ai gih Jang di Kenanga 


446 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1296. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman bin 
Yasar dari Abu Waqid Al Laitsi bahwa ada seseorang menemui Umar bin Khattab 
ketika sedang berada di Syam. Laki-laki itu menuturkan bahwa dia telah 
mendapati isterinya bersama laki-laki lain. Umar bin Khattab kemudian mengirim 
Abu Waqid Al Laitsi kepada isteri orang itu untuk menanyakan perihal tersebut. 
Abu Waqid lalu menemui wanita tersebut saat ia sedang bersama beberapa 
orang wanita. Kemudian Abu Waqid menuturkan semua yang dikatakan 
suaminya kepada Umar bin Khattab, dan bahwa dia tidak akan dihukum hanya 
dengan perkataan suaminya. Abu Waqid lalu mengatakan sesuatu agar wanita itu 
membela diri, tapi wanita itu menolaknya. Bahkan akhirnya justru ia mengakui 
perbuatannya. Umar kemudian memerintahkan untuk merajamnya, wanita 
itupun dirajam." 


YA gaa G Jah kata an Oi dan DE an A 
a S ba 3 bag i r EA 2 sis Sea Ul ge ge PSI 


Jp 2 ang dgan 2 ba Sg 
SIH Kek Wa Uas 5 34 las Si Yi za Sa E 3 3 BA ea 


05 “. “3 


3 pi AT Ye Já 5i SNI 35 LS sÍ an ÍÓ Š GA E 


-” 


“3 


Ja SI Da CEng a ig KIE AN Ío Á js 53 AS SS 


G6 E MAYA An KAN AI Jus dl SES G SEA aj 
engan aaa dara ERRE 


sg a 35 


LG SAI gan IAI CAN NB J3 IS AP erat ES 


Ia AA. ar’ 
g3 o AI 33 9, 
AN Madara 


1297. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa ia mendengarnya berkata; "Ketika Umar bin Khattab tiba dari 
Mina, ia menderumkan untanya di Abtah. Umar kemudian mengumpulkan kerikil 
dan menumpuknya. Ia lalu menutupi kerikil-kerikil tersebut dengan jubahnya 
sambil berbaring, ia menjulurkan tangannya ke langit dan berkata: 'Ya Allah, 
usiaku telah lanjut, kekuatanku telah melemah, dan rakyatku mulai bertebaran, 
maka jemputlah diriku ke hadirat-Mu tanpa menyia-nyiakan dan berlebih- 
lebihan." Kemudian dia berangkat ke Madinah dan berkhutbah di hadapan 
manusia, dia berkata "Wahai manusia, sungguh telah berlaku bagi kalian 
aturan-aturan yang ada dan telah diikrarkan untuk kalian kewajiban yang 
musti dilakukan. Kalian ditinggalkan diatas aturan yang terang benderang, 
kecuali jika kalian menyesatkan manusia ke kiri dan kanan.' -Sambil Umar 
mendemontrasikannya dengan menepukkan salah satu tangannya ke tangan 


447 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


yang lain-- seraya berkata, "Jangan kalian binasa dengan meninggalkan ayat 
rajam, yaitu seseorang berkata; kita tidak mendapatkan dua buah 
hukuman dalam kitabullah.' Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam telah 
melakukan rajam, dan kami pun telah melakukannya. Demi yang jiwaku 
berada ditangan-Nya, seandainya manusia tidak mengatakan Umar bin 
Khattab menambah sesuatu dalam kitabullah Ta'ala, niscaya akan saya 
tulis (dalam alquran); 'Seorang yang tua laki-laki atau perempuan (jika 
berzina) maka rajamlah kedua-duanya sekaligus, " karena kami telah 
membacanya." Malik berkata; Yahya bin Sa'id berkata; Sa'id bin Musayyab 
berkata; "Belum berlalu bulan Dzulhijjah, Umar bin Khattab telah terbunuh." 
Yahya berkata; "Aku mendengar firman Allah Ta'ala (Laki-laki dan perempuan 
yang telah menikah, maka rajamlah) ." 


02. Seorang wanita yang telah melahirkan enam bulan didatangkan 
kepadaUtsman bin Affan 


SAKA JAE Ja gii iE oga ai Pa 
ye da 


1298. Telah menceritakan kepadaku Malik Bahwasanya ia pernah bertanya Ibnu 
Syihab tentang orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, dia menjawab; 
"Dia harus dirajam baik sudah menikah ataupun belum." 


03. Mengakui dirinya melakukan perzinaan 
ai he Al Ja 3 IU KB E SAE Ia Ol akal op da3 a ii 
IA GP IS ye pia gÜ pa gg aé AN Ga dn Gaia Ae dg la 


In 8 25 Sp 2 S3 3 ba db ia ba J AS an Tag bana GË 
| 


Sa ad PETA MEN GSÍ JET agá da Ai 


Ziz 2 002 Ire- A 08 0. 2 2 2 O xxx NBA e” 0 r M 
SES aE Su D an Ya SB AI Pa TAN BS OM UII oh ja Si 


as 


1299. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam berkata, "Pada 
masa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam ada seorang laki-laki mengaku telah 
berbuat zina, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu minta diambilkan 
sebuah cambuk, maka dibawakanlah sebuah cambuk yang telah rusak. Beliau 
bersabda: "Yang lebih besar dari ini." Lalu diberikan cambuk masih bagus dan 
belum dipotong ujungnya. Beliau bersabda: "Yang lebih ringan dari ini." 
Kemudian diberikan cambuk yang telah dirangkai dan agak lunak. Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk mencambuknya, 
maka laki-laki itu pun dicambuk. Setelah itu beliau bersabda: "Wahai para 
manusia, sungguh telah sampai waktunya kalian untuk berhenti 
(melakukan pelanggaran terhadap) larangan-larangan Allah. Barangsiapa 


448 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


terjerumus pada perbuatan kotor ini maka hendaknya dia menutupinya 
dengan perlindungan Allah, Barangsiapa memberitahukan perbuatannya 
kepada kami, maka akan kami tegakkan atasnya hukum Allah." 


205 39 Jah GI Gale tag LO OA ane da si aaak ud 


- 


o2 r 


a pÜ gai i i; GIL ai E ÁSI ai e SE 


1300. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' bahwa Shafiyah binti 'Ubaid 
mengabarkan kepadanya, bahwa pernah dihadapkan kepada Abu Bakar As 
Shiddiq seorang laki-laki yang menggauli budak wanita yang masih perawan 
hingga hamil, Laki-laki itu mengakui perbuatannya, padahal ia belum menikah. 
Abu Bakar lalu memerintahkan untuk mencambuknya kemudian 
mengasingkannya ke Fadak." 


04. Himpunan pengetahuan hukuman perzinaan 


aa GE agyas oy TES op D E op D aE GE oG ol SE G i 


až A ES a gE Je fg ae d Jo d ds REPERE 
JÚ pii 2 95 Ungu 23 Gam E55 Bl 3 Gam E55 Bl 5 Gas E55 Sl Jua 
JAN sed Jai JUS AP aah el SA Gl 


1301. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin "Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang seorang 
budak wanita yang berzina dan belum belum menikah. Beliau menjawab: 
"Jika dia berzina maka cambuklah dia, jika dia berzina lagi maka 
cambuklah ia, jika dia berzina lagi maka cambuklah ia. Kemudian juallah 
dia walaupun seharga dlafir (tali pengikat rambut) ". Ibnu Syihab berkata, 
"Aku tidak tahu apakah setelah perbuatan zina yang ketiga atau yang keempat." 
Yahya berkata: "Aku telah mendengar Malik mengatakan bahwa dlafir adalah 
tali." 


Mau TA ae AP Wa Ata 
GARAM SY SPN AE 7 A53 MEI 3 JA Ia G 3 3 

1302. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' bahwa ada seseorang 

meminta seorang budak dari bagian seperlima, lalu dia mengambil paksa 


seorang budak wanita dari bagian seperlima tersebut lantas menggaulinya. 
Kemudian Umar bin Khattab mencambuk dan mengasingkannya, 


449 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sementara budak wanita itu tidak dicambuk karena dalam kondisi 
dipaksa." 


BSE BE IG 3 III ai day ES ML as 


-” -“- per 


1303. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Sulaiman 
bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah 
Al Makhzumi berkata; "Aku diperintah Umar bin Khattab untuk 
mengeksekusi seorang pemuda Quraisy, lalu kami mencambuk beberapa 
budak wanita dari para budak pemerintah limapuluh-limapuluh untuk 
perkara zina." 


05. Hukuman bagi yang menuduh berzina, pengasingan dan sindiran berzina 


355 


AJE AS gi GITA ad aa Ia PA Aa JST GE a AS 
Sua; ABI 33 gat an EK ju BIS GE Ka) y pë g ó LE IL AeA] 


Pan 


Gmail ja ASN 5 ya a i de isl ssh ui bs Ja iy SUS 33 


1304. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad berkata: Umar bin 
Abdul Azis mendera seorang budak laki-laki yang menyebarkan fitnah zina 
tanpa disertai saksi dengan delapan puluh kali dera." Abu Zinad berkata: 
"Aku lalu menanyakan hal itu kepada Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, ia 
menjawab: "Aku hidup bersama Umar bin Khattab, Utsman bin 'Affan dan 
khalifah-khalifah yang lain, saya tidak mendapati seorangpun di antara 
mereka yang mendera budak yang menyebarkan fitnah zina tanpa disertai 
saksi lebih banyak dari empat puluh dera'." 


SG UI BUS ra DJ IE BII S3 F5 E au Ee 
í E 


i Jó iasi oi Ssi G ads Jaó $55 db oh G A jó si Us EE 


"A ă g 


y 3S Mad ESS AP BH a JS CE G gi G by Tile 2 A 
J ik S53 a E áj a a 33 aa 3 dpl a ayal aE 


Il KIS A8 api Beji ae Sa shi Ai pai aé gi é 
a ió Kaisi gi K 33 npl fE GI II at G AE SeU E IIA Aa 


22 - 3 0? 
Vi DU | 


” 


450 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1305. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zuraiq bin Hakim Al Aili seorang 
laki-laki yang bernama Misbah meminta pertolongan kepada anaknya, namun 
seakan-akan anaknya tersebut memperlambat diri. Ketika anaknya datang ia 
berkata, "Dasar pezina! " Zuraiq (perawi) berkata; "Anaknya lalu minta 
pertolongan kepadaku (berkenaan dengan tuduhan bapaknya kepada dirinya) . 
Ketika aku akan mendera bapaknya, anaknya berkata; "Demi Allah, jika engkau 
menderanya, maka aku akan mengaku berbuat zina." Ketika dia mengatakan hal 
itu, maka perkaranya kian sulit bagiku. Aku kemudian menulis surat kepada 
Umar bin Abdul Azis yang saat itu menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz 
kemudian menulis balasan agar aku mengabulkan permaafan anaknya kepada 
sang bapak." Zuraiq berkata; "Aku kemudian kembali menulis surat kepadanya, 
'Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki atau kedua orang tuanya 
dituduh telah berzina, sedangkan keduanya atau salah satu dari orang 
tuanya meninggal dunia? ' Zuraiq berkata; "Maka Umar menjawab; “Jika laki- 
laki (yang tertuduh) itu memberi maaf kepada penuduh, maka kabulkanlah 
maaf yang ia berikan. Dan jika yang dituduh adalah kedua orang tuanya, 
sementara keduanya atau salah seorang dari keduanya telah meninggal, 
maka putuskanlah sesuai dengan Kitabullah, kecuali jika ia ingin 
merahasiakannya." 


06. Karena itu pihak yang tertuduh merasa khawair jika 
permasalahannyaterbongkar sehingga diberikan bukti kepadanya 


o- s5 2. 23 IE ta GI Fo ooh $ ygu oz 2 4i 
aE ya 3 alis 33 Pa dal GS 0S oy pas GS G giaa 


1306. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya 
berkata tentang seorang laki-laki yang menuduh sekelompok orang telah berbuat 
Zina, maka tidaklah hukuman dijatuhkan atasnya melainkan hanyalah satu had 
saja." Malik berkata: "Walaupun yang tertuduh terpisah-pisah maka tetap dia 
hanya dikenakan satu hukuman." 


JB PE y TAS Olah H Uu yaah Ó 
J6 J gih 33 FS WI GET Ih AN, op 


i 


id TAN ak Si SA E Pia dal aY OE A KA IG AA 


1307. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Al Rijal Muhammad bin 
Abdurrahman bin Haritsah bin An Nu'man Al Anshari -ia dari bani An Najjar- dari 
ibunya 'Amrah binti Abdurrahman ada masa pemerintahan Umar bin Khattab 
ada dua orang laki-laki yang saling cela. Salah seorang dari mereka berkata 
kepada yang lainnya; "Demi Allah, ayah dan ibuku bukanlah seorang pezina." 


451 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


'Umar bin Khattab kemudian bermusyawarah mengenai hal tersebut. Seorang 
laki-laki lalu berkata; "Justru dia memuji ayah dan ibunya! " Sementara yang lain 
berkata; "Ayah dan ibunya pantas mendapatkan pujian selain itu. Maka menurut 
kami hendaknya anda menjatuhkan hukuman kepada laki-laki tersebut." Setelah 
itu, Umar menderanya dengan delapan puluh kali dera." 


07. Hal-hal yang tidak ada hukuman 
DEA HI IS MEN 5 FE AN KE og Tan IP UU ia 


Oo. 


WS 35 Ius SES y Jd WS Ss BA Si WAS a 3 a SN 


GÍ Spa CIA JB ae Oka Tk wu in a ai 
Ien 


1308. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
bahwa Umar bin Khattab pernah berkata kepada seorang laki-laki yang 
melakukan perjalanan bersama budak wanita milik isterinya yang kemudian ia 
menggaulinya. Isterinya lalu merasa cemburu hingga melaporkannya kepada 
Umar bin Khattab. 'Umar bin Khattab lantas bertanya kepada laki-laki tersebut 
tentang persetubuhan yang dilakukannya dengan budak wanita tersebut, laki-laki 
itu menjawab, "Dia telah menghibahkannya kepadaku! " Umar berkata (kepada 
sang isteri); "Engkau berikan bukti atau aku akan melemparimu dengan batu?" 
Rabi'ah berkata; "Maka isterinya mengakui bahwa dia telah menghibahkannya." 


08. Pencurian yang tidak terkena potong tangan 


ra a Iga 5 Ep ÉI SE SE a SE G i 
au AS 


1309. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memotong (tangan) 
karena perisai yang harganya tiga dirham." 


EEA ERRER ERE ERER Ba, 
NAN EEE EAE SE EA 


A1 0 


Gn 5S Alas la 


1310. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abdurrahman 
bin Abu Husain Al Maki bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidak ada hukum potong tangan pada buah yang masih menggantung atau 
yang terjaga dalam pagar di pegunungan. Jika tempat berlindungnya hewan 
ternak atau tempat penumbukan padi terlindungi, maka hukuman potong 
(tangan) berlaku selama barang yang dicuri mencapai harga perisai." 


452 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


rS -9z Oo. oO gor o r E o r £ o a O o r -0r Zaz 
| YE D yE al e e a aa MIS ae G ye SAS 
Z "2 z $ “- 


e See sanga) BeAT caza oh ai ae arra r cek Baat arta Lae an 
IP B3 SI Da pai Ol Ola i olie Lp Ga ipl okis Ula 3 Gw 


+ 


#- 9 r 
” & 


n N a ia et oa 
bag ouie alias jla Lana Gea GBI Sina 


1311. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Bapaknya dari 'Amrah binti Abdurrahman bahwa ada seorang pencuri yang 
mencuri buah Utrujah (buah yang rasanya agak masam) pada masa 
Utsman. Utsman lalu menyuruh untuk menghitung harganya. Buah itu 
dihargai dengan tiga dirham dengan kurs dua belas dirham seharga satu 
dinar, kemudian "Utsman memotong tangannya." 


IP g KK Ka SAS SNP HS) 
Kela Ga ai Lead G5 AE JUL SEGI Aa al AI 


1312. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah 
binti Abdurrahman dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia 
berkata: "Belum lama bagiku dan belum hilang dari ingatanku bahwa 
pemotongan (tangan pencuri) pada seperempat dinar atau lebih." 


De ita -3f P o z aa or o- o o z £ o z or 9. - 0” Rir 
SJU GA ae a ae E aa a E l a A ae e D E HAL) 
G ma OC e g + G Fo- WA EP T pa sa A 9. w 2 rag 2 ya & Tia 
SI PS Gaag Ud GEN Uang AS JI ag adé AN bo HA aa AA Ea 
o z ao or - o& rE o z Tas “.. 0 “ee Zz z o e F 9 A Oo. 


” 
Pd Pd 
PE P 


GG AE pu a KA An AS gai sii ASI 2G SB 
SAN WAS Ig SIN dad Id KIE NA UG akal JI SUS 33 Kondi GUI AN 
KA En IS j Ta aa Po aa an Te EK eta s 
g dan Ds sé TN Go GA g iE g Sa La IS 


Asas Ó» Ay a AN iae SG 


1313. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar bin 
Hazm dari 'Amrah binti Abdurrahman berkata; " Aisyah, isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pergi ke Makkah bersama dua budak wanitanya, serta seorang 
pelayan laki-laki dari Bani Abdullah bin Abu Bakar As Shiddiq. Kemudian Aisyah 
mengirim kain selimut bergambar yang telah dijahit dengan sobekan kain 
hijau, lewat kedua budak wanitanya." 'Amrah binti Abdurrahman berkata; 
"Pelayan laki-laki yang bersamanya mengambil selimut itu dan merusak 
jahitan lalu mengeluarkan isinya, budak laki-laki itu kemudian 


453 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menggantinya dengan kain alas pelana atau sejenis jubah yang berlapis 
kulit, lalu ia menjahitnya. Ketika dua budak wanita itu sampai di Madinah, 
mereka menyerahkannya kepada keluarga Aisyah. Dan saat mereka 
membukanya, mereka menemukan al labd dan tidak menemukan selimut. 
Mereka lalu menanyakannya kepada dua budak wanita tersebut, hingga 
akhirnya keduanya menyampaikan hal itu kepada Aisyah, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, atau mereka berdua mengirim surat 
kepadanya. Kedua budak wanita itu menduga bahwa budak laki-laki itulah 
yang telah melakukannya. Maka budak laki-laki tersebut ditanya dan dia 
mengakuinya. Aisyah, isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam memerintahkan 
untuk memotong tangannya dan berkata: "Potong tangan dilakukan jika 
mencapai seperempat dinar atau lebih." 


09. Memotong budak yang melarikan diri dan mencuri 


30 z 


Pali FE y ÉI IE SÍ PERASA A 
SY Jú; 2 aai SÍ Pisa naa dj GA 


” 
133 Na 


Ale 


w S 
- 
- 


BAR AN Bi rai MEN 
SAS A “YA AN AN XS 


1314. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa budak Abdullah 
bin Umar mencuri lalu dia kabur, kemudian Abdullah bin Umar menyerahkan 
(perkara ini) kepada Sa'id bin Al Ash yang menjabat Gubernur Madinah agar 
memotong tangannya. Sa'id menolaknya dan berkata: "Tangan seorang pencuri 
yang kabur, tidak dipotong." Abdullah bin Umar bertanya: "Di kitabullah yang 
mana, kamu menemukan hal ini?" Abdullah bin Umar lalu memerintahkan untuk 
memotong tangannya." 


SKA JB Ita JII gas DUS GE NN ja ane op TAS Il ad ES JG ia 


$ ta 


s5 
NN Asa Ir 9 


"i Í jap Ga BI HI saj eia 
sg AES Á Gr i ái a ai Gf aai ES Si EE ji JS Ja pail 
GS ca ea pació Maan dj) KGS 3 di JS IS AN Sp 


PE siS ja G3 ga E Op UG hé GG Ga Ni 


“ 
- SKT ” 355 


ERTAN EEREN AL ae G3 Oleh s1 ek NG 3S 
Eric ad SIM T gal 33 AN y AN a GA Yi Kl á Dea 


454 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1315. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zuraiq bin Hakim ia 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia menemukan seorang budak yang kabur 
setelah mencuri. Zuraiq melanjutkan; "Hal ini mengundang masalah bagiku. 
Maka aku menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjadi 
gubernur, untuk menanyakan hal tersebut. Aku kabarkan kepadanya bahwa aku 
mendengar seorang hamba yang melarikan diri jika mencuri dan kabur, maka 
tangannya tidak dipotong." Zuraiq melanjutkan, " Umar bin Abdul Aziz lalu 
membalas suratku dan mengatakan; 'Kamu menulis surat kepadaku bahwasanya 
kamu telah mendengar, jika seorang hamba yang melarikan diri mencuri lalu dia 
kabur, maka tidak dipotong tangannya, sedangkan Allah Tabaraka Wa Ta'ala 
dalam kitab-Nya berfirman; "Seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan 
maka potonglah tangannya sebagai balasan dari perbuatannya dan hukuman 
dari Allah, dan Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana) ' (Qs. Al Maidah: 38) jika 
barang curiannya mencapai seperempat dinar atau lebih, maka potonglah 
tangannya." Telah menceritakan kepadaku dari Malik, bahwasanya telah sampai 
kepadanya, bahwa Al Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah dan 'Urwah 
bin Zubair mereka mengatakan; "Jika budak yang melarikan diri mencuri sesuatu 
yang mencapai kewajiban untuk dipotong, maka tangannya dipotong." Malik 
berkata; "Itu adalah perkara yang tidak ada perbedaan pendapat di antara 
kami, yaitu jika seorang hamba yang kabur mencuri barang yang mencapai 
kewajiban potong tangan, maka tangannya harus dipotong." 


10. Tidak membantu pencuri yang kasusnya sudah sampai penguasa 


22.8 


KA GP agia DI SAS ia, 

SAS) Kp mei GA aah TN a pa AA Sa A ya SIA J3 
bar AAS AI o MUI Jam Pe Gd! Ian z6 8515) Fa $u AEF 
Sadis i J 30 ai bi g ade iia Do D Jag a G 
SEE IS Ig IE TI Ko Ai Jain JUS ao de a A 


| 


d 


1316. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Shafwan bin 
Abdullah bin Shafwan dikatakan kepada Shafwan bin Umayyah; "Barangsiapa 
tidak berhijrah maka akan binasa." Saat Shafwan bin Umayyah tiba di Madinah, 
dia tidur di masjid dengan menggunakan selendangnya sebagai bantal. Lalu ada 
seorang pencuri yang mengambil selendangnya tersebut, Shafwan langsung 
menangkapnya dan membawanya menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Beliau lalu menyuruh untuk memotong tangannya, namun Shafwan 
berkata; "Wahai Rasulullah, saya tidak bermaksud demikian. Pakaian ini saya 
anggap sedekah untuknya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas 
bersabda: "Kenapa tidak kamu katakan sebelum kamu membawanya kepadaku?" 


455 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


; MS Bea Aa Uu 
UER o 4 


Y jú Han Pri A a Suai dl As e? Òl io 
ah, BN É AS SUN o SAI TSI pe SU 


c? re 


1317. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman bahwa Zubair bin Al Awwam pernah menjumpai seorang laki-laki 
menangkap seorang pencuri dan ingin membawanya kepada penguasa. Zubair 
lalu meminta agar pencuri itu diampuni dan melepaskannya. Namun laki-laki itu 
berkata: "Tidak, hingga aku membawanya kepada penguasa." Zubair berkata: 
"Jika kamu telah sampai kepada pihak penguasa, maka Allah akan 
melaknat orang yang memberi maaf dan yang diberi maaf." 


11. Himpunan pengetahuan masalah potong tangan 

aii gaii yA YAN Ia 5 Gf aal GE pti oi YA KE GE NG GE AS 
da Jah 285 ALIS 38 yeh Jae DI) KES gian iai ai ES ab J6 
sah ch AN ide i5 HA Go ya ahi G ayh A ai Ia yA 
ES ga Sa JI Jaa pian as da 


og s5 


Kb AI o IE AS aa Ip Sa nah HI 
hm fE 8 Btn A5 GE Bf Ba 


1318. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki Yaman yang telah dipotong kaki 
dan tangannya, tiba dan singgah di tempat Abu Bakar As Shiddig. Dia 
mengeluhkan bahwa seorang pejabat Yaman telah berbuat aniaya terhadapnya, 
ketika itu dia sedang shalat malam. Abu Bakar bertanya: "Demi ayahmu, 
bagaimana malammu dengan seorang pencuri." Kemudian mereka kehilangan 
cincin Asma binti 'Umais, isteri Abu Bakar As Shiddig, dan lelaki (pencuri) itu 
ikut mencari bersama-sama mereka seraya berdoa: "Ya Allah, hukumlah orang 
yang telah melakukan pencurian pada malam hari ini terhadap pemilik rumah 
yang shalih ini." Mereka mendapatkan perhiasan itu pada seorang tukang emas. 
dan tukang emas itu mengatakan bahwa orang yang tangannya terpotong-lah 
yang telah membawanya. Dan laki-laki yang tangannya telah dipotong itu pun 
mengakuinya, atau diajukanlah beberapa saksi kepadanya. Maka Abu Bakar As 
Shiddig memerintahkan untuk memotong tangan kirinya, lalu mengatakan, 
"Demi Allah, sungguh doanya untuk dirinya lebih hebat bagiku daripada tindak 
pencuriannya." 


456 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


12. Menurut kami orang yang selalu mencuri kemudian dihadapkan 
dalampersidangan 
A Sial 


Pena Je f al ak f sg uef oiik 


- 
- -” æ 


363 L 


OEREN Aa 


1319. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa Abu Zinad mengabarkan 
kepadanya, bahwa pekerja Umar bin Abdul Aziz menangkap beberapa perampok 
dan tidak membunuh seorang pun. Dan ia berkeinginan untuk memotong 
tyangan mereka atau membunuhnya, lalu dia menulis surat kepada Umar bin 
Abdul Aziz tentang perkara itu. Umar bin Abdul Aziz menjawab; "Sekiranya 
engkau hukum dengan yang lebih ringan dari itu." 


13. Hal-hal yang tidak terkena hukuman potong tangan 


#0. 5 


PARK A y KAA g AE OE Aa da 
ELEME 233 k53 Ja Gang Salo CA e TAR Li 3 kas J5 5 - iy 
Sin Ke as Map aa ad A 
o a Is Oh ABE ai KG BIS ge II al 
Lt Sa SS BAJA SA 
SA Ta aie TN Âo AN Jain Ia Sa il HIS II ga sei Si Ca Up 
JÓ y auo ES i JG a5 JUS MAP UE SAS IS SAI y Oya di BI Aa 
WEI Aa AAN Go di Jys Eaei iui 
Ja asal a AS 


ES 


1320. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Muhammad bin Yahya bin Habban bahwa seorang budak laki-laki mencuri pohon 
kurma yang masih kecil dari kebun seseorang, lalu dia menanamnya di kebun 
tuannya. Pemilik pohon tadi keluar mencari pohon kurmanya dan 
mendapatkannya. Dia lantas mengadukan kepada Marwan bin Al Hakam atas 
tindakan budak tersebut. Maka Marwan pun memenjarakan budak itu, dan 
berkeinginan untuk memotong tangannya. Majikan budak itu lalu pergi menemui 
Rafi' bin Khadij dan menanyakan tentang permasalahan itu. Rafi' kemudian 
mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada potong tangan dalam kurma dan 
katsar, dan katsar adalah bejana dari mayang (pohon kurma) ." Orang itu 
berkata: "Marwan bin Al Hakam menangkap pelayanku dan dia ingin memotong 
tangannya. Maka aku berharap jika engkau sudi untuk pergi bersamaku 


457 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menemuinya, agar engkau bisa menyampaikan apa yang telah engkau dengar 
dari Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam." Maka Rafi' pergi bersamanya 
menghadap Marwan bin Al Hakam, kemudian dia bertanya kepada Marwan; 
"Apakah kamu telah menangkap budak orang ini?" dia menjawab; "Ya." Rafi' 
bertanya lagi; "Apa yang akan kamu perbuat terhadapnya?" Dia menjawab; "Aku 
hendak memotong tangannya." Kemudian Rafi' berkata; kepadanya; "Saya telah 
mendengar Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Tidak ada 
potong tangan dalam kurma dan katsar.' lalu dia menyuruh agar membebaskan 
budak itu, dan (budak itupun) dibebaskan. 


seb saja dana Ta bal alan Bata ja 
Bi a DE G iii ARA y ja Í i a 


ABS ade gad iasi jas JUS a € be GI JN a Ga JI ag 


Saba Teja bbs 


1321. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari As Sa ib bin 
Yazid bahwa Abdullah bin Amru bin Al Hadlrami datang dengan pembantunya 
kepada Umar bin Khattab, seraya berkata: "Potonglah tangan pembantuku ini, 
dia telah mencuri! " Umar bertanya: "Apa yang dia curi?" dia menjawab: "Dia 
mencuri cermin isteriku yang harganya enam puluh dirham." Umar berkata, 
"Bebaskan dia, karena tidak ada potong tangan untuk pembantumu yang 
mencuri hartamu." 


GE Ea D Só gu sy di SA a Ia Bl Aka l IE UU IE gis 
PU ANU 


1322. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa seorang 
pencopet dibawa ke hadapan Marwan bin Al Hakam, sehingga Marwan 
berkeinginan untuk memotong tangannya. Namun kemudian dia mengirim surat 
kepada Zaid bin Tsabit menanyakan hal itu, maka Zaid bin Tsabit menjawab: 
"Tidak ada potong tangan dalam hal pencopetan." 


LI JI ama 


DE ari IP AN JG å 


Oo Oo ro AA irg Sera - o “at ANN o% w . s 
K3 Ei AS SIG 115 Jigi a Ia as ia S Ga Il 


Pa SG gias a IS EAG JE ip A3 
DE EJ ooh Ab EIS pi ó a ÚS SEN Sa Gina ie 


ATA f i ÍÓ eL Ús S 


458 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1323. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata; telah 
mengabariku Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm bahwa dia 
menangkap seseorang petani non arab yang telah mencuri beberapa cincin besi, 
lalu dia mengurungnya untuk memotong tangannya. 'Amrah bin Abdurrahman 
mengutus mantan budaknya yang bernama Umayyah untuk menemuinya. Abu 
Bakar berkata; "Budak wanita itu datang saat aku sedang bersama orang banyak, 
ia lalu berkata; ' Amrah, bibimu menitip pesan kepadamu, 'Wahai anak 
saudaraku, kamu telah menangkap seorang petani yang mencuri sesuatu yang 
murah harganya dan ingin memotong tangannya? ' Saya menjawab; 'Benar'. 
Budak wanita itu berkata, "Amrah berkata kepadamu, "Amrah memesankan 
kepadamu bahwa tidak ada potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau 
lebih'." Abu Bakar berkata; "Maka aku membebaskan petani tadi." 


29. Minuman 


01. Hukuman masalah Khamar (Minuman si 


1324. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa ib bin 
Yazid ia mengabarkan kepadanya bahwa Umar bin Khattab keluar menemui 
kaumnya sambil berkata, "Aku mencium berbau minuman keras dari si fulan." 
Lantas dia mengaku bahwa dia meminum ath thila . Sa ib bin Yazid bertanya 
tentang apa yang dia minum, jika memang memabukkan maka aku akan 
menderanya, kemudian Umar mendera orang itu dengan sempurna." 


wa AG j ERA PEN EGA yo GE G GE fis y 
sih an Ob 81 SG ia Sa HL a ó p Í J5 Kesal 
Si PAN IE KS BS i s FA Ah Il 


1325. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Tsaur bin Zaid Ad Dili bahwa 
Umar bin Khattab bermusyawarah tentang seorang laki-laki yang minum khamr. 
Ali bin Abu Thalib berkata kepadanya; "Aku berpendapat agar kamu menderanya 
delapan puluh kali dera, karena kalau dia minum maka akan mabuk. Kalau dia 
mabuk maka akan banyak mengigau. Jika banyak mengigau, maka akan banyak 
berbohong, " atau seperti yang dikatakannya, "Umar pun mendera peminum 
khamer dengan delapan puluh kali dera." 


459 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


MERA JS FAN dad IS E GE Je Hap o GE oN dé i 
ra y ái ab otii g t h dna daa 
(ae apakah 


1326. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa ia pernah 
ditanya tentang hukuman bagi seorang budak yang minum khamer. Dia 
menjawab: "Telah sampai kepadaku bahwa hukuman bagi budak adalah 
setengah dari hukuman orang yang merdeka. Umar bin Khattab dan utsman bin 
Affan serta Abdullah bin Umar mendera budak-budak mereka setengah dari 
hukuman orang merdeka dalam masalah minum khamer." 


Si an ita Maa AA 


i AE IL a áa oldd 


1327. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id mendengar 
Sa'id bin Musayyab berkata; "Semua perbuatan pelanggaran, Allah menyukai 
untuk di maafkan pelakunya selama bukan hukuman had." 


02. Tempat-tempat yang dilarang untuk perendaman kurma 


da ale Id ol E y D aE LP Bt G SE i 


BN SEA LIS at IA iE Pu yak d I gE 


gA of A 


gázy SEA 3 A ST A Jaa ó u cii 


1328. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin 
Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah kepada 
manusia di salah satu peperangan beliau. Abdullah bin Umar berkata; "Aku lalu 
mendekatinya, namun beliau pergi sebelum aku menemuinya. Lalu aku bertanya 
apa yang baru saja beliau sampaikan, lalu ada yang memberitahukan kepadaku 
bahwa beliau melarang untuk menyimpan pada Duba dan muzaffat." 


Jas Bina gi SE dal GE AS gp PAI E y II SE u SE i 


Sa KS ba KIE TI Ta Al 
1329. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Al "Ala bin Abdurrahman bin 


Ya'qub dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi 
wa Sallam melarang menyimpan pada duba dan muzaffat . 


460 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


03. Bahan-bahan yang dimakruhkan direndam (untuk diminum) 


Kn Sa Ol JAS op elit GE TOREN EOR A, 


GA LI PNG WA LE al KE SI IS das 


1330. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
dari 'Atha bin Yasar bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam 
melarang membuat perasan busr dan ruthab (kurma basah) dalam satu 
campuran, kurma dan kismis dalam satu campuran." 


04. Pengharaman Khamar 


“3 og ST” KK A Oo. SA re foi a a - ez 01 KEE 
CA ga SE PN IS y Ada al E ole l E G E E BA 
2 or 3G 


Kerisauan 
Tea 


1331. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang Al bit', beliau 
lalu menjawab: "Setiap minuman yang memabukkan maka itu haram." 


dug aghe A Io AI Jaa ol yag oy slis ge aal o h oE UG P 


1332. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin 
Yasar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang 
Ghubaira (perasan jagung atau padi), beliau menjawab: "Tidak ada 
kebaikan di dalamnya." Dan beliau melarangnya. Malik berkata; "Saya bertanya 
kepada Zaid bin Aslam, apakah al ghubaira itu? Maka dia menjawab; "Itu adalah 
Al Uskarkah (perasan padi) ". 


-r ’ 


EATR ERE ET ERT ELERTE 


EA A GA gia ISBN A l O A 


| 


1333. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa minum 
arak di dunia kemudian tidak bertaubat, maka akan diharamkan baginya 
untuk meminumnya di akhirat." 


461 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


05. Himpunan pengetahuan pengharaman khamar 


PERE ENT ERRETO a AI SIS 


PG Aa KIE Ia Jos Se SIA AE GA IS, AR sz 
nis d da us F G6 Gasa Wi sha e G d ae ai 
Éi fo ó jeg i JUS Gas AK ga a aig ala AI de 1 Jus 


PE g e 


Ged G GAS G3 all JA A3 WS G EEE 


1334. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
Ibnu Wa'lah Al Mishri ia bertanya kepada Abdullah bin 'Abbas tentang perasan 
buah anggur. Abdullah bin 'Abbas menjawab; “Pernah seorang pemuda 
memberi hadiah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam segelas arak, 
kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya; “Tidakkah 
kamu tahu bahwa Allah telah mengharamkannya." Dia menjawab; "Tidak." 
Lalu laki-laki itu menyembunyikan wadah itu di sampingnya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Kenapa engkau menyembunyikannya?" 
Dia menjawab; "Saya menyuruhnya untuk menjualnya." Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya apa yang telah 
diharamkan untuk diminum maka diharamkan untuk dijual, " pemuda itu 
lalu membuka dua wadahnya dan membuang apa yang ada di dalamnya. 


a ge os 


Beliti le Ga Sai 
JB Gas PEE PAA AE E AE A 


1335. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah dari Anas bin Malik berkata; "Aku menyuguhkan air minum dari perasan 
kurma muda dan kurma matang kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah, Abu Thalhah 
Al Anshari dan Ubay bin Ka'ab." Anas berkata; "Maka datang seseorang dan 
mengatakan bahwa arak telah diharamkan, Abu Thalhah berkata; "Wahai Anas, 
berdiri dan hancurkanlah bejana-bejana ini." Anas berkata; "Maka aku berdiri 
menuju gentong milik kami dan memukulnya dari bagian bawahnya sampai 
pecah." 


462 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


6 SA TES sia 
A ab aa JS st IP SIN at on Ha ai BA 


- 
Sae na er AF Ia 
+e 


Í J igis Si yae aab pi b Jia a PEN a JG E Ga i 


- 
pn 


je ias Ga i jel S Å Tn aa KE Just dag Wala aan 3 Ha 
Sema jala FA 


1336. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Daud bin Al Hushain dari 
Wagid bin 'Amru bin Sa'ad bin Mu'adz ia mengabarkan kepadanya, dari Mahmud 
bin Labid Al Anshari bahwa ketika Umar bin Khattab tiba di Syam, penduduk 
Syam mengeluh kepadanya tentang wabah penyakit yang semakin dahsyat. 
Mereka berkata: "Tidak ada yang menyembuhkan kita kecuali dengan minum air 
ini." Umar berkata: "Minumlah madu ini." Mereka menjawab: "Madu ini tidak 
manjur." Lalu ada seorang yang terkena wabah berkata, "Bisakah kita membuat 
dari minuman ini sesuatu yang tidak memabukkan?" 'Umar bin Khattab 
menjawab: "Ya." Mereka memasaknya hingga habis dua pertiganya dan tersisa 
sepertiganya, lalu mereka membawanya kepada Umar. Umar memasukkan 
jarinya dan mengangkat tangannya diikuti dengan lengketannya. Kemudian dia 
berkata: "Arak ini seperti halnya minyak unta." Maka Umar menyuruh mereka 
meminumnya." Ubadah bin Shamit berkata kepadanya: "Demi Allah, engkau 
telah menghalalkannya." Umar menjawab: "Sekali-kali tidak. Demi Allah, Ya Allah, 
sungguh aku tidak menghalalkan untuk mereka apa yang telah Engkau haramkan 
dan tidak mengharamkan untuk mereka sesuatu yang telah Engkau halalkan." 


GI ghali Jal Io TE SE yA aa JP BUS Mn IE aie 
SIS GA AI JUS Aa GA ah YEN ARI A 
3 Laga Ol Alah VII SY GE Ie a a SA plak AI Agil 


” 9 mor 
+ 


GUAI JAE Iya ory 3 SI BI Lag pond V3 ge 


1337. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa beberapa orang dari penduduk Irag berkata kepadanya: "Wahai Abu 
Abdurrahman, kami membeli buah kurma dan anggur lalu kami memerasnya 
menjadi semacam arak dan kami menjualnya." Abdullah bin Umar berkata: 
"Saya persaksikan kalian kepada Allah, malaikat-malaikatNya dan siapa 
saja yang mendengar dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya aku 
tidak pernah menyuruh kalian untuk menjual, atau membelinya, atau 
memerasnya, atau meminumnya, ataupun menyuguhkannya untuk orang 
lain, karena itu adalah perbuatan setan yang najid." 


463 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


30. Tebusan 
01. Masalah DIYAT 


SA Bol data 3 A33 op syaa Da ale AMI a Jang A5 Sa SESI 


A t . KE Aa wr 2. . ; (-} 9x #0. ; A oF o . s H o Ze 
KASN Gg DA E a 33 pY e Dh Cas gal ISI T d3 pY Ge Sl 
aos Ea 


IN SIKA Lao amol $ G5 5 3 04 JJ 83 5 3 o3 aa 35 3, 4 07 ya G3 Ya 
PERMAI Call G9 PI e 


1338. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu 
Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari Bapaknya bahwa surat yang di 
tulis Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam untuk 'Amru bin Hazm tentang 
diyat, bahwa: pada setiap jiwa seratus ekor unta, pada bagian hidung jika retak 
atau terputus, diyatnya seratus ekor unta, pada bagian luka kepala maka 
sepertiga diyat, dan untuk luka dalam juga sepertiga, pada bagian mata lima 
puluh ekor, pada tangan lima puluh, dan kaki juga lima puluh. Untuk setiap jari- 
jarinya sepuluh ekor unta, untuk gigi dan luka yang kelihatan tulangnya masing- 
masing lima ekor unta." 


02. Diyat karena kesengajaan dan pelanggaran orang sinting 


20 Z al z Bot o7 Zy ory, MAIK PA 2 or 0 Rir 
Eh ieg A D IS) adl D 3 Jaa OS oli l ol G e ae 


PAN 
PLAN 


BA Daan Mena T aan AA Te TON 
ALA STAY PA aa OI TAS KAI OA Sah Oa ASI PI PL 


1339. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik bahwa Ibnu Syihab 
berkata: tentang diyat pembunuhan yang di sengaja, "Jika terbunuh maka 
dua puluh lima ekor bintu makhadl, dua puluh lima ekor bintu labun, dua 
puluh lima ekor higgah dan dua puluh lima ekor jad'ah." 


aa ana $ o ge g - -<é - A 20 1 or zE > o 07 0o77 - 0” er 
Gua al oo Kakan IS LAB pe Ol aman A A BA 
of 3 “4 an 20 p 


aao 305 qo Log azao ond Go SA E E a EE. 
Po de o Dp Aa A5 Yg asl Ol SI a g 


0. 


A 
La 


1340. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa 
Marwan bin Al Hakam menulis surat kepada Mu'awiyah bin Abu Sufyan, bahwa 
pernah dihadapkan kepada orang gila yang telah membunuh seseorang. 
Maka Mu'awiyah menjawab; "Ikatlah dia dan jangan engkau balas semisal 
dengan perbuatannya, karena orang gila itu tidak boleh diqishas." 


464 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


03. Diyat karena ketidaksengajaan 


SE BA oy IA ng ia 


FE J DG Gji Tt Ga JES AE BP Pa daa 

m A EE EE ÁL gái Ha S3 sa SESI 
HU JB Insani E gä paha MEA 35 ih as EEE Si Sa PAN 
Sea 


1341. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari 'Iraq 
bin Malik dan Sulaiman bin Yasar bahwa seseorang dari Bani Said bin Laits 
mengendarai kuda lalu menginjak jari seseorang dari Juhainah hingga terputus 
dan mati. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada para terdakwa; 'Apakah 
kalian mau bersumpah atas nama Allah limapuluh kali, bahwa dia tidak mati 
karenanya? ' mereka menolak dan merasa berat." Kemudian Umar bertanya 
kepada yang lainnya; 'Maukah kalian bersumpah? ' merekapun enggan. 
Kemudian Umar bin Khattab memutuskan agar membayar setengah diyat atas 
orang-orang Bani Said. Malik berkata; "Bukanlah seperti ini pendapat kami." 


s ær i 


ójá PE AI AE Il Rasa US Gp Okay cola Gal Si elu 3 P 
Ús Daisy (S3 0 Dl Opi a baris) PE Eh bahas et e 


Zez 


KLS Oni) 


1342. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa Ibnu Syihab dan Sulaiman 
bin Yasar dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman mereka mengatakan bahwa diyat 
pembunuhan karena kesalahan adalah dua puluh ekor bintu makhadil, dua 
puluh ekor bintu labun, dua puluh ekor ibnu labun jantan, dua puluh 
higgah dan dua puluh ekor jad'ah." 


04. Diyat wanita 

ASI GLS Jai SE SI ea oy mn GE ana PARA 

DAS Gia, as sg KS gang es Gaol DÄ edi II JAN 
JŠ Fo BELA Dn PG OB Nb au IE gila, 


PA ie Pamen PA TEN 


Lg Il 25 Sen 3 JI GÍ GUS pis 55 SA JG YEN Tia Ga Heat dy SSE 
S6 GUS ES BB eLa gäl SIB Ad GP Kia Kai LIA SAI Sg) 


JI JAS la 3 at 


465 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1343. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Sa'id bin Musayyab berkata; "Seorang wanita membayar atas laki-laki dengan 
sepertiga diyat, jari dengan jari, gigi dengan gigi, luka yang sampai 
kelihatan tulangnya dengan luka yang sama, dan tulang yang pecah dengan 
tulang yang pecah." Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab telah 
sampai kepadanya dari 'Urwah bin Az Zubair bahwa keduanya berpendapat 
seperti pendapat Sa'id bin Musayyab tentang perempuan yang membayar 
sepertiga diyat atas laki-laki, jika telah sampai sepertiga diyat laki-laki maka naik 
menjadi setengahnya. Malik berkata; "Tafsiran hal itu bahwa perempuan itu 
membayar diyat pada luka yang hingga terlihat tulangnya, atau pada luka yang 
menyebabkan tulangnya pecah, atau luka-luka yang tidak sampai menembus 
tulang kepala atau perut, atau yang semisalnya, maka masih dalam sepertiga 
diyat lebih, jika telah melebihinya maka membayar setengah dari diyat laki-laki." 


z ia oai i JAN a a is A Gl Ron Í u IS, 


s0 a z3 


a E Ji odi an Ji ala Si 


1344. Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa dia telah mendengar Ibnu 
Syihab berkata; "Merupakan sunnah bahwa seorang laki-laki jika melukai 
isterinya maka dia harus membayar diyat seharga luka tersebut, namun ia 
tidak diqishash." 


05. Diyat janin 

A GE BE Keran tan gf GE Ga oi GE Na aa gie 
G Jpg ad Sa GS Ba SAS alis DG J Sa al ol ap 

BA a TE LES r E Ade Wi 2 

1345. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah berkata, "Dua orang 
wanita dari Hudzail saling melempar, hingga salah satu dari mereka 
membunuh janin yang ada dalam perut lawannya. Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan agar orang yang membunuh janin 


tersebut membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan yang 
harganya mahal (sepuluh kali dari nilai diyat) ." 


Ju pÍ IS LE ga gÅ Jina Patih Al ps ajib odid 


Ig KIE AN Ko AI Jain JUS jes WS jig HA T; SES V3 ST, o 
SAI o5 $a 6 $ 


466 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1346. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam memutuskan 
perkara janin yang dibunuh diperut ibunya dengan membebaskan seorang 
budak laki-laki atau perempuan. Kemudian terdakwa berkata; "Bagaimana 
mungkin aku didenda karena membunuh sesuatu yang belum makan, 
minum, bicara atau menangis saat lahir?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Orang ini adalah kawannya dukun." 


I 


S Ga Os BIA BSA gia S6 SI AN ae si » Ba GE WU SE S3, 
SEN Aiu 31 Una du a AN a a béa 


1347. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman berkata; "Al Ghurrah dihargai antara lima puluh dinar atau 
enam ratus dirham, dan diyatnya perempuan merdeka adalah lima ratus 
dinar atau enam ribu dirham." 


06. Diyat sempurna 


153 II GERAM 3 Jaka A op aa SE Aa ol GE NU SE JA Gila 


ASIN GD Kpd Kind da BEN 


1348. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id 
bin Musayyab Bahwasanya ia berkata tentang diyat dua bibir, "Diatnya 
adalah diyat yang sempurna, jika dipotong bawahnya saja maka membayar 
sepertiga diyat. 


BA IE maa HE GE YEN SE oa SA IU Sau ae HL gia 
S i bo Hi Gal 13 C3 Ta Pa EA AI oa 


1349. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dia bertanya kepada Ibnu 
Syihab tentang seorang laki-laki buta mencongkel mata orang lain. Ibnu Syihab 
berkata: "Jika yang di congkel ingin membalasnya maka itu adalah haknya, 
jika dia ingin agar dibayar dengan diyat maka diyatnya adalah seribu dinar 
atau duabelas ribu dirham." 


07. Diyat mata sehingga mengakibatkan kebutaan 


0. F On OT or -07 0 


3 Jai IE co G3 PK GE aan ERAON Ga 
La lo Siab K SI ya 


a 
* 


467 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1350. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Sulaiman bin Yasar bahwa Zaid bin Tsabit berkata tentang mata yang tidak 
dapat melihat setelah dilukai, "Diyatnya seratus Dinar." 


08. Diyat yang mengakibatkan cedera 

j Bang G i JUS 33 MA AK au BE Ea, 

aa JAS Gis MEN U GUE GGS TI oa AI ad nas Jl apii 
a Dki LA Ga IS al d Img 


1351. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id 
Bahwasanya ia telah mendengar Sulaiman bin Yasar berkata, "Sesungguhnya 
Mudlihah pada wajah diatnya sama dengan mudlihah yang ada pada 
kepala, kecuali jika terlalu parah hingga membuat cela pada wajah maka 
diatnya ditambah ditambah sekitar setengah diyat pada luka di kepala, 
sehingga diyatnya menjadi tujuh puluh lima dinar." 


09. Menurut kami pada luka Munagilah, maka dendanya adalah lima 
belasfaridlah 


SP IR 3 a 
1352. sungguh Ibnu Syihab berkata, "Tidak ada balasan pada luka yang dalam." 


10. Jika luka menembus tulang otak 


A 
o a . Ze IA zZ ams Ss. o 2. or r o o or - 0r” or E 
Pg “ . + ” ” .. 
pas À b E JU Gi a Uya esa au IP MA BINI 
Zu . a a 0... en * r 
z - - - - ... 
zo 
-o$ 


A Pu r 0, r - Zaz E Aa AEE EA o 
A5 Gp SW aa all M3 JAS SA (paka as ja 


1353. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Sa'id bin Musayyab berkata: "Setiap luka yang ada pada anggota badan, maka 
diatnya adalah sepertiga diat anggota badan tersebut." Telah menceritakan 
kepadaku Malik berkata, " Ibnu Syihab tidak berpendapat demikian." 


11. Aku tidak mengetahui (adanya ijma') tentang tebusan pada luka yangada 
pada anggota badan, tetapi... 


aa aA o -2f oi -09 J PE zE -9z o z £ o Ke, 0 Depa Lo 33 
dad ye SL Pa Gp D Aa Ol yA aa Gl 03 iag IS IOS SPA 


1354. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman bahwa Abdullah bin Az Zubair membalas luka yang 
menyebabkan pecahnya tulang." 


468 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


12. Diyat jari-jemari 

ds en ee La en 
t sis Jus fi igal 

PT ga 5 yj site 


- 


- 
A ” 
an -Z7 “3 o G-0 “3 93 


c ai a DSN Ya 
f Sel G SAN 2 Ne KA Ja an jas 


1355. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman berkata: "Aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab: 'Berapa diyat 
untuk jari seorang wanita? ' Dia menjawab: "Sepuluh ekor unta." Saya 
bertanya lagi: "Berapa untuk dua jari?" dia menjawab: "Dua puluh ekor unta." 
Saya bertanya lagi: "Berapa untuk tiga jari?" dia menjawab: "Tiga puluh ekor 
unta." Saya bertanya: "Berapa untuk empat jari?" dia menjawab, "Dua puluh 
ekor unta?" Aku bertanya: "Bagaimana jika semakin besar lukanya dan 
parah sakitnya, apakah berkurang diyatnya, " Sa'id bertanya: "Apakah kamu 
orang Irag?" Aku menjawab: "Tidak, tapi aku hanyalah seorang 'alim yang ingin 
mencari kepastian dan seorang bodoh yang ingin belajar." Said berkata: "Itu 
adalah sunnah, Wahai anak saudaraku." 


13. Seluk beluk diyat gigi 
IS dy Pal a a GE Aa op 25 IP A SA 
HE JAN 33 YEAR 35 KE aa d MEI H3 at Ol GBI 


1356. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 
Muslim bin Jundub dari Aslam bekas budak Umar bin Khattab, bahwa Umar bin 
Khattab memutuskan untuk diyat gigi geraham dengan seekor unta, diyat 
tulang selangka dengan seekor unta dan diyat tulang rusuk dengan seekor 
unta. 


Ip Jas FE A JA aii Gi Ta aa ya oi GA GE AA YP SS 
ea h G Da d G KA oih pi pt ve GAN 


peta “4 


Se slab a oy JA A3 AKN AL a JB Ha 
Sala sia Ks iga SAN AS Oppa ya Lala Bg el iei ya 


1357. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa 
ia mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, " Umar bin Khattab memutuskan 
dalam perkara diyat gigi geraham dengan seekor unta seekor unta. 
Sedangkan Mu'awiyah bin Abu Sufyan memutuskan dengan lima ekor unta 


469 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


lima ekor unta." Sa'id bin Musayyab berkata; "Diyat berkurang dalam putusan 
Umar bin Khattab dan bertambah dalam putusan Mu'awiyah, jika aku yang 
memutuskan maka akan aku jadikan untuk diyat gigi geraham dua ekor unta dua 
ekor unta. Diyat tersebut adalah sama dan setiap mujtahid akan mendapatkan 
pahala." 


seat i, js A GÉ GE NG GE AT, 


z 


GG Pegi A SIA ang ga A SIA a 


1358. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Sa'id bin Musayyab ia berkata; "Jika semua gigi yang ada terkena sampai 
menghitam maka diyatnya sempurna, jika gigi tersebut rontok setelah 
menghitam maka diyatnya juga sempurna." 


14. Hal-hal yang harus diketahui masalah diyat gigi 


an9 f 355 vwar 


SEN ST GI a PARER MU IE EA Bas, 
SR JS gal g u DUS Ge op BI KE dl 3 Boa 


” A" A 


JI aii GA Jus ÉE up MN ae II IA GA JÉ BI Ie OMA Ab oat 


7> £ 


20. 


A BI Ip HN LE JS ob Jia 


1359. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Daud bin Al Hushain 
dari Abu Ghathafan bin Tharif Al Muri Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, 
bahwa Marwan bin Hakam mengutusnya kepada Abdullah bin "Abbas, untuk 
menanyakan diyat gigi geraham. Lalu Abdullah bin Abbas menjawab, "Diyatnya 
adalah lima ekor unta." Abu Ghathafan berkata: "Lalu Marwan kembali 
menyuruhku menmui Abdullah bin Abbas untuk menanyakan: "Apakah engkau 
menyamakan antara mulut bagian depan dengan diyat gigi geraham? ' Abdullah 
bin Abbas menjawab: "Jika engkau tidak membandingkan (melogikanya) selain 
dengan jari jemari, maka diyatnya pun sama." 


JAR 3 JKN 35 aa SS Paan 


PA A8 ga 


1360. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah 
dari Bapaknya bahwasanya ia menyamakan diyat semua gigi-gigi dan tidak 
melebihkan antara satu dengan yang lain." 


470 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


15. Diyat ahli dzimmah 


m a s, Du 3 a r ee 50 1 OT zF B o o o7 Ian AN o7 Tan 
Si Foo Jy OS yag Co Oles Ol aa op EP Nb ES Ba 


1361. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa 
Sulaiman bin Yasar berkata: "Diyat bagi orang Majusi adalah delapan ratus 
dirham." 


16. Yang mewajibkan denda bagi harta khusus seseorang 
Sui E ud Ji OS Di dal HE TPS op plia HE Ill GE EL as 


” 
240. Oo (-) ” a” 


1362. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah 
dari Bapaknya berkata; "Al Aqilah tidak wajib membayar diat pada 
pembunuhan sengaja, tetapi mereka hanya membayar pada pembunuhan 
karena kesalahan." 

b 3 JE J USA SIN ea JG SI Ga oil GB NG A 
SIS Ja ai oy GÉ E G GE gA i y WA SET, aadi ga 
1363. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab berkata; 
"Sudah menjadi sesuatu yang lazim (dalam sunnah) bahwa Al Agilah tidak 
terbebani oleh diat pembunuhan yang disengaja, kecuali jika bersedia." 
Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id seperti hadits 
tersebut. 


17. Warisan denda dan menaikkan jumlah denda 


ie GÉ Ia $e JUS Aa ES i 
ái $o ái Inai á ES JUS BSI G Ip IKAN PUS gak BIAN Ja Als 
AGAN YES ABI 33 JET JUS Weh To Ie GGA GANGA Sg Sl lag aa 


Pd 
roS 20 z 


SG era 


1364. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa 
Umar bin Khattab menyerukan kepada orang-orang di Mina; "Barangsiapa 
memiliki ilmu tentang diyat agar mengabariku." Lalu Dlahak bin Sufyan Al Kilabi 
berdiri dan berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menulis 
untukku agar aku memberikan warisan kepada isteri Asyyam Adi Dlibabi 


471 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


dari diyat suaminya." Umar bin Khattab berkata kepadanya; "Kalau begitu 
masuklah ke dalam tenda hingga aku menemuimu." Ketika Umar bin Khattab 
turun, Dlahak pun mengabarkan hal itu hingga Umar bin Al Khattab memberi 
putusan dengan apa yang disampaikan olehnya. Ibnu Syihab berkata; 
"Pembunuhan terhadap Asyyam terjadi karena kesalahan." 


-” 
I -Z 
- - 


3 3 3 0 a a Ta zF na o or 90. - o „0l 0 pr Ri- 

a Jla aa y oe Aag ol gaai op eE GE daam o JA PL i y 
o mr? WES LAA 30 Ana - z7 z -3 0o 2 . -2T Ir r -fz „953 aro Tzar 
FS IS piar o ilga paid DLS aaa 3 G3 aS Lob idb dial i 
or 85 Zs Z PRS” 9 ð 2 aaa a D ARA SA 
ELIE al a Tila) Garis SL ska E is gas a J su MBA 


r 
Z o 


aai Kis i; i E pil ai g KE oi H5 ya aÍ pá 3 


o a g edb A os z UEA Mari 


Jó Ig KAS TI Ño AN Jaya s gé uig P JB giii Lc Sel JB 5 AS 


1365. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Amru bin 
Syu'aib bahwa seorang laki-laki dari Bani Mudlij yang bernama Qatadah 
melempar anaknya dengan pedang hingga mengenai kakinya. Darah mengalir 
dari lukanya hingga menyebabkan kematiannya. Kemudian Suragah bin Ju'syam 
menemui Umar bin Khattab dan mengabarkan hal tersebut. Umar berkata: 
"Kumpulkanlah seratus dua puluh unta di air Gudaid hingga aku 
menemuimu." Ketika Umar menemuinya, Umar langsung mengambil dari 
unta-unta itu tersebut: tiga puluh ekor higgah, tiga puluh ekor jadz'ah dan 
empat puluh khalifah. Kemudian ia bertanya: "Di mana saudara orang yang 
terbunuh?" Suragah menjawab: "Di sini." "Umar bin Khattab berkata: "Ambillah 
unta-unta ini. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Orang yang membunuh tidak mendapatkan apa-apa." 


18. Said Ibnul Musayyab dan Sulaiman bin Yasar ditanya: "Apakah diatpada bulan 
haram harus diperberat?' 


ing tacsi d Ja pai aa o PE GE ana o GÉ oE G i y 


Jus 2 BAPA ang ats g6 iei yaaa g hao RK an g 
ee hu $s Gii at BRIM 
J ia pi iy KANE 


1366. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Urwah bin 
Zubair berkata; Seorang laki-laki Anshar yang bernama Uhaihah bin Al Julah 
mempunyai paman yang umurnya masih muda, bahkan lebih muda di dirinya. 
Dan paman kecilnya tersebut hidup bersama-sama paman-paman dari keluarga 
ibunya. Lalu Uhaihah menjemput dan membunuhnya. Para paman dari pihak ibu 
berkata; "Kami dulu yang mengurusinya sejak kecil, dan ketika dia tumbuh besar 


472 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


dan dewasa, Uhaihah mengambilnya dari kami secara paksa." 'Urwah berkata; 
"Maka dari itu, seorang pembunuh tidak mewarisi harta orang yang 
dibunuhnya." 


19. Himpunan pengetahuan masalah diyat (denda) 


PI IN AA ara Ji Tag alan ja dn Ia Siska dl 


1367. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id 
bin Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pencideraan terhadap 
binatang tidak dikenakan denda, (pengrusakan terhadap) sumur juga tidak 
dikenakan denda, (pengrusakan) barang tambang juga tidak dikenakan 
denda, dan dalam (pengrusakan) harta karun (dikenakan denda) 
seperlima." Malik berkata: "Penjelasan arti jubar adalah tidak ada diyat di 
dalamnya." 


20. Pengkhianatan dan sihir 
AP SA -9 „r? zf Ss. o - or - o „0T 07 . 0 07 Zaz 
JE oL G3 TAS ol oal o gta E ata e a E Mba E A Ag 


DA 
A 


” ” ” 
AE maba Jalla IS Ia a gl Tah sis 
- z v æ 2. rA + 2 + 


1368. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Sa'id bin Musayyab bahwa Umar bin Khattab membunuh lima atau tujuh 
orang, sebab mereka telah membunuh seorang laki-laki dengan tipu 
muslihat. Umar berkata; “Seandainya (seluruh) penduduk Shan'a 
berkomplot melakukannya, niscaya aku akan membunuh mereka 
semuanya." 


1369. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin 
Abdurrahman bin Sa'ad bin Zararah telah sampai kepadanya, bahwa Hafsah, 
isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membunuh seorang budak 
wanitanya yang telah menyihirnya, padahal sebelum itu ia pernah 
menjanjikannya untuk merdeka jika ia (Hafshah) telah meninggal. Namun 
Hafshah tetap memerintahkannya hingga budak itu pun dibunuh." 


473 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


21. Kewajiban dalam pembunuhan sengaja (terencana) 


d0. F sn aa o Ss” To- o r 0.23 0. -_ 07 -9x anr 
a AUI LE 3 IS LAS Jy a oy ps GE G GE au 
TS y 


Lau Aj Alis Lau AB J5 Uya a JA Op Sbi Ola 


1370. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Umar bin Husain 
mantan budak Aisyah binti Qudamah, bahwa Abdul Malik bin Marwan 
memberi (wewenang) wali korban pembunuhan yang dilakukan dengan 
tongkat, untuk membunuhnya (si pelaku) dengan tongkat sebagai 
balasan." 


22. Diyat saibah dan pencideraannya 

Gii aa iii LG o Si ge SE a , 

sa Ta His a IYA Tg ye Se Da 

IS AFE 2553 Su Kz JB S| NS E 
E ea al a aku 3 SN 


1371. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Az Zinad dari 
Sulaiman bin Yasar bahwa seorang budak telah dibebaskan oleh beberapa orang 
yang berhaji. Lalu dia membunuh seorang anak dari Bani 'A idz. Kemudian 
bapak laki-laki korban pembunuhan itu menemui Umar bin Khattab meminta 
diyat anaknya. Umar berkata: "Tidak ada diyat untuknya." Orang tua korban itu 
berkata, "Bagaimana pendapatmu jika anakku yang membunuhnya?" Umar 
berkata: "Kalau begitu, kalianlah yang harus mengeluarkan diyatnya." "Umar bin 
Khattab berkata: "Kalau begitu, ini seperti ular berbisa, jika dibiarkan akan 
menelan, jika dibunuh akan membalas." 


31. Gussamah 

O1. Keluarga korban mengawal mulai gussamah 
IE BR TIME Ma Bd an pa il 
Sendi YA ALE Ban ot Ia HA i ora 
PRA A PALA PN 

SW SIB Kai 3 Sai Ai IS ai ab 

KAOS ga gi Pe Kal A aa mua 
a DES DLP AKB BAM Lay FS SS Ola da Aa Si 


” Aw 


EA úl; Kena a Ga ni JAS 


474 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Ad Ai IE MIS du a 
JÓ Y J a BS GAE E KA Da da ala 
mie Ia a Sd San a Sgp A HSE 


” 
or 9x - zo o- &, « Go, 


JÓ AGYA 6 Gie a Si Je JG gal ade SI F3 BE Lilo al éa 
AA pa yil MU 


1372. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Laila bin Abdullah 
bin Abdurrahman bin Sahl dari Sahl bin Abu Hatsmah bahwa ada beberapa 
orang petinggi kaumnya mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Sahl dan 
Muhayyishah berangkat ke Khaibar karena sebab kesengsaraan yang menimpa 
mereka. Lalu seseorang menemui Muhayyishah dan mengabarkan bahwa 
Abdullah bin Sahl telah dibunuh dan dibuang di samping sumur atau mata air. 
Muhayyishah kemudian menemui orang-orang Yahudi dan berkata; "Demi Allah, 
kalianlah yang telah membunuhnya! " Mereka menjawab; "Demi Allah, kami tidak 
membunuhnya." Muhayyishah kemudian pergi mendatangi kaumnya, lantas dia 
mengabarkan perihal pembunuhan itu kepada mereka. Kemudian ia pergi 
bersama saudaranya, Huwaishah yang lebih besar darinya, dan Abdurrahman. 
Muhaiyishah lalu pergi untuk membicarakan hal itu, karena dialah yang di 
Khaibar. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Yang 
besar, yang besar! " -maksudnya orang yang umurnya lebih tua-. Akhirnya 
Huwaishah berbicara dan dibantu oleh Muhaiyishah. Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mereka membayar diat untuk saudara 
kalian, atau mereka mengumumkan perang." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian menulis surat kepada mereka tentang persoalan tersebut. 
Lalu orang-orang Yahudi membalas surat tersebut, "Demi Allah, kami tidak 
membunuhnya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada 
Huwaishah, Muhaiyishah dan Abdurrahman: "Apakah kalian mau bersumpah 
sehingga kalian berhak atas darah teman kalian, " Mereka menjawab; "Tidak." 
Beliau bertanya: "Apakah orang-orang Yahudi itu saja yang bersumpah untuk 
kalian?" Mereka menjawab; "Mereka itu bukan orang Islam." Akhirnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam membayar diyat dari harta beliau, dan beliau 
mengirimkan kepada mereka seratus unta sehingga mereka memasukkan ke 
rumah mereka. Sahl berkata; “Sampai ada seekor unta merah yang 
menendangku." Malik berkata; "Al Faqir adalah sumur." 


Py 


PESEE ai E E T AEE, 
a ai Bi aoe TEMA ozi a aata a Ben AR ana BA g AR 
Jh i MIL ae Jai el 3 Upi Job Jl agaa hg Sa 


” 


N 


La aé ái Sa gen Jy Ji Si AO ais Lah ith gh Jb ia pts 


” 
+ 


K K Éa e AN Ko i j JUS ai Ip BEI KA AEN E a 


x 


475 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sie áu Ya di jys RIS aa Ki a 
545 Í Án Jya G LI gi Ll Sun ah Ora A Ia 
P Ui a Sip KA Dag KA IN Aa 
AN Ie NAS 3 J3 TB san S BS BIN ES Mp3 


“ 
” Br) 


KERANA ahe AI fo 


1373. Yahya berkata: dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar bahwa 
ia mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Sahl Al Anshari dan 
Muhaiyishah bin Mas'ud berangkat ke khaibar, mereka berpisah untuk 
memenuhi kebutuhan masing-masing. Hingga akhirnya Abdullah bin Sahl 
dibunuh oleh seseorang. Maka datanglah Muhayyishah (ke Madinah), lalu ia 
bersama saudaranya Huwayyishah dan 'Abdurrahman bin Sahl menghadap Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Abdurrahman karena merasa sebagai saudara 
korban, ia pun memulai pembicaraan. Tetapi Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam kemudian bersabda: "Yang besar, yang besar." Lalu Huwaishah dan 
Muhaiyishah menceritakan kejadian yang menimpa Abdullah bin Sahl. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada mereka: "Maukah kalian bersumpah 
lima puluh kali dan kalian berhak atas darah teman kalian?" Mereka menjawab: 
"Wahai Rasulullah, kami tidak menyaksikannya dan juga tidak hadir ketika itu." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya lagi: "Apakah orang-orang 
Yahudi akan berlepas diri dari kalian dengan bersumpah lima puluh kali! " 
Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, bagaimana kami menerima sumpah kaum 
kafir?" Yahya bin Said berkata: "Lalu lalu Busyair bin Yasar mengatakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membayarkan diyat dari harta beliau." 


32. Lain-lain 


01. Doa untuk Madinah dan penduduknya 


or g Pe PA Oa NE £ o s o- o grop 0 Z Ver LZ or 0. Ra 
e g” 


KERA A A Ea 
Kadi Jal gag aniis el $ 


1374. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya berkata; telah 
menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah Al 
Anshari dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berdoa: "Ya Allah, berkahilah mereka dalam timbangan-timbangan mereka, 
berkahilah sha' dan mud mereka." yaitu penduduk Madinah. 


PE 


z Pa Hina - £ o Ora or 2 or 7 E 
PAN E dol oe Ie o de oe AG e gt aa 


AS fo AI Ja ASN ISI iag ade i Do D Jami Ay a t a GSi 15) 


“ 
Zs 
5 


MEI GÉ JB A 


476 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


per 


asi or EAA 365 SI, dis Iis ef Dis abs: IS Kamp Si LI g2 


5 
- 
. - ad 


SEN B3 daan A3 ada ASI yA A3 Kata Aing ISI a DES La Jia Load 


D D. 
- 


1375. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih 
dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata: "Dahulu jika orang-orang melihat awal 
musim buah, mereka membawanya kepada Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya, beliau 
berdoa: "Ya Allah, berkahilah buah-buah kami, berkahilah Madinah kami, 
berkahilah kami dalam takaran kami dan berkahilah kami dalam mud kami. Ya 
Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. 
Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan Nabi-mu. Ibrahim berdoa kepada-Mu 
untuk Makkah dan aku berdoa kepada-Mu untuk Madinah seperti apa yang dia 
doakan untuk Makkah." Kemudian beliau mendoakan seorang anak yang paling 
kecil yang beliau lihat, lalu beliau memberi anak itu dari buah tersebut. 


02. Bertempat 2. di Madinah dan mengungsi darinya 


DR Ip ae NA og AE Ah oi GE NG E gA gii 


A o- 30-52 


Ba la dai sirna. Maung BAN Í aai 


Sa 33 MI E a PE MEA SI 
Ji Sia ga A a Lea Sý si 


KAA ay gé 3 Uni DES 


1376. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Gathan bin Wahb bin 
'Umair bin Al Ajda' bahwa Yuhannas mantan budak Zubair bin Awwam 
mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah duduk di samping Abdullah bin 
Umar ketika terjadi fitnah, kemudian budak wanitanya datang dan mengucapkan 
salam kepadanya. Setelah itu budak tersebut berkata, "Aku ingin keluar wahai 
Abu Abdurrahman, waktu kini sudah semakin berat dan sulit bagi kami." 
Abdullah bin Umar berkata kepadanya: "Duduklah bodoh, aku telah mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang bersabar 
atas besar dan kerasnya (kehidupan di Madinah), kecuali saya akan memberinya 
syafa'at atau saksi pada Hari Kiamat'." 


: Pai ajai A, 
Aa dja se Kau des g 2 DE i Ban 


TE iag a g ALA 


477 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Wi Ii JUS SNI Cs 36 ex ii JB SGP gas si 
Gab Ag GES IS HS aa US) Ag ala 


1377. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin Al 
Munkadir dari Jabir bin Abdullah berkata: seorang badui membaiat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam atas Islam, lalu orang badui itu terkena demam di 
Madinah. Badui itu kemudian menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
dan berkata: "Ya Rasulullah, batalkanlah baiatku." Namun Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menolaknya. Badui itu mendatangi beliau lagi dan berkata: 
"Batalkanlah baiatku." Beliau tetap menolaknya. Maka pergilah orang badui itu, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Sesungguhnya Madinah 
ini seperti al kir; menghilangkan kotorannya dan meninggalkan aroma 
semerbaknya." 


Í 


6 
Ad ai BE batal Ii Tip AT TN ba AI Ig Eat Jaa GA 
ma ES SU A5 ioual a 


ana Jah E RTE 


1378. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id ia berkata; Aku 
mendengar Abu Al Hubab Sa'id bin Yasar berkata; Aku mendengar Abu Hurairah 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku 
diperintahkan (untuk mendiami) sebuah kampung yang mencakup desa-desa 
lain, mereka menyebutnya Yatsrib, ia adalah kota yang akan menyingkirkan 
orang-orang sebagaimana al kir menghilangkan kotoran besi." 


o” æ 3 


AJÍ Maa TEARS a 

pe 2 d1 si N Ks LE aali è A = 
1379. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang 


keluar dari Madinah karena membencinya, kecuali Allah akan menggantikan bagi 
(Madinah) yang lebih baik dari orang tersebut." 


jab f o OGA EA o ÓE GE aa GE GIE o plia SE NG $E y 
GAES ais BP JUS AN ga Jas ds a di Ga di Ja dama JB 
pay a is Sa 8 Pd GE oady KAI Sa Gada 
23 Gb Gali al x 55 ala gé S a a iaag MEI gas a G5 

PEAN E a aan 


478 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1380. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya 
dari Abdullah bin Az-Zubair dari Sufyan bin Abu Zuhair berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Negeri Yaman akan 
ditaklukkan lalu datanglah suatu kaum kepada mereka, mengusir penduduknya, 
dan pergilah mereka dengan keluarga-keluarga mereka bersama orang-orang 
yang mengikutinya padahal Madinah lebih baik bagi mereka jika saja mereka 
tahu. Negeri Syam akan ditaklukkan lalu datanglah suatu kaum kepada mereka, 
mengusir penduduknya, dan pergilah mereka dengan keluarga-keluarga mereka 
bersama orang-orang yang mengikutinya, padahal Madinah lebih baik bagi 
mereka andai mereka tahu. Negeri Iraq akan ditaklukkan, lalu datanglah suatu 
kaum kepada mereka, mengusir penduduknya, dan pergilah mereka dengan 
keluarga-keluarga mereka bersama orang-orang yang mengikutinya, padahal 
Madinah lebih baik bagi mereka andai mereka tahu." 


P 
& æ 
|; 


IA Á GE ÉE GE ae o GE G GE Ea, 
Ja SE SAR SAN i K G GS SEL ai G iaaah GGS Je Pig 
Spa JG SPI SIS JUAN SA Sale AU s G I A Bea ayla 
Eka jali 


é Wa Ga do áy ó 


1381. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Himas dari 
Pamannya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: "Sungguh Madinah akan di tinggalkan dengan segala apa yang terbaik 
di dalamnya hingga masuklah seekor anjing atau serigala. lalu hewan itu 
mengencingi pada sebagian tiang-tiang masjid atau mimbarnya." Para sahabat 
bertanya: "Wahai Rasulullah, untuk siapakah buah-buahan pada masa itu?" 
Beliau bersabda: "Untuk burung-burung dan hewan buas." 


03. Kesucian Madinah 


SN Ia AN Jani SN SL a SEN Ih ri SE NG GE AS 


G asi US 53 Kap SI MN Lb KA Ta a JUS SN JS Ag ala 
GN H0 


1382. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari 'Amru mantan budak 
Al Muthallib, dari Anas bin Malik berkata, "Saat gunung uhud terlihat oleh 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ini adalah gunung, yang 
dia mencintai kami dan kamipun mencintainya. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim 
telah mengharamkan Makkah, maka aku mengharamkan apa yang ada di antara 
dua gunungnya (Madinah) ." 


479 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


355.0 


jr mbk ah al GE sad Op ana 2 PA pl AG is, 


CL EN 33 a Ács ian ja Ipa Jo Eau A35 Kant SUN 


1383. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab dari Abu Hurairah berkata: "Seandainya aku melihat kijang (di padang 
rumput) sedang mencari makan di Madinah maka aku tidak akan membuatnya 
kabur, karena Rasulullah bersabda: 'Apa yang ada di antara dua gunungnya 
adalah Haram'." 


Jaa, ya 31 je A | ana A eat a 
53 Sa kia aag aE HI Tn da 


1384. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yunus bin Yusuf dari 'Atha bin 
Yasar dari Abu Ayub Al Anshari bahwasanya ia pernah mendapati beberapa anak 
yang menggiring dan mengusir seekor serigala." Malik berkata; "Aku tidak 
mengetahui kecuali Abu Hurairah mengatakan; 'Apakah ini dilakukan di wilayah 
haramnya (Madinah) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? ' 


04. Wabah Madinah 


raó G ee Gl eka IS IS sal IS Ge 3 pia 3 ML IE As, 


PAHA BE Ia As Ash Tas da A 
el S ji SIN BASA SI i gi OK ció diá KS Í% G3 GI KS oý 
f jáh Ta a AI 8) S 363 d3 da Ia Aii bydy aai g aah 
Jogis Jas A a Ga Js Jass ja H3 Jis ip DI Ssi Ga ga 

C5 IN JT iy KEB Ig IE HI TS AN ga Ci Eim LE SIG jus; LG 
dana jës uts a g ú yg a UI $a ES ionii II 
is Aig aé n Fo GP Gi AANE SI gen G3 GA gE ol J aiad 


s5 Ia Ki SAN Gan IS oii esh 3 jai SARA 
1385. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata: "Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal diserang panas." 
Aisyah berkata: "Lalu aku menemui keduanya. Aku berkata: "Wahai ayahku, 
bagaimana kabarmu? Wahai Bilal bagaimana kabarmu? "" dia menambahkan: 
"Jika Abu Bakar diserang demam, dia selalu berkata: 'Setiap jiwa bangun di pagi 


480 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


hari pada keluarganya, padahal kematian lebih dekat dari tali sandalnya.' Adapun 
Bilal jika sembuh dari demamnya, dia mengangkat suaranya dan berkata; 'Duhai, 
seandainya ada yang mendengarkan syairku, akankah aku tinggal malam ini di 
suatu lembah dan di sekelilingku pohon idkhir dan pohon jalil. Dan akankah aku 
mendatangi suatu hari, air Majinnah ataukah nampak bagiku Syamah dan Thafil." 
Aisyah berkata: "Aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
mengabarkan kepada beliau. Beliau lalu berdoa: "Ya Allah, jadikanlah kami cinta 
kepada Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah, atau lebihkan 
cinta kami padanya. Berkahilah kami dalam Sha' kami dan mud kami, dan 
pindahkanlah demamnya menuju Juhfah, " Malik berkata: telah menceritakan 
kepadaku Yahya bin Sa'id bahwa Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: Amir bin Fuhairah berkata: "Saya telah melihat kematian sebelum 
merasakannya, sesungguhnya kematian seorang pengecut adalah dari atasnya." 


P 
& æ 
E 


IS AI Jam JÓ JÓ Š SA A E piil É E o a GE G IE Ia, 


-2 3 or 


RT LN HET K3 Kaali oÍ fe aia ae HI 


1386. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nu'aim bin Abdullah Al 
Mujmir dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Di setiap lorong-lorong Madinah ada malaikat sehingga penyakit 
Tha'un tidak bisa masuk, begitu juga Dajjal." 


05. Yahudi diusir dari Madinah 


ba SE Da sh ph oa aa 


MN La Sgal ál GB E a A 
Sil Gaib ola Sy 23 Y Salah alas gf- 3 


1387. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Isma'il bin Abu Hakim bahwa ia 
pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata, "Salah satu sabda Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam yang terakhir adalah: "Semoga Allah membinasakan 
orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka 
sebagai masjid. Tidak akan ada dua agama di Tanah Arab." 


86 Goa (AA TI lag AE AI Ai il GP ML GE SS 
SEAT 25 ERNER UI IE AR ola | GA JB MIL JB LA In 


” Ie ” o 


S SPB oA ays d oG FA TJ i ALE AI Io AI gag DI Sei 


1388. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan berkumpul dua 


481 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ajaran di jazirah Arab." Malik berkata; Ibnu Syihab berkata; " Umar bin Khattab 
menyelidiki tentang itu hingga dia yakin bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Tidak akan berkumpul dua ajaran di jazirah Arab'." lalu dia 
mengusir Yahudi Khaibar. 


06. Himpunan pengetahuan tentang masalah Madinah 


dn A 


Ia HP gp pkn a A 


-2 3 Guas Ze Zez Ga Ê 


LE á ha a JW ii 


1389. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 
Bapaknya berkata, "Saat gunung uhud terlihat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Ini adalah gunung yang mencintai kami dan 
kamipun mencintainya." 


PAN A o FI nE DE ya ERROR Su 


ea as tis Si GP a E Í okii 
ii aa ua A Bea 3) IL 


3 


o se 
E LS 


Ô 


a ól jas LS h aa Bas G ED an sap ab i t Ja 
MEI 33 ES Á LE GAN UG dang ATA C5 SL 


NO. 


Mena PENANTIAN 
Go ni SI ya pE a ki KS MS BI, Desa Jóó 


A .. asor 0 37 rz 


uber zat JUS AE Upin KG nn JB adi 


1390. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 
Abdurrahman bin Al Qasim bahwa Aslam bekas budak Umar bin Khattab, 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah mengunjungi Abdullah bin 'Ayasy Al 
Makhzumy. Ketika sedang di jalanan Makkah ia melihatnya membawa perasan 
nabids. Aslam lalu berkata kepadanya: "Ini adalah minuman yang disukai Umar 
bin Khattab." Maka Abdullah bin 'Ayasy mengambil segelas besar dan 
membawanya kepada Umar bin Khattab. Umar kemudian meletakkannya pada 
tangan dan mendekatkannya ke mulut, lalu mengangkat kepalanya seraya 
berkata, "Sungguh ini adalah minuman yang enak." Umar kemudian minum dan 
memberikannya kepada seorang laki-laki yang ada di sisi kanannya. Ketika 
Abdullah beranjak pergi, Umar bin Khattab memanggilnya dan bertanya: "Apakah 
engkau yang mengatakan bahwa Makkah lebih baik daripada Madinah." Abdullah 
berkata: "Maka aku menjawab: 'Itu adalah tanah haram Allah, Dia yang 
menjamin keamanannya, dan di dalamnya juga ada rumah-Nya'. Umar berkata: 


482 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Aku tidak mengatakan bahwa dalam rumah Allah dan tanah haram-Nya ada 
suatu (kemuliaan) ." kemudian Umar bertanya; 'Apakah engkau yang mengatakan 
bahwa Makkah lebih baik daripada Madinah? ' maka aku menjawab; 'Itu adalah 
tanah haram Allah, Dia yang menjamin keamanannya, dan di dalamnya ada 
rumah-Nya." Umar lalu berkata lagi; 'Aku tidak mengatakan bahwa dalam rumah 
Allah dan tanah Haram-Nya ada suatu (kemuliaan) ." Setelah itu ia pun pergi." 


07. Lepra, Cholera 

SE MEI gp 3 oi SAB IE om ai GE Oka gal GE AL HE GL, 
Sangka Sa gi a aE GE GE ai ey gi aE gi d 
Aa a Sa Ea Jl 
Ni naa Je SU AA JUS abs Al JG pa P 8 15 Gal 
A Sa a JUS a Ta 8 55 Ga SI DAS Sp plak ATA 
KIS AI Ao AI Jaa Dudi me H3 Baa KAN JI TE GP HN 
N J ési jó Sa Jú uji s f i NN pa 
J6 E GE Ya JG MEI in ari faa IS Sun ie 
apa aE E HE D MEA NN G da S BAGE Gp SE a IR 
a GI ÉI d at SE Bu di a 


Gi G ó IS PE IS 3 Ie GGI ERA Ml JS ARE a aE E 
Ja Dg SEA Íy a EP SI aiii 


PE 8. 9 


GIS SE Sl AN yah WE Kadi San a Ga A WAN 


or 30 -2z “0 


Ia Sai o) JUS SE aah BSE Op SAE Ip AJI IS iba yah WS, 
ade NASA SI Up da Aam II Jai klg KE AI Io AI Jay Cat Gle NA 
Sai BA AN SAS JG Li GIA WE S G Sh Les s bp 


1391. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdul 
Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al khattab dari Abdullah bin Abdullah bin 
Al Harits bin Naufal dari Abdullah bin 'Abbas berkata, "Umar bin Khattab 
berangkat ke Syam, maka ketika sampai suatu daerah yang bernama Sargha, 
para komandan pasukan: Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat, 
menemuinya dan mengabarkan bahwa wilayah Syam telah terjangkit wahab 
penyakit. Ibnu Abbas berkata: "Lalu Umar bin Khattab berkata: 'Panggilkan 
untukku orang-orang muhajirin yang pertama-tama." Lalu dipanggillah para 
sahabat tersebut, kemudian Umar bermusyawarah dan mengabrkan kepada 


483 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


mereka bahwa wilayah Syam telah terjangkit wabah penyakit. Merekapun 
berselisih pendapat, sebagian dari mereka berkata; 'Engkau telah keluar untuk 
suatu keperluan, kami berpendapat bahwa engkau tidak perlu menarik diri." Dan 
sebagian lain berkata; 'Engkau bersama sebagian manusia dan beberapa sahabat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam! Kami berpendapat agar engkau tidak 
menghadapkan mereka dengan wabah ini." Umar berkata; 'Keluarlah kalian, ' dia 
berkata; 'Panggilkan untukku orang-orang Anshar'. Aku memanggil mereka, dan 
diapun bermusyawarah dengan mereka, sedangkan mereka berpendapat seperti 
halnya orang-orang Muhajirin dan berbeda pendapat seperti halnya mereka. 
Umar berkata; 'keluarlah kalian, ' dia berkata; 'Panggilkan untukku siapa saja di 
sini yang dulu sesepuh-sesepuh Quraisy dan telah berhijrah ketika Fathul 
Makkah.' Aku memanggilnya dan tidak ada yang berselisih dari mereka kecuali 
dua orang. Mereka berkata; 'Kami berpendapat agar engkau kembali membawa 
orang-orang dan tidak menghadapkan mereka kepada wabah ini.' Umar menyeru 
kepada manusia; 'Sesungguhnya aku akan bangun pagi di atas pelana, bagunlah 
kalian pagi hari di atasnya, ' Abu Ubaidah bertanya; 'Apakah engkau akan lari dari 
takdir Allah? ' maka Umar menjawab; 'Kalau saja yang berkata bukan kamu, 
Wahai Abu 'Ubaidah! Ya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. 
Bagaimana pendapatmu, jika kamu memiliki unta kemudian tiba di sebuah 
lembah yang mempunyai dua daerah, yang satu subur dan yang lainnya kering, 
tahukah kamu jika kamu membawanya ke tempat yang subur, niscaya kamu 
telah membawanya dengan takdir Allah. Apabila kamu membawanya ke tempat 
yang kering, maka kamu membawanya dengan takdir Allah juga.' Kemudian 
datanglah Abdurrahman bin Auf, dia tidak hadir karena ada keperluan. Dia 
berkata: "Saya memiliki kabar tentang ini dari Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa 
sallam beliau bersabda: "Jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, 
maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri 
dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya." 
(Ibnu 'Abbas RA) berkata: "Lalu Umar memuji Allah kemudian pergi." 


GE I aE g E dp hEN Ie KN gb Ban ya ga 
$ Aap abang 


EF 
Te 35 
| 


MI eCa a LS Arai 
RESSA] Air AS AI io ai o Jó í iolu 


Ü b a aa BÉ LKS GE Ia E asah daa E G S 
Ta pi JB au J3 ih G3 A D G aii k g Śp sie iiis 
Sa S Y ai ë 


1392. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin Al Munkadir 
dan dari Salim Abu Nadir mantan budak 'Umar bin 'Ubaidullah dari 'Amir bin Abu 
Waggas dari bapaknya, bahwasanya ia mendengar bapaknya bertanya kepada 
Usamah bin Zaid, "Apa yang kamu dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang penyakit tha'un?" Usamah menjawab, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un adalah siksaan yang dikirim Allah kepada 


484 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sekelompok orang dari Bani Isra il, atau kepada orang-orang sebelum kalian. 
Jika kalian mendengarnya berada di suatu negeri maka janganlah kalian 
memasukinya. Dan jika penyakit itu berada di negeri yang kalian tinggali, maka 
janganlah kalian keluar melarikan diri darinya." Malik berkata; Abu Nadir berkata: 
"Tidak ada yang mengeluarkan kalian kecuali (karena ingin) kabur darinya." 


MN HE hn o AÉ y BEP AB o GE NG SE it, 


A 33 3 AN AE igt pá 455 Jó ar tns g i a dl aa 


- a3 


Bi 8 pr adé 192335 NE BA A Sina IS Jó r adé ai Ie AN Ja 


PP G IE g y Ea de EEI Ip JA AR La Kia NE Sp KG 
Ab cuas GE E a da OA A5 G$) ABI 33 AE BIA ah op aa ye oa 


1393. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin 
'Amir bin Rabi'ah bahwa Umar bin Khattab keluar menuju Syam, ketika dia 
sampai di Sargha, terdengar kabar bahwa wabah penyakit menyebar di Syam. 
Lalu Abdurrahman bin Auf mengabarinya bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi 
wa sallam bersabda: "Jika kalian mendengar (wabah) di suatu daerah maka 
janganlah kalian memasukinya. Jika (wabah itu) berada di suatu negeri, dan 
kalian berada di dalamnya maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya." 
Lalu Umar bin Khattab meninggalkan Sargha. Telah menceritakan kepadaku dari 
Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bahwa Umar bin Khattab kembali 
bersama orang-orang meninggalkan Sargha karena perkataan Abdurrahman bin 
Auf. 


08. Larangan ucapan Qadar 
sis ki ha D Jys jj A g SE AN SE G A E Nu E i 
ÉI Esi Sa al E RT 4 Jó ETY asi 3 CY a : Í 
HE G ÁLD sei E ake i 


1394. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adam 
dan Musa saling beradu argumen, lalu Adam mengalahkan Musa. Musa berkata 
kepadanya; "Engkau adalah Adam, orang yang telah menyesatkan manusia dan 
mengeluarkan mereka dari surga! ' Lalu Adam bertanya kepada Musa; 'Engkau 
adalah Musa, orang yang Allah telah memberinya ilmu tentang segala sesuatu, 
dan seorang manusia yang dipilih atas manusia dengan risalah-Nya? ' Musa 


485 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


menjawab; "Benar." Adam lalu berkata; 'Apakah engkau akan mencelaku atas 
perkara yang telah ditakdirkan kepadaku, sebelum aku diciptakan'." 


IA Oi PI AE padi te GE LI Il yah IP UU GE LB, 
WESER Ja SENI 3 AE SI AN AS op ek EA SI su 


oa £, 


ITE Lin SAN debit An P Si Ia FIT Sya 
Jey Sa A a IE (ma RE Yaa gg js b 


r 
Pd w r - 
2. £ o- 1 


aran Ja dag Ji Wi Je Flag ala AA Ga 
Js Kai j3 SAS JI EGS Us BAR sam SS ah BS IS II 
JA Ia YEN pn JS 33 La DAN ab Gan B adai BA Yi 
Ig ae i SI ini JUS San é 
Ji Jai Ia E E On TAN yA ga Tik Kal ID IE BL 3) 
pa IA Bang Naa Ka Kean 


Pa 


Na 
35 


egia 


APR A AN EA As 


1395. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Abu Unaisah 
dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khattab Bahwasanya ia 
mengabarkan kepadanya, dari Muslim bin Yasar Al Juhani bahwa Umar bin 
Khattab ditanya ayat ini: '(Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan 
keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka 
menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang 
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami 
(Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan) " (Qs. 
Al A'raf: 172) Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab; "Sesungguhnya Allah 
Tabaraka Wa Ta'ala menciptakan Adam lalu mengusap punggungnya dengan 
tangan kanan-nya, Allah mengeluarkan darinya beberapa keturunan. Kemudian 
Dia berfirman; 'Aku ciptakan mereka untuk surga dan mereka beramal dengan 
amalan ahli surga.' Kemudian Allah kembali mengusap punggung Adam dan 
mengeluarkan darinya keturunan. Kemudian Allah berfirman; 'Aku ciptakan 
mereka untuk neraka, dan mereka beramal dengan amalan ahli neraka.' Seorang 
laki-laki lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, lalu untuk apa kita beramal?" 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Allah jika menciptakan hamba 
dari ahli surga, maka Dia memperkerjakannya dengan amalan ahli surga, 


486 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sehingga ia mati di atas amalan ahli surga, dan kemudian Rabbnya 
memasukkannya ke surga. Dan jika menciptakan hamba ahli neraka, maka Dia 
memperkerjakannya dengan amalan ahli neraka hingga dia mati di atas amalan- 
amalan ahli neraka. Lalu Rabbnya memasukkannya ke neraka." Telah 
menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua 
perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan 
keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya." 


JG a ŠÍ guii gi SE hih o gE GE aah ya HE ALE EA 
B JG ya h E Oai a aE i Go A Jas oeol Ia Lali SGSI 


” ” ” 
w "w 
ad 


IS ih asi K Ai IE To AI Iris SES AE HMS La 
ASI SI Si OS jam 


1396. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ziyad bin Sa'ad dari 
'Amr bin Muslim dari Thawus Al Yamani berkata: "Aku mendapati beberapa 
sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Segala sesuatu terjadi 
dengan takdir." Thawus berkata: "Dan aku juga mendengar Abdullah bin Umar 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Segala sesuatu 
terjadi dengan takdir hingga kelemahan dan kecerdasan, atau kecerdasan dan 
kelemahan." 


ad saga D ój anb 3 dik 


1397. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ziyad bin Sa'ad dari Amru bin 
Dinar berkata; "Aku mendengar Abdullah bin Zubair berkata dalam khutbahnya; 
"Allah itu adalah Maha Memberi Petunjuk dan Maha Memberi Fitnah." 


Sa P o s E £ o% z3 ZF - o o- $ Žr 90. - o7 Ri- 
PAI Ep E aa yl SIS JG AN G o Ja gi aae GE G GE iS y 
031 


Lin Te Ak HAN WE ap At Il ri Nj3 3 ah u Ja 
35 WS elu ju 35 WS pala Ip Pat JUS 


1398. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari pamannya Abu Suhail bin 
Malik berkata: "Aku berjalan bersama Umar bin Abdul Aziz, lalu dia bertanya, 
"Apa pendapatmu tentang orang-orang Oadariyah?" Aku menjawab, "Menurutku 
anda harus meminta mereka untuk bertaubat, jika tidak mau (engkau terima), 
namun jika tidak maka engkau hunuskan pedangmu untuk mereka." Umar bin 
Abdul Aziz berkata: “Itu juga pendapatku." Malik berkata, "Itu juga pendapatku." 


487 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


09. Orang-orang yang bicara masalah takdir 


Se be Ol ea gl A, 


G 55 u G SE l kh an Gati uia LE Y JB Ja 


1399. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
seorang wanita meminta talak atas saudarinya sesama perempuan agar ia bisa 
'mengosongkan piringnya' dan menikah, karena baginya apa yang telah 
ditakdirkan untuknya." 


Í 


Ie Ne Ape? Mirage EE 
A3 AN Ha a Sa a Bau 
D Mia iaa basa Jó 8 pap Danger an San 


AA A Ja ya 


1400. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Ziyad dari 
Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi berkata, " Mu'awiyah bin Abu Sufyan berkata di 
atas mimbar; "Wahai manusia. Sesungguhnya tidak ada yang mampu 
menghalangi apa yang telah Allah berikan. Tidak ada yang dapat memberi apa 
yang telah Allah larang. Tidak ada gunanya kekayaan orang yang memiliki 
kekayaan. Barangsiapa dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, niscaya Allah 
akan memahamkannya perkara agama." kemudian Mu'awiyah mengatakan, "Aku 
mendengar kata-kata tersebut dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di atas 
tempat ini." 


10. Budi pekerti baik 


SE a 5 HA GP ola Gl DE UU SE AA, 


SARA AI) a ag a SE aii 
ami dg ae TI A A SEN Nag ia ya KASN GE EA GK Sé A5 


Ap LA AI KD MG 


” 
w 


iY 
1401. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin 
Zubair dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; "Tidaklah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi dua pilihan antara dua perkara, 
kecuali akan mengambil yang paling ringan di antara keduanya selama bukan 
dosa. Jika itu suatu dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Dan 
tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membalas untuk dirinya sendiri, 
kecuali jika kehormatan Allah dihinakan maka beliau akan membalasnya karena 
Allah." 


488 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


GC 


Éi IE po ye BA Ul SE Bs) 
Aan Y Ca SS AI a Ia JÓ daa HE HN o 


1402. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain 
bin Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Di 
antara tanda baiknya kelslaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak 
bermanfaat baginya." 


11. Seorang laki-laki minta izin Rasulullah 
Aa CN SE kol ML ey JS WW Ba 


bip aro. Ki Thea 


ALE a iya AA BU ar a57 ie aa Ga 3) 


1403. Telah menceritakan kepadaku Malik dari pamannya Abu Suhail bin Malik 
dari Ayahnya dari Ka'b Al Ahbari ia berkata: "Jika kalian ingin tahu apa yang 
diperoleh seorang hamba di sisi Rabbnya, maka lihatlah pujian baik yang 
mengiringinya." 


Sa ek DB NS GAS IE aan y BER AU SE 3, 
Ah gÉ Jy si 


1404. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata: 
"Telah sampai kabar kepadaku bahwa seseorang dengan kebaikan akhlaknya 
akan bisa menyamai derajat orang yang shalat di malam hari dan orang yang 
kehausan di siang hari (berpuasa) ." 


DAU TE -2 ZZ ai - o or nar Au 
aiai Ti Ji oll G Tara Etes JG 4 Jaran Y FE G GE BS) 


BEP Kata HUI ol ol FILE I IPB Bira LAN day Ha HE 


AI” 


id 


1405. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id ia berkata; 
"Aku mendengar Sa'id bin Musayyab berkata; 'Maukah kalian kuberitahu dengan 
kebaikan yang lebih banyak daripada shalat dan zakat?" mereka menjawab, 
"Tentu." Sa'id berkata, "Memperbaiki hubungan sesama dan jauhilah amarah 
karena itu adalah perusak dan pencabut agama." 


489 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


12. Malu 


IIan RT 


4333 S3 y d oy a GE B3 KA y Ó Sao | g TI GE a, 
giis FS o BA EN Io Jae jó Í Baa 
A Dir 


1406. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Salamah bin Shafwan bin 
Salamah Az Zuraqi dari Zaid bin Thalhah bin Rukanah dia memarfu'kan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islam adalah 
malu." 


ÉI Ís SERA E SE Ó LE op ala A PIERRET 
nie AN fo ó A MAN ET Lag a AAA 
SAI Ga AB 36 423 J3 


1407. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
Abdullah dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melewati seseorang yang sedang menasehati saudaranya yang pemalu. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "biarkanlah ia, 
karena malu adalah bagian dari iman." 


13. Marah 
Js ISI IP o IE HAK IE A3 Il GE UE A3, 
SIB e KG Ii diset OLS GE AI Tg JUS Tags AI Ia 


o r Oo. 


Lai Ig ALE AN Tn AI Iyan JUS 


1408. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf berkata, "Seorang laki-laki menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, ajari aku kalimat-kalimat yang 
bisa aku jadikan pegangan dalam hidup, namun jangan terlalu banyak hingga aku 
melupakannya! " Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Janganlah kamu marah." 


3 Le zf 
| 


Ío A Jaa SL GA gl SE Kek gp ana GE AA ol E MU IE bis, 
II Sie LI ON sa Aya LSI Sea Ka Ki JB das KE HI 


1409. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


490 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


bersabda: "Orang yang kuat bukanlah kuat dalam perkelahian. Namun orang 
yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan jiwanya ketika marah." 


14. Mengisolir kawan sejawat 


BI Op J" l al GE ah oi AE GE ga oil GE Aa GE i a 
agi -3 of 


EÍ g df aii JA Y IS Aa sie o Ia MI Ir 
AL Te Ga Gá Gay ND P I5 PA 


1410. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Atha bin Yazid 
Al Laitsi dari Abu Ayyub Al Anshari berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya 
lebih tiga malam. Mereka bertemu, lantas masing-masing membuang muka. 
Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." 


J6 s le Gada des Tea o o GE PA GE ana fit, 
AE sala Il eka IE J; EGA AI Mi a Y; pA 


99 e 


RA SE Ki cusi gE SA j AA LT au Sa ó% 


1411. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian saling 
benci, saling dengki, saling memusuhi, namun jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 
tiga malam." Malik berkata: "Aku tidaklah menganggap tadabur selain 
berpalingnya seseorang dari saudaranya yang muslim lalu kamu palingkan 
wajahmu darinya." 


s s 


SEA Ño gi Jaan Bina A SAN EA gf SE NG GE E y 
Galal Ty lt Ty pd Yes aji LAST GEN SB Sig LL) jé Jas 


BEA A1 Ge IP AT T; AE a 


1412. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah 
oleh kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta 
pembicaraan. Janganlah kalian saling memata-matai, saling mencari aib orang 
lain, saling berlomba-lomba mencari kemewahan dunia, saling dengki, saling 
memusuhi, dan saling memutuskan. Jadilah hamba-hamba Allah yang 
bersaudara." 


491 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Bata A PA Jaana sa 


1413. Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Atha bin Abu Muslim Abdullah Al 
Khurasani berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah 
kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. 
Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan 
menghilanglah permusuhan." 


Knp tanah ob PL AR Oa sa 
SIRI PI AAS oma 233 ENI KAN Sl ah IE Ig Ka Aa 
petang ae La A ah 


oz e 


Kelana GS oib 


1414. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari 
Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Pintu-pintu surga dibuka pada hari senin dan kamis, maka setiap 
hamba muslim yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni kecuali seorang 
laki-laki yang ada permusuhan dengan saudaranya. Lalu dikatakan: "Tangguhkan 
untuk keduanya hingga mereka damai, tangguhkan untuk keduanya hingga 
mereka damai'." 


HA NA MAN MA RA do dh la PI 


PEREKA PP) MEN A3 oa KA 3 MU IE P3 


AT Ieor o Z FO 


EEE AEE E E E N 


1415. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muslim bin Abu Maryam dari 
Abu Shalih As Saman dari Abu Hurairah berkata; "Amalan-amalan manusia akan 
diperlihatkan dua kali dalam sepekan; hari senin dan kamis. Kemudian setiap 
orang mukmin akan diampuni dosanya kecuali seorang hamba yang 
bermusuhan dengan saudaranya, lalu dikatakan 'tinggalkan keduanya hingga 
mereka kembali' atau 'tinggalkan mereka berdua sampai mereka kembali'." 


15. Memakai pakaian untuk keindahan 


og o 


BABI A E y pe A GE NG E E 


” 


BI a ES Pera daya g j a da dada ja aya 
AI Jawa JF JB JE II la a Jawa 25 G Ebi JSI Ian AE HI To MI Ia 


492 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


SS G Sp US nan Ber dl eii da 
aa AR JUS Ig MIE TI To Ab Jaan II B3 ai 
Tara JÚ PERGI a BIS J Kal Ia AI J3 
ada KAS TN Ño ó Ja JAS JB WAS 5 ol AE HAN o LA gi 


” pa 


JÓ Gol SLS A Bob DA Ja 6 BEN 
A A PA a A3 
Sab Jan CJ JA K3 JET RE ES G3 Lg sela 

KU Jin SEA GAS DG KU Jin Alap sha TU aa Ji AN Jai 


PEHA o $ 


AA Sol JI AI i i GIE MEI j3 a uia je iis 


w 


Š 


+ 


x 


1416. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Jabir bin 
Abdullah Al Anshari berkata; "Kami berangkat bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam Perang Bani Anmar." Jabir berkata; "Ketika aku duduk di 
bawah pohon, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang. Aku lalu berkata; 
'Wahai Rasulullah, kemarilah berteduh di bawah pohon.' Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lantas turun, sementara aku bangkit dan menuju karung milik 
kami. Aku merogoh sesuatu di dalamnya, dan aku mendapatkan mentimun kecil. 
Mentimun itu kemudian aku belah dan aku berikan kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Beliau bertanya: "Dari mana ini?" Jabir berkata; "Aku menjawab; 
'Wahai Rasulullah, kami membawanya dari Madinah." Jabir melanjutkan, "Kami 
memiliki seorang teman, dan kami menyiapkan bekal untuk ia bawa saat 
mengembalakan hewan tunggangan kami." Jabir berkata; "Aku persiapkan bekal 
itu untuknya, kemudian dia berbalik dan pergi saat zhuhur dengan mengenakan 
dua buah kain yang telah usang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
melihatnya dan bertanya: 'Apakah dia memiliki dua pakaian lagi selain ini? ' aku 
menjawab; "Benar, wahai Rasulullah! Ia punya dua kain di tasnya yang aku 
berikan untuknya." Beliau bersabda: 'Panggillah dia dan suruh dia 
mengenakannya." Aku lalu memanggil dan menyuruhnya memakai kain tersebut. 
Sahabatku itu kemudian berpaling dan pergi." Jabir berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah menebas lehernya. 
Bukankah itu lebih baik baginya?" Sahabatku mendengar ucapan Rasulullah 
tersebut, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini di jalan Allah? ' Beliau 
menjawabnya: "Di jalan Allah." Jabir berkata; "Kemudian sahabatku terbunuh di 
jalan Allah." Telah menceritakan kepadaku Malik telah sampai kabar kepadanya 
bahwa Umar bin Khattab berkata; "Sungguh aku lebih senang melihat seorang 
Qari' yang mengenakan pakaian warna putih." 


493 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


AKN JÉ iope oil GE Kd ag Opi GE ML IE HS, 

Sd S G Ipa a 
1417. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ayyub bin Abu Tamimah dari 
Ibnu Sirin berkata; Umar bin Khattab berkata; "Jika Allah melapangkan rizki-Nya 
atas kalian, maka pergunakanlah atas diri kalian. Seseorang mengumpulkan 
pakaian untuk dirinya (yaitu dalam shalat) ." 


16. Pakaian yang dicelup dan pakaian bersulam emas 


Jis ab DPN ani 


1418. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" bahwa Abdullah bin 
Umar mengenakan pakaian yang telah dicelup dengan misyg dan za'faran. 


17. Memakai pakaian sutera 


Ls KG SIK E Spa AN Gp KE SS 
1419. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya 
dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya ia pernah 
memakaikan kain yang terbuat dari tenunan sutra dan katun kepada Abdullah 
bin Zubair. Dan kain itu biasa dikenakan oleh 'Aisyah." 


18. Pakaian yang dimakruhkan untuk wanita 


3 
s 


2 gege $ Rez oz -2 o2 „őz 
SE KAS Ul op KAS RRR 
KA AAA In) SE iai Top Ily MIE AI Io AI uh IE GA 
Aa GE WS, 


1420. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Alyamah bin Abu Algamah 
dari Ibunya ia berkata: "Hafsah binti Abdurrahman menemui Aisyah, isteri Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam dengan mengenakan kerudung yang tipis, "Aisyah 
kemudian menyobek dan memakaikan untuknya kerudung yang lebih tebal." 


” 
” 
on S 


oo (J A a Tzr ya - z 
SS Tia Lais 5 ¿Ji ll a 


0. or 


£ : - - - Sa PEI MA A Batan AR aer 
Be yet aa ya Aang HI WA) DAA Y3 TEA PEN a OWU SE 


494 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1421. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muslim bin Abu Maryam dari 
Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; "Wanita-wanita yang berpakaian tapi 
telanjang, dan berjalan melenggak-lenggok tidak akan masuk surga atau pun 
mencium baunya, padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan lima ratus 
tahun." 


oz. or” 


ré Ag KIE Ío AN Ip SI A3 Ol SE aa Jen yi GAP UP HA) 
err SATA da AS g JS AAN gi g 6S ÄN a 
Pe KAA a AE SAN 3 Kn 


1422. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Ibnu 
Syihab berkata, "Pada suatu malam Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bangun dan melihat ke ufuk langit, kemudian bersabda: "Perbendaharaan apa 
yang dibuka di waktu malam, dan fitnah apa yang terjadi? berapa banyak wanita 
yang mengenakan pakaian di dunia, tapi telanjang pada hari kiamat nanti, 
bangunkanlah para penghuni kamar." 


19. Seseorang menjulurkan kain 
Ái Io ói Ips NE o Bl IE Eny MIE GE a GE la, 
Su Aa) AI AS Y NS 53 TE sal JG Tag ala 


1423. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Orang yang menjulurkan kainnya karena sombong, maka pada hari kiamat kelak 
ia tidak akan dilihat oleh Allah." 


Í 


sie i Io Á Ian Gaa ai EN ENY SE NU jE AS, 


KES BA Ia INA ag KA E Y IE J3 
1424. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada hari 


kiamat kelak Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak melihat orang yang menjulurkan 
pakaiannya dengan sombong." 


CEE- <$ GE a KE AÍ gi Aa jan oi Ka S 


AA S A Sa al k- Gali ag A1 sÉ Y Ió Ig ae AI a Ó Jaan SA 


1425. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar 
dan Zaid bin Aslam semuanya mengabarkan kepadanya, dari Abdullah bin Umar 


495 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada hari kiamat kelak 
Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong." 


E giii aa A S1 apl 3 AN IE yA GE ML GE AS, 
Í oa i dás At, KIE AU Io AI Tni dan a Il BI jú Br 


AA 


Janu JUS BS Ip JA KA 353 Ha IE Ae TU JA 
DES 5 SE Oa dl AAA ay A1 JAS SA Ha 


1426. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al "Ala bin Abdurrahman dari 
Bapaknya berkata: Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al Khudri tentang pakaian. Dia 
menjawab: "Aku akan mengabarkan kepadamu dengan berdasarkan ilmu. Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam beliau bersabda: 'Panjang 
sarung seorang mukmin adalah setengah betisnya, dan tidak mengapa jika 
panjangnya antara betis hingga kedua mata kaki. Jika di bawah itu maka 
tempatnya adalah neraka, jika di bawah itu maka tempatnya adalah neraka. Pada 
hari kiamat Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan sarungnya dengan 
sombong." 


20. Wanita menjulurkan kain 
Iin BE AN Aan a 
IN S3 ae SE Aa Aa PA KUA aa 

KET Eps J6 Gie TAS BI LI AN SIG NA Íi G ng 


ad 


o 


- 


1427. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Bakar bin Nafi' dari 
bapaknya Nafi' mantan budak Ibnu 'Umar, dari Shafiyyah binti Abu 'Ubaid 
Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, dari Ummu Salamah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, saat disebutkan tentang kain sarung ia pun bertanya, 
"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan wanita?" Beliau menjawab: 
"Panjangkanlah satu jengkal lagi." Ummu Salamah bertanya lagi; "Jika masih bisa 
tersingkap?" Beliau bersabda: "Panjangkanlah satu hasta dan jangan engkau 
lebihkan lagi." 


21. Bersendal 


KIS AI io AU Iga Ol ip SA 3 SE gN SE 63 g GE UU GE AS 


- 


a a S A Wat il IS BAE Sa 


XA 


1428. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jangan 


496 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sekali-kali salah seorang dari kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal, 
hendaknya dia memakai kedua-duanya atau melepaskannya semuanya." 


-” Aw 


N GI FDA NE AN PAP Un GE is 


WIT gji gd; Juin Ih PF MI ed Iris Ss Ja IS JB Jl 
ES aa Ja 


1429. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika 
seseorang di antara kalian memakai sandal, mulailah dengan sebelah kanan. Jika 
melepaskannya, maka mulailah dengan sebelah kiri. Jadikanlah yang kanan itu 
pertama kali saat memakai, dan terakhir kali saat melepas." 


ES Íe BINI AS SE Mal IP NU y IA l ae E NG SS, 


gew o So OTO o” or 


Kai AAL (TI sak EGG al as SAE DJ AAS 


“ 
| f Ti Tez o 


Eu Si GM LS IE JB) 3 


” 


Lana NP aka ya SE CAS JS JSI 


1430. Telah menceritakan kepadaku Malik dari pamannya Abu Suhail bin Malik 
dari Bapaknya dari Ka'b Al Ahbar bahwa ada seorang laki-laki melepaskan kedua 
sandalnya. Ka'b lalu bertanya: "Kenapa engkau lepas sandalmu, apakah engkau 
menta'wilkan ayat ini: (maka tanggalkanlah kedua sandalmu, sesungguhnya 
engkau berada di lembah Thuwa yang suci)?" (Os. Thaahaa: 12) Malik bin Abu 
'Amir berkata: "Ka'b kemudian bertanya bertanya kepada orang itu, "Apakah 
kamu tahu bagaimana kedua sandal Musa? ' Malik berkata; "Aku tidak 
mengetahui apa jawaban laki-laki itu." Ka'b berkata: "Sandalnya terbuat dari kulit 
keledai yang telah mati." 


22. Berpakaian 
IN IS Ia A jó KA AAN EN dp ala ya H3, 
WRR EARS paS e gis oé AN é gis i Aa 


SN 2 2 02 08 


Kene Ant Na 


ss” 
wE y 
E 


1431. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua jenis 
pakaian dan dua jenis jual beli; Mulamasah dan munabadzah. Beliau melarang 
seorang laki-laki berihtiba dengan hanya mengenakan satu kain, sehingga tidak 


497 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


ada sesuatu yang menutupi kemaluannya. Dan melarang seorang laki-laki 
membungkus dirinya dengan satu pakaian pada salah satu bagiannya." 


z5 
Ad 


ES Aan é ab pihi gi HA iE gi AR GE ab GE ON a, 


Gaii ii ag GS Éi cs KA PI Ja an OG Sis 
BEN g i SE Ya a aak SI alag ae TI o AI j JG ae Ing 


Ja De Gin giii Ga jak yi Sie aa 
al a E masak San <Í Sia Jys G j 
Ko Kia DE 3 uS Weda YSS Tag aé 


1432. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" dari Abdullah bin Umar 
bahwa Umar bin Khattab melihat perhiasan yang dihiasi dengan sutra dijual di 
depan pintu masjid. Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya engkau 
membeli pakaian ini sehingga engkau bisa memakainya pada hari jumat dan saat 
menjamu para utusan yang datang." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Hanyasanya yang mengenakan pakaian ini adalah orang-yang tidak 
mendapatkan bagian di akhirat." Kemudian datanglah beberapa jenis pakaian, 
beliau kemudian memberi Umar bin Khattab sehelai. Umar bertanya: "Wahai 
Rasulullah, akankah anda memberiku pakaian ini, padahal anda telah 
mengatakan tentang pakaian Utharid sebagaimana yang engkau katakan! " 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Aku memberi ini bukan untuk 
engkau kenakan." Maka Umar memberikannya kepada saudaranya yang musyrik 
di Makkah." 


e 270” s? s 


iii KAS Sup A3 oE 33 pat 


1433. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah ia berkata; Anas bin Malik berkata; "Aku melihat Umar bin Khattab yang 
ketika itu menjadi gubernur Madinah, menambal baju pada bagian kedua 
pundaknya dengan tiga buah tambalan. Dia menambali sehelai di atas helai 
lainnya." 

23. Sifat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 


aan 


Ing 28 Ji Ana P al GE GRI AE Il oy Tang GE MIL GE Gita 
a N; Se can a peak Y3 pati JÉ jas la IE AI Ya Al 
Ina HS o BBB EL aai ah ai WI, be adu Y; 


498 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


aa ka dia Ka PARANG 
Ig KIE TI [o Alan GAB Si 


1434. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman dari Anas bin Malik bahwa Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
mendengarnya berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bukanlah 
seorang yang terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek. Tidak putih pucat juga tidak 
pula coklat kelam. Rambutnya tidak keriting juga tidak lurus. Allah mengutusnya 
ketika beliau berusia empat puluh tahun. Beliau tinggal di Makkah selama 
sepuluh tahun dan di Madinah sepuluh tahun. Allah Azza Wa Jalla 
mewafatkannya ketika berumur enam puluhan, pada kepala dan jenggotnya 
tidak ada kecuali dua puluh helai rambut putih." 


24. Sifat Isa Alaihissalam 


KERANA UA EA 
J6 DA ye S3 bas SL A aS IE È BA KS sie K JI 
S an pse F f alis G ESE ma n gi Gi 5 i pefu 
ya a a 
JAN ig fe Ia SUS iau GB guii 


1435. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada suatu malam aku 
mimpi di dekat Ka'bah. Aku melihat seseorang yang kulitnya sawo matang, 
seakan-akan dia adalah sebaik-baik orang yang berkulit sawo matang. Dia 
memiliki rambut, seakan-akan ia adalah sebaik-baik orang yang mempunyai 
rambut seperti itu. Dia membiarkannya terurai dan air itupun menetes darinya. 
Ia bersandar pada dua orang laki-laki, atau "Dua bahu laki-laki, dia mengelilingi 
Ka'bah, lalu aku bertanya, siapakah dia? Maka dikatakan bahwa dia Al masih bin 
Maryam. Kemudian aku melihat orang yang rambutnya sangat keriting, buta 
mata kanannya seperti anggur yang menggelembung. Aku bertanya: siapakah ini, 
dikatakan kepadaku bahwa ia Almasih Dajjal." 


25. Sunnah fithrah 

ta AMP MN 
BEAN Sa a BN Ey gÉ sai, RESI akis Salad 

1436. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al 

Magburi dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata: "Lima macam sunnah fitrah: 


memotong kuku, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu 
kemaluan, dan berkhitan." 


499 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


óu Ha Ka) S JG a ap sn GE aa peang is 


PERASAN É $3 PAA 
56s 33 05 6 J a a Ka na aa a 
V3 JUSYI gag TRANS ja GS SA aib dek d3 ai Tanam 3 GA Je 


haha Jins SA 


1437. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin 
Musayyab berkata; "Ibrahim shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang pertama 
yang memuliakan tamu. Orang pertama yang berkhitan. Orang pertama yang 
memendekkan kumis dan orang pertama yang melihat uban. Ibrahim bertanya, 
"Wahai Rabbku, apa ini?" Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: "Wahai Ibrahim, itu 
adalah kewibawaan." Ibrahim berkata, "Ya Rabb, tambahkanlah kewibawaan 
bagiku! " Yahya berkata: "Aku mendengar Malik berkata: 'kumis diambil hingga 
nampak ujung bibir -yaitu bibir itu sendiri-, dan dia tidak mencukur habis, 
sehingga tetap terlihat kumis tersebut'." 


26. Larangan makan dengan tangan kiri 


KIS AI To A01 Jasa, € NIA SE Ae BAN Ea GE gi 


dab IG ALAN JS Oh tot Ja d gaa i HAN BG al da da 
br DE 35 aeh pp 


1438. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zubair dari Jabir bin 
Abdullah As Sulami berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
seseorang makan dengan tangan kirinya, atau berjalan dengan memakai satu 
sandal. Beliau melarang berselimut dengan tidak mengeluarkan satupun anggota 
badannya, dan beliau melarang duduk ihtiba dengan mengenakan satu pakaian, 
sehingga tersingkap kemaluannya." 


sE GE ZE gi ÓI wE o Bj i ai DE Ap oi É PRE 
Aa K asi Sin yg SA e GSM Is DE y 
alat Kg Si Ala JG SAN 38 asap Url) 


A AR pe 


1439. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 
'Ubaidullah bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian makan, 
hendaklah ia makan dengan tangan kanannya dan minum dengan tangan 
kanannya. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya." 


500 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


27. Orang-orang miskin 


oz Zs 
” 35 
| 


sié á Ío ái Ís ó E aG IE WU IE i y 
ay oui iii is i Aa gn T 
Í pé GRK Jy ai Aa JÓ Ái ai Sea 


eng ai zas 


a” 
ð 


E 
E 
w 
pE 


1440. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukanlah 
orang miskin itu yang berkeliling mengitari orang-orang lalu dia mendapatkan 
satu atau dua suapan, sebutir atau dua butir kurma." Para sahabat bertanya, 
"Wahai Rasulullah, lalu siapakah orang miskin itu?" Beliau menjawab: "(Yaitu) 
orang yang tidak mendapatkan kecukupan bagi dirinya, namun orang-orang tidak 
menyadarinya sehingga memberinya sedekah, dan dia tidak meminta-minta 
kepada manusia." 


Fa 


SA GEA i BIAN AL GA IE JAN pan IE NG SE S s 

SA Hiks 3 Ona! Iga) IG Ala a a 
1441. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Ibnu 
Bujaid Al Anshari Al Haritsi dari Neneknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Berilah orang miskin, walaupun hanya dengan kuku (kaki 
kambing) yang telah dibakar! " 


28. Makna orang kafir 


AP... y 


PP NE EN GE ESER MIL IE iis 

Aa Kain HIU ASI se Id Aka ISU Ag 
1442. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang 


muslim makan dengan satu usus sedangkan orang kafir makan dengan tujuh 
USUS." 


Wei Ip al IE aa IE Bed ee Pan gi y 
Ap SA ja Ol 1 in daa nda Pl aa 


z2 TETE? 


js AW s aa Gie gá f u ia i i SE 
S We oih E ti dn Ii 


501 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


SM BUG ael g d Sa Ig KIE TI A Jus Legi 


.. 


- 


1443. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari 
Bapaknya dari Abu Hurairah berkata, "Seorang kafir datang bertamu kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau memerintahkan untuk 
kambing mendatangkan seekor kambing untuk diperah, orang kafir itu lalu 
memimun perahan susunya. Lalu diperahkan dari kambing yang lain, dan ia 
meminumnya. Lalu diperahkan dari kambing lain lain, dan ia meminumnya lagi, 
hingga menghabiskan susu dari tujuh kambing. Keesoakan harinya orangitu 
masuk Islam. Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menyuruh agar kambing 
beliau diperah. Diapun minum air susunya, kemudian beliau memerahkannya 
lagi namun dia tidak sanggup menghabisinya. Sehingga Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Seorang mukmin minum dengan satu usus 
sedangkan orang kafir minum dengan tujuh usus." 


29. Larangan minum dalam bejana perak, dan bernapas ketika minum 


SE o MEP MEN PTE plat an GE aU aa gk 


” 
w 


$o Saja $i das ae a Do gi g TA GE pia aio PP 
S3 g als G A GS al aala d 433 sal | JG Ag ae AI 


1444. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Zaid bin Abdullah 
bin Umar bin Khattab dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shidhig 
dari Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang minum dari bejana perak, 
sungguh akan terdengar gemuruh api neraka di dalam perutnya." 


KA KE aj ob agan da aa a BE, 
SA 3 Ipda JUS hii aa pl KAS JED LA an JB 


"D an 


kai UI JUS PAN 3 ai KK Ah 
KAS AI Do AI Jay DI JUS ah ym Uya SEBAIK SA 
Wa G Jó aa HAN at Í S6 Jó y FERTA 


1445. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ayyub bin Habib mantan 
budak Saad bin Abu Waqqash, dari Abu Al Mutsanna Al Juhani berkata, "Ketika 
aku berada di samping Marwan bin Al Hakam, datanglah Abu Sa'id Al Khudri. 
Marwan bin Hakam bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang bernafas meniup ketika 
minum?" Abu Sa'id Al Khudri menjawab, "Ya." Lalu ada seorang laki-laki bertanya 


502 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa kenyang dengan satu nafas! " 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jauhkan gelas dari mulutmu, 
lalu bernafaslah! "" Laki-laki itu berkata, "Aku melihat ada kotoran di dalamnya! " 
Beliau menjawab: "Tumpahkanlah! " 


30. Minum sambil berdiri 


” 
s r ” 


De a 3 53 Sang sal Al LES 


1446. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari bahwa Aisyah 
Ummul Mukminim dan Sa'd bin Waggas berpendapat bahwa tidaklah mengapa 
seorang minum sambil berdiri." 


1447. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Ja'far Al Qari berkata, "Aku 
melihat Abdullah bin Umar minum sambil berdiri." 


BES 36 ASI am ERES RE ERRIRE 


1448. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Amir bin Abdullah bin Az 
Zubair dari Bapaknya bahwa dia minum sambil berdiri." 


31. Sunnah minum dan mengambil dengan tangan kanan 


” 35 


pegat mpe NA AAA AP 


o M 


1449. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik 
berkata, "Pernah disuguhkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
disuguhkan susu yang telah dicampur dengan air sumur. Di samping kanan 
beliau ada seorang Badui sedang di samping kirinya Abu Bakar As Shiddiq. Beliau 
meminum minuman tersebut lalu memberikan kepada orang Badui tersebut dan 
bersabda: "Yang kanan, yang kanan." 


3, R 


ERSS A ai JE GE o o g f GE AU GE iE 
pa Ju kasi m o3 Pn beda 3 gi gie 


Í 


- 


-” 
ma ma 
AN 


“elus SIN Jawa, 53 


503 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1450. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar dari Sahl 
bin Sa'd Al Anshari berkata, "Saat disuguhkan minuman kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau meminumnya. Di sisi Kanan beliau ada 
seorang anak kecil, sementara di sisi kirinya ada beberapa orang yang sudah tua. 
Beliau bertanya kepada anak tadi: "Apakah kamu mengizinkanku, jika aku 
berikan air ini kepada mereka dahulu?" Anak itu menjawab: "Wahai Rasulullah, 
Demi Allah, tidak! Aku tidak akan mengutamakan jatah untukku dari anda kepada 
seorangpun." Sahl bin Sa'ad berkata: "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam meletakkan di tangan anak itu." 


32. Makan dan minum 


Pedu Bi ali HS 


A AA an Y ab 


gii SG GIE SARA pad Sa LEAN ERA AS SUS ah Ia di Jis 


ae Meta Ti 5 sang y GA EF ISS $ AR 


-” 


o 77 
SO ja ” 


SAS ye Anh A22 TEA E DAES E ahe AN 2 AN Ji Dag A OWE 


9 ð or ” 


PAN apa 25 O E Dapa TI o d la 
GAS SAMA G JG l a iaa G lag ade óa Fa d Jis JA p ciis 


r 
s 


dn kada Ipg ae 5 ado SS pi JS BAG Ind Gi Elo ES Lepai 
BASE a Á SUS Hi G AAN Ia Gate aig ÉL da aa 
PA Arin ema MANA Pb Aa! 

sie ú lai Men fo AI Jaan JB SES Sa pi 
SG MENARA A8 KN MIL 63 


A as 


a oi Jó S j oj AAU g ae AN Yo AI Jan JS 5 536 


x 
x 
N 


SE DB A SW s8 Jabal 
SA J6 Ea Pai GUS ai Sat Kan SIN JÓ SN 5 Naah 


PER AN BT AN SA TE BA DAS SUSU sb aan 


yz; FOT JI: SE Aya 


1451. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah telah mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah berkata kepada 
Ummu Sulaim, "Aku mendengar suara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


504 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sangat lemah dan lirih, aku tahu bahwa beliau merasa lapar. Apakah kamu 
mempunyai sesuatu?" Ummu Sulain menjawab, "Ya." Kemudian Ummu Sulaim 
mengeluarkan beberapa roti pipih dari gandum seraya meraih kerudung 
miliknya. Ummu SUlaim lantas memasukkan roti itu ke dalam kain kerudung dan 
menyelempangkannya di bawah tanganku. Ia lalu mengutusku untuk mengantar 
makanan itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Anas berkata; "Aku 
membawanya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Saya mendapati 
beliau sedang duduk di masjid bersama para sahabat, lalu aku berdiri di 
hadapan mereka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah Abu 
Thalhah yang telah menyuruhmu?" Anas berkata, "Aku menjawab; "Ya." Beliau 
bertanya: "Untuk membawakan makanan? ' Aku menjawab, "Ya." maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada orang-orang yang sedang 
bersamanya: "Berdirilah! '" Anas berkata, "Beliau berangkat dan saya berada di 
bagian depan mereka, hingga aku menemui Abu Thalhah dan mengabarkan hal 
itu." Abu Thalhah berkata, "Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam datang bersama orang-orang, sedangkan kita tidak memiliki makanan 
yang cukup untuk menyuguh mereka! " Ummu Sulaim menjawab, "Allah dan 
Rasul-Nya lebih mengetahui." Anas berkata; "Abu Thalhah menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu beliau dan Abu Thalhah memasuki rumahnya, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Ummu Sulaim, 
kemarilah! apa yang kau miliki?" Ummu Sulaim kemudian datang dengan 
membawa roti, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan 
agar roti tersebut dilumatkan. Maka roti pun dilumatkan dan Ummu Sulaim 
menuangkan minyak samin pada wadah tersebut hingga menjadi lauk. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan sesuatu ucapan 
sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk beliau ucapkan. Setelah itu beliau 
bersabda: "Persilahkanlah sepuluh orang untuk masuk." Abu Thalhah lantas 
mempersilahkan sepuluh orang untuk masuk, lalu mereka masuk dan 
menyantap makanan hingga merasa kenyang, kemudian keluar. Beliau bersabda 
lagi: "Persilahkanlah sepuluh orang untuk masuk." Abu Thalhah lantas 
mempersilahkan sepuluh orang untuk masuk, lalu mereka masuk dan 
menyantap makanan hingga merasa kenyang, kemudian keluar. Beliau bersabda 
lagi: "Persilahkanlah sepuluh orang untuk masuk." Abu Thalhah lantas 
mempersilahkan sepuluh orang untuk masuk, lalu mereka masuk dan 
menyantap makanan hingga merasa kenyang, kemudian keluar. Beliau bersabda 
lagi: "Persilahkanlah sepuluh orang untuk masuk." Abu Thalhah lantas 
mempersilahkan sepuluh orang untuk masuk, lalu mereka masuk dan 
menyantap makanan hingga merasa kenyang, kemudian keluar. Beliau bersabda 
lagi: "Persilahkanlah sepuluh orang untuk masuk." Sehingga seluruh kaum semua 
makan dan kenyang. Jumlah mereka ada tujuh puluh orang atau delapan puluh 
orang." 


KIS AI io AI Jaa 


- . 


Í 


PA gi IE BI gi E u E i y 


505 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1452. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanan 
dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup untuk empat 
orang." 


o” 3. 


sie TN fo AN In NE o AE ESA KP g SE ala gi 
PLT KAA GA | PAEA 


- 
Aa . Ser 


a di Cara ERIRE j| aó Y; 6, JA J; WE ak oui 

1453. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Zubair Al Maki dari Jabir 
bin Abdullah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kuncilah 
pintu dan pasanglah tutup tempat air kalian, baliklah bejana kalian atau tutuplah 
bejana kalian. Matikan lampu, karena setan tidak mampu membuka pintu yang 
terkunci, tidak bisa melepas ikatan, tidak bisa membuka bejana. Sesungguhnya 
tikus itu dapat menyalakan (membakar) rumah-rumah sehingga mencelakakan 
mereka." 


$o AI Í ói eas R gl E GAAN den gi o aan GE LE AS, 
Pena pe JS SI pi ÁL Sab S6 Ja JB dag IE s 


ap BBS KAS A BII dh Ab Gak SE 543 BE AXIS SI aa AL 


A asr 
| 


IA ge iie wa SA Ja, ban dan anal DN as A3 
1454. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al 
Magburi dari Abu Syuraih Al Ka'bi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya dia 
berkata yang baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir 
hendaknya dia memuliakan tetangganya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan 
hari Akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya: yang wajib yaitu sehari 
semalam, sedang hak bertamunya adalah tiga hari, adapun selebihnya maka itu 
adalah sedekah. Tidak halal bagi (tamu) untuk tinggal di rumah pemiliknya, 
hingga membuat pemiliknya susah." 


Jas ols HA dB AN ala dia Aa Jp E Mb GE AS) 
Jaa Gb 255 ar KERAS) pa aias GA Ls Jó dag ala SI Ya A 


LN ga JS aa a aa Da 
SI FS gy Ba SAS IE IS AI Iga Ho Ab sah Jis aa ja 


506 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


IS BS o I Sih uia a 


1455. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar, dari Abu Shalih As Saman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Suatu ketika, ada seorang lelaki yang berjalan di 
sebuah jalan. Dia sangat merasa kehausan, lalu dia mendapatkan sebuah sumur. 
Lalu dia turun ke dalamnya dan meminum airnya. Tatkala keluar, dia mendapati 
seekor anjing yang menjulurkan lidahnya memakan tanah yang basah karena 
kehausan. Lalu lelaki itupun berkata: 'Sungguh anjing ini sangat kehausan seperti 
aku tadi kehausan, ' lalu dia turun lagi ke sumur. Lalu mengisi sepatunya dengan 
air, ia pegang dengan mulutnya, hingga dia naik dari sumur, setelah itu ia 
memberi minum anjing tersebut. Allah berterima kasih kepadanya dan 
mengampuninya." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, karena kita 
memberi sesuatu pada hewan mendapat pahala?" Beliau bersabda: "Pada setiap 
yang memiliki nyawa ada pahala." 


NA IS op GE SUS Pj LE BS, 


6i, Je Sl SIG Sena d ale AG a J3 Es Aa ala Da 
gp: AS SGN G3 sp san GI GE AI JI Aa 


a 3 9 $ KB pas SAE SEA JB FS Sina SKS BU ai 
Sani SA sis big SIS ES g U da Lui 


aa Ran Ke A ji Sp hý 


Kat DÉI JUL JÉ Kai i; 43 HE Oia 3 Ela Tata AN Gai Ae 


1456. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Wahab bin Kaisan dari Jabir 
bin Abdullah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus 
delegasi menuju ke arah pantai. Beliau mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah 
sebagai pemimpin pasukan, sementara jumlah mereka adalah tiga ratus orang." 
Jabir berkata: "Dan aku termasuk dari mereka. Kami lalu berangkat, hingga ketika 
sampai di suatu jalan kami hampir kahabisan bekal. Abu Ubaidah 
memerintahkan untuk mengumpulkan perbekalan pasukan yang tersisa, dan 
perbekalanpun dikumpulkan. Bekal yang terkumpul berjumlah dua kantung 
kurma." Jabir berkata: "(Bekal itulah) yang menjadi makanan pokok kami setiap 
hari, maka sedikit demi sedikit makanan itu pun habis. Dan kami tidak 
mendapatkan jatah lagi kecuali hanyalah sebuah kurma tiap orang. Aku 
bertanya: 'Apalah artinya sebiji kurma." Abu "Ubaidah menjawab, 'Kita telah 
mendapatkan pengganti perbekalan kita yang habis." Jabir berkata: "Kemudian 
tibalah kami di sebuah pantai, dan ternyata di sana telah ada ikan paus sebesar 
anak bukit. Maka pasukanpun memakannya selama delapan belas malam. Abu 


507 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Ubaidah memerintahkan untuk mengambil dua tulang rusuknya, lalu 
dipancangkan. Dia memerintahkan untuk mendatangkan seekor unta 
tunggangan. Ternyata unta tersebut dapat melewati bawah tulang rusuk ikan itu 
dan ia tidak mengenainya." Malik berkata; "Azh Zharb adalah gunung kecil." 


D Jaj ol ais GE IA oy aaa pay GE ahal y aj PS na 
GE Ek j; We S fat T ogi sia a 


1457. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Amr bin 
Sa'ad bin Mu'adz dari neneknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai para wanita mukminah, janganlah seseorang dari kalian 
merasa rendah untuk memberi tetangganya walau hanya tulang betis 
kambing yang sudah dibakar." 


OEA EE 5 IN E gi y A ag S y 
KBS A KÍ SE Ig Sdi I JL 


1458. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar ia 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah 
melaknat orang-orang Yahudi, mereka dilarang memakan lemak, tapi 
mereka menjualnya dan memakan hasil penjualnya." 


33. Isa putera Maryam berkata: Wahai bani Israil, hendaklah kalian... 


I ES gta Gé Seri a p ES Ur SE, 

Ag JS ab SE A KAU i 333 JIE Jani Hadi JA Ia 

Ia PEN SA STT IE JS GS io ET ES Yy EL su 
Ye Ari 


1459. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar 
bin Khattab memakan roti dengan minyak samin, lalu ia memanggil salah 
seorang Badui. 'Umar bin Khattab mulai makan dan mengikutkan laki-laki itu 
dengan suapan piring besar. Umar berkata: "Sepertinya kamu tidak memiliki 
makanan." Ia menjawab: "Demi Allah, aku sudah lama tidak makan dengan 
minyak samin dan tidak pernah mengunyah dengannya semenjak ini dan itu." 
Kemudian Umar berkata: "Aku tidak akan makan samin hingga orang-orang bisa 
hidup sejak dari permulaan kehidupan mereka." 


Ih jó à vina P bana Aa 


oz o 


Gáis í$ z5 ELIRIS Sesal Sa uan ag MEN a 


508 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1460. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah dari Anas bin Malik berkata; "Aku melihat Umar bin Khattab diberi satu 
sha' kurma, saat itu ia sebagai Amirul Mukminin. Umar pun memakannya hingga 
memakan kurma yang paling jelek." 


RAK 


Ssa JUS ardi è GE EEr 


E 


* 
GEA Z-z 


1461. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar berkata; " Umar bin Khattab ditanya tentang belalang, dia 
menjawab; 'Aku benar-benar ingin mempunyai sekeranjang belalang yang bisa 
kita makan'." 


SE 9 Bb yg KA IE ISS y pt y BB u GE i y 
‘Sie YA SI a gal a RB IPS ala sa AA gi ga e E% 


JBS Crab Isi AN Si JS IIS AJ aa Ah gi JS LE JG 


2 AF oo EGA 3 as s de G5 ina G ogil E iaag 


o æ “30 æ 


a e Aa 53 Gib Ala 
G JÓ laii a a aii A VI MLS 3 
S3 Ia BB Ge Ia Wa Obb GE at. naaa 


PES KI Ia BEN 3,2 IA? el ký 3 1 Ong da oa sa KAL 
ORA l5 oe rU 


Gn 


1462. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Muhammad bin 'Amru bin 
Halhalah dari Humaid bin Hasyim bin Khutsaim berkata; "Aku duduk bersama 
Abu Hurairah di daerahnya yaitu 'Aqiq. Lalu datanglah beberapa orang dari 
penduduk Madinah dengan mengendarai tunggangan dan berhenti di sisinya." 
Humaid berkata; Abu Hurairah berkata; "Pergilah ke ibuku, dan katakan 'Anakmu 
menyampaikan salam'." Orang itu berkata, "Berilah kami sedikit makan." Humaid 
bin Hasyim berkata; "Ibunya menaruh tiga potong roti pipih dalam piring besar 
dan sedikit minyak dan garam. Ia meletakkannya di atas kepalaku, aku lantas 
membawanya kepada mereka. Ketika aku letakkan di hadapan mereka, serta 
merta Abu Hurairah bertakbir dan berkata; 'Segala puji bagi Allah yang telah 
mengenyangkan kita dengan roti setelah kami tidak makan kecuali Al Aswadain; 
air putih dan kurma." Dan orang-orang itu belum makan sama sekali. Ketika 
mereka pergi, ia berkata; "Wahai anak saudaraku, berbuat baiklah dengan 
kambingmu, hapuslah ingusnya, dan harumkan baunya serta shalatlah di 


509 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sampingnya karena hewan itu adalah salah satu hewan syurga. Demi dzat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh hampir-hampir akan datang suatu zaman 
kepada manusia, yang mana sekelompok kambing lebih disukai pemiliknya 
daripada rumah Marwan." 


Ing KAS AN ad GL JG OLS o Ah mL al GE UG SE Bas, 


” 


ana ANA a al IE Kh Ah pala 


1463. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Nua'im Wahb bin Kaisan 
berkata: "Disuguhkan makanan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersama anak tirinya Umar bin Abu Salamah. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda kepadanya: 'Sebutlah nama Allah dan makanlah yang 
dekat denganmu'." 


bah y PE ULP Ha, 
Ba Us BNN IS a 


PR 


di JJ Sp an Saman JB 

Sl us Bed JUS abi gd Ie or AC 

) Ay Haa HE OB Ba Ap Uni Gel L5 BU 5 abl D A5 ES 
ABI ġ eat Y; 


1464. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id ia berkata, 
"Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata; "Seseorang datang kepada 
Abdullah bin Abbas, lalu ia berkata kepadanya; 'Aku memiliki anak yatim, anak itu 
mempunyai seekor unta. Apakah aku boleh minum dari susu unta itu? ' Ibnu 
Abbas menjawab; 'Jika kamu mau mencarikan untanya saat hilang, mengecat 
kudisnya dan menempelinya dengan tanah sehingga tertutup lubangnya serta 
memberinya minum di saat unta itu haus. Maka minumlah susunya tanpa 
merusak nasl atau menghabiskannya saat memerah." 


“ 


a Ši is aa cak 3g sal Á a j6 ` asia EN sa 


sama si D a al al 5a PE 


£ 


a 


” Tar a” 


1465. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 
Bapaknya bahwa tidaklah pernah dihidangkan kepadanya makanan, minuman 
hingga obat yang ia makan atau minum kecuali ia membaca; "Segala puji bagi 


510 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Allah yang telah memberi kami petunjuk, memberi kami makan, minum dan 
segala kenikmatan. Allah Maha Besar. Ya Allah, Nikmat-Mu datang kepada kami 
sarat dengan kejahatan-kejahatan, namun karenanya kami bisa berpagi dan 
bersore hari dalam keadaan baik. Maka kami memohon kepada-Mu 
kesempurnaan dan syukurnya, tidak ada kebaikan kecuali dari-Mu. Tidak ada 
tuhan selain-Mu, tuhan orang-orang shalih dan Rabb semesta Alam. Segala puji 
bagi Allah dan tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, apa yang 
Allah kehendaki dan tidak ada kekuatan kecuali kepada Allah. Ya Allah, 
berkahilah kami dengan apa yang telah engkau rizkikan kepada kami, dan 
lindungilah kami dari api neraka." 


34. Makan daging 


(-) 


sai A OG adi HUI JÓ BA a Ol ana i g GE GE NG GE ag, 
pengat 


1466. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar 
bin Khattab berkata: "Hati-hatilah dengan daging, sesungguhnya ia memiliki 
candu seperti halnya khamer." 


125 SU KS 33 P 33 SI aa PS SE) 
ISS aim SAE SN JL EA baki ml G JW MU JS Sa 


” 


{ iNi aa Hata Dn KEREN AAA Pn Ac 


029 -o “OA 3 P 3 A Pergi 


Pan Ga aig g Hn di 


1467. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar 
bin Khattab bertemu Jabir bin Abdullah yang sedang membawa daging. Lalu 
Umar bertanya; "Apa ini?" Jabir menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kami 
sedang berselera untuk makan daging, lalu aku membelinya dengan satu 
dirham." Umar bertanya; 'Apakah salah seorang dari kalian mengisi perutnya 
dengan mengabaikan tetangga atau anak pamannya? Lalu akan kalian apakan 
ayat Allah ini: "(Kalian jauhkan kebaikan-kebaikan kalian pada kehidupan dunia 
sedang kalian bersenang-senang dengannya) ' (Os. Al Ahqaaf: 20). 


35. Memakai cincin 


1 aa. 3 


ASI en Iga i aE Jala GE gio gi AI wE GE a GE ah 
J jó; 


” 


” 


K Ia AE AI AAA KAA A GÉ aiig adé hn 
Ken ia 


zers 


511 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1468. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memakai 
cincin emas, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan 
melepasnya. Setelah itu beliau bersabda: "Selamanya aku tidak akan 
mengenakanya lagi." Abdullah bin 'Umar berkata; "Orang-orang pun melepas 
cincin-cincin mereka." 


SEN om a MU JB SU US pn MU a, 
Do DAS GI yaa HE Aa JUS 


1469. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Shadagah bin Yasar berkata, 
"Aku bertanya Sa'id bin Musayyab tentang hukum memakai cincin, lalu dia 
menjawab: "Pakailah cincin dan kabarkan kepada orang-orang bahwa aku 
berfatwa demikian." 


36. Melepaskan gantungan dan lonceng karena khawatir dari sorotan matajahat 


Í Si Pada GE NG GE ia 


Pd 
P 


án ja jys jab din Ta aa An Ja dn yaa 
bla Fs d i MN LE S6 aa dag sae ha 


Z IE Mb “Kek Kan LP Ba Aa Bo KAA ok Th ae D In Ken 
Sa Sl dan Jd La g i eai Git a A NG a 13) 
DA 


1470. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
'Abbad bin Tamim bahwa Abu Basyir Al Anshari mengabarkan kepadanya, bahwa 
ia pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu 
perjalanan. Ia (perawi) berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian 
mengirim seorang utusan." Abdullah bin Abu Bakar berkata; "Aku mengira beliau 
bersabda saat manusia berada di tempat peristirahatan mereka; "Janganlahlah 
kalian biarkan gantungan dari jahitan pada lutut unta, atau kalung -perawi ragu-, 
kecuali dipotong." Yahya berkata; "Aku mendengar Malik berkata; "Aku melihat 
bahwa hal itu bagian dari 'Ain." 


37. Wudhu karena sorotan mata jahat 

ji aan TAS yap al ya pung EA it, 
3 IA Tans Gi AG SI A Gi dad Geh 
je AG de IG pié SU La Haag Ip ET JS JB AIA j5 un 
aies ia Gf ab flag la io Ga Ai Jai gË iki S Kin SKA hea úle 


355 


Keluen Tag AA AN T0 AI Jas 20B AI Jaa, G da SAE Ah 


512 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


a is Fi pe da TI a JUS pe jl Ga 
Ab ga Tlp IE DI Seeds 2 Sandi 


1471. Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Muhammad bin Abu 
Umamah bin Sahl bin Hunaif ia mendengar Bapaknya berkata: "Abu Sahl bin 
Hunaif mandi di sungai, lalu ia melepaskan jubah yang dikenakannya, sementar 
'Amir bin Rabi'ah melihatnya." As'ad bin Sahl berkata: "Sahl adalah seorang 
pemuda yang putih dan bagus kulitnya. Amir bin Rabi'ah berkata kepadanya: 
"Aku tidak pernah melihat kulit yang sebagus ini, bahkan kulit seorang gadis 
sekalipun." Kemudian Sahl terserang demam, dan penyakit tersebut bertambah 
parah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian didatangi dan 
dikabarkan kepada beliau 'Sesungguhnya Sahl sakit, ia tidak bisa datang bersama 
anda, Wahai Rasulullah! ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
menemuinya, kemudian Sahl mengabarkan tentang apa yang telah dilakukan 
Amir terhadapnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 'Kenapa 
salah seorang dari kalian hendak membunuh saudaranya? Tidaklah (sebaiknya) 
engkau mendo'akan agar diberkati. Sesungguhnya penyakit 'ain itu benar 
adanya. Berwudhulah kamu untuknya! ' Amir lantas berwudhu untuk Sahl. 
Setelah itu Sahl dan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berangkat dengan 
keadaan sehat." 


- 
a oS A s” | -A Ô Or g -o “0 y 
- 


Ío ói Jain gë jak adi ita il "A a HS a e 
J JS 5 gy u AN A o A ja ó Jan G Ja ag ae HI 
aaa ai AE M3 NT Os 5 
i aa a daa ld Gamat yel rt maan 
a a SiE e o Bi dun aga Ih bi ala 


Ge 


1472. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah 
bin Sahl bin Hunaif berkata; "Amir bin Rabi'ah melihat Sahl bin Hunaif mandi lalu 
ia berkata; 'Tidak pernah kulihat seperti (yang kulihat) hari ini, bahkan kulit 
seorang gadis dalam pingitannya sekalipun.' Kemudian Sahl terkapar di atas 
tanah, maka dibawalah ia ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
kemudian kepada Rasulullah dikatakan, "Wahai Rasulullah, apakah anda 
mengetahui sesuatu yang menimpa Sahl bin Hunaif? Demi Allah, ia tidak dapat 
mengangkat kepalanya." Beliau bertanya: 'Apakah kalian menduga ada 
seseorang yang melakukan hal itu kepadanya? ' Mereka menjawab, "Kami 
menuduh bahwa yang melakukannya adalah Amir bin Rabi'ah." Abu Umamah bin 
Sahl berkata; "Kemudian beliau memanggil Amir dan memarahinya. Beliau 


S 


p 


513 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


bertanya: "Atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya. 
Tidakkah kalian mendoakannya agar dia diberkati? Bersihkanlah dirimu segera 
untuknya! ' Lalu Amir mencuci wajah dan kedua tangannya sampai sikunya, 
kedua lutut dan ujung-ujung kakinya, lalu apa yang ada di dalam sarungnya 
dalam sebuah bejana. Kemudian air sisa mandinya tersebut disiramkan ke tubuh 
Sahl. Maka setelah itu, Sahl pun berangkat bersama orang-orang dalam keadaan 
sehat." 


38. Ruqyah karena sorotan mata jahat 


aae aa E a s y E E NG Gas 
Iga GEA ES ES Gni g G Geol JUS IE gl oy Aas ih 
na YA J| Kg gái E Ba aa 23 É Al 

GA EL yaa Ig in Ala la d ja an dn Ja 


1473. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Humaid bin Qais Al Makki 
berkata: "Suatu ketika dua anak Ja'far bin Abu Thalib dibawa ke hadapan 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada perawatnya: 
"Kenapa aku melihat keduanya sangat kurus?" penjaganya menjawab, "Wahai 
Rasulullah, penyakit 'ain telah menyerang mereka berdua dengan cepat. Tidak 
ada yang menghalangi kami untuk meminta mereka dirugyah, hanya saja kami 
tidak mengetahui apakah anda menyetujuinya." Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam lalu bersabda: 'Rugyahlah mereka, karena sesungguhnya jika ada yang 
dapat mendahului takdir, niscaya penyakit 'ain-lah yang akan mendahuluinya." 


Ad 


— N \ 


Ct 


EERE IS 3 BI GE ami op BE UU Su 
Sai DR A MU jas 
Nda aé J2 MI Is JS GA JS i Ai Ii Ga eii 

RERE 


1474. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sulaiman 
bin Yasar bahwa Urwah bin Zubair menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memasuki rumah Ummu Salamah, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, sementara di dalam ada seorang bayi sedang 
menangis. Mereka lalu menceritakan bahwa anak itu terkena penyakit 'Ain." 
'Urwah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kalian 
tidak merugyahnya untuk menanggkal 'Ain? '" 


514 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


39. Ganjaran orang yang sakit 
Ig AI AN TO Is NS oi ai 3 gi 
si BA Sh bai Ja pr key gsi s ma i E LAI f ka Ju 


pre “0 zorz 2er o o zor Z o T u da A G3 A o 
E E pen seat í; Ap 


1475. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin 
Yasar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang 
hamba sakit, Allah Ta'ala mengirim kepadanya dua orang Malaikat seraya 
berfirman; 'Lihatlah apa yang ia katakan terhadap para penjenguknya, jika ia 
bertahmid dan memuji Allah, ' maka mereka berdua akan mengangkatnya ke 
hadapan Allah 'azza wajalla -dan Dia Maha Tahu-, lalu Allah berfirman; 'Aku 
berjanji kepada hamba-Ku, jika Aku mewafatkannya, maka Aku akan 
memasukkan ia ke surga. Jika Aku menyembuhkannya, niscaya Aku akan 
mengganti untuknya daging yang lebih baik dari dagingnya, dan darah yang lebih 
baik dari darahnya. Dan Aku akan ampuni keburukan-keburukan dirinya." 


”- 
| 0-2 9 or GO 


kaka | p A G Uas g ha GE NG GP GAS 


-” 


roz EAS Ae aa 
CI) Laa) era 


Ia Gaia Sar YA Ie dan $o da dis IL dag SAE Io gil 


3.03 TE -32 - - 


NA AA PEN ah 


ON 


en 


1476. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Khushaifah dari 
Urwah bin Zubair ia berkata, "Aku mendengar Aisyah isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
'Tidaklah seorang mukmin mendapatkan musibah sampai duri sekalipun, kecuali 
akan dikurangi dosa-dosanya, atau 'dihapus darinya kesalahan-kesalahannya'." 
Yazid tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatakan Urwah." 


53 Ia ian JB SI aaa gi o Ab E oy RA IS u iis, 
pe Manda sia Wi ho Á Per je Jas In GÍ Sa Ja 3 
an hum 


1477. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Muhammad bin Abdullah bin Abu 
Sha'sha'ah ia berkata: Aku mendengar Abu Hubab Sa'id bin Yasar berkata: Aku 
mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Dia akan 
memberinya musibah." 


515 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


TIKAR Tr SR a UU ES EL, 
da KAS AI ad JUS a a un ala 


Sa ia Kn PA jaya MEN AN II Ohh La GG; JS; 
1478. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, 
"Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang laki-laki didatangi 
kematian, lalu ada seseorang berkata; "Selamat untuknya, dia meninggal tanpa 
diuji dengan penyakit." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Celaka 
kamu! Tidakkah kamu tahu, kalau Allah mengujinya dengan penyakit niscaya 
dengan penyakit itu akan dilebur keburukan-keburukannya! " 


40. Meminta perlindungan dan ruqyah dari sakit 


SL Jó Ing KIE AI A PPN Naa PA 
Da a AA Dg AE AN Ti Al Iga Jus j6 Se SE 3 5 g 
at J a g A cai ays edis Jú io SG s555 Á is éi jis 


1479. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yazid bin Khushaifah bahwa 
'Amru bin Abdullah bin Ka'b Al Aslami mengabarkan kepadanya, bahwa Nafi' bin 
Jubair mengabarkan kepadanya, dari Utsman bin Abu Al 'Ash bahwasanya ia 
pernah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Utsman berkata, "Saat 
itu aku sedang sakit yang hampir-hampir membuatku meninggal." Utsman bin 
Abu Al 'Ash kembali bercerita, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
bersabda: 'Usaplah ia dengan tangan kananmu tujuh kali, dan bacalah; A'UUDZU 
BI IZZATILLAHI WA QUDRATIHI MIN SYARRI MA AJIDU (Aku berlindung dengan 
kemuliaan Allah dan kekuatannya dari kejelekan yang aku dapatkan) '." Utsman 
berkata, "Lalu hal itu aku baca, hingga Allah pun menghilangkan sakitku. Setelah 
itu, aku selalu menyarankan kepada keluargaku dan selainnya untuk selalu 
membacanya." 


D o A Jay oj EE GE M3 oy É SÉ Ga gil GE G GI, 
BI LIS iag KAN GD D bas ea a Ya fi deg seal 


“pa Op. 


1480. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin 
Zubair dari Aisyah berkata, "Jika Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam merasa 


516 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sakit, maka beliau membaca untuk dirinya al mu'awidzat (doa perlindungan) dan 
meniupkannya. Aisyah berkata; "Tatkala sakit beliau semakin parah, aku yang 
membacakan doa-doa itu untuk beliau, lalu kuusapkan di tangan kanannya agar 
mendapatkan berkah darinya." 


” ”-” 


YA IS Sa Tas GE sa PAP EP 
no dgn Ta G3 3G 


GI ó 


1481. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah 
binti Abdurrahman bahwa Abu Bakar As Shiddiq pernah menemui Aisyah yang 
saat itu sedang sakit, sementara di sisinya ada seorang wanita Yahudi sedang 
meruqyahnya. Kemudian Abu Bakar berkata; "Ruqyahlah dia dengan Kitabullah." 


41. Berobat bagi orang sakit 

GUSI ag sié d Fa d gei gG g is SI gp a5 SE NG GE ye 
ON Ipa SAE AI) GES is Ia es RA Sh a gr ju i 
Las An Gis Sanga Ea ch Ja aja 


” 
ane. 2 z Í jó or- 35 


K i SA AGAN a A 


Ó 


1482. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari dari Zaid bin Aslam bahwa 
pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seorang laki-laki 
menderita luka yang mengeluarkan darah. Kemudian dia memanggil dua orang 
dari Bani Anmar, keduanya lalu menjenguk seraya becerita bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada mereka berdua: "Siapa di 
antara kalian yang pandai mengobati?" Mereka bertanya, "Adakah kebaikan 
dalam pengobatan ya Rasulullah?" Zaid beranggapan bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dzat yang menurunkan obat adalah Dzat 
yang menurunkan penyakit." 


peN w 


Js ous 3 SEN a a G GI SG nj GA E NG SE i 
SAN Ia ig ae HM Áa Al 


1483. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id ia berkata, 
"Telah sampai kabar kepadaku bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam Sa'd bin Zurarah berobat dengan cara kay karena sakit yang ada di 
tenggorokannya lalu meninggal." 


a e Gja AN Ia SESI aE AI LE SI SES G EE io g 


517 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1484. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar berobat dengan cara kay karena sakit pada wajahnya, dan ia juga pernah 
diruqyah karena sengatan kalajengking." 


42. Mandi karena demam 
SE é seb 5 
Is ól 233 es 5133 Aas kelas AI Kake E EE Sipit es 6 
2G G6 ai A At 1 AY 


A o 
| Oo ” ” o 


r a dlu GP giaa 


o 


1485. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 
Fatimah binti Mundzir berkata, "Jika seorang wanita yang mengalami demam 
didatangkan ke hadapan Asma binti Abu Bakar, maka ia menyuruhnya 
mengambil air lalu menyiramkannya antara tubuh hingga kerah bajunya. 
Kemudian ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan 
kami agar mendinginkannya dengan air." 


” A 


NAGA aan N AB, 
sdh PRS CAS 3 Ja al 


ol IE Klas KIE HN 2 At Jai Ol Aa 


1486. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 
ayahnya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demam itu 
dari luapan api neraka maka dinginkanlah dengan air! " 


| 


PS PS Era Uh BS) 
AU ua CLS 


Ha 2 AEN 


1487. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demam itu dari luapan neraka 
Jahannam maka padamkanlah dengan air." 


43. Sunnah dalam mengelola rambut 

ón Is S E oi DN E SE G sa SE G o A A E nia SE y 
AN ASI, Rea sob 5 AN Ig aIE RI A2 

1488. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Bakar bin Nafi' dari 


Bapaknya, Nafi' dari Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memerintahkan untuk memendekkan kumis dan memelihara jenggot. 


518 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Para aa BEDA 


nE ná IE g Ka ESA LSI 


1489. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 
Abdurrahman bin Auf bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan 
berkhutbah di atas mimbar pada musim haji, sambil mengambil potongan 
rambut yang ada di tangan seorang penjaganya, ia berkata, "Wahai penduduk 
Madinah, di mana ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang hal semacam ini. Beliau bersabda: 'Bani Isra'il binasa ketika 
wanita mereka mengambil barang ini'." 


be Iyan Ii JA ed ol DE aah pa HE NG SE IS) 
ISA YA God Ou JS WS 25 SB BAN ME Eat pa ae 


a 
ws 


KT A5 Val A a Asal SA pa 


1490. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ziyad bin Sa'd dari Ibnu 
Syihab ia mendengarnya berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melepas uraian rambutnya hingga ke dahi, atas kehendak Allah kemudian beliau 
membelah rambutnya." Malik berkata; "Tidaklah mengapa seorang laki-laki 
melihat rambut menantu wanitanya atau rambut ibu mertuanya." 


355 


ALS da Ja IA Al ing SE Tb ga aah GP E GE GP e 
MEN 


1491. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi" dari Abdullah bin Umar 
bahwa dia membenci pengebirian, ia berkata: "Di dalamnya ada kesempurnaan 
ciptaan." 


“ 
r$ - 35 GE set 35 


J; 6i Bn ita gp OAG GE NG GP ga. 
TEE E EE EE TEREE 


1492. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Shafwan bin Sulaim 
Bahwasanya telah sampai kepadanya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, baginya atau selainnya 
di surga seperti ini, jika dia bertakwa." Lalu beliau mengisyaratkan jari tengah 
dan jari telunjuk." 


519 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


44. Merapikan rambut 


a a JS Ss WNI 33 ui Si dan op GA Gp Ma gE P 


“ 


SE pl SG 3 Tan aan jo ái iya SGB ya) Sta 
Ga a ag KE AN Ya SI ai Í JOS oa pdl 3 WAS LS) 


1493. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Abu 
Oatadah Al Anshari berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Aku 
mempunyai rambut panjang hingga mencapai bahu, apakah saya boleh 
menatanya?" Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kemudian menjawab: "Ya, 
dan muliakanlah." Abu Qatadah terkadang meminyakinya dua kali dalam sehari, 
hal itu berangkat dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Ya! dan muliakanlah." 


AI io AI Jang oÉ JG 3 MEA NAN gi a5 GE na gii 
ade AI io ah Jai al i A Pu 3G 333 pý a A ala 

Jri IS H0 Jai aa Mpg nga ba 
A ASIAN Gali A 


GUS 38 PAK 36 LAS Laka | ya 

1494. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam bahwa 'Atha 
bin Yasar ia mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang berada di masjid, ada seorang laki-laki masuk dengan 
rambut yang acak-acakan dan jenggot yang tidak teratur. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lantas berisyarat dengan tangannya agar laki-laki tersebut 
keluar, seakan beliau mengatakan 'Hendaklah ia rapikan rambut dan janggutnya'. 
Laki-laki itu kemudian melakukannya dan kembali lagi, lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Bukankah ini lebih baik, daripada salah seorang dari 
kalian datang dengan rambut yang acak-acakan seperti setan." 


45. Menyemir rambut 

Sa Ne 
KAIN AI 5 RP CAR 3G Í Oia 93 LAN YA LE SI AN t 
La 2 re aá AI JUS JB KAA A85 ay SIS dede as JÓ Pa 


i en Statuta AOA Ae 


Ed 


JÖ ana op HS NG Ha 


IA or -$ 
| 


aa) a é G 


-” 
o ” æ yg 
ae is S Sao 


ol 


1495. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata; telah 
mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim At Taimi dari Abu Salamah bin 


520 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Abdurrahman bahwa Abdurrahman bin Al Aswad bin Abdu Yaghuts mengatakan 
sesuatu saat ia sedang duduk bersama orang-orang dengan rambut dan janggut 
yang telah beruban. Kemudian pada keesokan harinya, ia keluar menemui orang- 
orang dengan rambut dan janggut yang telah dicat dengan warna merah. Perawi 
berkata, "Orang-orang lalu berkata kepadanya, "Ini lebih baik! " 'Abdurrahman 
bin Al Aswad berkata, "Tadi malam ibuku, 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus budaknya yang bernama Nukhailah kepadaku. Ia 
bersumpah kepada Allah atas aku, 'Sungguh, aku benar-benar akan menyemir.' 
Kemudian ia mengabarkan kepadaku bahwa Abu Bakar Ash Shiddiq juga 
menyemir rambutnya." 


46. Minta perlindungan yang diperintahkan 
ó Ia ÁI Ir IS AA BAE SI GA JS sang AP UP giis 
IN Ag a Sani Gd il dg ala 


o7 0 


JA A SAR a ia Iya KAI 


1496. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, 
"Telah sampai kabar kepadaku bahwa Khalid bin Walid berkata kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Aku telah bermimpi buruk! " Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Bacalah: A'UUDZU BIKALIMATILLAHI 
TAAMMAATI MIN GHADLABIHI WA 'IOAABIHI WA SYARRI 'IBAADIHI WA MIN 
HAMAZAATISY SYAYAAITTHIIN WA AN YAHDURUUN (Aku berlindung dengan 
kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan-Nya, hukuman-Nya, dari kejahatan 
hamba-Nya dan dari bisikan setan serta saat mereka hadir) ." 


on au KIE AI a Jap Gr JB A Nan y EP AL ES, 
JG da SAE Go AA Gas SAS JG ja Sa ANU GA e Gis 


A e a370 9 


Io Je IMS ail 555 AAA Das Yaa GI 30,53 35 ou% Oli Jói bj 
TU OB An olls; =S Á ap Si JA Jane JUS G lag ae 


oa 5 AA 


SARA aa PA IS de r T GE 
Peru Sui Bal 


ar? a 


IT) 


1497. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id ia berkata, 
"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diisrakan, beliau melihat 'Ifrit dari 
golongan jin mengikutinya dengan membawa sebuah obor api. Setiap menoleh, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya. Maka Jibril berkata; "Maukah 
aku ajarkan kepadamu beberapa kata yang jika engkau membacanya, maka 
apinya akan pada dan ia akan jatuh tersungkur pada mulutnya?" Rasulullah 


521 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya." Maka Jibril pun berkata; "Bacalah: ' 
A'UUDZU BI WAJHILLAHIL KARIIMI WA BI KALIMAATILLAHI ATTAAMMITI LATII 
LAA YUJAAWIZUHUNNA BARRUN WA LAA FAAJIRUN MIN SYARRI MAA YANZILU 
MINASSAMAA I WA SYARRI MA YA'RUJU MINHAA WA MIN FINATNIL LAILI WAN 
NAHAARI WA MIN THAWAARIOIL ALAILI WAN NAHAARI ILLAA THAARIOAN 
YATHRUOU BI KHAIRIN YA RAHMAN. (Aku berlindung dengan wajah Allah Yang 
Maha Mulia dan dengan Kalimat-Nya yang sempurna, yang tidak dilampaui 
seorang yang baik maupun pendosa, dari kejahatan yang turun dari langit 
maupun kejahatan yang naik ke arahnya, dan kejahatan yang tertanam di dalam 
bumi dan yang keluar darinya. Dari fitnah malam dan siang, dan dari bencana 
malam maupun siang kecuali bencana yang mendatangkan kebaikan, Wahai Dzat 
Yang Maha Pengasih). 
| 


” 
A 
0 


G J6 EN ja S3 SR Sean, 


ya ade Ai KI To AN Jain DIES IDN ih A5 
w é IG BS uÍ i ae TI To AI j IS 
IS d JS ba Ia OLI 


1498. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari 
Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki dari Aslam berkata: "Aku 
tidak bisa tidur tadi malam?" Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bertanya: 
"Ada apa gerangan?" Ia menjawab: "Aku disengat kalajengking." Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau saja engkau membaca ketika sore 
hari: "A'UUDZU BIKALIMAATILLAHI ATTAAMMATI MIN SYARRI KHALAG (Aku 
berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang Dia 
ciptakan) ', niscaya tidak akan membahayakanmu." 


NE del Pada gj SE Mb GE Bi 

II JUS GA Up i Jas a iii SKS YP 

Éi Kata >Ú Mra Í i ové Á oén i hei 3 rA oa 
p 


GA iya 2 IE Sta ia iu G gaali 


1499. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar, dari Al Qa'qa' bin Hakim bahwa Ka'b Al Ahbar berkata; "Kalaulah bukan 
karena kata-kata yang aku baca, niscaya orang-orang Yahudi menjadikanku 
layaknya keledai." Lalu ditanyakan kepadanya, "Kata-kata apakah itu?" dia 
menjawab: "A'UUDZU BI WAJHILLAHI AL AZHIIMI ALLADZII LAISA SYAIUN 
A'ZHAMA MINHU WA BI KALIMAATILLAH TAAMMATI LLATI LAA 
YUJAAWIZUHUNNA BARRUN WALAA FAAJIRUN WA BI ASMAA ILLAHIL HUSNAA 
KULLIHAA, MAA 'ALIMTU MINHAA WAMAA LAM A'LAM MIN SYARRI MAA 
KHALAOA WA BARA A WA DZARA A" (Aku berlindung dengan wajah Allah yang 


522 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Maha Agung, yang tidak ada sesuatupun yang lebih besar darinya. Dan dengan 
Kalimat Allah yang sempurna yang tidak akan mampu dilampaui orang baik dan 
pendosa, serta (aku berlindung) dengan nama-nama Nya yang baik semuanya, 
baik yang aku ketahui maupun tidak, dari segala kejahatan yang Dia ciptakan dan 
yang Dia adakan maupun ciptakan) ." 


47. Cinta-mencintai karena Allah 
Dea Lan AN ab A gs 
SA al 


"zZz æ 


KALI Ra Ja dG; DS AI SI NA Ir JG jú å 3 
Beria SA ai 


1500. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abdurrahman 
bin Ma'mar dari Abu Al Hubab Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Tabaraka Wa Ta'ala 
berfirman pada Hari Kiamat; 'Mana orang-orang yang menginginkan kemuliaan- 
Ku pada hari ini. Aku akan menaungi pada hari di mana tidak ada naungan selain 
naungan-Nya." 


WRT PERR ERAPR EE KAA ot AI 
3 H0 TI Tg IE In Ian J 
6j apiy dia A Jaa ÉI Gs à U DU dok 


Ga 


an & - 


gu sass ka 5155 WS >E isa Sa 


-o0 $r 


DS ji U ka IST 5 BG 


1501. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Khubaib bin Abdurrahman 
Al-Anshari dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Sa'id Al Khudri, atau dari Abu Hurairah 
ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tujuh golongan 
orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari saat tidak ada naungan 
kecuali naungan-Nya; Seorang imam yang adil. Seorang pemuda yang tumbuh 
dalam ibadah kepada Allah. Seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan 
masjid. Dua orang pemuda yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu 
dan berpisah karena-Nya. Seseorang yang berdzikir kepada Allah dalam 
kesendirian lalu mengucur air matanya. Seorang pemuda yang diajak berzina 
oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan lalu dia berkata; 
'Sesungguhnya aku takut kepada Allah.' Dan seorang laki-laki yang bersedekah, 
lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 
diinfakkan tangan kanannya." 


523 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


-” 
” ” 
z Z FON aZ ad ez 


jji aog i sad Jai Kon Iyo USG ES 
3 KAT Aa JB IAIN BN BA SI, ya 


1502. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari 
Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia berkata kepada Jibril: 
'Aku mencintai Fulan maka cintailah ia". Jibril pun mencintainya, kemudian dia 
menyeru kepada penduduk langit: 'Sesungguhnya Allah mencintai fulan maka 
cintailah ia! ' maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian ditempatkan 
untuknya penyambutan di dunia. Apabila Allah membenci seorang hamba, " 
Malik berkata: "Menurut perkiraan kami, selanjutnya beliau menyampaikan 
tentang kebencian Allah kepada seorang hamba dengan redaksi yang sama 
dengan sebelumnya." 


Sa) DA AA gal (Sl GI G3 oa Sg KAS 
Si us SAK JA GE UG yaa Gp SWA ja SJ ag 


Ld 
rrai 


K3 lg yang aci | Ngak EE 


. 
- 
(e) 
“13 fa O 2 ga. Z 2A 32 0. 


a a a 
ATA JS AN SI á JAS dari elis ó J Á LA Ah 


Isis Ian KIE AN Ko Ó Jaa £ Eam GL ja 


WINE, 3 Inna ih a 3 sah Ee 


Hr 


WS 35% l JB 


go 
N 
TN 
KE 


Pd 
aw SAT” 35 


iasg 85355 AMAN Jis 06 A1 Uas op MN an pan Manga giaa 
Haa Ia Sa ja Ha call 


1503. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abu Hazim bin Dinar dari Abu 
Idris Al Khaulani berkata, "Aku memasuki masjid Damaskus. Ternyata di 
dalamnya ada seorang pemuda yang bergigi putih berkilau. Apabila orang-orang 
yang bersamanya berselisih pendapat, mereka mengembalikannya kepada 
pemuda itu dan menerima pendapatnya. Lalu aku bertanya tentangnya, lantas 
ada yang menjawab bahwa dia adalah Mu'adz bin Jabal . Keesokan harinya, aku 
bergegas ke masjid pada waktu yang masih sangat pagi, ternyata aku 
mendapatinya telah mendahuluiku. Aku mendapatinya sedang shalat, maka aku 
menunggunya sampai dia selesai shalat. Lalu aku menemuinya dari arah 
depannya seraya mengucapkan salam, aku berkata kepadanya: 'Demi Allah, 
sungguh aku mencintaimu karena Allah." Dia bertanya: 'Apakah karena Allah? ' 


524 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Aku menjawab; 'Karena Allah.' Dia bertanya lagi; 'Apakah karena Allah? ' Aku 
menjawab; 'Karena Allah.' Dia bertanya; 'Apakah karena Allah? ' Aku menjawab; 
'Karena Allah'." Abu Idris berkata; "Dia menarik ujung serbanku dan menarik 
diriku ke arahnya lalu berkata; Bergembiralah! aku telah mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Tabaraka Wa Ta'ala berfirman; 
'Kecintaan-ku pasti turun kepada siapa yang saling mencintai karena-Ku. Siapa 
saja yang bermajlis karena-Ku, dan saling mengunjungi karena-Ku. Yang saling 
berusaha karena-Ku'." Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa telah 
sampai kabar kepadanya, dari Abdullah bin Abbas bahwa dia berkata; "Tengah- 
tengah dalam suatu urusan (adil), bersikap lemah lembut dan penyambutan yang 
baik adalah sebagian dari dua puluh bagian kenabian." 


48. Mimpi 
Paderi Nai oi GR GB au GE ie 
en aa gai JEI be iadi giin Je penga Jaw 


zo? 


É Jr SE SA gi IE gE PEN gf IE a IE g PA Ie AR 
NS Jin pg aie J2 


1504. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishag bin Abdullah bin Abu 
Thalhah Al-Anshari dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Mimpi yang baik dari seorang laki-laki shalih adalah salah 
satu bagian dari empat puluh enam kenabian, " Telah menceritakan kepadaku 
dari Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda seperti di atas. 


E dng GE BAD Gi AS GE BBI gi Ó aE oh GAN GE UU E gl 
db ja Gaia daa da sié an Jo dn Jes Si gl 


dua GAN A Ia San PPR a 


-” 
” 
Pen 


1505. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah dari Zufar bin Sha'sha'ah dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa jika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selesai shalat subuh beliau bertanya: 
"Apakah salah seorang di antara kalian tadi malam bermimpi?" dan beliau 
menambahkan: "Tidak akan ada sifat kenabian setelah-ku yang tertinggal kecuali 
mimpi yang baik." 


Ás IAIN IPA Ii NA ARE SE E op SE G H3 
Gii | E SAE a AN Ia San Ao HI JB 
Bol ya San eat ap BAB AN JI lala AA Lai 


525 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1506. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin 
Yasar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan tersisa 
setelah-ku kenabian kecuali al mubasyirat" Para shahabat bertanya; "Apakah al 
mubasyirat itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Mimpi yang baik yang 
dilihat oleh seorang laki-laki shalih, " atau, "Yang diperlihatkan kepadanya. 
(mimpi itu merupakan) salah satu bagian dari empat puluh enam sifat kenabian." 


Grau Uai gay G SA Ul Esta OB ASI yag IE dak al GP an IP Ay A y 
Sabah Ah K3 sa al al IS SAN Sa Ali al Ia AAN GBI Us a Kg dala Al laa dl gag 
SN SK Gp daku gi OB AN AL Gl 355 ii é A33 Oa ÁL ád An ISI cal ya CAS o jug GE 
bala Ek Ud Gaal KAA Sanata AE diali da ale JSI ca G3 


1507. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman berkata: aku telah mendengar Abu Qatadah bin Rib'i 
berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Mimpi yang baik adalah dari Allah sedangkan mimpi yang buruk dari setan. Jika 
salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang dia benci, maka 
hendaknya dia meludah ke kirinya tiga kali ketika bangun, dan memohon 
perlindungan dari Allah dari keburukannya. Karena hal itu tidak akan 
membahayakannya, insyaallah." Abu Salamah berkata: "Jika aku bermimpi 
sesuatu yang sangat berat bagiku daripada gunung, maka tatkala aku mendengar 
hadits ini aku tidak memperdulikannya lagi." 


3 sia BPS Su SS Sl am ebi 
da JAS ata TIA GI e IG {li g G a 


1508. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 
Bapaknya menafsirkan tentang ayat: '(Bagi mereka kabar gembira di kehidupan 
dunia maupun akhirat) ' (Qs. Yunus: 64) "Yaitu mimpi baik yang dilihat orang 
yang shalih atau diperlihatkan padanya." 


49. Permainan dadu 


o 


gaii api gf E aa g o aa GE Taka g oh E a Gé gi 


” --” 


" A Oa 


Íg É AS AS IU Sad Ia JG Tag KIE AI Ta AN Jaa 


1509. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Musa bin Maisarah dari Sa'id 
bin Abu Hind dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Barangsiapa bermain dadu, maka dia telah bermaksiat 
kepada Allah dan RasulNya." 


526 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


(=) ” ID 


se i Ja GA gy5 iige E A Ai ya Ia PEREC EUR GE is, 


I 3d Wi 2G a Ups US Ip 25 9 oa P Sa Ta 


a ás SE S3 € yA 2531 ú 


1510. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari 'Algamah bin Abu 'Alqamah 
dari Ibunya dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, telah sampai 
kabar kepadanya bahwa ada penghuni sebuah rumah di kampungnya memiliki 
dadu. Maka 'Aisyah mengirim utusan kepada mereka untuk menyampaikan 
pesan kepada mereka, "Jika kalian tidak mengeluarkannya, niscaya aku akan 
mengusir kalian dari kampungku'. Dan 'Aisyah pun mengingkari mereka." 


sws A 


a u ENERE ERIR LIRR 
Kanan (A3 aa 3 HE Ja dang GE G as Lag ab 

Pa GELI IS { ESI aa liss JP a Uni Up Gali is 
1511. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa jika dia mendapati salah seorang keluarganya bermain dadu, maka dia 
memukulnya dan memecahkan dadu tersebut. Yahya berkata: "Aku mendengar 
Malik berkata: "Tidak ada kebaikan dalam dadu', dia membencinya, dan aku juga 
mendengar bahwa dia membenci permainan dadu atau yang lainnya yang 


termasuk hal yang batil, lalu dia membaca ayat ini: (Maka tidak ada sesudah 
kebenaran itu, melainkan kesesatan) ' (Os. Yunus: 32) 


50. Hal-hal yang perlu dimengerti tentang salam 
di met aa ie EA = 


1512. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang berkendaraan 
memberi salam kepada yang berjalan. Jika salah seorang dari suatu kaum 
memberi salam maka itu cukup bagi mereka." 


02 Ta 35 


aa Dalan Me DAMAI PNAA 


Dika (NAN IE yA gal Sa Jan IE ija 
ds 16 Un Ga iai c55 Bgn ol Ga Jian gs Gi ena 
SAN JAS a SL sake GAN JUS a BAG all GKI 


527 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1513. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Wahab bin Kaisan dari 
Muhammad bin 'Amru bin Atha berkata; "Aku duduk di samping Abdullah bin 
'Abbas, lalu seorang penduduk Yaman menemuinya dan mengucapkan; 
'ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WA BARAKAATUHU (semoga 
keselamatan dan rahmat Allah serta barakah-Nya tercurah kepada kalian), ' 
kemudian dia menambahinya dengan sesuatu." Ibnu 'Abbas yang ketika itu 
sudah buta matanya bertanya; "Siapakah orang itu?" Mereka menjawab; "Ini 
adalah orang Yaman yang hendak menemuimu." Kemudian mereka 
mengenalkannya. Muhammad bin 'Amru berkata: " Ibnu 'Abbas berkata 'Salam 
itu terhenti pada kata AL BARAKAH." 


51. Memberi salam kepada yahudi dan nashrani 
Sedu JB SIS yA E SE Ja yi Maa GE au GE HK 
jó SAE Jd Lula A Jis GS aiiai Lha JS Sy ó) ag tea AI 


Nai IR IIA IE MU JR g 


í 
1514. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari 
Abdullah bin Umar berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika 
salah seorang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, hanyasanya mereka 
mengucapkan; ASSAAMU 'ALAIKUM (kebinasaan atas kalian) maka jawablah; 
'ALAIKA (juga atas kalian) ." Yahya berkata; "Malik ditanya tentang seseorang 
yang memberi salam kepada orang Yahudi atau Nasrani, apakah dia harus 
menarik ucapannya? dia menjawab, "Tidak perlu." 


52. Hal-hal yang perlu dimengerti tentang salam 
PG an Gede gA LA ag ae AI Go A Jaan Si GAN 5 ai é 


” 
- On 

o aan Gia 1. de 
- a 


GD ish cas da dn Ja YG Ia 


di efg chisi ob cda Flag TE Ia MA Jp cai FT 


“ 
OT 


AI Ko AI Jay P3 SB SIB úi MAS Gelas PET Uh G cadas 
PETS AN 33 MAN JG Tas ala 


” 
g$, 30 Aq “0-0 roro 


Í 


i úh A01 2G dl SS a 


1515. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah dari Abu Murrah mantan budak 'Aqil bin Abu Thalib, dari Abu Waqid Al 
Laitsi bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk di masjid 
bersama orang-orang. Datanglah tiga orang, dua orang menuju ke Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan yang satu keluar. Ketika mereka berdua berdiri 
di majlis Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, mereka mengucapkan salam. 


528 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Salah seorang dari mereka melihat ada tempat yang kosong di kumpulan orang 
lalu dia mendudukinya. Orang kedua duduk di belakang mereka, sedangkan yang 
ketiga mundur dan pergi. Setelah selesai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku kabarkan kepada kalian tentang tiga orang tadi; yang pertama dia 
telah berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Orang yang 
kedua, dia merasa malu, maka Allah pun malu darinya, sedangkan yang ketiga, 
dia berpaling maka Allah pun berpaling darinya." 


ah Sd En Se a A a 


Ki pasa JL IA Aa 3 aaa o 
aka Ss e Jú A1 WI 


1516. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishag bin Abdullah bin Abu 
Thalhah dari Anas bin Malik bahwa dia telah mendengar seorang laki-laki 
memberi salam kepada Umar bin Khattab, lalu ia menjawabnya. Kemudian Umar 
bertanya kepada lelaki tadi: "Bagaimana keadaanmu?" laki-laki itu menjawab: 
"Aku memuji Allah untuk (keberkahan) mu." Lalu Umar berkata: "Itu yang aku 
mau darimu." 


Pegipegi gag Z A 


s3 JB Geli y Kan Ta 5g aag J5 h gi g d5 
Aaii a a ni 


1517. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah bahwa Thufail bin Ubay bin Ka'b mengabarkan kepadanya, bahwa dia 
pernah mendatangi Abdullah bin Umar lalu dia pergi ke pasar bersamanya. 
Thufail bin Ubay berkata; "Ketika kami pergi ke pasar, tidaklah Abdullah bin Umar 
melewati rakyat jelata, atau para penjual atau orang miskin atau siapa pun 
kecuali dia memberinya salam." Thufail berkata; "Pada suatu hari aku menemui 
Abdullah bin Umar, lalu dia mengajakku pergi ke pasar, aku bertanya kepadanya, 
"Apa yang engkau kerjakan di pasar padahal engkau tidak berhenti ke sebuah 
toko, atau menanyakan barang, tidak menawar sesuatu, atau duduk di tempat 
penjualan?" dia menjawab, "Aku katakan, "Duduklah di sini kita bicarakan 
sesuatu." lalu Abdullah bin Umar berkata kepadaku, "Wahai Abu Bathn (perut 


529 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


besar)! -karena ketika itu Thufail perutnya besar-, kita pergi ke pasar hanya untuk 
mengucapkan salam kepada siapapun yang kita temui'." 


D ø 


ASAM JS op BN Ba DN ana ag KO DG De ne 
SS BN ade yA KETS BEN, SI 5633 Manga D 


1518. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, 
"Seorang laki-laki mengucapkan salam kepada Abdullah bin Umar, dia katakan, 
"ASSAALAMU 'ALAIKA WA RAHMATULLAH WA BARAKAATUHU WALGHAADIYAATU 
WARRAA IHAT (Semoga keselamatan, rahmat dan barakah Allah tercurah 
kepadamu, dan orang-orang yang pada pagi hari dan sorenya) ." Abdullah bin 
Umar kemudian menjawabnya; "WA'ALAIKA ALFAN (dan atas kamu seribu kali), " 
seakan-akan dia membenci hal itu. 


53. Meminta ijin 


daa a oi SAS SE Ou giis 
IS SA o Wa al JI JB 35 Jk AG BEN Iya 6 GI IL 
bea Iis DI Wae A II TS Iis 

GIE Gates JET JS Bu Bri SI LA GS ia Ig aa As 


1519. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Shafwan bin Sulaim dari Atha bin 
Yasar berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah ditanya oleh 
seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, haruskah aku minta izin kepada ibuku (jika 
masuk ke kamarnya)?" beliau menjawab: "Ya." Laki-laki itu bertanya lagi, "Aku 
tinggal bersamanya dalam satu rumah?" Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Mintalah izin kepadanya." Laki-laki itu bertanya lagi, "Aku 
juga sebagai pelayannya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
kepadanya: "Mintalah izin kepadanya, apakah engkau mau jika mendapatinya 
sedang telanjang! " Dia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Maka mintalah izin! 


54. Dari seorang tsigah, dari Bukair bin Abdullah... 


sp | NA ba aeh AE PAN ab dy an Palu gs 
EENE 33 HE Je G a5 BE SG SE ye GE A5 GAN 
Js Ai ae AN fo ái y a mh RB ES PLUS 
M Sa Ed G a Tas ag KE IS aosú Y Mir PERARAKAN 


or a za 


MERASA G CLA AS A AH WI a 


530 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Isi ag KE a Jaa Sena A Gi HE SA 
a lah Ga PA sa LER eg an 38 SIG SANI 
ia Gil L ana BIP g Sok enakan ak An jas 


SN A 3 33 Jus ži As pi Wi giU iaa BU Da San pi 


P 


GEG Axa 


garr o £ 


Ses ae kada gy G an 5 ju 


1520. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman 
dari lebih dari satu ulama mereka bahwa Abu Musa Al Asy'ari datang meminta 
izin kepada Umar bin Khattab, lalu ia mengucapkan salam hingga tiga kali, 
setelah itu ia kembali pulang. Umar bin Khattab mengutus seseorang untuk 
mengejarnya. Umar bertanya: "Kenapa kamu tidak masuk?" Abu Musa Al Asy'ari 
menjawab: "Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: 'Minta izin itu tiga kali. Jika kamu diizinkan, masuklah. Jika tidak, maka 
pulanglah! " Lalu Umar bin Khattab berkata: "Selain engkau siapa yang tahu 
tentang hadits ini? Jika engkau tidak mendatangkannya kepadaku, maka aku akan 
melakukan ini dan itu terhadapmu." Kemudian Abu Musa keluar hingga 
mendapatkan suatu majlis di dalam masjid yang disebut majlis Anshar. Dia 
berkata: "Aku telah mengabari Umar bin Khattab bahwa aku mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 'Minta izin itu tiga kali, jika 
engkau diizinkan maka masuklah, namun jika tidak maka pulanglah." lalu Umar 
berkata: 'Kalau engkau tidak mendatangkan kepadaku siapa saja yang 
mengetahui hal ini, maka aku akan melakukan begini dan begitu. Maka jika salah 
seorang di antara kalian pernah mendengarnya, ikutlah denganku." Orang-orang 
lalu berkata kepada Abu Sa'id Al Khudri: "Ikutlah bersamanya! " ketika itu Abu 
Sa'id Al Khudri adalah orang yang termuda di antara mereka, maka ia pun pergi 
bersama Abu Musa dan memberi kesaksian kepada Umar bin Khattab. Kemudian 
Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa: "Aku tidak meragukanmu, hanya 
saja aku khawatir jika manusia membuat-buat ucapan (yang dinisbatkan) atas 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


55. Mendoakan saat bersin 


SI Jő ss sé ún HAN oi Sf sal GE Al aa GE U ás 


Jó Da a, Ji ake an ad E EAT 


PESE cai Dak PE Trik MAT 
1521. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika ada yang 
bersin, maka bertasymitlah. Jika bersin lagi maka bertasymitlah, lalu jika bersin 
lagi maka bertasymitlah. Jika masih bersin maka katakanlah; 'Kamu sedang sakit 
pilek'." Abdullah bin Abu Bakar berkata; "Aku tidak tahu apakah (mengatakannya) 
setelah yang ketiga atau keempat." 


531 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


-” 
w 


KA Ai a bE y E TAS Ip AI LE SI G E G as, 
e3 au AMI 


1522. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' berkata, "Ketika Abdullah bin 
Umar bersin, lalu ada yang mendoakan kepadanya; "YARHAMUKALLAH (Semoga 
Allah merahmatimu) " Maka ia membalas; "YARHAMUNA ALLAHU WA IYYAKUM 
WA YAGHFIRU LANA WA LAKUM (Semoga Allah merahmatiku dan kalian dan 
mengampuni dosaku dan kalian) ." 


56. Gambar dan patung (arca) 
JS AN SAN Iga Gl as gi ya D KS y Gaal EE IL IS 
EL ana pi ua SAN sama Ol ESA Ol Ip AL Lg GI SAS 


“ 


” 


Di aLa i JGS ad GS EN KN II Ing a R2 AI Jaa 


dan pl JG SI Gaul 


1523. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ishag bin Abdullah bin Abu 
Thalhah bahwa Rafi" bin Ishaq mantan budak Asy Syifa', mengabarkan 
kepadanya, ia berkata, "Aku masuk ke rumah Abu Sa'id Al Khudri bersama 
Abdullah bin Abu Thalhah untuk menjenguknya." Maka Abu Sa'id berkata kepada 
kami: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepadaku bahwa 
para Malaikat tidak akan masuk rumah yang ada patung, atau gambar di 
dalamnya." Ishag ragu yang mana di antara keduanya yang dikatakan Abu Sa'id." 


” 
DaN IN o groa o 


Baa oy KS op BA aa E RN IS Ia AS, 
US F3 UUS AS pl ED AS Ip Jaka dala AP da Gol a gi 
39 Tg ~ PA WE 0 -7 -zi Tia DA a OLX ao Jo. af QZT o% o 

D po A Jaa JG 283 gha aad GY JU Anya al eia o Je A JUS KS ya 


oas 


EA) aig aa Ji SN Gea JGS AE IS Ud Ah ala 
ae LN RSI, BRI 


1524. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Nadir dari '"Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa dia hendak menemui Abu Thalhah Al 
Anshari untuk menjenguknya. Abu An Nadir berkata: "Kemudian dia mendapati 
Sahl bin Hunaif sudah ada di sampingnya. Abu Thalhah lalu memanggil 
seseorang untuk melepas tikar yang ada di bawahnya. Sahl bin Hunaif bertanya: 
"Kenapa engkau menariknya?" dia menjawab: "Karena ada gambar di dalamnya, 
padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang 
engkau tahu." Lalu Sahl berkata: "Bukankah Rasulullah shallallahu "alaihi 


532 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


wasallam bersabda kecuali yang tertulis dalam kain." Dia berkata: "Benar, tapi ini 
lebih menenangkan jiwaku." 


Sa au IA AS, 


KR Bra AI fo AI gay Uni UNS Pal Ga ri SA 
TES SSS ISU daan A AI II Sp AN Tyas A D a G LIS 
Sa Uks Ani DI WAN EA JUS lg AE III a Jo, 
a JUS KAA SAR pal slh gbeal o Ag KAS AI o Al Jaan JA 


BP eil SAN II JB TAS Up 


1525. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Al Qasim bin 
Muhammad dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya ia 
telah membeli numrugah yang ada gambarnya. Ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihatnya, beliau berdiri di depan pintu dan tidak masuk ke 
dalam rumah. Aisyah melihat pada wajah beliau ada rona kebencian, maka dia 
bertanya: "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya, dosa 
apa yang telah aku perbuat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Ada apa dengan bantal ini?" Dia menjawab: "Aku telah membelinya agar anda 
duduk dengannya atau anda jadikan sebagai bantal." Lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini 
akan disiksa pada Hari Kiamat. Dikatakan kepada mereka: 'Hidupkan yang telah 
kalian buat, ' kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya malaikat tidak akan 
masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya." 


57. Makan biawak 

Gd Oa BP on ch Baia E5 Ag aie i Ga dal Ii Jes JB 

J Bai SSS ha LI Sl Ia JS MA 3 SG GE 3 AI LI Lg Ja 
EÍ BEA TS SE IE a IS ajaa EL isa GAN 
Pn Ba SIG bee AI Ia RE $j J Á is 
daan JS Th GAN Bah SUS Mini Li JUS Gale 
Í Ya Gis d ga LS il ane dai dg ala Ta Io Ai 


.. 
- SS” - 
Gor ARI OT Zok a” Tai - 
$ 5 
Nas Ku laa ep 
+ 


| 


1526. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari Sulaiman bin Yasar berkata "Rasulullah 


533 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


shallallahu 'alaihi wasallam memasuki rumah Maimunah binti Al Haris, ternyata 
di dalamnya ada beberapa biawak dengan telurnya. Beliau saat itu bersama 
Abdullah bin Abbas dan Khalid bin Walid. Beliau bertanya: "Dari mana ini?" 
Maimunah menjawab, "Saudariku, Hudzailah binti Al Harits menghadiahkannya 
kepadaku." Beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas dan Khalid bin Walid: 
"Kalian berdua, makanlah." Mereka bertanya: "Kenapa anda tidak memakannya, 
Wahai Rasulullah? ' Beliau menjawab: "Sesungguhnya telah hadir hidangan dari 
Allah." Maimunah bertanya: "Apakah anda mau kami hidangkan susu?" Beliau 
menjawab: "Ya." Dan ketika beliau akan meminum susu tersebut beliau bertanya: 
"Dari mana ini?" Maimunah menjawab, "Saudariku, Hudzailah menghadiahkan 
kepadaku." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Apa pendapatmu 
tentang budak wanitamu yang engkau pernah minta agar aku membebaskannya? 
Berikan (kembalikan) kepada saudarimu dan sambunglah silaturrahim agar dia 
yang merawatnya karena itu lebih baik untukmu'." 


ai Bia é gig se d au 13 FARES An 
pan Ia Ang ala IA Sapa IN uga R Ia di de ala Ya ap 
IN bai Un ag E Apaan En Laman 


ES; ju AI Jana G ga aia EiS ia SPD ya 2G ED NET 
ji 


aie TI To AI Inang BS Be DE jó ie me gap Pra 


1527. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah 
bin Sahl bin Hunaif dari Abdullah bin Abbas dari Khalid bin Walid bin Al Mughirah 
bahwa dia bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memasuki rumah 
Maimunah, isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Kemudian dihidangkan daging 
biawak yang telah dipanggang, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tetapi para wanita yang ada di 
sana berkata, "Beritahu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang apa yang 
hendak beliau makan! " Maka dikatakan kepada beliau: "Itu adalah daging 
biawak, Wahai Rasulullah." Maka beliau pun mengangkat kembali tangannya. 
Khalid bin Walid bertanya: "Apakah itu haram, Wahai Rasulullah?" beliau 
menjawab: "Tidak, hanya saja daging ini tidak ada di daerahku, maka aku merasa 
jijik." Khalid berkata; "Aku lalu memotong dan memakannya, sementara 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat." 


534 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


A a Sg gu AN Jaa, G G J5 Áis a 
ka V3 ab E 


1528. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah 
bin Umar bahwa ada seorang lelaki memanggil Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam; "Wahai Rasulullah apa pendapat anda tentang daging biawak?" 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Aku tidak memakannya dan 
tidak mengharamkannya." 


58. Masalah anjing 


r 
s5 ZZO 3 


ASN ah Ng ng BEN GI TAS op Ing IE MU iis 
iaa US STB pg Ola na AED da BAE aji Ge E5 s 
GET GB Ia Jai d ae a Ya AI a JB ami oG Lis 
o Á Jos Ia a EL ES JG B ag E aE Ruu 

Se 23 ol JUS aig ae 


LANA 


1529. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yazid bin Hushaifah bahwa As 
Sa ib bin Yazid ia mengabarkan telah mengabarkan kepadanya, bahwa ia 
mendengar Sufyan bin Abu Zuhair -dia adalah seorang laki-laki sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, berasal dari Azdi Syanuah, dia menceritakan hadits 
kepada orang-orang di depan pintu masjid- ia mengatakan "Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa memelihara anjing 
yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman ataupun ternak, maka akan 
berkurang amalnya setiap hari satu girath." As Sa ib bin Yazid bertanya: "Apakah 
engkau mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia 
menjawab: "Ya, demi Rabb masjid ini." 


ia J6 At SAB AN fo di Sy DE yA MEI ab SE ala il 
JBL ap SAE Ia JA Ka KLS BI gii 

1530. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 


memelihara anjing selain anjing yang terlatih atau anjing untuk menjaga ternak, 
maka akan berkurang amalannya setiap hari dua girath." 


a al alag ahe AMI ho AN Jaa Ol AS ey D ae OS Bye Mb Sa 
LSI 


535 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1531. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh 
anjing." 


59. Seluk beluk masalah kambing 


£..... 


JG dag ae a Fa AI Tara, SN HA NA BN gl GE aa is 
Mai piy JA gi g ir Ah gid A 5G 

SAN Ja 3 KLS 
1532. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pangkal 
kekufuran dari arah timur, sedangkan kesombongan dan keangkuhan terdapat 


pada pemilik kuda dan unta. Adapun al fadad itu terdapat pada orang badui dan 
ketenangan terdapat pada pemilik kambing." 


IE ea di GE Katana Gl oh GRI AE yi Al E op GAB an IE ML GAS, 
AH 


hara a Sa a da a AI Iss, JS IE 
SIN Ia aa y 5a JA Sar JSI Sa y A E 


Sa a 


1533. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hampir-hampir harta yang 
paling baik bagi seorang muslim adalah kambing; dengan kambing itu dia 
menyusuri puncak-pundak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan, 
menyelamatkan agamanya dari berbagai fitnah." 


| 


SA AN ngn a Pe ak aa sa 


SI Mus JS ita KSB Kari GP Ol asi SI ml ih as Hau 
Pe A aa NG Me eri 


1534. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang memerah 
Susu ternak orang lain tanpa izin pemiliknya. Apakah kalian suka jika kamarnya 
didatangi, lalu lemari penyimpanannya dihancurkan dan makanannya 
dipindahkan? Hanyasanya kantung susu hewan ternak itulah yang menjadi 
tempat penyimpanan makanan mereka, maka janganlah seseorang memerah 
susu ternak orang lain tanpa izinnya." 


536 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


60. Tikus jatuh ke dalam minyak dan lebih mendahulukan makan sebelumshalat 


sr Dr og a2, r 


or e 3, Aali Zo o ot DRA 11, 2 - gf e7 0. r Ziz 
Atas 3 Jag RUY TES gamad SGAE a) a OE gas Gal ól Bb jE UG as, 
o An 92 Zr Ae or AL On TT 
Ala MS Gi 5 halah LE Jun NE 


1535. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' bahwa ketika makan malam 
Ibnu Umar telah disiapkan, ia kemudian mendengar bacaan imam (shalat), 
sementara ia masih berada di rumahnya. Maka dia tidak mempercepat 
makannya sampai dia menyelesaikannya." 


IA AE 3 ag yi KE oh Hb og AN at IE Ae Ji pal il, 
Eat OoT- 35 9. z A an or. 35 9 3 ox GI A8. 0 D o 


grr o 7r ” 9 


A Gg Ge JUS oyal G E SGN 52 Jaa 


1536. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Abdullah bin Abbas dari Maimunah isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Maka beliau menjawab: 
"Ambillah (tikusnya), dan buanglah yang ada di sekelilingnya." 


61. Hati-hati dari firasat sial 
PAJ gan Endl a A A OE Of JG a ade 


1537. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahl bin 
Sa'ad As Sa'idi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika 
memang ada, maka itu pada pada kuda, wanita, dan tempat tinggal." Maksudnya 
adalah keyakinan negatif (pesimis) . 


AI Ko AI Jaan 3 


AYU PE BE BA Band Ban it, 

oo AG SAB A 
1538. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Hamzah dan 
Salim anak Abdullah bin "Umar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah 


Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Keyakinan bahwa sesuatu dapat 
menimbulkan kesialan ada pada tempat tinggal, wanita, dan kuda." 


537 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


In AE AI Io Ab Jas Ji iba Sae JBS EERTE 
J5 JS Jal DA Sa JAS S3 JU E SN 


La 


1539. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id berkata; "Seorang 
wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; 'Wahai 
Rasulullah, kami tinggal di sebuah rumah, jumlahnya (penghuninya) banyak, dan 
harta melimpah. Kemudian jumlahnya (penghuninya menjadi) berkurang dan 
hartapun habis, ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah 
rumah itu terhina." 


62. Nama-nama yang dimakruhkan 


Ia IE Anil JG Ig AI AI Ia AI Ja BI Kan AA is 


sa hah jaksa Ig AI II fo AN Ie BIS Bn 23 sah LIL 


. ez 5, 


AJB Ip UB sah LIS ga SES II Tg IE AN To DI Id IS 
memanen Ju Dk Ca Ig AE HN Io AI Jasa 
oa u aia AE TI Te AN Jaa IIS 3 ALS sah LIS Ia JO ASN 

cis Tag AE AN Ii AI Jai JUS Jang JS 


1540. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang unta yang hampir melahirkan lalu 
diperah susunya: "Siapa yang akan memerah susu ini?" Lalu berdirilah seorang 
laki-laki, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bertanya: "Siapa namamu?" laki- 
laki itu menjawab: "Aku Murrah." Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berkata: 
"Duduklah! " beliau bertanya lagi: "Siapakah yang akan memerah susu ini?" 
berdirilah seorang laki-laki. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 
"Siapa namamu?" laki-laki itu menjawab, "Aku Harb." Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: "Duduklah! " beliau bertanya lagi: "Siapakah yang akan 
memerah susu ini?" lalu berdirilah seorang laki-laki. Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: "Siapakah namamu?" laki-laki itu menjawab: "Ya'isy." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun kemudian berkata kepadanya: 
"Perahlah! " 


JÓ BAN Sa JB Ia JÉ oles HI JUS Ga H3 
å 7o orz naa of 


SR 33 AE JBS SES J ás 3 JM IN at JÉ É o je 


An AU 


Gi Íó EN 3 JB a 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1540. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar bin 
Khattab bertanya kepada seorang laki-laki; "Siapa namamu?" Laki-laki itu 
menjawab, "Jamrah." Umar bertanya lagi, "Anak siapa?" laki-laki itu menjawab, 
"Anak Syihab." Umar bertanya lagi, "Dari suku apa?" laki-laki itu menjawab, "Dari 
Hurqah (terbakar) ". Kemudian Umar bertanya lagi, "Tinggal di mana?" laki-laki 
itu menjawab; "Harratin Nar (perkampungan api), " Dia bertanya lagi, "Di bagian 
mana?" laki-laki itu menjawab, "Di daerah Dzatu Lazha (yang memiliki nyala api) 
." Umar lalu berkata: "Temuilah keluargamu, sesungguhnya mereka telah 
terbakar." Yahya bin Sa'id berkata, "Maka terjadilah seperti apa yang di 
beritahukan Umar radliallahu 'anhu." 


63. Bekam dan penghasilan dari bekam 
II SESI JB AT MIL op omi SE dash LP IS MIL iis 
S ai ya Ra fo AI Jasa D6 TS pl Las Das 


20 


KA Ia KIE Naa 


1542. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin 
Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam, 
sementara yang membekam adalah Abu Thaibah, kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memberinya satu Sha' kurma, dan menyuruh 
keluarganya agar meringankan beban pajaknya." 


64. Jika obat bisa mengalahkan penyakit, maka berbekah itu... 


Tn Gita SI 55 a Ps AMAN ia pl DE OA ol SE G NS, 


a9 o0 Han ang 


KIS JG AS Lala, IU Jeli REEE NSE w adé i i Al 

GGS a ora 
1543. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnu Muhaishah 
Al Anshari seorang dari Bani Harisah, dia meminta izin kepada Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam tetang upah tukang bekam, lalu beliau melarangnya. 


Maka dia terus menanyakannya dan meminta izin beliau hingga beliau bersabda: 
"Berikanlah pada budakmu." 


65. Arah timur 
Meta seks ari gang SAN JI des da ade 


539 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1544. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah 
bin Umar berkata; "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunjuk 
ke arah timur dan bersabda: 'Sesungguhnya fitnah itu dari sana, sesungguhnya 
fitnah itu dari sana, dari tempat munculnya tanduk setan'." 


66. Membunuh ular dan anjuran Nabi tentang masalah ini 


“ 35 


CAN GB ES las AE AA Te Al Iga 5 


” 
1 


Gd gl ge a gila 
orid g 


1545. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abu Lubabah bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang membunuh ular yang ada di 
rumah-rumah." 


a a a T a GA PA E, 


333 d U 05353 padi a KÉ% ay ab i YI ol 3 JA J 
PM 


1546. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Sa ibah mantan budak 
wanita Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
membunuh sekelompok ular kecil yang ada di dalam rumah, kecuali dzu 
thufyatain dan al abtar, karena dua golongan ini menyilaukan mata dan dapat 
menggugurkan apa yang ada di kandungan. 


¿J55 jó 5i 3 SAI y pln dja SEN gl oE ai ol Ay ga 3S NU AS, 
EÉ ag PE Saha Ea dah fo GA Ella ia A53 GAN aa al ý 
ses Ji sei Sai jadi f ma pi seb GEN en EE G6 naa 


LAS nas aki Saus Had 35 3 TI J6 ii cd ISA 
IS B3 Bayan Bh Ja ea jua 
ria AL bal SB Ia 
ay KS STAN Kap Ku Has a ae 
u i5 JAN o Jess Y SUS IE IN WAR HL GI A3 ea 
J3 Ti Up GA SN DRA Tah ph Up JAS Oli 


Su ZL 


LAN ai gá Sa Had S6 Wal ag A A i LAI ERAF 


E 


Has 


540 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


MAA SI JS A To SI yag US S3 


AA a9? 
AI era 0 
- 


B eg LAN ai 7 2 TT E E EE E 
OU ga Se aaa AS Sas eé I O abl B ipb K 


1547. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Shaifi mantan budak Ibnu Aflah, 
dari Abu Sa ib mantan budak Hisyam bin Zuhrah, ia berkata: "Aku menemui Abu 
Sa'id Al Khudri, tetapi saat itu ia sedang melaksanakan shalat. Aku lalu duduk 
menunggunya hingga dia selesai, kemudian aku mendengar ada suara dari 
sesuatu yang bergerak di bawah kasur di rumahnya. Ternyata itu adalah ular, lalu 
aku bangkit untuk membunuhnya. Abu Said mengisyaratkan agar aku tetap 
duduk. Ketika selesai, dia menunjukkan sebuah rumah dan bertanya; "Apakah 
engkau melihat ruangan ini?" Aku menjawab, "Ya." Abu Sa'id lalu menuturkan, 
"Dahulu ada seorang pemuda yang baru menikah, kemudian pemuda itu 
berangkat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menuju Khandag. 
Ketika dia masih bersama beliau, pemuda itu mendatangi Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam meminta izin. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk 
menemui istriku karena saya baru saja menikah." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pun memberinya izin. Kemudian beliau bersabda kepada pemuda itu: 
"Ambillah senjatamu, aku kawatir kamu dihadang Bani Ouraizhah." Maka 
pulanglah pemuda itu menemui isterinya. Namun ia mendapati isterinya berada 
di depan pintu, hingga ia ampir saja melemparkan tombaknya kepada sang isteri 
karena rasa cemburu. Tapi isterinya berkata: "Jangan terburu-buru hingga 
engkau masuk dan lihat apa yang terjadi di rumahmu." Maka dia masuk dan 
ternyata ada ular yang melingkar di atas kasurnya. Lalu dia tancapkan 
tombaknya pada ular itu dan keluar dengan membawanya dan menggantungnya 
di rumah. Ular itupun menggerakkan ujung tombak dan pemuda tadi tersungkur 
meninggal dunia. Tidak diketahui, manakah yang lebih dulu mati, pemuda itu 
ataukah ular tersebut. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok jin yang 
telah masuk Islam, jika kalian melihatnya berbuat sesuatu maka izinkanlah 
selama tiga hari. Jika (setelah tiga hari) masih nampak maka bunuhlah karena itu 
adalah setan." 


67. Safar sendirian, baik bagi laki-laki maupun perempuan 
PEREKA GE iai gp ajak GP UAS op GAN AE SE Mu ika 
S3 INA BP OLS oU CSI JG da As AMI Lo dil 


- 


1548. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdurrahman bin Harmalah dari 
'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang berkendaraan sendirian adalah setan. 
Dua orang pengendara adalah dua setan dan tiga pengendara adalah kafilah." 


” ” 


ae A5 SES E SI RSI aeli A45 BULAN ag ae AI A2 A 


- ae 


541 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1549. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdurrahman bin Harmalah dari 
Sa'id bin Musayyab berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Setan itu menyukai orang yang sendirian atau dua orang. Jika mereka berjumlah 
tiga orang, maka dia tidak menyukainya." 

KERIAN Jang SI 


a 


R Al GE SA aa al oy aa GE ML AS, 
eg g aa Y UIG pg Egna ALS PI padig W A JA Y JG a 
1550. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi 
dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak 


halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, melakukan 
perjalanan selama sehari semalam kecuali bersama mahramnya." 


68. Safar sendirian, baik bagi laki-laki maupun perempuan 


aa gp AE SE a en Ipa é gl E UN giie 
ná EG BE Be ade dg o PN HI SA Id IE, 5G 
jas iii Gin Gie G Kas SAI ESE 36 G Se Kaali SAI 
SE gai E aG LG GA A IP Ya 

Se 


LAN 


1551. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu 'Ubaid mantan budak 
Sulaiman bin Abdul Malik, dari Khalid bin Ma'dan dia memarfu'kannya, 
Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah Tabaraka Wa Ta'ala, Maha Lembut 
dan mencintai sikap lemah lembut, ridla terhadapnya dan menolong orang yang 
lemah lembut tidak sebagaimana Dia tidak menolong orang yang kasar. Jika 
engkau mengendarai tunggangan dari hewan ini, berhentikan dia di tempat- 
tempatnya. Jika tanahnya kering maka percepatlah jalannya selama (kendaraan 
tersebut) masih kuat. Hendaknya kalian berjalan di malam hari, karena tanah itu 
dipendekkan (jaraknya) pada malam hari, beda dengan keadaannya pada siang 
hari. Janganlah kalian beristirahat di tengah jalan, karena itu adalah jalannya 
hewan dan tempat tinggal ular." 


AN Io AMI Jaa OA gl oE ea adil AA GS) 
Sr Koba Kab Kap SSS D ANA Ia iaa JAN JG Dag ala 


O e 
Ow 3 . Iepr 


alai J ja A4) oa Kini as 


1552. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar, dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 


542 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


wasallam bersabda: "Perjalanan itu bagian dari siksaan, seseorang akan 
terhalang tidurnya, makannya dan minum. Maka jika salah seorang di antara 
kalian telah menyelesaikan kebutuhan yang ada padanya, segeralah kembali 
kepada keluarganya." 


69. Perintah santun terhadap budak 


Se 


LEE Gg DA G3 IKA Rata BÍ dl GE IU op Jie gl aat GE AU BA, 
ES WS narik Hk bea mas mika amelia ali 
Ia Lha AN SARA Yasa á; KIE SIN SB LSI HA YA T; Ya 

ia SS seal 


1553. Telah menceritakan kepadaku Malik dari pamannya Abu Suhail bin Malik 
dari Ayahnya Bahwasanya ia mendengar Utsman bin Affan berkhutbah seraya 
mengatakan: "Janganlah kalian bebani budak wanita yang tidak punya keahlian 
untuk bekerja, jika kalian membebaninya maka dia akan bekerja dengan 
kemaluannya. Janganlah kalian membebani anak kecil untuk bekerja, karena jika 
dia tidak mendapatkannya maka ia akan mencuri. Jagalah kehormatan, niscaya 
Allah akan menjaga kehormatan kalian, dan makanlah dengan makanan yang 
baik." 


70. Budak dan meng-hibahkannya 
Gp AG Flag ala a Go din Ja pa Inna AN 


SANA AU ie gia sand ah 


1554. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang budak 
patuh kepada tuannya dan bagus dalam ibadah kepada Allah, maka baginya dua 
kali pahala." 


71. Baiat 


edr z5 


Led KG BIUS JG js £ HA LS Sgp ME IG i 
Sab Una da AI 2 AI gg CI Jain ASLI, na TE ag AE 


1555. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar bahwa 
Abdullah bin Umar berkata: "Jika kami berbaiat kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk mendengar dan taat, maka beliau akan bertitah kepada 
kami: "Semampu kalian." 


543 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Te Ina ain pes naa am sasa ap 
y LË T GAM MI Jr 6 aa UN le He 33 ya dtg AE 
ar Gull G nAi Sp 3 J; Esai B5 na 35 Yg Sa WS 
i SIG Yah AG SEE ab gig AB AI a a 
MERA Sia IS DI Ip G madara Gani ang HA 
Bet GAN A AN HAL Ja UI) ALAN SNI Hj Tas 


1556. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Muhammad bin Al Munkadir dari 
Umaimah binti Rugaigah berkata: "Aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika para wanita membaiatnya untuk Islam. Kami mengatakan: 
Wahai Rasulullah, kami membaiat anda untuk tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatupun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak 
mendatangi kejahatan yang telah kami lakukan antara kedua tangan dan kaki 
kami, dan tidak bermaksiat terhadap anda dalam kebaikan." Kemudian 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menambahkan: "Semampu dan sekuat 
kalian." Umaimah berkata, "Kami menyahutnya, "Allah dan Rasul-Nya lebih kami 
sayangi daripada diri kami. Wahai Rasulullah, kemarilah, kami akan 
membaiatmu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya aku tidak akan bersalaman dengan wanita. Perkataanku terhadap 
seratus wanita adalah seperti perkataanku terhadap seorang wanita, atau seperti 
perkataanku untuk satu wanita." 


OBA g MA ab JS TE AN AA Eó 
(Sah pal S a S Ai E 
King a p iy gah D3 “3 Z 


ya Sua Uk i y 


ja Ú 
P: aa 
Sah Gad A ga 


at Ex Q 


1557. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar bahwa 
Abdullah bin Umar menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk 
membaiatnya, dia menulis; "Bismillahhi arrahman arrahim; amma ba'du, untuk 
Abdullah, Abdul Malik Amirul mukminin, semoga kesejahteraan atasmu, aku 
memuji Allah untukmu, yang tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Dia, dan 
aku nyatakan untuk mendengar dan taat kepadamu di atas sunnah Allah dan 
sunnah Rasul-Nya semampuku." 


72. Ucapan yang dimakruhkan 


-” 


da ada OS oy D So p Ml ak IE MU iis 


544 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1558. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah 
bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
mengatakan kepada saudaranya; 'Kamu kafir, ' maka (kekafirannya) akan kembali 
kepada salah satu di antara keduanya." 


Oo” 35 


KIS AI io AI Jaa 6 


Kap gl OE sal E Ulat ja IE ML Ba 


Í MN IA ji JII Sana (SI je Ae 


1559. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari 
Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Jika engkau mendengar seorang laki-laki mengatakan: "Semoga orang- 
orang itu binasa' maka dialah orang yang paling binasa dari mereka." 

| 


” 
e A 
0 


3A Ai E g iE 3S du S5, 
JAS yh AN SY AAN TS G SA JS IE 


Áss sié a 


1560. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
salah seorang di antara kalian mengatakan; 'Betapa malangnya masa, ' karena 
Allah adalah masa." 


-97 


SA JL gi aje D A Gl ae a T UU HS 
di GI GE ST BEI) Ga HI atas JS pia IA J5 a Ol 
A 


1561. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, "Isa bin 
Maryam bertemu dengan seekor babi di suatu jalan, lalu dia berkata: "Lewatlah 
dengan selamat! " Ada yang bertanya; "Engkau ucapkan seperti ini kepada seekor 
babi! " Isa bin Maryam menjawab: "Aku takut jika lisanku terbiasa mengucapkan 
kata-kata kotor." 


73. Perintah menjaga ucapan 
Je ol č al odil y JÅ GE agl gE Kla PREPRE RETES 
LAS ON GA SE A gay da BAU ARI a a ANI 


SE Wa Á bab Ya IAI YK JI Sp i pp Jäs Giác í 


“dor o f 


SLR San G AI an Da AS oi gis 


545 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1562. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Muhammad bin 'Amru bin 
'Algamah dari Bapaknya dari Bilal bin Al Haris Al Muzani bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang laki-laki mengatakan suatu 
kalimat yang diridlai Allah, sementara ia tidak tahu betapa besar kalimat itu, 
sehingga dengan kalimat itu Allah mencatat untuknya keridlaan-Nya sampai hari 
kiamat. Ada juga seorang laki-laki mengatakan suatu kalimat yang Allah murkai 
Allah, sementara ia tidak tahu betapa besar kalimat itu, sehingga Allah mencatat 
untuknya kemurkaan-Nya sampai hari kiamat." 


3 Je IA G BIAN ST EA le al GE bo y AI aa IE MIL iis, 
A Va KASN AR TE l HE EA casan ri AS Jl 


1563. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abu 
Shalih As Samman ia mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Hurairah berkata, 
"Sungguh seorang laki-laki akan mengatakan satu kalimat yang ia anggap remeh, 
namun justru memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Dan sungguh 
seorang laki-laki akan mengatakan satu kalimat yang ia anggap remeh, namun 
justru kalimat tersebut memasukkannya ke dalam surga." 


74. Dimakruhkan kalam selain dzikrullah 


a Gia! Uya GN aad JU a 
Si 


Í 


e r 35 9. Z 2 Se SEA oa z Do AR 
3) a aE Wi o AMI Gaas JAS pi ÉI a 
NA aa 


1564. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Abdullah bin 
Umar berkata; "Dua orang datang dari timur lalu mereka menyampaikan 
khutbah sehingga membuat orang-orang takjub terhadap penjelasannya, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: 'Sesungguhnya di antara 
penjelasan itu adalah sihir, ' atau beliau bersabda: 'Sesungguhnya sebagian 
penjelasan itu adalah sihir'." 


75. Ghibah (Membicarakan keburukan orang lain) 

BAN gis AN E S AEI S Ga o A E y adil IE Nu ia 
sie AN $o i js JUS iad u g ie i Ga AI s Ja Si SI GAN 
A1 Iis IE S6 Sp Tes a E A ai Ia 


or 
- “« 


dani NS SBL S3 ISI In aa AI Ño 


546 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1565. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al Walid bin Abdullah bin Shayyad 
bahwa Al Muthallib bin Abdullah bin Hanthab Al Makhzumi ia mengabarkan 
kepadanya, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, "Apakah ghibah itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
lantas menjawab: "Engkau sebut pada diri seseorang, sesuatu yang benci jika 
mendengarnya." Laki-laki itu bertanya lagi; "Wahai Rasulullah, walaupun yang 
diucapkan itu benar" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika yang 
engkau katakan itu hal yang batil, maka itu dusta." 


76. Lisan yang perlu dikhawatiri 

ó Íi ae i Ia AI Jay SI yes oy AEE SE EÍ A E ML gila 
$o ói Jaa EKS yë MN Sos G Jis JS TAN G o AG ia 
jagi JUS SN adin pn IS AI Jan SE ag ala AI 


ói $o án Ios SEE dn IE Ia Is SSH Is CET 
AI do Ina JB BA Ts Pua Jia ta ala 
Kema abu Jis Jis jaan cai Bul ab Jia dag ala 
Pi Ria a la ala AN JA pg IS 


“ 


-” r r “ 
5 P.) PA ae “1 Zez Ae s [e] gor P a zor F n (-) 
- "23 J6 9 æ or JY - an JS 9 a San - a 
-” -” --” 


1566. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang Allah 
jaga dari dua hal, maka dia akan masuk surga." Lalu ada seorang laki-laki 
berkata; "Wahai Rasulullah, jangan engkau beritahu kami! " Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam terdiam, kemudian beliau mengatakan kembali seperti yang 
beliau katakan tadi. Laki-laki itu berkata; "Jangan engkau beritahu kami, Wahai 
Rasulullah! " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diam. Beliau mengulanginya 
lagi, kemudian laki-laki itu berkata lagi; "Jangan engkau beritahu kami, Wahai 
Rasulullah! " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakannya lagi. Laki-laki 
itu pergi dan mengatakan seperti yang dia katakan sebelumnya, maka ada 
seorang laki-laki lain yang mendiamkannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa dipelihara Allah dari keburukan dua hal, 
niscaya dia akan masuk surga: apa yang ada di antara dua janggutnya (lisan) dan 
apa yang ada di antara dua kakinya. Apa yang ada di antara dua janggutnya dan 
apa yang ada di antara dua kakinya. Apa yang ada di antara dua janggutnya dan 
apa yang ada di antara dua kakinya." 


v g - A E ZA - 2 s5 s P A 5 2 2 Aa 
aal La al BIS MEI Gp TAS ol al GS aal op 203 HS Mb as) 
Tp 9. a ar 


PARSAMK PAM KK JAS AA PSN JS SU LL jp 


0... 
- 


547 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1567. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Ayahnya 
berkata, "Umar bin Khattab menemui Abu Bakar As Shiddiq sedang dia menarik 
lidahnya. Umar bertanya; "Apa-apaan ini. Semoga Allah mengampunimu." Abu 
Bakar berkata; "Sesungguhnya inilah yang mengantarku pada kebinasaan." 


11. Mengajak  berbisik-bisik kepada orang kedua dengan 
meninggalkanketiganya 


PAS Te TO 5 ANA ES JG Yan gi Bab GR ala gila 
Ja ps Sp AE ME SEN Lp IE F Gym gl 


5 


Sa SA g óó PA Dp PERAN NO ra 2 Sia ; gil 
g ai SET ji aig ale AN fo AN Jai Ehh GG 5 patia 163 
3215 


1568. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abdullah bin Dinar berkata: "Aku 
dan Abdullah bin Umar berada di rumah Khalid bin '"Ugbah yang ada di pasar. 
Datanglah seorang laki-laki hendak berbisik dengannya, sedangkan saat itu 
Abdullah bin Umar tidak ada yang menemaninya kecuali aku dan pemuda yang 
ingin berbisik tadi. Maka Abdullah bin Umar memanggil seorang lagi sehingga 
kami menjadi empat orang. Lalu Abdullah bin Umar lalu berkata kepadaku dan 
orang yang dia panggil: '"Mudurlah sedikit, aku telah mendengar Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah dua orang saling berbisik tanpa 
yang satunya." 
SEN JG Ig a To Ab Jasa NS ul ME IE SU Uh is, 
32-19 STE Jl EAE y í bit 
1569. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi" dari Abdullah bin Umar 


bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jika ada tiga orang 
(berkumpul), maka janganlah keduanya berbisik tanpa melibatkan yang satunya" 


78. Jujur dan Dusta 

a fo A J J6 Si i ei gg Ip 22 DE G iis 

Iga 5 SIB IE SAI HET Dp MIE Ya AI Sean JS AI Tya 
afe gi Ta EA Aa JS jAi Kasi dl 

1570. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Shafwan bin Sulaim berkata, 

"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Aku 


akan berbohong kepada isteriku, Wahai Rasulullah." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak ada kebaikan dalam berbohong" Orang itu berkata: 


548 


sumber : islamiques.net 
AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


"Wahai Rasulullah, aku berjanji kepadanya dan aku akan mengutarakannya." 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada dosa bagimu." 


79. Hendaklah kalian jujur... 


béi ig e ii SA Jd JG SI paka MI, 


Su Si Jd A3 JS IE Gak In PP JUS US Said 
Y Jus 7 GS 


1571. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Shafwan bin Sulaim berkata; 
"Ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah seorang 
mukmin bisa menjadi penakut?" Beliau menjawab: 'Ya." Kemudian ditanya lagi; 
"Apakah seorang mukmin bisa menjadi bakhil?" Beliau menjawab: "Ya." Lalu 
ditanyakan lagi; "Apakah seorang mukmin bisa menjadi pembohong?" Beliau 
menjawab: "Tidak." 


80. Menyia-nyiakan harta dan Oportunis (bermuka dua) 


AE AN Fa Joe DI GA gl GE sal SE ha gl g ph GE aya gia 
a 133 aaa an UN Aa i ó Íó á 


Jó; J3 i LA i$ Sa Ga a Oi G AI JS aai Ip A 
Jan AS; JA SI 


GA, 


RA 


1572. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Suhail bin Abu Shalih dari 
Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah meridlai kalian karena tiga perkara dan membenci dari kalian 
tiga perkara. Meridhai kalian jika: kalian beribadah kepada-Nya dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, kalian berpegang teguh terhadap tali 
agama Allah secara bersama-sama dan saling menasehati terhadap orang yang 
Allah beri perwalian urusan kalian. Membenci kalian jika; Banyak bicara, menyia- 
nyiakan harta dan banyak bertanya." 


aane a DO 


1573. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Manusia yang 
paling buruk adalah orang yang bermuka dua. Datang kepada sebagian orang 
dengan satu wajah, dan datang kepada sebagian yang lain dengan wajah yang 
lain." 


549 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


81. Siksa menimpa semua manusia karena kebrengsekan sebagian orang 

ó, JA SS dsk my li jaga, 

Ii Gan IN Jet IL Se MOU ih TAI SR JUS, IIS AI 
ui 

1574. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Isma'il bin Abu Hakim dia 

mendengar Umar bin Abdul Azis berkata: "Dikatakan bahwa Allah Tabaraka Wa 

Ta'ala tidak akan menyiksa orang secara umum karena perbuatan dosa secara 


khusus, tetapi jika kemungkaran dilakukan terang-terangan, maka mereka semua 
berhak mendapatkan siksa." 


82. Ketakwaan 

-9 pr’ o p PA P o z5 o r AAN F o 5 Oo. on.» 9 or - Zaz 

PIN 03 Ge Irora B A 2r pA 220 Pd Zer A m 2 - Ie y a TR ARP SA 
AE >$ -5 BEEP 2 NG Tarian A o a$ 4 SA 2 - A 
DS Pn GS Ira pa pp BEI 


1575. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah dari Anas bin Malik berkata; "Saat aku keluar bersama Umar bin Khattab 
Amirul Mukminin hingga ketika sampai pada sebuah bangunan, aku 
mendengarnya berkata, sedangkan waktu itu antara aku dan dia terhalang 
tembok, dia berada di ujung bangunan, "Bagus, bagus! Demi Allah takutlah 
engkau kepada Allah (hai Umar), atau Dia akan menyiksamu." 


83. Doa ketika ada guruh 


” 
& 


IE éad BB KE Aa y GE SU A pe je Mu iis 


i AY Leg a ó Jai Dark Ia KTI D sil Gea 


x 
SN 


G 
Ad 
+ 


1576. Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Amir bin Abdullah bin Zubair 
bahwa jika dia mendengar suara petir, dia meninggalkan pembicaraan lalu 
membaca; "SUBHANA ALLADZI YUSABBIHU RA'DU BI HAMDIHI WA AL 
MALAIKATU MIN KHIFATIHI.(Maha Suci Allah, Dzat yang disucikan oleh guruh 
dengan pujiannya dan para malaikat yang takut kepada-Nya) ." Kemudian dia 
berkata; "Sesungguhnya ini adalah peringatan keras bagi penduduk bumi." 


84. Peninggalan (Pusaka) Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
ENI Se AA KAS SP aj up ES OB al Uu is 


Pi” -9 z “0 o £ 


gie g acit gay df asf Aly aa AA dys BP ae A aé 


lal 


Ó 


550 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


z 7 


tase SS Ag sié d Ge ba Si UG piil ja 
Do p SU iny Y aig ae i a A1 as JB 33 y 


1577. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin 
Zubair dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, mereka ingin 
mengutus Utsman bin Affan kepada Abu Bakar As Shiddiq untuk menanyakan 
tentang warisan mereka dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Aisyah 
mengatakan kepada mereka; "Bukankah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
telah bersabda: "Tidak diwarisi apa yang kami tinggalkan. Apa yang kami 
tinggalkan adalah adalah sedekah." 


ag sie d Ja d dys 3 Na PE NE UT IE Uu Sa, 
Si F pE Diag JUS E ai ESS G 5 55g aatis Y GÓ 


1578. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ahli warisku 
tidak memperoleh warisan Dinar. Apa yang telah aku tinggalkan setelah nafkah 
isteri-isteriku dan upah pekerjaku adalah sedekah." 


85. Sifat Jahannam 

J6 pics sé n [a dn Jae $ PAS SE AN SE MP gf E G ii 

SSE SL AI Jang GPS ig HO Ga Kita bean ya IP Sa E al 36 
Ha Getah Kain Ge Elis BI JG KI 


is 


1579. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Api anak 
Adam yang mereka nyalakan adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api 
neraka Jahannam." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, jika itu ada, 
sungguh itu sudah cukup." Beliau menjawab: "Sesungguhnya api neraka itu 
dilebihkan atasnya enam puluh sembilan bagian." 


IA gi GE aal SE NU JR al HE GE au B3, 

Eii PI JI Ga Spal Gl ih S8 
1580. Telah menceritakan kepadaku Malik dari pamannya Abu Suhail bin Malik 
dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata, "Apakah kalian menyangka api 


Jahannam itu merah seperti api kalian ini? Sungguh api Jahannam lebih hitam 
daripada al gar." Al gar adalah ter. 


551 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


86. Anjuran bersedekah 


MERTA A op at SAN al aan ag AG His 


-s 18 -7 


SES é s 2 ha V3 b S Iya Dia GA Ia JG das 


JAN Jia 0 $ Ted IPS SA Ip VE Yan II 


1581. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dari Abu Al Hubab 
Sa'id bin Yasar bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersedekah dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali 
yang baik. Sesungguhnya dia telah meletakkannya di telapak tangan Yang Maha 
Pengasih. Allah akan memeliharanya sebagaimana salah seorang dari kalian 
memelihara anak kudanya atau anak untanya, hingga (sedekah itu) menjadi 
seperti gunung." 


A e 5 
E 
€ 
D 
E 
E 
5: 
|: 
ko 


Un K 3 ERDE EYE Ip TU Kadi å alas S1 isdu 
Be lag AE AI Io Á yan a 
J 


a 2 
w v 


Er ea enakan dri 


AI iis WA ah sila Bio Gi, ae Ma a ta ci 
ena jo ý cia dus Mj 
Jai ids gi IS oiii a AI i A Penga aa 


” 
| r s$ PPR 


Hr 


SE gan 
1582. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah Bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah adalah 
orang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah yang berupa kurma. 
Adapun harta yang paling dia sukai ialah Bairuha yang berada di depan masjid. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa memasukinya dan minum dari 
airnya yang jernih." Anas berkata; "Ketika ayat ini diturunkan: (Kalian sekali-kali 
tidak akan mendapatkan kebaikan (yang sempurna) sehingga kalian 
menginfakkan sebagian harta yang kalian sukai) .' (Os. Ali Imran: 92) Abu Thalhah 
berdiri menghadap Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kemudian berkata: 
"Wahai Rasulullah, Allah Tabaraka Wa Ta'ala berfirman: "(Kalian sekali-kali tidak 
akan mendapatkan kebaikan (yang sempurna) sehingga kalian menginfakkan 
sebagian harta yang kalian sukai) ', sungguh harta yang paling aku sukai adalah 


552 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


Bairuha, kebun itu saya infakkan karena Allah, aku harap kebaikannya dan 
penyimpanannya di sisi Allah. Wahai Rasulullah, pergunakanlah harta tersebut 
sebagaimana anda kehendaki." Anas berkata, "Kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Hebat...! Itu adalah harta yang menguntungkan, itu 
adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau 
katakan. Menurutku sebaiknya kamu memberikannya kepada karib kerabat.' 
Maka Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, akan aku lakukan." Kemudian dia 
membaginya untuk keluarga dan anak pamannya." 


” 
$ “ 


ol PUI ST JÓ akang ade AI a Jar, Ol a 


1583. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berilah orang yang meminta walaupun 
dia datang dengan mengendarai kuda." 


w or 


SIB GSÍ Ag SE BANI MEN aa o aat SE Ai ya GE NU AS, 
WE gat SI AS Sa T ot 3 na JP 
BAE ES $; 


1584. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Amru bin 
Mu'adz Al Asyhali Al Anshari dari Neneknya berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para wanita mukmin, janganlah salah seorang 
dari kalian memandang remeh untuk memberi hadiah kepada tetangganya 
meskipun hanya kaki kambing bakar." 


87. Menjaga diri untuk tidak meminta-minta 


Ce Í ay san HA AAN Sip gp AA SE Aa ol SE UU IE 3, 
KS Here US BG Tag KAS i To Ab Jain GUA SI Ga 


da dg AEE an GA IA De gie Ia G JU as 


Gor Os Os 


AAN Ip mai a AS gas Bean EF a an AG AN AAS Ga 


NY a) 


1585. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Atha bin Yazid Al 
Laitsi dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Beberapa orang Anshar meminta kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau memberi mereka. Kemudian 
mereka meminta lagi, lalu beliau memberi mereka lagi hingga semua yang beliau 
miliki habis. Beliau kemudian bersabda: "Kebaikan apapun yang kumiliki, tidak 
akan aku simpan dari kalian. Barangsiapa yang menjaga kehormatan dirinya, 
niscaya Allah akan menjaga kehormatannya. Barangsiapa yang meminta 
kecukupan, niscaya Allah akan mencukupkannya. Barangsiapa yang berusaha 


553 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


sabar, niscaya Allah akan memberinya kesabaran. Tidaklah seseorang diberi 
pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran." 


Ja sdi AI Go A Jaan Ol TAS a a a, 
IS KAIN adl Ia RENJA Idi SU 32 Hi, 5 BIAN SG pas i E 
SSL g a KN a Gai 


1586. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
berkata, "Saat beliau di atas mimbar, beliau menyebutkan tentang sedekah dan 
menjaga kehormatan dari meminta-minta, beliau katakan: "Tangan di atas lebih 
baik daripada tangan di bawah." Tangan di atas adalah orang yang memberi dan 
yang di bawah adalah orang yang meminta." 


dg ade a SUS oy eE E A SE NU SE SE 


r 
370, 


15333 a akas KIE HM Ío Al aaa AU ÉLI 3 je dl asi 
II Jali JASA asi Ia IE SI Kas as Sini cai At Ine J3 
IBU Ma ar uda sa as di da ja 


A A 


Í ao o sih Gi uÍ oii 33 Ba JUS HI A53 5 


1587. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin 
Yasar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim sesuatu kepada 
Umar bin Khattab, lalu Umar mengembalikannya. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Kenapa engkau mengembalikannya?" 
Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, bukankah anda telah mengabarkan kepada 
kami bahwa kebaikan seseorang adalah tidak mengambil sesuatu dari orang 
lain?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maksud hal itu adalah 
jika dia meminta. Jika bukan dengan meminta minta, maka itu adalah rizki yang 
Allah berikan kepadamu." Umar bin Khattab berkata: "Demi yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, aku tidak akan meminta sesuatu kepada seorangpun, dan tidaklah 
seseorang memberiku sesuatu yang tidak aku minta kecuali aku akan 
mengambilnya." 


ae 2 me bayak AAA 2 g 
Re 5 


pe PE nb Pe eei e OY aa oi u 


-98 


aa EE IL Pala ye AI ai S 


554 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1588. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sekiranya salah seorang dari Kalian 
mengambil tali miliknya, kemudian ia mencari kayu bakar dan memanggul di 
atas pundaknya, maka itu lebih baik daripada mendatangi seorang laki-laki yang 
diberi keluasan rizki, lalu ia meminta-minta kepadanya; baik dia diberi atau 
ditolak." 


-” 
-” 
-” 
-” aw PP 


JG ŠÍ ai g e JA BMI g A SE UU BE, 
ALA g ade AU ea Jam da gal g JG a eio da LI ES 
da e AN fo Ó Js Áj ia KETS Jp Gass lasg USU a 


” 
& av ” 


333 Ost ii T Gi Tag MAS HI Red dys dla da Ol 
LI fo AI jes IUD EA Ia da SS) ap Ta yag Coba yag LS JII 
J i5 ika f iai anta la ga dau Se Y if Ap said KM 
JG Kao dani KB AG JB Thi Ip ge Kel SAH Ga JG údy 


Sa ri - A As 8 a 5. d i “Ta A afos ot a08 


” 
w 


Ja IS AI GLS 


159. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin 
Yasar dari seorang laki-laki penduduk Bani Asad berkata, "Aku dan isteriku 
singgah di Bagi" Al Ghargad, lalu keluargaku berkata, "Temuilah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu mintalah sesuatu yang bisa kita makan." Mereka 
lalu menyebutkan kebutuhannya masing-masing, kemudian aku pergi menemui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku mendapati seseorang sedang 
meminta sesuatu kepada beliau. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Aku sudah tidak mempunyai apa yang bisa kuberikan untukmu." 
Orang itu pergi dengan marah seraya mengatakan, "Sungguh, engkau bisa 
memberi siapa saja yang engkau kehendaki! " Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Dia marah kepadaku, karena aku tidak mempunyai apa 
yang dia minta. Barangsiapa di antara kalian yang meminta padahal dia 
mempunyai satu ugiyyah atau senilai itu, sungguh dia telah meminta sesuatu 
dengan cara paksa." Al Asadi berkata: "Unta kami yang hampir melahirkan lebih 
baik daripada satu 'ugiyah." Malik berkata: "Satu 'ugiyah adalah empat puluh 
dirham." Laki-laki dari Bani As'ad lalu berkata, "Aku kembali tanpa memintanya." 
Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam diberi seseorang tepung dan 
gandum, lalu beliau membagi untuk kami hingga Allah Azza Wa Jalla 
mencukupkan kami." 


555 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


2 Aha F maba Kita Konek 


Go. č z 


Aarin | EE SU De J) ia ; IAS 
PERENE 


1590. Dari Malik dari Al 'Ala` bin Abdurrahman Bahwasanya ia mendengar dia 
berkata, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan Allah tidak menambah 
seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang hamba itu 
bertawadhu' kecuali Allah mengangkat derajatnya." Malik berkata; "Aku tidak 
tahu apakah hadits ini marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau 
tidak." 


ES 
Ur 
Ka 
en 
wC 
a 
“9 
p 
Si 


88. Sedekah yang dimakruhkan 


Ig AAS TI Io Al Jaa é al gb Pa lg Al GB aj gi 


Is Sad BAN Ia Sa TU pad UG BL a e Ši e Se JAE 
A A AAA 


P 
” kad 


bp gi dag Ia pa gaada ER o} JÓ 2 Na a 


- 
” 
$ 


KiE Gi SILAT ái f 6 PISA Jaka TU aa 


1591. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari 
Ayahnya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat seorang 
laki-laki dari Bani Abdul Al Asyhal sebagai 'amil zakat. Ketika beliau tiba, laki-laki 
itu meminta seekor unta dari zakat tersebut. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam marah, hingga kemarahan itu nampak pada wajahnya. Di antara tanda 
kemarahan beliau adalah kedua matanya memerah. Kemudian beliau bersabda: 
"Sesungguhnya ada seorang laki-laki memintaku, sesuatu yang tidak pantas 
untukku dan juga untuknya. Jika aku menolaknya, sungguh aku tidak suka 
menolak (untuk memberi) . Jika aku memberinya, berarti aku memberikan 
sesuatu yang tidak pantas untuk aku terima dan tidak pula dia terima." Lalu 
orang itu berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak akan meminta sesuatupun 
darimu selamanya." 


EPRE ENNE ai IE Tlp BULE Sa 
Sa TES SAN Ia IE S3 SIA aa al ALE Jeda GUI Sa 433 


Pd 
# . F# Pad 


a Suri 3 aig p5 BUM FEE ia Íg; LA SNI 


Seh Pa .. 


ija) SI SS Bp AL ALE JUS NAD Yaa dd AI ah Eli Ela JB 
LA AS ghandi os lagi 


556 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


1592. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Ayahnya 
berkata; Abdurrahman bin Al Arqam berkata, "Tunjukkan kepadaku seekor unta 
tunggangan yang bisa aku gunakan untuk membawa Amirul mukminin." Aku lalu 
berkata, "Ya. ada seekor unta jantan dari unta sedekah." Lalu Abdullah bin Al 
Arqam bertanya, "Apakah kamu senang jika ada seorang laki-laki gemuk pada 
suatu siang yang sangat panas, mencuci apa yang ada di bawah sarungnya dan 
pangkal pahanya karenamu. Lalu dia memberikan (airnya) kepadamu dan 
engkau meminumnya?" Aslam berkata, "Aku pun marah, lalu kukatakan, 
"Semoga Allah mengampunimu, kenapa engkau mengatakan seperti ini 
kepadaku?" Abdullah bin Arqam berkata; "Sesungguhnya zakat adalah kotoran 
manusia yang mereka bersihkan dari diri mereka." 


89. Hati-hati dari doa orang yang teraniaya 


Eh EKA daa ma A A 4 Tara 
SG aaa Pa G3 gi PAR ma A Nah 


Tak 


an D 3 KAN, Kanan é e 5 3 5 $ GERAR ji g ia 


of ir 


rai KIG Dadi SAI Gatal pal G Gaal al G Jp Kato sb 
GE IU Agak Seria 35 SÍ Oa HL SG ang AAN ia E 
Jai SE JA sii jui J san Ah gadi sa BA aldi å 

Ba Ka je agé D G as 


1593. Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Ayahnya 
bahwa Umar bin Khattab memperkerjakan mantan budaknya yang bernama 
Hunayya untuk menjaga perbatasan. Lalu 'Umar berkata: "Wahai Hunayya! 
Tahanlah tanganmu dari berbuat aniaya terhadap manusia dan takutlah doa 
Orang-orang yang teraniaya. Karena doa orang-orang yang teraniaya itu 
dikabulkan. Masukkan pemilik unta dan kambing yang sedikit. Biarkan ternak 
Ibnu Affan dan Ibnu 'Auf, jika kedua ternak mereka habis, mereka akan kembali 
ke Madinah untuk bertani dan bercocok tanam. Penggembala yang memiliki unta 
atau kambing yang sedikit, jika telah habis ternaknya, mereka akan 
mendatangiku membawa anaknya seraya mengatakan "Wahai Amirul Mu'minin! 
wahai Amirul Mu'minin! apakah engkau akan meninggalkan mereka? Aku 
tidaklah enggan denganmu, air dan rumput lebih ringan bagiku daripada emas 
dan perak. Demi Allah, mereka melihat bahwa aku telah menganiaya mereka. Ini 
adalah tanah mereka dan air mereka. Mereka berjuang untuk mendapatkannya 
pada masa Jahiliyah dan menyerahkannya pada masa Islam. Demi Dzat yang 
jiwaku di tangan-Nya, jika bukan karena harta yang aku bawa di jalan Allah, aku 
tidak akan menjaga tanah mereka sejengkalpun'." 


557 


sumber : islamiques.net 


AL-MUWATHA' IMAM MALIK ra. 


90. Nama-nama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 

JG da ade i Go a op jae yA GE Ola pl SE G ia 

SAI adi Gh A AI Pas Gal HI Gi iai Eh LE Gi MN IRI 
LIL GI 213 EME sa 

1594. Telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin 

Jabir bin Muth'im bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: 

"Aku mempunyai lima nama: Aku adalah Muhammad, Ahmad, Al Mahi yang 


mana Allah telah menghapuskan kekufuran denganku, Al Haasyir, yang mana 
seluruh manusia dikumpulkan pada telapak kakiku, dan Al 'Agib." 


558 


